Tarjamah 


Sunan Ibnu Majah 


PENERBIT : CV ASY SYIFA - SEMARANG 


Beni Se Milla las ih ES AN ng Map Daan an aa Menhan Sea 


Judul Asli : 


2 


Aw. 
v yA 


TN 
ah Bone ala bala 


KAL 


en an sa Se ea ema 
Diterjemahkan dari buku asli berjudul: TG 


Penyusun 


Judul Terjemah 
Penterjemah 


SUNAN IBNU MAJAH Juz II | | 
: Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah 
: Terjemah Sunan Ibnu Majah Jilid IV 
: Al Ustadz H. Abdullah Shonhaji. 


- Diterbitkan oleh : Penerbit CV. Asy Syifa" Semarang 


Jl. Puri Anjasmoro Blok A2 No 14 - 15 
Telp. 605062 - 605063 - 605121 Semarang 50144 


- Cetakan Pertama : Agustus 1993 
- Khad Arab 

- Setting isi : Infra Repro 

- Lay out isi : Infra Repro 

- Design cover 


- All right reserver 


ii 


: Pro Graphic Studio 


www.tedisobandi.blogspot.com 


LI IN 


—— 


PENGANTAR PENERJEMAH 


Bismillaahir Rahmaanir Rahiim 


Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. 


Alhamdu lillah, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh jagad raya. 
Mudah-mudahan shalawat, kesejahteraan dan salam selalu dilimpahkan 
kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad saw., keluarga, sahabat dan 
kepada siapa saja yang mengikuti Sunnahnya, Amin. 

Syahdan, maka Kitab Sunan Ibnu Majah ini termasuk salah satu ki- 


.tab pokok yang enam (Yaitu: Shahih Al-Bukhariy, Shahih Muslim, Sunan 


Abu Dawud, Sunan An-Nasa-iy, Sunan. At-Tirmidziy dan Sunan Ibnu 
Majah sendiri), adalah sangat perlu beredar dan disebarluaskan seiring 
dengan Al Our-an, di tengah-tengah masyarakat (kaum muslimin) sebagai 
pedoman hidup agar mereka tidak sesat. 


"Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat 
selama berpedoman kepada keduanya, yaitu: Kitabullah (Al Our-an) 
dan Sunnah Nabi-Nya (HR. Ibnu 'Abdil-Bar). 


Untuk memahami kitab-kitab tersebut dan kitab besar yang semisal- 
nya memang tidak mudah, terutama bagi mereka, masyarakat awam, atau 
bagi mereka yang kurang mendapatkan kesempatan banyak untuk mema- 
haminya dari bahasa aslinya (Arab). Maka usaha menerjemahkan kitab- 
kitab tersebut di atas sangat diperlukan. 


Adapun terjemahan Sunan Ibnu Majah di tangan pembaca ini adalah 
sebagai realisasi usaha di atas. 


Perlu diketahui, bahwa terjemahan ini berpedoman kepada kitab Su- 
nan Ibnu Majah yang telah ditahgig (diteliti), diberi penafsiran, diberi no- 


'mer dan catatan kaki oleh Muhammad Fu'ad Abdul-Bagiy. 


Namun demikian kami menyadari, bahwa sebagai manusia biasa ten- 


“ tu tidak terhindar dari kesalahan dan kealpaan. Oleh karena itu kalau se- 


andainya pembaca, alim-ulama, cendikiawan, di antara mereka yang ada 
menemukan kekeliruan dan kejanggalan dalam terjemahan ini, sudilah 
kiranya membetulkan. Dan atas koreksinya, kami menghaturkan banyak 
terima kasih jazakumullah Khairan Katsiran. 


iii 


Kepada Penerbit Asy-Syifa, kami acungkan ibu-jari sebagai tanda 
salut atas idenya menspesialisasi menerbitkan terjemahan kitab-kitab be- 
sar yang langka. Kami membantu doa, mudah-mudahan usaha ke arah itu 
diberi kemudahan, diberi petunjuk dan diridhai oleh Allah SWT. 


Akhirnya kami mohon kepada Allah dengan penuh tawadhu” serta 
keikhlasan yang tulus, mudah-mudahan terjemahan ini bermanfaat dan 
berpahala bagi kami, kedua orangtua kami masing-masing dan Kepa 
siapa saja yang berkaitan, Amin. 


Hormat kami: 


Penerjemah 


BIOGRAFI SINGKAT IBNU MAJAH 


Namanya adalah: Abu "Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah 
Ar-Rabi' Al:Oazwiniy, seorang hafizh terkenal, pengarang kitab As- 
Sunan. 


Beliau dinisbatkan kepada golongan Rabi'ah dan bertempat tinggal 
di Oazwain, suatu kota di Irak bahagian Persia yang sangat terkenal ba- 
nyak mengeluarkan para ulama. 


Beliau meriwayatkan hadits dari beberapa ulama: Irak, Bashrah, Ku- 
fah, Baghdad, Makkah, Syam, Mesir dan Ray. Beliau mengadakan lawat- 
an ke kota-kota tersebut untuk mengumpulkan hadits. 


Di antara para gurunya adalah sahabat-sahabat Malik dan sahabat- 
sahabat Laits. Sedangkan hadits-hadits beliau diriwayatkan oleh sego- 
longan ulama, di antaranya adalah Abul Hasan Al-Oaththan. 


Di antara hasil karyanya selain As-Sunan, adalah sebuah kitab tafsir 
dan sebuah kitab sejarah. Sedang kitab Sunan beliau adalah salah satu 
Sunan yang empat (yakni Sunan Abu Dawud, Sunan At- Tirmidziy, Su- 
nan An-Nasa-iy dan Sunan Ibnu Majah sendiri), dan salah satu dari induk 
kitab yang enam (yakni: Sunan yang empat ditambah Shahih Al-Bukhariy 
dan Shahih Muslim). Adapun ulama yang memasukkan Sunan Ibnu Ma- 
jah ke dalam kelompok kitab-kitab pokok adalah Ibnu Thahir dalam 
kitabnya Al-Athraf, kemduian Al-Hafizh ' Abdul-Ghaniy. 


Menurut Ibnu Katsir, bahwa Sunan Ibnu Majah adalah suatu kitab 
yang banyak faedahnya dan baik susunan bab-babnya dalam bidang figh. 


Beliau dilahirkan pada tahun 209 H. dan wafat pada bulan Rama- 
dhan tahun 273 H. 


Dan jenazahnya dishalatkan oleh saudaranya yang bernama Abu 
Bakar, sedang pemakamannya dilakukan oleh dua orang saudaranya: Abu 
Bakr dan ' Abdullah, serta putranya sendiri yang bernama: ' Abdullah. 


ARTEMEN AGAMA . DAFTAR ISI 
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA 
Jin. Moh. Humi Thamrin No. 6 
Telp. 327758 dan 324509 P.O. Box 3888 


JAKARTA Halaman 
Kata Pengantar Penerjemah ..........o.. Merineiknansu kanan ea aan anna “iii 
| SURAT REKOMENDASI | Biografi Singkat Ibnu Majah .....oo.oicooo.ooooo.oo.oodooo.ooooooom v 
ee Daftar Isi: “simseraeaei Ker ab en Mendata vii 
Kepala Pusat Penelitian dan Pengeabangan Lektur Agama BI MO PG | 


3 P h sg 
sa ea ANN KITAB ADZ-DZABA-IH (URUSAN PENYEMBELIHAN) 
Penerbit ASY—SYIFA 


Alemat 3 Puri Anjamoro Blok A2 No. 14-—15 Bab 1 : Agigah (Penyembelihan hewan di waktu pemotongan 
He | He ain rambut Si DAYi) wwweeweeweneeeee ee nemeenemneenana 1 
1. Penerbit ASY-SYIPA telah mgnerbitkan bukuebuku agema dan u- : 
mua serta bukuwbuku terjemah (sa-0nr" Ia ana Badi 9/XKutub sit- Bab 2 : Far' ah (Penyembelihan Unta yang pertama kali dilahir- 
tah): kan oleh Induknya dan 'Atirah (Penyembelihan 
2, Buku yang diterbitkan Penerbit ASY— SYIFA tersebut merupakan 
bacaan yang sangat barguna bagi pengambengati ilmu pengotahu 2 Kambing di bulan Rajab) senertene ente ete mr emaanatanmaanaataaan 4 
an dan bacaan maayarakat luas dan menjadi bahan literatur (Bab 3 : Bila kalian menyembelih-hewan, maka hendaklah mem- 
Perguruan "Tinggi, pondok pesantren, madrasah dan sekolah w— : . 
nu (Daftar Buku Terlampir). . baguskan penyembelihannya peeveemene one menanam 7 
Demikian surat rekomendasi 'ini kemi berikan untuk dapat 'ti- Bab 4 : Membaca Basmalah ketika menyembelih Saen diasungasoseninnasi 
sungkan sebagaimana most : aer : 
Doa sa aa , Bab S5 : Sesuatu yang dipergunakan menyembelih seeereanneetesm 1 
R : Bab 6 : Menguliti binatang ....oo.ooooooooocooooooooooo Ha 13 
Jakarta, 12 Mei 1993 A :A koe 3 
AN. KEPALA BADAN LITBANG AGAMA Bab 7 : Larangan menyembelih hewan yang menyusui ............... 15 
er Bab 8 : Wanita menyembelih hEWAN “..oooooooooooooocoooo.o.coooooo. 16 
Bab 9 : Menyembelih hewan yang lari serena eeeeanag anna rnnaaana 17 
Bab 10 : Larangan membuat Binatang menjadi sasaran panah dan 
. memotong-motong anggota tubuhnya.sampai mati ......... 18 
Bab 11 : Larangan memakan daging Jallalah (Hewan yang makan 
KOLOKANN esek man kaan 21 
Bab 12 : Daging Kuda ....eococoococooooc. bana Paman 21 
Bab 13 : Daging Himar Liar .......... TEA NE NEA TA Gi kanan » 
Bab 14 : Daging Bighal (Peranan kuda dan himat: ....o.ooooo 26 
Bab 15 : Sembelihan janin seperti sembelihan induknya ............... 2 


vu 


Bab 


Bab 


Bab 
Bab 


Bab 
Bab 
Bab 


Bab 
Bab 
Bab 
Bab 
Bab 
Bab 
Bab 
Bab 
Bab 
Bab 
Bab 
Bab 
Bab 


Bab 


Bab 
Bab 


KITABUSH - SHAID (URUSAN BERBURU) 


1 : Membunuh anjing kecuali anjing buruan dan anjing 
penjaga tanaman ....ooooooooooooooooommoo.m 30 
2 : Larangan mengambil anjing, kecuali anjing pemburu, 
penjaga ladang dan penjaga ternak ...o..oooooooooooo 33 
3 : Anjing pemburu “eeoooooooooooooooomuee 35 
4 : Buruannya anjing majusi dan anjing yang berwarna hitam 
TEPAM anon antenna na An 38 
54 Berburu dengan busur tanah ........ooooooooooooooooo 39 
6 : Binatang buruan yang hilang dimalam hati... 41 
7 : Berburu dengan panah yang tidak berbulu dan tidak 
tajAM “..ooooocooo.ooo.oooomowoaaneantarrenaaan 42 
8 : Daging yang dipotong dari hewan yang hidup angan esa nadan 43 
9 : Berburu ikan dan belalang ..oooooooooooooooooooooooooo 44 
10 : Binatang yang dilarang membunuhnya ...oeoooooco.o 48 
11 : Larangan mengetepel .....ooooooooooo.oooooorte 51 
12 : Membunuh CeCak “eeevceeeeeooceoenven ee enneneeene mn eren 52 
13 : Memakan binatang buas yang bertaring .........oooo.. 55 
14 : Srigala, dan garangan/rubah ....oooooooooooo.coooo 57 
15 : Dhabu" (Sebangsa binatang buas, seperti Srigala) .......... 59 
16 : Biawak “error adala aa maa 60 
17 : KelinCi/MArMUt/AMAb ee... 65 
18 : Binatang buruan laut yang mengapung Aa in 68 
19 : Burung gagak oo Se bnadsnasaomnnyad Bs aninan 70 
20 : KUCING “...oooooooooooooommerararaan 1 
KITABUL - ATH'IMAH (URUSAN MAKANAN) 
1 : Memberi Makan ..cocooooooooo Aa Mn 3 
2 : Makanan seorang mencukupi dua Orang .....oooooo 16 
3 : Orang Mukmin makan dalam satu usus, sedang orang 


kafir makan dalam tujuh usus ......ooooooooooo 78 


SYSNKUYN 


: Larangan mencerca makanan ....oooooo.ooooo. Nana hn 80 
: Air untuk wudhu ketika Makan “.eo.ooooooooo. sanak 81 
Makan sambil bersandar .....o.oocooooooo.Wo.o.oo.o.o.coooooo 83 
Membaca Basmalah waktu makan “...co.o.roo.oo.oco.co.ooooo 84 
: Makan dengan tangan KANAN .....oo.ooooooocooooooooooo 86 
: Menjilati jemari ......ooooooooo Kanaan anon aan 88 
: MembersihKan piring .ewo.oooroooooocoooeererenn nee eenenesannannn 89 
: Makan makanan yang dekat denganmu “.corcoooooooooooooo 91 
: Larangan makan roti dari bagian atas ..........oocooooo... 9 
: Suapan makanan bila jatuh ....oo.oooooo.ocoooo.Woooooooooooo 9S 
: Keutamaan roti daripada makanan lainnya “....o..oo.o..... 97 
: Mengusap tangan setelah MAKANAN “eeeer..ooooooooooooioo... 99 
: Do'a ketika selesai Makan ....o.roooooooooo.co.ooooooo 100 
: Berkumpul dalam pesta Makan ....ooooooooooo.oooooo 102 
: Menghembus MAKANAN ae.cocooooocoooooocoooooo Hn 104 
: Bila seseorang diberi hidangan oleh pelayannya, maka 
hendaklah orang tersebut memberi sebagian makanan 
“Kepadan YA Sena men napa Ba 104 
: Makan di meja makan dan di atas tikaT ......c..co..co.oo.rco... 107 
: Larangan meninggalkan acara makan sehingga rampung, 
dan larangan berhenti makan sehingga kaum itu selesai..... 108 
: Orang yang diwaktu malam, sedang di tangannya 
terdapat bau lemak/daging “.o.ooo.ooocoo.coocoooooooo 110 
2 MEDAWATKAN MAKAN “rrre...ecerevv0ren nenen ena a an aa anna in 
MAKAN di MBS evvneneeenener enam en anna anna 113 
Makan SAMbII bEKditi rv.-veve nenen mesen senen 114 
an aa Ma KE Na DEA AN PANAI 114 
at San AA Pn HA MIA ARENA 117 
Daging yang paling baik .....ooooooooooooooooooocoooooo—oooo..”o... 119 
Daging panggang “.oo.oo.oo.oo.ccoooooo.ooooo#—o.#coooo.Woooo..m—o.”m. 121 
Dendeng Daging “..ooooooooooooooo.ooooo.coooooco.o.oo.Woo.co.#co..... 123 


ix 


39 


31 : Hati dan limpa ....oocooooocooooooooooo. Ags san antenna 125 
32 : Garam woman enenannnnn nana samaan anaananan 126 
33 : Berlauk dengan Cuka ......ooooooooooooooooooorsete 127 
34 : Minyak “..coooooooo.oooommmenaaearne nara nanana 128 
35 3 Ai SUSU ..oooo.ocooomo.momecowenenennsntenneeneaananensennsananenn 130 
36 : Kembang gula (atau buah yang manis) ............... aanenana 132 
37 : Mentimun dan kurma yang belum masak dimakan 
LT DErSAM ASAM Welas enakan 133 
3855 KUTMA siam nahan Bni akan Kalau 135 
: Bila diberi dengan buah yang pertama ......oooooo.coooooooo 136 
40 : Makan kurma muda bersama dengan kurma yang sudah 
MASAK Deninse tanam knaananhaNiknamn ia 137 
41 : Larangan menggabungkan dua buah kurma “..oooooo 138 
42 : Memeriksa KUTMA “eeeooo von e ee nenen 140 
43 : Kurma dengan mentega ......oooooooooooooooooooooo 140 
44 : Roti HUWaFra .....oooooooooooooooeteennteratann postage 141 
PN na BN AA TN PN PN AA TN AA 144 
46 : Faludzaj (kembang gula yang terbuat dari tepung, air 
dan Madu) “..ooocoooooooooooonennetanenenananenanaan 146 
47 : Roti yang dilumat dengan mentega “...oooooooo.oooooo. 147 
48 : Roti dari gandum biji unggul .....ooooooooooooooooo 150 
49 : Roti dari gandum mutu rendah “...oooooooooooooo 151 
S0 : Makan sedikit dan tidak suka kenyang... 154 
S1 : Termasuk israf/berlebihan adalah kalau kamu memakan 
setiap sesuatu yang kamu inginkan .....oooocoooooo 156 
52 : Larangan membuang Makanan “...oooooooooo.ooooooo 157 
53 : Mohon perlindungan dari kelaparan .....oooooooo.o. 158 
54 : Meninggalkan makan Malam “..oooooooooooo 159 
55 : Jamuan woo merana 160 
56 : Bila tamu melihat kemungkaran maka kembali ............ 162 
57 : Mengumpulkan mentega dan daging .....ooo.ooo.ooo 164 


58 : Orang yang merebus -- daging hendaklah memberi air 
yang banyak nenen anne babak bahasa 165 
59 : Makan bawang putih dan bawang merah dan kucai ....... 166 
60 : Makan keju dan mentega .....coo.coooooocooooomooom 169 
O1. £ Makan DUA: sen bn nanas keadaan Kas 170 
62 : Larangan makan dengan cara menyungkur “ereeeoooooo... 173 
KITABUL - ASYRIBAH (URUSAN MINUMAN) 
1 : Arak adalah kunci segala KEbUTUKAN “eeeseeseeeeenenaanamnanennan 174 
2 : Orang yang minum arak di dunia, maka dia tidak akan 
meminumnya di akhirat ....o.rco.coooob tanin kaasangnen kannninnana 176 
3 : Orang yang melestarikan Minum Atak “.cooocoooooooooooooo 177 
4 : Orang yang minum arak tidak akan diterima shalatnya . 178 
5 : Terjadinya arak ............. seeressnnseenerennnnenansanenanasennangasaananannananan 180 
6 : Arak menjadi terlaknat karena sepuluh segi .................... 181 
7 : Perniagaan arak wereecooooooooooooooooo.ooooooooo 183 
8 : Arak disebut dengan NAMA IAIN en cee del d00nnnnneconensn mean 184 
9 : Setiap yang memabukkan itu haram “eeceo-ooooooooooemeamnaran 186 
10 : Sesuatu yang banyaknya memabukkan maka sedikitpun 
An an An an PP AA NA TN 188 
11 : Larangan MEngOpIOS “e.ooocoooooooooooooooo.oo.oooooo.mooo 190 
12 : Sifat minuman dan MEMINUMNYA weencoeroooooo mom enmemnn 192 
13 : Larangan membuat Minuman di beberapa Bejana .......... 194 
14 : Keringanan mempergunakan Bejana “.er.ooo.oooooooooo.ooooo.o... 196 
15 : Membuat minuman di TeMpayan “..ooooocoooo.ooooooo.oooooo. 198 
16 : Menutup bejana “..oooooooooococooocoooooWoooo—W—#om0m.m. 200 
17 : Minum di bejana perak ...ooovo.ooooooooooo..oooooooooo.oo—o. 202 
18 : Minum dengan tiga nafas/bernafas .....ooo.rooooo.coooov..co..... 204 
19 : Melipatkan keluar Mulut Bejana -- yang terbuat dari 
AN sa ar na 205 
20 : Minum dari Mulut Bejana -- MENYUCUP -- “ececcccoroorenesase 206 


xi 


Bab 


Bab 
Bab 


Bab 


Bab 


Bab 
Bab 
Bab 


Bab 
Bab 
Bab 


Bab 


Bab 
Bab 
Bab 
Bab 
Bab 
Bab 
Bab 
Bab 


Bab 


xii 


21 : Minum sambil berdiri ....coooooooooooooooooooooo. 207 
22 : Bila minum, maka memberikan pada yang sebelah kanan, 
lalu yang sebelah kanan .............. Bndgbatosesnabnsagndkn sena daninanosin 209 
23 : Bernafas di dalam bejana .......ooooooooooooooooo 210 
24 : Meniup MINUMAN “cocoa 211 
25 : Minum dengan tapak tangan dan mulut .....oooo.ooco.ooooo - 212 
26 : Orang yang memberi minum suatu kaum adalah orang 
yang paling akhir minumnya ....ooooooooo.oooooooooooooo 216 
27 : Minum di BelAS eweverneeververeeoeeneemememeemeean 216 
KITABUTH - THIBB (URUSAN PENGOBATAN) 
1 : Allah tidak menurunkan penyakit, kecuali diturunkan 
DAYA isc essen 2051 dinas nasa seesmondnendenanekekn ang Kebentanakesanunkan De oKaN Fasa 218 
2 : Orang yang sakit menginginkan sesuatu ........ooooooo 221 
3 : Sakit PANAS “...ooooooooooooooooo 223 
4 : Janganlah kamu sekalian membenci/jengkel kepada 
orang yang sakit yang menginginkan makanan ............. 226 
5 : Membuat minuman seperti SUSU “...oo.eoooooooooooo 227 
6 : Habbatus -Sauda- Aeve-vereesvvero sereneewermsemememnsmunlu 228 
7: MBGU wenovosorreetonerrie etos netemennmense rae ansnennan 231 
8 : Jamur dan Rendaman kurma ....eooooooooooooooooooo 233 
9 : Tanaman obat dan rempah-rempah .....ooooooooooooo 237 
10 : Shalat adalah obat penyeMbuh “mevvecnseeoooocoroeeeemeee 239 
11 : Larangan mempergunakan obat yang buruk“... 241 
12 : Obat penyakit diare/MENCFEt ....oooooooooo.ooooo. 242 
13 : Obat sakit tenggorokan dan larangan memencet ............. 243 
14 : Obat sakit "irgun-nasa' semsannessennenenennsansedosasnaa AN na naa 244 
15 : Obat luka .....oooooooooooooooeeeieeeneseenanannan 245 
16 : Orang yang sok tahu ilmu pengobatan padahal dia tidak 
. tahu ilmu pengobatan “....oooooooooooooomwe 248 
17 : Obat penyakit tulang TUSUk w...oooooooooooooooocoo.oo.ooo 248 


Bab 
Bab 


Bab 


Bab 


Bab 
Bab 


Bab 


Bab 
Bab 


: Penyakit panas/demam ...eoooooocoooooooooo Senen Sa 250 
: Sakit panas/demam adalah termasuk panasnya jahanam, 

maka dinginkanlah dengan air/kompres ....oo.ooooo.ooo 252 

Bekam Keenan uan mkn asbak 254 
: Tempat berbekam .....oooooooooooo oo 258 
: Berapa harikah orang melakukan bekam .......oocooooooooo 261 
: Membakar kulit dengan besi panas/mencos .....ooco.ooo 265 
: Orang yang membakar kulitnya/mencos ....cooo.oooo 266 
: Bercelak dengan batu celak ......ooooooooo.oooooo 269 
: Orang yang bercelak secara ganjil ...........cooro.oooo. 211 
: Larangan berobat dengan Arak “...ooo.ooo.oooooooooooo 272 
: Berobat dengan Al-gur' an ....oooooooooooooooooooooooo 273 
: Inai/daun pacar .....oooooooooooooo Menanti Aaasnhn daan bas sasis 274 
: Air kencing binatang unta ........eocoooooooooooo 215 
: Lalat yang jatuh di Bejana ......e.ooooooooooooooooo 216 
: Penyakit yang timbul karena Mata....oooooooooooooocoo 277 
: Orang yang melakukan jampi-jampi diri terhadap 

penyakit mata .....ooooooooo.coooooooooooo Benen dani nan ana na 280 
: Melakukan jampi-jampi yang diperbolehkan ......co..co.... 282 
: Menjampi-jampi ular dan kalajengking ....co.oooooooooo 285 
: Suatu kalimat yang digunakan berta'awwudz oleh 

Nabi saw. dan sasaran Ta' AWWUdZ....o..ooooooo.mooo. 281 
: Jampi-jampi penyakit PANAS .....oooooooooo.co.ooooooooo 292 
: Tiupan dalam jampi-jaMpi ....oooooo.oooooo 295 
AA Mn na aa TP 296 
: Azimat penolak gila ....o.cooooooo.oooooo.oooooow 299 
: Berobat dengan Al-gur'a1 ...oooooooooocoooooo. oo. 301 
: Membunuh ular belang ....o.co.oooo.ooooooo.ooooomv 302 
: Orang yang tertarik oleh harapan baik dan membenci 

menyandarkan keburukan kepada burung, misalnya ....... 303 
: Penyakit lepra .....ooooo.oo.o. madnanbangbnnboknensnnnasusannihanosesnsahanakana 307 

xiti 


Bab 
Bab 


Bab 
Bab 
Bab 
Bab 
Bab 
Bab 


Bab 
Bab 
Bab 


— Bab 


Bab 
Bab 
Bab 
Bab 
Bab 
Bab 
Bab 
Bab 
Bab 
Bab 
Bab 
Bab 
Bab 


Bab 
Bab 


xiv' 


45 
46 


CA U KY NN 


24 
25 


: Sihir ........ Manna aan Saha ae anda Na ne Nose ON EnN Kap PENAK UN Banana uhesani aon gsab iyaa 309 
: Penyakit ketakutan dan sukar tidur serta do'a-do'anya .. 312 


KITABUL-LIBAS (URUSAN PAKAIAN) 


: Pakaian Rasulullah saw. Mete 318 
: Doa seseorang bila memakai pakaian baru ...................... 324 
: Pakaian yang dilarang ....ooo.ooooooooooocooooooooo.Wooo.o—o—o 324 
: Memakai pakaian bulu/WOOI “.eo.oooooooooocooooo.ooooo.oo 328 
Aa TN Ann NN ANA NE NN SAR Ani 331 

Orang yang menyeret pakaiannya termasuk kesombong- 

AD ee ccoenne0entntenana nana tanaman aan anna maan Maman 333 
: Letak kain SATUNG “.coooooooooo.coooocooooooWooooooooo 335 
: Memakai baju GAMIS “eeo.ooooooocooooocooooooooooo 338 
: Panjang baju gamis sampai berapakah ....oooo.oooo.oo........ 338 
: Lengan baju gamis. Berapa panjangnya ........................... 339 
: Membuka kancing .o.oooooooooooooooooooomm 340 
! MEMAKAI CEJANA “rr eenvveennvcer mesen mesen senam nenen 341 
: Perempuan memanjangkan kainnya “...o.coocoooooo 342 
£ Surban DIAM “erisiisreerne dino wne amankan Ian 344 
: Menjuntaikan surban diantara dua pundak ....o............... 346 
: Makruh memakai pakaian Sutera ..oo.cooooo.coo.oooooooooo 347 
: Orang yang diberi keringanan memakai pakaian sutera .. 349 
: Keringanan Gambar dalam kain/Pakaian .....oe.e....i....... 350 
: Memakai sutera dan emas bagi Wanita ............................. 351 
: Memakai pakaian merah bagi para lelaki ........................ 354 
: Makruh memakai pakaian berwarna kuning bagi lelaki .... 356 
: Pakaian kuning bagi para lelaki .....ocoo.coo.cooooooooooo. 359 
: Berpakaianlah kepada yang kamu mau selama tidak 

membuatmu boros atau SOMbONg “...coo.cooooco.cooooooWooo 359 
: Orang yang memakai Pakaian kerasyhuran" SalnnhasaNananta 360 
: Pakaian kulit bangkai yang disamak “...ooooooooooocoooo 362 


: Orang yang mengatakan: tidak dapat dimanfaatkan kulit 


bangkai dan tulangnya “...ooooooooo.ooooooooostersaanen 365 
: Sifat sandal/terompah Nabi SAW. “...ooooooo.oooo.ooooooo 366 
: Memakai sandal dan mencopotnya “...ooooooooooooorooooo 367 
: Berjalan dengan memakai satu Sandal .......ooooorooo.oo 368 
: Memakai sandal dengan cara berdiri .....oocoocooo.ooo.ooo 369 
: Sepatu hitam Pe NN PENA AAN 370 
: Mencelup/mewenter dengan Inai ......oo.oooocoocooooo disana 370 
: Mewarna/menyemer rambut dengan warna hitam ........... 372 
: Mewarna rambut dengan warna kuning PN DN Pt 374 
: Orang yang tidak mewarnai rambutnya ....oo.ooooooo.oooo 376 
: Mengambil rambut yang jatuh pada kedua pundak dan 

menganyam rambut ...oooooooo”oo.ooooooooo 379 
: Makruh berambut banyak/gondrong ....oooooooooooooo.oo 380 
: Larangan berjambul/kuncung ...ooooooooooooocooooWo.ooo 381 
: Mengukur CINCIN arena eom enno 382 
: Larangan memakai Cincin EMAS “..o.oooooooooo.o.ooooo 384 
: Orang yang menjadikan permata Cincinnya di dekat 

telapak tangannya ..oooocooooooooooo Pn aa nana 386 
: Memakai cincin di tangan kanan .....o.ooocoooo kena aai 387 
: Memakai Cincin di ibu-jari ...o.ooocooooo.co.ooooo.oo.moo 387 
: Gambar-gambar didalam ruMah .....ooooooooooooooooo 388 
: Gambar pada sesuatu yang terinjak ............. Kanada 391 
: Tilam merah dari Sutera ...o.oooooooooo.ooooooooooooooo 392 

Naik pelana kulit harimau ....ooooooooooooo.oooooooooo 392 

KITABUL - ADAB (ADAB, TATA SUSILA) 

: Berbuat baik kepada kedua orang tua ...oo..ocooroo.ocoo 394 
: Hubungilah orang-orang yang pernah dihubungi 


AYOhMu “isi nato Busa bekantan 400 


: Perbuatan baik dan kebaikan orang tua kepada anak 


XV 


"#0raceonosomyanoncananonaonnsenavasonenenonnsanononenannanananecoK##22eooo##.cooo 


#ranesundasoneoreooo0ananuononeoesecunusnanonanacasesac.o 


#nenoconenaonogneoenesannsnoonananoonanancooanonaconeooooeno.g#.o 


“eonoononoeeoeonnn0eonnonoannonongonenonoon0noenonooooerononco 


#ecosaronanasenono0nocenancoworerungao 


Cenesenanannononnnngnoneesangnananasononenenang 0000020000 00010020000 


#eoenoronenanangonngonoo20esanangnac#no 


Oenrorenopennonennnnoresanonasesonooannonnoangananonoonasooo 


“eersonenoonnenenananenanenoooengnnnnenacoeoananaosonononanaooo0o 


: Menjawab salam terhadap kafir dZIMNI ......oooooooooo.ccoo.o.c. 

«1 Memberi salam kepada anak-anak dan kaum wanita ..... 427 
: Berjabat tangan .e.co.oooooooooooooocoocooocoooooomo. 428 
: Seorang laki-laki mencium tangan orang lain ................'” 430 
Ne MANA AA aan Ban 431 


: Apabila seseorang ditanya: "Bagaimana engkau pagi” 


: Apabila seorang pemimpin suatu kaum datang kepada 
kalian, maka hormatilah “..oo.oo.oooocoocoooo.coo.co.o.ooooo.co.... 


: Mendo'akan orang yang bErSin “.oooocooocooooooocoo.co.co.co... 437 
: Penghormatan seseorang terhadap teman duduknya ....... 439 
: Barangsiapa pergi dari majlis, lalu kembali lagi, maka 


dia berhak dengan tempat itu “e..coo.ooooooooo.Woooocoooooooo 


"0 s0cononorenneneenonnnnanongonnanannanapaconeananeoanoooronnoonnnocooenarccaco.#. 


Ooeoesusnooeeoesansanonononovunggangananuananoennananananaasonnannanunasonona0 


#eenangeooooenanocanoonenananonunanoononcanangoonanasananaonnaoenoe 


senccoco#orooenconcconcocon00 


: Larangan tidur menelungkupkan Wajah “e..ooooooooo coco. 
: Belajar ilmu MujUM “e.ooooooco om eeeeern temenan naaaananan 449 
: Larangan memaki angin an 450 


: Nama-nama yang diSUKAi “.oo.oooooooooooo.oooooo—o.cooo—oo. 451 


Bab 
Bab 
Bab 
Bab 
Bab 
Bab 
Bab 


Bab 
Bab 
Bab 
Bab 
Bab 
Bab 
Bab 
Bab 
Bab 
Bab 
Bab 
Bab 
Bab 


Bab 


Bab 
Bab 
Bab 
Bab 
Bab 
Bab 


: Nama-nama yang dibenCi “e..ooo.cooooooooooocooo.cooomoo. 451 
: Merubah NAMA “e.ceoooooo oom Hina 453 
: Menggabungkan antara nama Nabi saw. dan kuniyahnya... 455 
: Seseorang memakai kuniyah sebelum anaknya dilahirkan.. 456 


aa Naa DN MAA NP 459 
Orang yang dimintai pendapat itu adalah orang yang 
KN PERAYAAN Ban Ba Kaban 461 
Masuk tempat-tempat MaNdi “.oooooooooooo.cooooo.ooooooooooooooo.. 463 
! Melumuri badan dengan kapur tUhUT “.....ooooooooooooooooooooo..o. 465 
: Ceramah/khutbah “..oo.ooooooooooo.cooooooooWooooo.Wooooooo.Wo.oo.om—. 467 
SN An BN AON AN NON AA NA ANN SG 468 
Sya'ir yang dibenci “e...ooooo core oconnnbereen nenen menanam 470 
: Bermain nard atau nardasyir (dadu) see.oooooo.oooooooooocoooooo... 473 
: Bermain-main dengan burung dara “eereexooooooorooroo..cooooo.. 474 
: Makruh berjalan Sendirian “.eoooocoooooooooooooocooocoooo.. 477 
Mematikan api ketika hendak tidur ..............ooocooooo.oo..... 417 
: Larangan singgah di jalan bESAT ...........ooooo.oo.cooocooooo...... 479 
: Boleh tiga orang menunggang di atas seekor binatang .. 480 
: Memberi debu pada Kitab “.v...oooooooooooooo.oo.cooooooooooo..... 481 


: Tidak boleh dua orang berbisik-bisik mengesampingkan 


Orang KEtigA ..o.rcoocooconceconeeerensoone1ntennsnn senen sana uanannanann 482 
: Barangsiapa membawa anak panah, maka hendaklah dia 
memegang mata panahnya “..ooooooooooooooooooooo.o.o.coo.oo.#.... 483 
: Pahala membaca Al-gUr' an “ee0ee0coooceoononsensanaeeneenennnanansanannnn 484 
! Keutamaan AZIKIT ..rrrrevxexnnennnerereerenen nenen ena an anna an anna 493 
Keutamaan "Laa Ilaaha Illallaah" ..........'ervvevvvveve............ 496 
: Keutamaan orang-orang yang memuji Allah .......... anvanenan 503 
: Keutamaan Tasbih “.coorooooo.orcoooooooo co eoenerensnnnannann nana 508 
SN Sa PA AN APA UN RAR ANN 515 
Keutamaan beramal “e..oooooooco.rcoo.co... eraesanesenenananensansanaananane 520 


Bab 59 


Bab 


Bab 
Bab 
Bab 
Bab 
Bab 


Bab 
Bab 


Bab 
Bab 
Bab 
Bab 
Bab 
Bab 


Bab 
Bab 


Bab 
Bab 
Bab 
Bab 
Bab 
Bab 


xvili 


: Keutamaan "Laa haula wa laa guwwata illaa billah" 


KITABUD-DO'A (PERIHAL DO'A) 


(1 : Keutamaan berdo'a eooeoooooooocoooocoooooo.mooooo 526 
2 : Do'a Rasulullah SAW. s.eoooco.ccoooocoooooooWoooooooo. 528 
3 : Do'a perlindungan yang dibaca oleh Rasulullah saw...... 536 
4 : Do'a yang Meliputi ..e.coo.coocooooWoooooooo seesevsutensennanenn 542 
5 : Berdo'a dengan mohon ampunan dan kesejahteraan ...... 545 
6 : Bila salah seorang diantara kalian berdo'a, maka 

hendaklah mendahulukan dirinya “erco-coooooooocoocoocooo 549 
7 : Akan dikabulkan do'a salah seorang diantara kalian 

selama tidak tergesa-gesa peneteteentenann anna ana maaanananaan 550 
8 : Orang tidak boleh mengatakan: Ya Allah, ampunilah 

aku, kalau engkau MAU “.eoooooooco.cooooooooooomoooo 551 
9 : Asma Allah yang AgUNg “eeooooocoocoocoooooooo0oooooo 552 

10 : Nama-nama Allah azza wa jalla .....oo.coocooooooooo 558 

11 : Do'a orang tua dan do'a orang teraniaya ....o.co.ooo..e...... 563 

12 : Makruh tidak disukai berlebihan dalam berdo'a ee... 565 

13 : Mengangkat tangan dalam berdo'a ..oo.cooooocoooocoo 566 

14 : Do'a yang dipanjatkan oleh seseorang diwaktu pagi 

OB SORE ce cesnceneksensenensisneapen anus ssi Mhs mika ana ena kasa Sandgkaa 567 

15 : Do'a hendak pergi tidur ......o.ooooooooooocooWo.ooooooo 574 

16 : Do'a yang dipanjatkan ketika bangun tidur di malam 

Sa aa AA TEA AN AN 579 

17 : Do'a diwaktu duka “.oocooooocoooooooooooooo 582 

18 : Do'a seseorang bila keluar dari rumahnya “..ecoo.ocoo. 584 

19 : Do'a seseorang bila masuk rumahnya “.e.ooo.co.oooooocooooo 587 

20 : Do'a seseorang ketika hendak bepergian .......ooo........ 588 

21 : Do'a seseorang yang melihat mendung dan hujan .......... 589 

22 : Do'a seseorang bila melihat orang yang tertimpa 

MUSibah/bala? ...ooooooooooo. oo. 592 


Bab 


Bab 
Bab 
Bab 
Bab 


Bab 


mm Kh MN N 


10 


KITAB TA'BIR MIMPI 

: Mimpi baik yang dilihat oleh seorang muslim atau 

diperlihatkan kepadanya ............... MasaningenesdnNan dana ka dnannnaasen 593 
: Mimpi bertemu/melihat Nabi SAW. ....ooo.cooooooo.oooooooooooo... 597 
: Mimpi itu ada tiga ...ooooccooooooo merana Nanageransnnbantsan 601 
: Orang yang melihat impiannya tidak menyenangkan ..... 604 
: Orang yang dipermainkan oleh setan dalam tidurnya 

(bermimpi buruk), maka tidak boleh memberitahukannya 

kepada Orang IBIN “.ee-..ooooice0000 eren entin names 606 
: Impian bila ditafsir, maka terjadi. Maka dari itu, jangan- 

lah dia menceritakannya kecuali kepada orang yang 

MENYENANFINYA “en c00n den den cerna ternak nama 608 
:. Dengan apa Impian itu ditafsirkan ? ................................ 609 
: Orang yang pura-pura MiMpi JUSta: .......oo..ooooooooooooooo.... 610 
: Orang yang paling benar mimpinya adalah orang yang 

paling benar pembicaraannya ............. asas 611 
2 TARIK MIMPI “erni senibet mkn and bndntanNanda alan 612 

KITABUL - FITAN (URUSAN FITNAH) 

: Membiarkan orang yang sudah mengucapkan La Illaaha 

Illallaah “e.oo.orooooooooooooomooooo.m.——o”#w#o.o.ooo.#...—. 627 
: Haramnya darah dan harta benda Orang MUkMIN “ee.croc.. 634 
: Larangan merampas harta benda “en corc2 re cn0ennpsonnennenaennanaen 638 
: Memaki-maki orang Muslim adalah fasik dan membunuh- 

nya adalah Kufur “ne. reecocoocorsersennnanaanaan mesra seseneuvangenenenenananann 640 
: Janganlah kalian kembali sebagai orang kafir yang me- 

nyebabkan saling bunuh-membunuh diantara kalian ...... 642 
: Orang-orang Muslim itu berada dalam jaminan Allah 

"Azza Wa Jalla “erreerersernserarunsenranannn #evavergsesesesnnenansnsenescanananann 644 
: Fanatik GOIONgAN “er.oocw1w.creerenenesennannannan sevsmeneawuunanannan 647 
: Sawadul - A'zham (Golongan Mayoritas) ........................ 649 


xix 


9 : Terjadi fitnah-cobaAN “.e.oo.rooooooo.co.ooooocoocoooooo 656 
10 : Teguh dalam fitnah-CODAAN “ee0deoooooocoo oo one 660 

11 : Bila dua orang Muslim bertemu/bertengkar dengan kedua 
PEdANg: MEEKA “meresenen asin nssn emas Keamanan nsa makanan 670 
Bab 12 : Mengendalikan mulut dalam situasi kekacauan .............. 672 
Bab 13 : Menyendiri/'UZlah “..oooooocoocoooocooo.oooo.ooo oo. 682 
Bab 14 : Berdiam diri dalam Situasi Syubhat ...oooooooo.rooooooooooooooooo. 687 
Bab 15 : Agama Islam pada mulanya adalah ASING “erececcoonenenenentnnen 689 
Bab 16 : Orang yang diharapkan selamat dari fitnah-kekacauan .. 692 
Bab 17 : Perpecahan UMAt “ner0ece000en00nereenn teen nen ana enmaaaamamaaaa 694 
Bab 18 : Fitnah harta-benda “e.oooooooooooooooooooooWooooooo 0m 698 
Bab 20 : Fitnah WANitA w.oooooooooooooooooooooo oom Jmmamaaknaan 703 
Bab 20 : Amar Ma'ruf dan Nahi MUNgKAT “..oooooooo.ooooooo.oooooo 709 

Bab 21 : Firman Allah SWT. : Ya Ayyuhalladziina Aamanuu 

"Alaikum Anfusakum “eooo.oooooo.oo.o.coooooom— 720 
Bab 22 : HUkUMAN/SIKSA “eern-eeno0en1nvnnsenee0eenn nenen aan 725 


Bab 26 
Bab 27 
Bab 28 


Bab 32 
Bab 33 


Bab 34 
Bab 35 
Bab 36 


#nconenonunaneooooknnnasosango0o0onucanecn2 


#eocusanaanganangnnanananuncannenengnasonunanganganasanaononanonao 


#ereconnnanvanoesananonannnoasannanannanongasunanoasannoaoan 


: Hilangnya Al-gur'an dan IIMU ISIAM “neo.coorooooncon nomnom 756 
: Hilangnya aManat “..oo.oooooocooooooooooooooooo 761 
: Tanda-tanda kiaMat “.ooooooo.ooooo.co.ooooooooooooo. 765 


Neh AA Sara ie Nae na 


: Dabbah -- Binatang Melata -- di BUMI “.o.oooooocoocooooo 
: Matahari terbit dari Barat .......o.o.oooooooooooooooooooo 780 
: Fitnah Dajjal, keluarnya 'Isa bin Maryam dan keluarnya 


Ya-juj dan Ma-juj ......... Mebaanhi nama baee ba eneni kana 783 
: Keluarnya Imam Mahdiy “..ooooooo.co.oooooocooooo 818 
: Tempat pembantaian ...co.oco.oooooooooocooocoooooooo 825 
RAGI TUrKU biasa ama maba 833 


Bab 


Bab. 


Bab 
Bab 
Bab 
Bab 
Bab 
Bab 
Bab 
Bab 
Bab 
Bab 
Bab 


Bab 
Bab 
Bab 


Bab 
Bab 
Bab 
Bab 


" Bab 


Bab 
Bab 
Bab 
Bab 
Bab 
Bab 
Bab 


DO Au KUN 


La aa 2 pam 
NN N - 0 


do ba pad 
aux 


Da men 2 
NN. 0 -— 


20 


KITABUL - ZUHUD (TIDAK MENYUKAI DUNIA) 
: Zuhud terhadap dunia “..ooo.ooooooo.cooooocoooooooo 
: Mencita-citakan Dunia “..o..ooocooooocoooooooooooooo SN 
: Perumpamaan Dunia “..o.oooocooooooooWooowoooooooooo 
: Orang yang tidak dihiraukan MANUSIA ..c..cco.oco.cco.oo.oooooorco 
: Keutamaan orang-orang fakir ....co.ooooooooo.cocoooo 
: Kedudukan orang-orang fakir ..co..cooooooooooooooooo.oo.ooo 
: Berteman duduk dengan orang-orang fakir miskin ......... 
: Perihal orang-orang yang memperbanyak kekayaan ....... 
: Oanaah (menerima apa yang: menjadi bagiannya) ........... 
: Penghidupan keluarga Nabi Muhammad saw. ................. 
: Alas tidur keluarga Nabi Muhammad Saw. ......o..ooco.... 
: Penghidupan para sahabat Nabi saw. ...................o..i..... 


aa Pa EN EN NAN AA 


: Berlepas diri dari sifat sombong dan perintah bersikap 
Ba AN NN Aa AMAN IA 


@sooocononcunua. 


: Sedih dan menangis Mete ana manaa keanaanaan 
: Berhati-hati dalam bEraMAl “ee.coooooooooooocoooooo om 
: Riya' dan SUM' Ah “rex.rern eren error enakan aan 
: Hasud (mengharap hilangnya ni'mat dari seseorang) ..... 

SK Chal MAN Ae sanken ana 


: Niat 
$ Niat san ceeeeneneenanannneaanamaananan kanan 


ennenvuyananensannnn an ennan ren ana ana maaana na enannana an amamanananana 965 

: Ingat mati dan mempersiapkan diri untuk mati ............... 976 

Bab 32 : Ingat kubur dan KEruSAKAN wee.coooocoooocooooneneenn nana anna ana 984 
Bab 33 : Ingat kepada Hari Berbangkit “.....ooo..oooooooooooccoooo.oo........ 992 
Bab 34 : Sifat Umat Nabi Muhammad SAW. “.er1.oooooooooocoo”o......... 1001 
Bab 35 : Rahmat Allah yang diharapkan pada Hari Kiamat ......... 1011 


Os es00nonerconnananasenaooonananunonenananansanasang pan ggonasanasanooonungsnnooconn 
OOnonerongoeennesenananangenusoconoanganonananusonnanosonoo000n0esa no.9. 
"es00ecapensaveraeneeenoenenesannaonunannananononooranuo0esooneeonanan..c. 


"Senaocerooaesnnnoanonenangeasosonanenonnondanosenano0en0n0eo00oennancoo. 


Bt 


DENGAN NAMA ALLAH, MAHA PENGASIH, 
MAHA PENYAYANG 


(LN ey 


27. KITAB ADZ-DZABA-IH (URUSAN 
PENYEMBELIHAN) 


Abudal oh db 


BAB 1 


Agigah (Penyembelihan hewan di waktu pemotongan ram- 
but si bayi) Ta | 


Wa LE AE 
HENNA Na IG YES 
JASA anu eka TA MN KS 
GE IE 98 Ar ig TN Lag H6 

, AG AA E3 Te) R3 74 


3162. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan 
Hisyam bin ' Ammar, mereka “berkata: Mewartakan kepada kami Sufyan 
bin 'Uyainah, dari "Ubaidullah bin Abu Yazid, dari ayahnya, dari Siba 


bin Tsabit, dari Ummu Kurz, dia berkata: Saya mendengar Nabi saw. 
bersabda: "Untuk anak lelaki dua ekor kambing yang sama --atau ber- 
dekatan-- usianya. Dan untuk anak perempuan adalah seekor Sambing” 


BREAK 3 GIS -yity 
us HN ARA KAS le 
Pan 1 218.2 4 near Sesha 
SEL PU 5E 335 2 Skag Icaba,s 
SL Aloe 


3163. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami 'Affan, mewartakan kepada kami Hammad bin 
Salamah, memberitakan kepada kami "Abdullah bin "Utsman bin 
Khutsaim, dari Yusuf bin Mahak, dari Hafshah binti 'Abdur-Rahman, 
dari 'A-isyah, dia berkata: Rasulullah saw. memerintahkan kami agar 
ber'agigah untuk anak lelaki dua ekor kambing, dan untuk anak perem- 
Oa seekor kambing. 


ma ALE AG SGNSE ha 


Oius C3 


Dn Una Pata 
. 9G 2G 


za1g. SARA, Ana TR INN (Bb 


- 


AI 
«&« S En ke 
3164. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 


-. 


wartakan kepada kami 'Abdullah bin Numair, mewartakan kepada kami 
Hisyam bin Hassan, dari Hafshah binti Sirin, dari Salman bin ' Amir, 
bahwasanya dia mendengar Nabi saw. bersabda: Sesungguhnya bersama 
seorang anak ada 'agigahnya. Maka karena itu, alirkanlah olehmu se- 
kalian darah untuknya. Dan singkirkanlah penyakit darinya". 


SE 3 KEY AA Sio - KO 


# 


PA toke" 


& TN PAD BAE PSU 
I2 # ak : — jaka 
ena Sa. 


3165. Mewartakan kepada kami Hisyam bin ' Ammar, mewartakan 
kepada kami Syu'aib bin Ishag, mewartakan kepada kami Sa'id bin Abu 
'Arubah, dari Oatadah, dari Al-Hasan, dari Samurah, dari Nabi saw., be- 
liau bersabda: "Setiap anak itu tergadai oleh 'agigahnya, disembelihkan 


hewan untuknya pada hari yang ketujuh, dicukur rambutnya dan diberi 
nama". 


Ae NAS BE BS Na 


na 


DA KLAIM ia LI R33 
#ENANGN 2S Di Sa ee Dg HAN NE 
Pe ud Pan Pai Sr 
"y. BELILD SUK KT De Sa Y 22 9 
MIPA In DNAS Sean aa gaun aa 
- . hair” 
G - 2 
Gi KEL LULA AK Kobe SINGA AL E- 
33 aa S0 - GAN Ka 
BIL AS 
hair 2 ana Oa, 


w 


sz - .. 
AD TAER daa ut Keging "neon 02 Lah ON 
MA dn yaada 2 I , IeA Eye Ia lem 3 
“Sau 
3166. Mewartakan kepada kami Ya'kub bin Humaid bin Kasib, me- 
wartakan kepada kami ' Abdullah bin Wahb, mewartakan kepadaku ' Amr 
bin Al-Harits, dari Ayyub bin Musa, bahwasanya dia mewartakan- 
nya--yakni: 'Amr--, bahwasanya Yazid bin ' Abdul Muzanniy mewarta- 
kannya, bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Di 'agigahi seorang anak, dan 
tidak boleh kepala seorang anak dilumuri dengan darah". 


' Dalam Az-Zawa-id: Isnad hadits ini Hasan, karena Ya'kub bin Humaid diper- 
selisihkannya. Sedangkan perawi selebihnya isnad ini sesuai dengan persyaratan 
Al-Bukhariy dan Muslim. 

Selanjutnya seorang berkomentar: Dan tidak ada untuk Yazid ini pada Ibnu 
Majah, selain pada hadits ini. Dan tidak ada yazid ini dalam kitab-kitab lainnya. 


Baal, ASN, — S3 


BAB 2 


Far'ah (Penyembelihan Unta yang pertama kali dilahirkan 
oleh Induknya) dan 'Atirah Me bom sn di 
bulan Rajab) : 


v. 


3813 bete KN RAIN 
SERI SA Ani ApeiK TRI EN 


“ 


Kg KI Be AN 325 A35 GIE 
ea. sada yas SG, 


Pe geyanngat 


AS KBR 3 KESAN EN AG 
K2 BEEN IG EAG AG ara 
LA 23 LAS AI 
SS LATEN IS a Wa aAS 


PE TAN YEN SEL ADE EN 


3167. Mewartakan kepada kami' Abu Bisyr, yaitu Bakr bin Khalaf, 
mewartakan kepada kami Yazid bin Zurai”, dari Khalid Al-Hadzdza-, 
dari Abu-Malih, dari Nubaisyah, dia berkata: Ada seorang lelaki me- 
manggil Rasulullah saw., dia berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya 
kami, pada masa Jahiliyah, menyembelih kambing --untuk berhala-- di 
bulan Rajab. Lalu apakah yang engkau perintahkan kepada kami?". 

Beliau berkata: "Sembelihlah olehmu sekalian karena Allah "Aza Wa 
Jalla, di. bulan apa-saja, berbuat baiklah karena Allah, dan berilah makan 
--Orang-orang--". 

Mereka berkata --lagi--: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami me- 
lakukan penyembelihan kambing di bulan Rajab, di masa Jahiliyah. Lalu 
apa yang engkau perintahkan kepada kami?" 

Beliau saw. bersabda: "Pada setiap hewan yang makan rumput di 
tempat gembalaan ada anaknya yang diberi makan oleh induknya. Se- 
hingga diminta untuk disembelihnya, maka kamu sedekahkan dagingnya 
(saya melihat, beliau mengatakan) kepada Ibnus-Sabil --orang yang 


kehabisan bekal di perjalanan--. Maka yang demikian itu adalah lebih 
baik". 


Ss AG NK Gt LENTA 
Ke KN EK KE OKa I EE 


Sedayu Ibnu Majah berkata: Ini adalah termasuk untaiannya PAN, 
ta Ig 


E ADS 39 ag ———————-——— mmm 
Hai Dalam Az-Zawa-id: Isnad Ibnu "Umar adalah shahih, sedang para perawinya 
LI. 


53 ara Pir A IKA PR 3 adalah tsigat. 
NIS BA La-0, Kan : AN IerAU, SAN Sob ae, 


: BAB 3 
i 215 Memartakan “kepada Kami" Abu. Bake Din Abu: Syabe can Bila kalian menyembelih --hewan--, maka hendaklah mem- 
Hisyam bin ' Ammar, mereka berdua berkata: Mewartakan kepada kami baguskan Penyembelihan 
Sufyan bin 'Uyainah dari Az-Zuhriy, dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari 
Abu Hurairah, dari Nabi saw. : G PE LA 
Beliau saw. bersabda: "Tidak ada Far'ah, dan tidak ada 'Atirah 5 H3 Aa: AI PAN SA “A Jo Rai 
--sembelihan untuk berhala dalam Islam--". 2 " . 3 2 
Hisyam dalam haditsnya berkata: Far'ah adalah hewan yang mula- PA AE OE 24 AA IL 
mula dilahirkan. Sedangkan 'Atirah adalah kambing yang disembelih hegarda ES AK SA 
oleh ahli keluarga di bulan Rajab. | , 4 PPs 2 
. . “ 
| 2 AN, JEgse ai AIA ON Kg 
LA MS 9 AL 2S aa wa. 
AN 2.6 AYI ENG NA 


a PIA TG LT “ A11 NA La 
EH A EL 2— Ag 9-4 9- Ba 3 1 h SEE - KA 
NP mm Ie 12255 . h 


on 
4 
& 


KA SANOR At 


Ku sa 16 Pa Pain, 127 BD DAN NS IA, 
“ «OS - 2 i - . 2 “ Aa 3 aw 2 (" 
« Sa - 49 Dr, & in NE 9 As Tia Co Sa 
& : 


| 3170. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsanna, 
| mewartakan kepada kami ' Abdul-Wahhab, mewartakan kepada kami 


“ S3 alas 29 4 pe Bata Sa dolan 2 X9 a13 si Khalid Al -Hadzdza-, dari Abu Oilabah, dari Abul-Asy'ats, dari Syaddad 

bin Aus, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "Bahwasanya Allah 

: . A | SWT. mewajibkan --kalian berbuat-- kebajikan pada setiap sesuatu. Maka 

3 169. Mewartakan kepada kami Muhammad “bin 2 Umar bila kalian membunuh, maka hendaklah kalian membunuh dengan baik. 

Al'Adiy, mewartakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah, dari Zaid bin Dan bila kalian menyembelih, maka hendaklah kalian menyembelih de- 

Aslam, dari ayahnya, dari Ibnu 'Umar, bahwasanya Nabi saw. bersabda: | . ngan baik. Dan hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan 
"Tidak ada Far'ah, dan tidak ada 'Atirah". 


pisaunya, dan mempercepat --mati-- sembelihannya". 


Ko RERE KA men 
IIA MEN STAIN Kg en ENG 
EN IE GA, 


“Lisa yan 9 “ON HE unga ga Ondel B3 INI 


3171. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, 
mewartakan kepada kami 'Ugbah bin Khalid, dari Musa bin Muhammad 
bin Ibrahim At-Taimiy, mengkhabarkan kepadaku ayahku dari Abu Sa'id 
Al-Khudriy, dia berkata: Nabi saw. melewati seorang lelaki, yang 
menarik kambing dengan telinganya. Lalu beliau saw. bersabda: 
"Biarkanlah telinganya, dan peganglah bagian lehernya". 


aa Aa aa An Ma an BEA aa 
Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada Musa bin Muhammad bin Ibrahim, dia 
itu dha'if. 


AA 9 teks 309 « Pete we Ra ap 1 Ae BSN 
. rd la "33 


3172. Mewartakan kepada kami Muhammad bin "Abdur-Rahman, 
yaitu anak saudaraku yang bernama: Husain Al-Ju'fiy, mewartakan ke- 
pada kami Marwan bin Muhammad, mewartakan kepada kami Ibnu 
Lahi'ah, mewartakan kepadaku Gurrah bin Haiwa-il, dari Az-Zuhriy, dari 
Salim bin 'Abdullah bi Umar, dari ayahnya: 'Abdulah bin "Umar, dia 
berkata: Rasulullah saw. memerintahkan menajamkan pisau dan me- 
nyembunyikan hewan ternak. Beliau bersabda: "Bila salah seorang di an- 
tara kalian menyembelih --hewan--, maka hendaklah dia mempercepat 
penyembelihan". | 

Mewartakan kepada kami Ja'far bin Musafir, mewartakan kepada 
kami Abul-Aswad, mewartakan kepada kami Ibnu Lahi'ah, dari Yazid 


bin Abu Habib, dari Salim, dari ayahnya, dari Nabi saw., seperti hadits di 
atas. 


Dalam Az-Zawa-id: Dua isnad ini seputar pada Ibnu Lahi'ah dia itu dha'if. 
Gurunya: Ourrah juga dha'if. 


AN Ia Ang ph 28 
BAB 4- 
. Membaca Basmalah ketika menyembelih 
KN YTA SEE NAN RUN 82 A22 S3 
EN SRG "ANUS Tp, IPAL IS NN 
Ana G s P 2-5. Haa Sa 
| TAG OLI CA KARI , KI aka IS 


9 


wartakan kepada kami 'Abdur-Rahim bin Sulaiman, dari Hisyam bin 


—. 3 Ya - G1 BAR Lon 3 & PT 'Urwah, dari ayahnya, dari 'A-isyah, Ummul-Mukminin, bahwasanya 
"— TUPID HO: J ( (2 1 LI 9 sekelompok kaum berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya suatu kaum 
3 “3 memberi daging kepada kami. Kami tidak mengetahui: apakah disebut 
21 £ Pa 2 Kan . (» Kena NA Zn Rat -4 nama Allah ketika menyembelihnya, ataukah tidak". 
. 4. 5) - "- Beliau berkata: "Membacalah kalian Basmalah, dan makanlah". Dan 
Kb NA Lah Ae 2 SK mereka baru saja pernah menjadi kafir. 
. p -“ ("i p4 Aw .. A£ ( 
EN At 9D Veno SN NO | 
. 
3. A21 Aan 
CAS AN mh | Na 3 
BAB 5 
3173. Mewartakan kepada kami 'Amr bin 'Abdullah, mewartakan 


kepada kami Waki”, dari Isra-il, dari Simak, dari 'Ikrimah, dari Ibnu Sesuatu yang dipergunakan menyembelih 

"Abbas, "Sesungguhnya Setan-setan itu membisikkan kepada  teman- 

temannya..." (OS. 6: 121), dia berkata: Mereka --orang-orang-- berkata: 

"Sesuatu binatang-binatang yang disbutkan nama Allah, maka janganlah Pn 2 

kalian makan. Dan sesuatu binatang yang tidak disebutkan nama Allah 22 .2,.209 Ir” , - 4 De 59 Ka 
(ah . - . . 

--ketika menyembelihnya-- maka makanlah --binatang itu--". “ S2) NK Os Hamid OS , Saeneng 2 gm | 


Lalu Allah 'Azza Wa Jalla, berfirman: "Janganlah kalian memakan s P4 apa E 
. : : . : 1) “ - AA 32. 2 gk BIA ra 2 
binatang-binatang yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyem- : AG “alat: X 3 29X h : 21 2 25 36 
belihnya.."(OS. 6: 121). - - 


a NN £ A2 : | PAK Va EL Ma TA 
PE AGE NU, KJA He - Wit CB 


21 TA pa A 


BV AB ASN DE ag Wo 


At LHP ANA 


5 .. 


2 Ca s PP PN Pa Nan 3175. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, yaitu 
PI uda PKPA AURA 9 & m1. Abul-Ahwash, dari 'Ashim, dari Asysya'biy, dari M h 
Na pap A Vig & N Nam Se x . 5 im, dari ysya biy, dari Muhammad Ash- 
ec aa 09 » - Kota aa Shaifiy, dia berkata: Saya menyembelih dua ekor kelinci dengan pisau 
& 3 cc N & Ng 28- « : | « 6 at g KA “3, 2 A dari batu. Lalu saya membawa keduanya kepada Nabi saw. Kemudian be- 
— ON Iyo 3 3D SAx Wang e liau memerintahkan saya untuk memakannya. 


Pa CR LK G MABA 2 
DI PU Madu ag IG 


 - 


2 benua NI TAPAK 1 Aa en 
1 Setu SEGERA 5 gx 


PL Ju AANG, AAA 2- Lu La, RO “a43 
Nala AN Aka Ta ( Ken AKI 
LI 


“ aa" ALI 1 Pa AKAL 
CASE Agan al gann aga NS 


| 

3176. Mewanakan kepada kami Abu Bisyr, yaitu Bakr bin Khalaf, 
mewartakan kepada kami Ghundar, mewartakan kepada kami Syu'bah, 
saya mendengar Hadhir bin Muhajir mewartakan dari Sulaiman bin 
Yasar, dari Zaid bin Tsabit, bahwasanya seekor srigala menggigit dengan 
taringnya kepada seekor kambing. Lalu mereka menyembelih kambing 
itu dengan pisau dari batu. Kemudian Rasulullah saw. memberi keri- 
nganan kepada mereka untuk memakannya. 


@ 
. 


0 JNE 


3 


22 AI 


3177. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, me- 
wartakan kepada kami ' Abdur-Rahman bin Mahdiy, mewartakan kepada 
kami Sufyan, dari Simak bin Harb, dari Murriy bin Oathariy, dari ' Adiy 
bin Hatim, dia berkata: saya berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya 
kami berburu--hewan-- buruan, lalu kami tidak menemukan pisau kecuali 
sebuah batu keras yang tajam dan belahan tongkat. Beliau bersabda: 
"Alirkanlah darah --yakni: Sembelihtah-- dengan alat yang kamu ke- 
hendaki. Dan sebutlah nama Allah ketika menyembelihnya". 


12 


4 
| 


IDA PA 9 Mn AG at 
PSM YANG (Nya -KNNA 
2A 


GTA 0, 2 NA da Lt NI 
3 NI, GA daan Oa Cow Na 
- IR GL - 4 2 pa 2 yA 
AN papa IS EA BOS AA) 
» KAL « b 428 AG rr & 


Pad 


rd 
A PA c ra — 4, » 23 
TEE KE NAD ETS LAN 
ad d - Le s . & #4 G 
SEN GANGA 2S PAN 
| a | o& A - Eee ra 
ARENA GEN BS LNG 


3178. Mewartakan kepada kami Muhammad bin “Abdullah bin 
Numair, mwartakan kepada kami "Umar bin 'Ubaid Ath-Thanafisiy, dari 
Sa'id bin Masrug, dari 'Abayah bin Rifa'ah, dari kakeknya, yaitu Rafi 
bin Khadij, dia berkata: Kami bersama Rasulullah saw. dalam suatu 
perjalanan, lalu aku berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami da- 
lam peperangan, lalu pisau tidak ada bersama kami. Lalu beliau bersabda: 
"Sesuatu yang dapat mengalirkan darah, dan menyebut nama Allah ketika 
menyembelihnya, maka makanlah binatang itu. Selain menggunakan gigi 
dan kuku. Sebab sesungguhnya gigi adalah tulang, sedangkan kuku ada- 
lah pisau orang-orang Habsyiy". 


BAB 6” 
Menguliti binatang 


c.- ... BN 95 A 5x4 . ne | 
Segan UU. SA -APANA 


13 


L ny A MA 3. TA LA 3. 
TI BER IS Sg INI 
9 YA Ba dala AVI 


&« 
Sp TE An Inang € 


EP 2G AK TAG G3 - basah 4 
| Ka AR 2 425 


3179. Mewartakan kepada kami Abu Kuraib, mewartakan kepada 
kami Marwan bin Mu'awiyah, mewartakan kepada kami Hilal bin 
Maimun Al-Juhaniy, dari 'Atha- bin Yazid Al-Laitsiy (' Atha-berkata: 
Saya tidak mengetahui hadits ini kecuali dari Abu Sa'id Al-Khudriy), 
bahwasanya Rasulullah saw. melewati seorang anak lelaki yang 
menguliti seekor kambing. Lalu Rasulullah saw. berkata kepadanya: 
"Menjauhlah, sehingga aku dapat memperlihatkan kepadamu". Lalu 
Rasulullah saw. memasukkan tangannya di antara kulit dan daging. 
Kemudian beliau memasukkan tangannya, hingga tertutup "sampai 
ketiak. Dan beliau berkata: "Hai anak lelaki, inilah caranya. Maka 
kulitilah". | 

Kemudian berlalu dan mengimami shalat orang-orang, tanpa 
melakukan wudhu --lagi--. 


PN BEBAN, 


BAB 7 
Larangan menyembelih Hewan yang menyusui 


Hita KE IL LA Si an 


- 

NM NGK 23 A3 ur a12 
BIA SN Aap Sy NA J9 2 Ain 
8 25 go A3 In 2263 £ CL NA 29 
Na NIA L - LN - u 3. - Muay 
Er ea 4, b4 2A- 5x GA HL 9-— 

« 2 Ll KS 2 2 

Ada Nag AN ya $ 


, 55 


DAA. BIL ILA Ya an 
LING Ba Hu 


3180. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kai Khalaf bin Khalifah. 

Dan mewartakan kepada kami 'Abdur-Rahman bin Ibrahim, mem- 
beritakan kepada kami Marwan bin Mu'awiyah. Semuanya dari Yazid bin 
Kaisan, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. 
mendatangi seorang lelaki dari golongan Anshar. Lalu dia mengambil 
pisau besar untuk menyembelih hewan bagi Rasulullah saw. Kemudian 
Rasulullah saw. berkata kepadanya: "Hindarilah kamu menyembelih he- 
wan yang berair susu". 


15 


@ - aa 2 ant Lc 
GS yi Lala d 
SL 


Gn 3, G s9 A11 2 
BI UB IG NG EN 
SPA yet , Pb) AA KAA A4 ! 

A “ PN IKA - : - - A MN 
BAN BERANI pen Ia G2 IA € 


“i LK 
“« INA, Jas 


"En NN & AT LU Na GS 2 Nah 8 # Sg aa 


3181. Mewartakan kepada kami 'Aliy bin Muhammad, mewartakan 
kepada kami ' Abdur-Rahman Al-Muharibiy, dari Yahya bin ' Abdullah, 
dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata: Mewartakan kepadaku Abu 
Bakr bin Abu Ouhafah, bahwasanya Rasulullah saw. berkata kepadanya 
dan kepada 'Umar: "Pergilah kalian bersama kami ke suku Wagif". 

Kata Bakr selanjutnya: Kemudian kami pergi di bawah terang bulan, 
sehingga kami mendatangi sebuah pagar. Lalu ada orang berkata: "Sela- 
.mat datang". Kemudian dia mengambil pisau besar. Lalu dia mengelilingi 
.kambing. Maka Rasulullah saw. berkata: "Hindarilah kamu menyembelih 
hewan yang berair susu". Atau beliau mengatakan: "Hewan yang air 
susunya banyak". 


aa. 
Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada Yahya bin "Abdullah, dia itu haditsnya 


lemah sekali. 
81 LX AK 5 —L AN 


BAB 8 
Wanita menyembelih hewan 


Ba LX Ap ag GT - 
De DAS » LAN SER LG NX 


per 


N HVrvw nNgI 


SA AAA NS 


3182. Mewartakan kepada kami Hannad bin As-Sariy, mewartakan 
kepada kami 'Abdah bin Sulaiman, dari 'Ubaidullah, dari Nafi”, dari Ibnu 
Ka'eb bin Malik, dari ayahnya, bahwasanya seorang wanita menyembelih 
seekor kambing. Lalu dia menuturkan hal tersebut kepada Rasulullah 
saw. Maka beliau berpendapat: tidak mengapa. 


Soe HE H 
BAB 9 
Menyembelih Hewan yang lari 
SEL HE JAN KE GE SE Neng 
2g BEN GET Gua 
Ss NIS elu NAS RAS 
BEKAL LA Gia 
MERAH Wa EA 


3183. Mewartakan kepada kami Muhammad bin "Abdullah bin 
Numair, mewartakan kepada kami 'Umar bin 'Ubaid, dari Sa'id bin 


17 


Masrug, dari 'Abayah bin Rifa'ah, dari kakeknya, yaitu Rafi? bin Khadij, 
dia berkata: Kami bersama Nabi saw. dalam suatu perjalanan. Lalu ada 
unta melarikan diri, kemudian ada seorang lelaki yang melemparkan anak 
panah padanya. 

Lalu Nabi saw. berkata: "Sesungguhnya bagi binatang itu ada yang 
liar--mengamuk-- (saya kira beliau mengatakan) seperti ngamuknya bina- 
tang liar. Maka suatu binatang yang mengalahkan kalian, maka ber- 
buatlah seperti tersebut itu". 


LI AGE an apbatap - WNAS 


z2 MAN, .-. 
29K Te A 9 0- LA AG 


SK YON ats 2g 
S3 ng 6 shg en 


padi 

3184. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Waki”, dari Hammad bin Salamah, dari Abul- 
"Usyara-, dari ayahnya, dia berkata: 
Saya berkata: "Wahai Rasulullah, Duka penyembelihan itu kecuali 
pada tenggorokan dan leher". 

Beliau berkata: "kalau kamu dapat melukai paha/pantatnya, tentu 
sudah mencukupi kamu --sebagai penyembelihan—". 


An 29 6 tadluo pLA, As 
—— BAB 10 | 


Larangan membuat Binatang menjadi sasaran panah dan 
memotong-motong anggota tubuhnya sampai mati 


PASS NO 


» R2r- 1072 A2 & 


SAS 9 Aura ON 


EM AI Di, 


Y ap UL ROA RA Lp an 
APE NG Aan IG RR 
ta AN 2 og. 242 -a 
AN NE AT AP WAN PA PANAI 


La aa Mura ada Aang 
Elda Hn HAN Ig NIK 


Tani ya 9. CON AN Si Gaya om 9 2G 


3185, Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan 
"Abdullah bin Sa'id, mereka berkata: Mewartakan kepada kami 'Ugbah 


" bin Khalid, dari Musa bin Muhammad bin Ibrahim At-Taimiy, dari 


ayahnya, dari Abu Sa'id Al-Khudriy, dia berkata: Rasulullah saw. me- 
larang kalau hewan dipotong-potong tubuhnya --sampai mati--. 


na aa Da mi 
Dalam Az-Zawa-id: Dalam Pa ada Musa bin Muhammad ban. Ibrahim, dia 
itu dha'if. 


KE G EGA Sl ena 
HA aa yag Ha ehi ia 
MEA SN AN pan RIO 


3186. Mewartakan kepada kami 'Aliy bin Muhammad, mewartakan 
kepada kami Waki', dari Syu'bah, dari Hisyam bin Zaid bin Anas bin 
Malik, dari Anas bin Malik, dia berkata: Rasulullah saw. melarang mem- 
buat binatang jadi sasaran panah sampai mati. 


Cr KU EMAS NN 


19 


- Iu 124 AKA Pa .- — as 2 
4 83, Sen aa C9 rig , : . 
TEA 9 Ken AP SA AL ob SKA 
yg GG. 2 FAN TA UE SAR ERA: Di ae “.. p 
. v. SEE Le : "Nana Yo 29 i bea 5 ng 
TN Rb aa Ba | BAB 11 
» 
£? AG 4” & Pn ss NG z b “ Larangan memakan daging Jallalah (Hewan. yang makan 
Sa IYAS AS 3 Bca AA PA kotoran) 
FP AR J0 ga. Ts Ka “, G 
Ko D KAN aa O  NJATAN CF 
| ea bogiga 13 34 SS» S5 G3 Dp pw AA To. WVAA 
3187. Mewartakan kepada kami 'Aliy bin Muhammad, mewartakan PP OLLE D2 -— d2 2 WA Ab, 
kepada kami Waki”. Wa gada PN AR MS 03, 3 ON) 
Dan mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Khallad Al-Bahiliy, 5 Ha Ae en nan ia 
mewartakan kepada kami 'Abdur-Rahman bin Mahdiy. Meteka berkata: P3 NO Bona 2 IA KA AN NA 
i Na ” H4 1. 6 
Mewartakan kepada kami Sufyan bin simak, dari 'Iktimah, dari Ibnu | ant &N 35 2) e5 s ba Tantan 5. & 
' Abbas, dia berkata: : Bo aan Mr, : had BA 5 
Rasulullah saw. bersabda: "Janganlah kalian menjadikan sesuatu . SS me BE AAA Ip AA KE 
yang bernyawa sebagai sasaran --menembak atau memanah--". 
3 on . 2 3189. Mewartakan kepada kami Suwaid bin Sa'id, mewartakan 
BII IS ng NELA 4 4 G- - kepada kami Ibnu Abu Za-idah, dari Muhammad bin Ishag, dari Ibnu 
HO lusin £ NS keag X5jo -YAN , Abu Najih, dari Mujahid, dari Ibnu 'Umar, dia berkata: Rasulullah saw. 
3 Sue : A 3 Per, ce AE 29 melarang memakan daging Jallalah dan minum air susunya". | 
DIA yo An Wo ESA YK 
at # Maksudnya: Daging dan air susunya berbau busuk. Seharusnya dibiarkan 
: N , beberapa hari sampai tidak berbau busuk, kemudian ji disembelih. (Pent.). 
OT Ala MK La J0 AG IL CE pa 
CI BEAN ga sa NU 


Ca 2 ARA 


BAB 12 
: Daging Kuda 
3188. Mewartakan kepada kami Hisyam. bin 'Ammar,. mewartakan 3 TA In 
kepada kami Sufyan bin 'Uyainah, memberitakan kepada Ibnu Jurajj, 83 aa MIL ah &£ 2 ng A “MX - NY 
mewartakan kepada kami Abuz-Zubair, bahwasanya dia mendengar Jabir me Seni An p3 w L 2 
bin "Abdullah mengatakan: Rasulullah saw. melarang binatang-binatang A2 3 DA (C2 AA 2 1.3 
2 -A .. “ be . so . As: 
dibunuh dengan cara dilempari batu. Ve "3 2 An Ha ye » 33 Cc 5 uu 


21 


G . $ 

KL 2 

Pi “ 2A be 2 Ke 
Periniais ME dandoe 
3190. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Waki, dari Hisyam bin 'Urwah, dari Fathimah 
binti Al-Mundzir, dari Asma- binti Abu Bakar, dia berkata: Kami me- 
nyembelih seekor kuda, lalu memakan dagingnya, di masa Rasulullah 

saw. . 


said RK La He 
PNG PAN EAST - 


£ “X66 “nah 


CALANYA. Ka 0. ga 
& In yah CK sa SES NI NET PA 


EN, - Kg 


3191. Mewartakan kepada kami Bakr bin Khalaf, yaitu Abu Bisyr, 
mewartakan kepada kami Abu 'Ashim, mewartakan kepada kami Ibnu 
Juraij, mengkhabarkan kepadaku Abuz-Zubair, bahwasanya dia men- 
dengar Jabir bin ' Abdullah mengatakan: Kami memakan, di masa per- 
tempuran Khaibar, daging kuda dan himar liar. 


Aging yee ag, Na 


BAB 13 
Daging Himar Liar 
"LAMA La BINI“ 
Jeram PAS MAL GAN Ya AG AR 
. $ “A .- £ 


TE NE AI 


Kh ae h” AA “2 
Sea AA RE Angan ak Nag 


smg IE ESA 


Padi 


5 dau ANE KKS £ 2g 


ca 3G AS. Kana 
AA ig Pan ga EA 


PP PA Ca CE Ten PALI A0 3 
AWB 3 SA apa 3 IKAN 


AA PETA ata 29K ph, 2 AA 


2 IG 
. 


3192. Mewartakan kepada kami Suwaid bin Sa'id, mewartakan ke- 
pada kami 'Aliy bin Mus-hir dari Abu Ishag Asy-Syaibaniy, dia berkata: 
Saya bertanya kepada "Abdullah bin Abu 'Aufa tentang daging himar 
piaraan, dia berkata: Kami mengalami kelaparan, di waktu peperangan 
Khaibar. Dan kami bersama Nabi saw. Sementara sekelompok kaum 
memperoleh beberapa ekor himar di luar Madinah. Kemudian kami me- 
nyembelihnya. Sesungguhnya periuk-periuk kami mendidih isinya, ketika 
seorang penyeru dari Nabi saw. menyerukan: "Tumpahkan isi periuk- 
periuk itu dan jangan kalian memakan sama sekali daging himar". Kemu- 
dian kami menumpahkannya. 

Lalu saya bertanya kepada ' Abdullah bin Abu »Aufa: "Apakah dia 
mengharamkannya dengan benar-benar haram?": 

Dia menjawab: "Kami mewartakan, bahwa Rasulullah saw. mengh- 
aramkannya dengan pasti, oleh karena hewan itu makan kotoran --tahi--". 


- PTN A kat 
.- 
Pai 


6 
A 
2 
3 
& 
N 
:C 
Cc 


—. 


243A naa NAK Ta AI Fa 
Es gaga ME gas AI 


Ha HNS takar Had PP Ah SAYA 2 
SA en Bls aa UE SEN 


NN 


3193. Mewartakan kepada kami Abu Bakr-bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Zaid bin Al-Hubab, dari Mu'awiyah bin Shalih, 
mewartakan kepadaku Al-Hasan bin Jabir, dari Al Migdam bin Ma'idi 
Kariba Al-Kindiy, bahwasanya Rasulullah saw. di Mean sesuatu. 
Sehingga beliau menyebut himar piaraan. 


wu“ 

Dalam Az-Zawa-id: Isnad hadits ini shahih. Al-Hasan bim Jabir dituturkan oleh 
Ibnu Hibban dalam kitab Ats-Tsigat. Dan saya tidak melihat ada orang yang memberi 
komentar. Sedangkan para perawi isnad selebihnya, sesuai dengan persyaratan imam 
Muslim. 


“Yg ES Wa 


an Kau Fi & apaan 
DAS bg Ar 


. .. .. 


3194. Mewartakan kepada kami Suwaid bin Sa'id, mewartakan 


kepada kami 'Aliy bin Mus-hir, dari 'Ashim, dari Asy-Sya'biy, dari 
Al-Barra- bin 'Azib, dia berkata: Rasulullah saw. memerintahkan kami 


membuang daging himar piaraan, baik mentah maupun matang, kemudian 
beligu tidak memerintahkan kami membuang setelah itu. 


sah NEO Ba 


MAA EG- - YNA0 
PSB NEna EP 
he bngs Ta Ie Kya 
SA GAS 3S Eun Gas Egig 
IE 961153232 IC ping 
daa, Ah (» 3-2 AE AN sa 
enek KE EA Maan 
AIR Pare LN Oka aa ek 


3195. Mewartakan kepada kami Ya'kub bin Humaid bin kasib, 
mewartakan kepada kami Al-Mughirah bin 'Abdur-Rahman, dari Yazid 
bin Abu 'Ubaid, dari Salamah bin Al-Akwa”, dia berkata: Kami ber- 
perang bersama Rasulullah saw., pada waktu perang Khaibar. Di sore 


— hari, orang-orang menyalakan api. Make Nabi saw. bertanya: "Karena 


apa kalian menyalakan api?" Mereka menjawab: "Karena ada daging hi- 
mar piaraan". 


Lalu beliau berkata: "Tumpahkan olehmu 'sekalian apa yang ada di 


dalamny? --yakni: periuk-- dan pecahkanlah periuknya". 


L5iu ada seorang lelaki dari kaum itu berkata: "Apakah kami tum- 


pahkan apa yang ada di dalamnya, serta kami mencucinya?" 


Maka beliau menjawab: "Ya demikian itu". 


“ 
Pi TA SL 
2 na - “Ea Pr Pra PP, 
Pa 2 2 As : 


mama ko 

ATA w Ku 2g Fa Rn 

25 Pe YA IPA 1 
2 


PL Tp 


3196. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Yahya, mewartakan 
kepada kami 'Abdur-Razzag, memberitakan kepada kami Ma'mar dari 
Ayyub, dari Ibnu Sirin, dari Anas bin Malik, bahwasanya penyeru dari 
Nabi saw. menyerukan: "Sesungguhnya Allah dan Rasul-nya mela- 
rang kalian memakan daging himar piaraan. Sebab sesungguhnya dia itu 


kotor". 
IN AA AL, 


BAB 14 | 
Daging bighal (Peranan kuda dan himar) 


2 F. Pa Sa 


SEE, ANE Ary 
MEI GEA Gia o AS 


“ 2 on 9 - 2-4 . 2 
DA CAKE ELSA 


va ed v - A9 . -— 
PNS dagang peteutuaga 


- Ama 2P PP Lah 
DE GAG SS, Ku Ta 


3197. Mewartakan kepada kami 'Amr bin ' Abdullah, mewartakan 
i i', dari Sufyan. 

An Mean ea kami Muhammad bin Yahya, mewartakan 
kepada kami 'Abdur-Razzag, mewartakan kepada kami Ats-Tsauriy dan 
Ma'mar. Semuanya dari ' Abdul-karim Al-Jazariy, dari 'Atha-, dari Jabir 
bin ' Abdullah, dia berkata: Kami memakan daging kuda. 

Saya berkata: "lalu bighal?". 

Dia menjawab: "Tidak". 


CA DM AI IRR aa Ia 
SI beng Sah G3 KANG 
AA 


s 


NN 

Oo 12,3 - 2 A3 3IIA 
HAN FLA Ds SIT 

i L£ 3. 4 - 
YES Bejpss BNNK AI 

Na Le ai SANA AN NEA 2 

223 . “ 

» KSN Jaadlg 


H agaa Ua dam ASN It AKAN GIS ad s2 YA 
PE B9 Gea AI peang NS 
aa Indone Ag 


3198. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Al-Mushaffa, me- 
wartakan kepada kami Bagiyyah, mewartakan kepadaku Tsaur bin Yazid, 
dari Shalih bin Yahya bin Al-Migdam bin Ma'di Kariba, dari ayahnya, 
dari kakeknya, dari Khalid bin Al-Walid, dia berkata: Rasulullah saw. 
melarang memakan daging kuda, bighal dan himar. 


27 


As-Sindiy: Ulama sepakat bahwasanya hadits ini dha'if, demikian An-Nawawiy 
menuturkannya. Sebagian ulama menuturkan bahwa hadits itu mansukh/dihapus hu- 
kumnya. Dan sebagian ulama lainnya mengatakan: Kalau tetap hukumnya, maka tidak 
bertentangan dengan haditsnya Jarir. 


(Mungkin haditsnya Jabir, seperti yang ada pada nomer: 3191, dan 3197 yang 
membolehkan memakan daging kuda dan himar. Penterjemah). 


2 v Me ma 
AM, en 385 A0, 
BAB 15 
Sembelihan Janin seperti sembelihan induknya 
32- oKaga “25 


AH ANIS. sma PRUNLAIG - YNA 


. .. 


NEK 33 AN NE 


- 


z PA | GL 53- AG 
Cai AG AA AN KEP IE SYO 2 


3199. Mewartakan kepada kami Abu Kuraib, mewartakan kepada 
kami "Abdullah bin Al-Mubarak, Abu Khalid Al-Ahmar dan ' Abdah bin 


28 


aan San ana mn Sana Sat 
SA EA maba 


Sulaiman, dari Mujahid, dari Abul-Waddak, dari Abu Sa'id, dia berkata: 
Saya bertanya kepada Rasulullah saw. tentang janin (anak yang ada da- 
lam kandungan), lalu beliau bersabda: "Makanlah dia, bila kalian mau. 
Sebab sesungguhnya sembelihannya adalah seperti sembelihan induk- 
nya". Sa 

Abu 'Abdullah (yaitu: Ibnu Majah) berkata: Saya mendengar Al- 
Kausaj, yaitu Ishag bin Manshur mengatakan perihal ucapan mereka: 
"Dalam penyembelihan tidak ada hukum takut dicela". | 

Beliau berkata selanjutnya: "Madzimmatun, dengan dikasrah Dzal- 
nya adalah dari kata : Dziman yang berarti: Penghalang. Sedangkan 


dengan fat- hal Dzalnya adalah dari kata: Dzammun yang berarti: Hina/ 
Cela. 


& 


1 am, 


DENGAN eri ALLAH, MAHA PENGASIH, 
MAHA PENYAYANG 


28. KITABUSH - SHAID (URUSAN BERBURU) 


pi dam AKN IS LA, 
BAB 1 


Membunuh anjing kecuali anjing buruan dan anjing 
penjaga tanaman 


AA Aa An - y3 
Pa 


3200. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu yaa, me- 
wartakan kepada kami Syababah, mewartakan kepada kami Syu'bah dari 


30 


Abut-Tayyah, dia berkata: Saya mendengar Mutharrif mewartakan hadits 
dari "Abdullah bin Mughaffal, bahwasanya Rasulullah saw. memerin- 
tahkan membunuh anjing. Kemudian beliau berkata: "Kenapa mereka 
membunuh anjing, dan kenapa anjing itu dibunuh?". Kemudian beliau 
memberi keringanan kepada mereka --dalam hal tidak membunuh-- ke- 
pada anjing berburu. . 


“AN PET Ta 


TELIL 3 YK Glen 


3 
3 TS NN tan 
PPP Pig 


ai non Pa iga Aa 


3201. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, mewarta- 
kan kepada kami 'Utsman bin "Umar. 

Dan mewartakan kepada kami Muhammad bin Al-Walid, mewarta- 
kan kepada kami Muhammad bin Ja'far. Mereka berkata: Mewartakan 
kepada kami Syu'bah, dari Abu-Tayyah, dia berkata: Saya mendengar 
Mutharrif, dari ' Abdullah bin Mughaffal, bahwasanya Rasulullah saw. 
memerintahkan membunuh anjing. Kemudian beliau berkata: "Kenapa 
mereka membunuh anjing, dan kenapa anjing itu dibunuh?". Kemudian 
beliau memberi keringanan kepada mereka --dalam hal tidak mem- 
bunuh-- kepada anjing penjaga tanaman dan anjing In. 

Bindar berkata: In adalah pagar kota (Jadi: anjing untuk menjaga 


31 


pagar-pagar kota). 


#8 Ad-Dumairiy berkata: Redaksi Muslim dan An-Nasa-iy"Tsumma Rakhkhasha 
Fi Kalbish-Shaidi wal-Ghanami --Kemudian beliau memberi keringanan kepada 
merata dalam hal tidak membunuh --kepada anjing berburu dan anjing penjaga 

bing--". 

Adapun redaksi penyusun kitab ini dengan, Kalbul-In --Anjing penjaga pagar 
kota-- adalah salah baca. Yang benar adalah: Kalbul-Ghanami. Sedangkan Se 
Bindar, kata In dengan Hithan adalah tidak dikenal. Demikian kata As-Sin-diy. 
(Penterjemah). 


BARA MR FPB EASY YR 


db 25 | : 
IL Ad LA 2 PN Pe NI 
An 5 £ TAK HAN IE 953 
DIA IOS NA DOG 
| 1/2 22 4 
Dj ST - RE 
PL "pe WI 
3202. Mewartakan kepada kami Suwaid bin Sa'id, memberitakan 
kepada kami Malik bin Anas, dari Nafi”, dari Ibnu 'Umar, dia berkata: 
Rasulullah saw. memerintahkan membunuh anjing. 
ed G- 


4 3 S3 ..n | (BG 
SS AG CAN « SA Ne 9 


BAU 246 - 24, 4 ah 
NG Ani GA pia IR el JI IE 32 


ea Ai BEN RAS AINI 7 Hat 
Layan Ana P 
A0 BI SBL KN SG 


3203. Mewartakan kepada kami Abu Thahir,. mewartakan kepada 


kami Ibnu Wahb, mengkhabarkan kepadaku Yunus, dari Ibnu Syihab, da- 


ri Salim, dari ayahnya, dia berkata: Saya mendengar Rasulullah saw. 
dengan mengeraskan suaranya, memerintahkan membunuh anjing. Se- 


32 


mentara anjing-anjing dibunuh, kecuali anjing pemburu, atau anjing pen- 
jaga ternak. 


Sea NA Xx, 
Andika geo yong! Ono 
BAB 2 


Larangan mengambil anjing, kecuali anjing pemburu, pen- 
jaga ladang dan penjaga ternak 


» oa “2D 
# “ $3 sea si ad . 
- Pa 96 
KAPAN 


3204. Mewartakan kepada kami Hisyam bin 'Ammar, mewartakan 
kepada kami Al-Walid bin Muslim, mewartakan kepada kami Al- 
Auza'iy, mewartakan kepadaku Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Sala- 
mah, dari Abu Hurairah, dia berkata: 

Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa mengambil anjing maka dia akan 
terkurang amalnya, setiap hari, satu girath, kecuali anjing penjaga la- 
dang, atau penjaga ternak". 


AG KA yk Ko AKA 
KN GAME AP KA Gw. 0 


33 


GEA NIA III sk 
AG : 
BAIT A3 Salah KENA GNI 


3205. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Syaibah, mewartakan 

kepada kami Ahmad bin "Abdullah, dari Abu Syihab, mewartakan ke- 
padaku Yunus bin "Ubaid, dari Al-Hasan, dari ' Abdullah bin Mughaffal, 
dia berkata: 
Rasulullah saw. bersabda: "Kalau sekiranya anjing-anjing itu bukanlah 
salah satu umat/masyarakat, tentu aku perintahkan untuk membunuhnya. 
Maka bunuhlah olehmu sekalian akan anjing yang berwarna hitam legam. 
Tiadalah sekelompok kaum yang mengambil anjing, selain anjing penjaga 
ternak, anjing pemburu atau anjing penjaga ladang, kecuali terkurangi 
pahala mereka, setiap harinya dua girath". 


BEN an GL NI EL AG 
KN 3, TN MA ajo 88 
.& xx» IK LIA CC BII 125 
oS dana Ip p IP Na Na 5 
NG PDA 3 KL DA IA 3 RB 2 w 
MO) (AL Yuda . & 23 Ga 
PETA 2x4 ae AMAL PP MB AKB 2 
na .. Pa Co (Dal - 
Aga IA SSL san Ag GEA 


# 
Kh. MT YES AAN 


2D. DL 3 
.« Y3uen AR Ip gai Ae AGS 
LA eka Maag Pe 


3206. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Khalid bin Makhlad, mewartakan kepada kami 
Malik bin Anas, dari Yazid bin Khashifah, dari As- Sa- ib bin Yazid, dari 
Sufyan bin Abu Zuhair, dia berkata: Saya mendengar Nabi saw. ber- 
sabda: "Barangsiapa yang mengambil anjing yang diperlukan untuk men- 
jaga tanaman, dan untuk menjaga ternak, maka terkurangi amalnya, se- 
tiap hari, satu girath". 

Lalu dikatakan kepadanya: "Apakah kamu mendengar dari Nabi 
saw.?" 


Dia menjawab: "Ya, demi Tuhannya masjid ini". 
aa Ao up) Ae, 


BAB 3 
Anjing pemburu 


Sanata SENAPAN SS KA 
2 AA, En 33 Pera 


AA Pe Lo P . 
ID ka Go. PAK “NA 


2 
sg TIA G3 9 LA 3 KS 


Gyla AN BAG, GKS hn IN ANK 


TA 
a 


mukannya sama sekali. Maka bila kalian tidak menemukan wadah sama 


2, A3 bea @- Tae z | i i 
1 , Gi - 3) 2G 05. X5 : sekali, maka cucilah wadah mereka dan makanlah olehmu sekalian de- 
Ng Te SN 9 G2 - 


ngan wadah mereka. 


8 n Lol 9 Adapun sesuatu yang kamu sebutk 
er : g utkan mengenai urusan berburu, ma- 
! Kg AN gw ng $$ 3 Ka LN ka hewan yang kamu dapatkan dengan busur --panah-- mu maka sebutlah 


nama Allah (membaca Basmalah), dan makanlah. Dan hewan yang kamu 


“ Ss 25 Nah RUN b ji i 
YA. & £ NI , K CP 583 Na 81 uru dengan anjingmu yang terlatih, maka sebutlah nama Allah dan ma- 


kanlah. Dan hewan yang kamu buru dengan anjingmu yang tidak terlatih, 
AL2 “s 


Fa “ maka susulilah penyembelihannya --kalau masih hidup, lal kanlah", 

€ Ka AE LIA Sesi ( dup, lalu makanla 
“ “9. A £ £ GT 

an CNP Ae nNg IS 


g 


- “- » 
aa 
LGnt AA HA PA Nae P3 Yaa Ta K- se Na IA .. 
PE Inn SIA MEA La S3 badai Dua Taat ana asa 
aki IL 022 hp KEB AA , Pan 
s5 SA KE “TN GAN 3 23 pa Vs 
sn Pa P3 
dana NAK Lh0163 ENY Ih , AINI » Yu SN 
c Sa ea Nae SES KA KR IA RA 2 gn Lagi 
Le CD RE Cok : PIA KO IE EN 


3207. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsanna, me- 
wartakan kepada kami Adh-Dhahhak bin Makhlad, mewartakan kepada 
kami Haiwah bin Syuraih, mewartakan kepadaku Rabi'ah bin Yazid, 
mengkhabarkan kepadaku Abu Idris Al-Khaulaniy, dari Abu Tsa'labah 
Al-Khusyaniy, dia berkata: Saya mendatangi Rasulullah saw., lalu saya 
berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami berada di daerah Ahli 
Kitab, kami makan dengan wadah/piring mereka. Berada di daerah pem- 
buruan, saya berburu dengan busurku dan berburu dengan anjingku yang 
terlatih, dan juga aku berburu dengan anjingku yang tidak terlatih. 

Dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Adapun yang kamu sebut- 
kan, bahwa kalian berada di daerah Ahli Kitab, maka kalian janganlah 
makan dengan wadah/piring mereka, kecuali bila kalian tidak mene- 


.. 


: 3208. Mewartakan kepada kami 'Aliy bin Al-Mundzir, mewartakan 
epada kami Muhammad bin Fudhail, mewartakan kepada kami Bayan 


36 


37 


bin Bisyr, dari Asy-Sya'biy, dari 'Adiy bin Hatim, dia berkata: Saya ber- 
tanya kepada Rasulullah saw., lalu saya berkata: "Sesungguhnya kami 
adalah sekelompok kaum yang berburu dengan anjing-anjing ini". 

Beliau menjawab: "Bila kamu melepaskan anjingmu yang terlatih 
dan kamu menyebut nama Allah ketika melepaskannya, maka makanlah 
hewan buruan yang ditangkapnya untukmu, bila anjing itu membunuh- 
nya, kecuali kalau anjing tersebut memakannya. Maka kalau anjing itu 
memakannya, maka janganlah kamu makan. Sebab sesungguhnya aku 
khawatir, kalau anjing itu hanya menangkapnya untuk dirinya sendiri, 
meskipun campur dengan anjing-anjing yang lainnya, maka janganlah 
kamu makan". 

Ibnu Majah berkata: Saya mendengarnya, yakni kepada 'Aliy bin Al- 
Mundzir mengatakan: "Saya beribadah hajji sebanyak 58 (lima puluh 
delapan) Yang paling banyak adalah jalan kaki".. 


PL, Gegana At, 


BAB 4 


Buruannya anjing majusi dan anjing yang berwarna hitam 
legam 


219,89 , 020903 SPAN GE ol ANA B2 


38 


(Bls 2d 33 ML Sad ON9) ENNYAT abah 


3209. Mewartakan kepada kami 'Amr bin ' Abdullah, mewartakan 
kepada kami Waki”, dari Syarik, dari hajjaj bin Arthah, dari Al-Oasim 
bin Abu Bazzah, dari Sulaiman Al-Yasykuriy, dari Jabir bin ' Abdullah, 
dia berkata: Kami dilarang memakan buruannya anjing mereka dan bu- 
rung mereka. " Yakni: orang-orang Majusi. 


am mc ——yy—as—— 
'- Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada Hajjaj bin Arthah, dia itu mudallis. Dia 
meriwayatkannya dengan mu'an'an. 


Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidziy, kecuali kata: Wa Tha- irihim 
--burung mereka. 


" Yakni, bila orang Majusi melepaskan anjing atau burung maka tidak halal 
buruannya untuk kita --umat Islam--. Berbeda bila kita pinjam anjing itu dari mereka, 
maka buruannya anjing halal bagi kita. 


PA bon Ka 22 320 CAT 
LEE EA IS 
& Ay H2 De ra 
BIKE TM MEA SANA 

| IN 3 G3 DA Se caaha 3 


z 
FK ox 4 Ta KR —£ & Pa 
PI pas 3: Mag 


13 

3210. Mewartakan kepada kami 'Amr bin 'Abdullah, mewartakan 
kepada kami Waki”, dari Sulaiman bin Al-Mughirah, dari Humaid bin 
Hilal, dari ' Abdullah bin Ash-Shamit, dari Abu Dzarr, dia berkata: Saya 
bertanya kepada Rasulullah saw. tentang anjing yang hitam legam. lalu 
beliau bersabda: "Dia itu Setan". 


CL Ino) 0, 
BAB 5 
Berburu dengan busur panah 


Ka 


“ C3” 212 X Tt Ku 
GAN MEA Ra MAL PN LO RR. 


39 


tan GANGA na LN AE 21 G3 
KECAN Haa Yaa Aa sea 


3211. Mewartakan kepada kami Abu 'Umair, yaitu 'Isa bin Muham- 
mad An-Nahhas dan 'Isa bin Yunus Ar-Ramliy, mereka berkata: Me- 
wartakan kepada kami Dhamrah bin Rabi'ah dari Al-Auza'iy, dari Yahya 
bin Sa'id, dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari Abu Tsa'labah Al- 
Khasyaniy, bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Makanlah binatang buruan 
yang telah dikembalikan --diberikan--oleh busurmu kepadamu". 


J9 “Usa gag “Ina PAR cokis 13 NPL 
. SALA do S5 lens, Spowowa 3 Sos 


3212. Mewartakan kepada kami 'Aliy bin Al-Mundzir, mewartakan 
kepada kami Muhammad bin Fudhail, mewartakan kepada kami Mujalid 


40 


- 


bin Sa'id, dari 'Amir, dari 'Adiy bin Hatim, dia berkata: Saya berkata: 
"Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami adalah sekelompok kaum yang 
memanah". 

Beliau bersabda: "Bila kamu memanah dan menikam, maka makan- 
lah suatu buruan yang kamu tikam". 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada Mujalid bin Sa'id, dia itu dha'if. Inti 
hadits ini terdapat pada Shahih Al-Bukhariy dan Muslim, tapi dengan redaksi lain. 


Ab tesis AAN 


BAB 6 
Binatang Buruan yang hilang di malam hari 


2g | 273 LA | : 
BE eU E yo 
GL NE KA 2g 


. pn TANI 
T MESIN ah Pn 9 5 K2. KE AS 


c “ 
A A9 Pa 2 2-— Pa sad | 
IR BSN. IG & - KPS 
KA 
T BI, s9. 
-« CE A IS 
“ 


3213. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Yahya, mewartakan 
kepada kami 'Abdur-Razzag, memberitakan kepada kami Ma'mar dari 
'Ashim, dari Asy-Sya'biy, dari 'Adiy bin Hatim, dia berkata: Saya ber- 
kata: "Wahai Rasulullah, saya memanah binatang buruan, lalu dia meng- 
hilang dariku di malam hari". 

Beliau berkata: "Bila kamu mendapati panahmu di binatang buruan 
dan kamu tidak mendapatinya selain panahmu, maka makanlah dia". 


4 


Gaya Imo EL, 


BAB 7 
Berburu dengan panah yang tidak berbulu dan tidak tajam 


“1 ad 4 
ws 13 ea » YA 8 9 
— 
2d LL 2 (2 Ly, d KANG - 
WEE 5555, NO, — 
N A “ 

EK N 2 LL AK, ar 
Ama Bae INI ES, Jo 
AA CG. KA KI GL “UG Lu 
9 Ki AS TOLAK rr 
Lo 902 “3, 025 221 
“KI € AM mn | 

“— P3 . 


3214. Mewartakan kepada kami 'Amr bin "Abdullah, mewartakan 
kepada kami Waki'. 

Dan mewartakan kepada kami 'Aliy bin Al-Mundzir, mewartakan 
kepada kami Muhammad bin Kudhait, mereka berkata: Mewartakan 
kepada kami Zakariya bin Abu Za-idah, dari ' Amir dari 'Adiy bin Hatim, 
dia berkata: Saya bertanya kepada Rasulullah saw. mengenai berburu bi- 
natang dengan tongkat tajam. i 

Beliau berkata: "Suatu binatang buruan yang kamu melukainya 
dengan yang tajamnya, maka makanlah --binatang buruan itu--. Dan 
suatu binatang buruan yang kamu melukainya dengan tangkainya, maka 
dia itu adalah binatang mati dipukul". 


42. 


4BNU MAJAH IV 


Aa NAN 


3215..Mewartakan kepada kami 'Amr bin "Abdullah, mewartakan 
kepada kami Waki”, dari ayahnya, dari Manshur, dari Ibrahim, dari 
Hammam bin Al-Haris An-Nakha'iy, dari 'Adiy bin Hatim, dia berkata: 
Saya bertanya kepada Rasulullah saw. tentang panah yang tidak berbulu 
dan tidak tajam. 

Lalu beliau berkata: "Janganlah kamu makan, kecuali kalau terti- 


kam". 
ta 2 
Ay P3 Ai ya ga ata As 
BAB 8 
Daging yang dipotong dari hewan yang hidup 
£ ag A3 A 2RP3— AL aye . 
en BP NT Peri LAS SNN 
A21 ON Ld 2. 2 & Ia 12. II R2 
MEN EM yidin it ane Ui Gas 
a32 12 AS ak & L Gea 
Age PSA IG BEE AND SALA 


“ 


. LA LIL 9 AA ak 


3216. Mewartakan kepada kami Ya'kub bin Humaid bin Kasib, 


43 


mewartakan kepada kami Ma'en bin 'Isa, dari Hisyam bin Sa'ed, dari 
Zaid bin Aslam, dari Ibnu 'Umar , bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Se- 


suatu yang dipotong dari hewan yang hidup, maka sesuatu yang dipotong 
dari hewan itu adalah bangkai". 


kah Po A3 KOS Nu HE 
& nisa 
ah Van AG IS LM ee 


CA 
9235 


ANANDA (H T: 


- as 


- 
4 03” w BS S3 


6 Ta PL Eepbo IK. SM ne? 
Usai gag CIK Sa oli 3 NE 


3217. Mewartakan kepada kami Hisyam bin ' Ammar, mewartakan 
kepada kami Isma'il bin 'Ayyasy, mewartakan kepada kami Abu Bakr 
Al-Hudzaliy, dari Syahr bin Hausyab, dari Tamim Ad-Dariy, dia berkata: 

Rasulullah saw. bersabda: "Bakal ada di akhir zaman suatu kaum 
yang memotong punuk unta dan memotong ekor kambing. Ingatlah, se- 


Suatu yang dipotong dari hewan yang hidup, maka potongan itu adalah 
bangkai". 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada Abu Bakr Al-Hudzaliy, dia itu dha'if. 


NYA Iban wb Ab 


BAB 9 
. Berburu ikan dan belalang 


PL 


JA, Sasana LD APA 


CE LA - Ie ge 9 LIL GOL IAI 
. . 
Sk, aa AN AN & 
“ KJ 


Ki 9 ANN OT NS Ona) M9 M2 


3218. Mewartakan kepada kami Abu Mush'ab, mewartakan kepada 
kami 'Abdur-Rahman bin Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari ' Abdullah 
bin 'Umar, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "Dihalalkan bagi kami 
dua jenis bangkai: Ikan dan belalang". 


aa ana aa em Sada an ea ba ng 
Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada Abdur-Rahman pin Zaid bin Aslam. Dia 
itu dha'if. 


Sea BE PA IS ga 


JAR u. EA ARE Su 3g 


eren g 2 PES 


', 2 


w 
Neh ar 2A 
INK SA IK Nan. SN Has 5 
S3 AL Le LI pat 
KAS 2 19 ag 
3219. Mewartakan kepada kami Abu Bisyr, yaitu Bakr bin Khalaf 
dan Nashr bin 'Aliy, mereka berkata: Mewartakan kepada kami Zakariya 


bin Yahya bin 'Umarah, mewartakan kepada kami Abul-'Awwam, dari 
Abu 'Utsman An-Nahdiy, dari Salman, dia berkata: Rasulullah saw. di- 


45 


tanyai tentang belalang, lalu beliau berkata: "Kebanyakan pasukannya 
Allah, itu aku tidak memakannya dan aku tidak mengharamkannya" 
(Yakni: Belalang). 


Kana 
aka 


Do IIA IG 


Tan WAS AO PR. 
Peta l - K3  . TKDN 
Tek Had ka BIPA 

LS Ag “G. AN DL, 4. 

CAG3 2 “PO W & 1g Ie B M2 

2 K3 MAA “asnika 
PN AMA 
HI In0 ALT Yg 1 Jadi Jua 91 or G3 Sg A2 
"Sian gag ISA Lara AN 
3220. Mewartakan kepada kami Ahmad bin Mani', mewartakan 
kepada kami Sufyan bin "Uyainah, dari Abu Sa'id (Sa'ed) Al Baggai, dia 
mendengar Anas bin Malik mengatakan: Mereka, para istri Nabi saw. 


adalah saling memberi hadiah seekor belalang pada tempat makan me- 
reka. (yakni piring) 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam ensdnya ada Abu Sa'id Al-Baggal namanya adalah 
Sa'id bin Marzuban Al- “'Abasiy Al-Kufiy. Dia itu dha'if. 


HAN Ja KEB Salsa 


aa 2 1... z TA TAX 
BIG FM NE NA se AN Bala & 
, - G5 2 GG $ IN 
CNG AE LA NIA 
OT DD, Ed 2 Ta - 2 
" a AA SNN, 58 Ag TN KN 


Pd 

2 AKAL c 
Va 

— 


5 iko 23, re sa IA & sa »I8 
YEN EA NA Anta 


Ma Ana Rais. 9 Aas 
Sen ra an Deh KSEYIkI 


IS tape ah Aa ena HER SES 
Lp 3 


Larut us L Usah dp Ay "ena NI 
AN 


3221. Mewartakan kepada kami Harun bin ' Abdullah Al-Hammal, 
mewartakan kepada kami Hasyim bin Al-Oasim, mewartakan kepada 
kami Ziyad bin "Abdullah bin "Ulatsah, dari Musa bin Muhammad bin 
Ibrahim, dari ayahnya, dari Jabir dan Anas bin Malik, bahwasanya Nabi 
saw. adalah, ketika minta hadirnya belalang, beliau bersabda: "Ya Allah, 
binasakanlah belalang yang besar dan bunuhlah yang kecil, rusakanlah 
telurnya, putuskanlah jenis keturunannya, peganglah mulutnya untuk 
penghidupan dan rizki kami. Sesungguhnya Engkau adalah Dzat yang 


. menerima do'a". 


Lalu ada seorang lelaki berkata: Wahai Rasulullah, kenapa engkau 
mendoakan pasukan Allah agar terputus jenisnya?". 

Beliau berkata: "Sesungguhnya belalang itu bagaikan bersinnya ikan. 
dalam laut". 

Hasyim berkata: Zizad berkata: Mewartakan kepadaku, orang yang 
melihat ikan menebarkan belalang. 


47 


Ad-Dumairiy berkata: Hadits ini wanya disebutkan oleh penyusun, dan tidak 
disebut oleh pengarang kitab Az-Zawa-id. 


Ga G3 KUA gg 
bean NG G CA? #8 er NI 2 
8 , SDA 9 IL IL Ga « & Pal 
In KANG ARE AE giga “Tg 


DAN 2x SD ng 


Aan ka Oman 
25: Da CNN MARGA, 
AN SS 


3222. Mewartakan kepada kami 'Aliy bin Muhammad, mewartakan 
kepada kami Waki', mewartakan kepada kami Hammad bin Salamah, 
dari Abul- Muhazzim, dari Abu Hurairah, dia berkata: Kami keluar ber- 
sama Nabi saw. di waktu hajji, atau "Umrah. lalu ada kaki belalang me- 
ngarah pada kami, atau sejenis belalang. Maka kami memukulnya dengan 
cambuk dan sandal kami. Lalu Nabi saw. berkata: “dakanlah kalian akan 
dia. Sebab dia itu termasuk buruan laut". 


A80 Ketan Ae, 


BAB 10 
Binatang yang dilarang membunuhnya 


5 LP : 2 3g | aa Ra 
GS Kas Ela 0 SAY 


KAA MAAN EA IG. PEN NS 


“ 


- 


SE ANE 8G, Nana KAN Kue ag 
NA aa Ja M0 

an LG 
daya BA YA Ia, mod cold sasa 


3223. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Basysyar dan 
Abdur-Rahman bin ' Abdul-Wahhab, mereka berkata: Mewartakan kepada 
kami Abu 'Amir Al-'Agadiy, mewartakan kepada kami Ibrahim bin Al- 
Fudhail, dari Sa'id Al-Magburiy, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasu- 
lullah saw. melarang membunuh burung Shurad ", katak, semut dan 
Hud-hud --burung pelatuk--. 


Ba aa aa 
Dalam Az-Zawa-id: Donlamn isnadnya ada Ibrahim bin Al-Fadhl Al- Fadhl 
Ai-Mahzumiy, dia itu dha'if. 
“ Shurad, Lebag burung yang kepalanya agak besar, perutnya putih dan pung- 


Ka Haa ia memburu burung yang kecil. Lihat an dalam Al-Munjid 
en 
“ AA Fa La L . B 
BINA. KUE a11 


Ah IN MT HE 19 LA FEKAA 
ng Pn A5 IS Graha 
3 Tag Uhg JAGTAN pian Sa 


3224. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Yahya, mewartakan 


' kepada kami 'Abdur-Razzag, memberitakan kepada kami Ma'mar dari 


Az-Zuhriy, dari 'Ubaidullah bin ' Abdullah bin "Utbah, dari Ibnu "Abas, 


49 


dia berkata: Rasulullah saw. melarang membunuh empat jenis binatang: 


(1). Semut (2). Tawon, (3) Hud-hud dan (4). Shurad. 


kg TAN” FE TAI 0 1yo 


. IM Bh 2G 0m 944, 2G 
VA MN EM TO nak N 
.« ,O NIA SAK AI PA: 

- 
PE Li £ AE —- Pp 40- 
SEN IS AA PN. SE TS 
Bea Ta AI, - 3 


Can Von “29 ANE Ja Ab NE HR 


3225. Mewartakan kepada kami Ahmad bin 'Amr bin As-Sarh dan 
Ahmad bin "Isa keduanya orang Mesir, mereka berdua berkata: Mewarta- 
kan kepada kami "Abdullah bin Wahb, mengkhabarkan kepadaku Yunus, 
dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al-Musayyab dan- Abu Salamah bin 
? Abdur-Rahman, dari Abu Hurairah, dari Nabiyullah saw. 

Beliau bersabda: "Sesungguhnya ada seorang Nabi yang digigit oleh 
seekor semut. Lalu dia memerintahkan sararig semut, lalu dibakar. Kemu 
dian Allah 'Azza wa Jalla memberikan wahyu kepadanya: "Karena ada 
seekor semut yang menggigitmu, kamu membinasakan umat/masyarakai 
yang selalu membaca tasbih?". 

Mewartakan kepada kami Muhammad bin Yahya, mewartakan ke- 


Hm, 


5 —— 5 mmm nam mm 


pada: kami Abu Shalih, mewartakan kepadaku Al-Laits, dari Yunus, dari 
Ibnu Syihab, dengan isnadnya, seperti hadits itu.. 
Dia berkata: Oarashat--semut mengigit--. 


Se KE X, 
BAB1I1 
Larangan mengetepel 


baya SAE yan 
Eri S3 IL 


CA Data Dea Kan ALA PA 


bu 25 PA An - GX 
SEN A3 sgala 
8 4 4, Ay 2h “. 
KS Ja S0 A2 S3 AN MAT £ 5 


NG GRASI ai IG AS 
€ aa AS ARA LIS. AS 
| “Xx TARI LE 23X 


3226. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Isma'il bin "Ulayyah, dari Ayyub, dari Sa'id bin 
Jubair, bahwasanya ada seorang kerabat ' Abdullah bin Mughaffal, telah 
mengetepel. Lalu dia melarangnya. Dia berkata: Sesungguhnya Nabi saw. 
melarang mengetepel. Dan beliau bersabda: "Sesungguhnya ketepel 
adalah tidak dapat menghasilkan binatang buruan dan pula tidak dapat 
mengalahkan seorang musuh. Tapi ketepel itu hanya dapat memecahkan 
gigi dan mencukil mata saja". 

Dia berkata: Lalu dia mengulangi. Kemudian dia --'Abdullah bin 


S1 


Mughaffal--berkata: Saya mewartakan hadits kepadamu bahwasanya Nabi 


saw. melarangnya --yakni: ketepel--, kemudian kamu Un ai Aku 
tidak akan bercakap kepadamu selama-lamanya. 


an LG - 2, Bg 
CE TIA AG R0 LL AL 
(LSI BAN GEIG LNYEI G3 


3227. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami 'ubaid bin Sa'id. 

Dan mewartakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, mewarta- 
kan kepada kami Muhammad bin Ja'far. Mereka berdua berkata: Me- 
wartakan kepada kami Syu'bah, dari Oatadah, dari 'Ugbah bin Shuhban, 
dari 'Abdullah bin Mughaffal, dia berkata: Nabi saw. melarang me- 
ngetepel, beliau bersabda: "Sesungguhnya ketepel itu tidak dapat mem- 
bunuh binatang buruan dan tidak dapat buat membinasakan musuh. Tapi 
ketepel itu hanya dapat dibuat mencukil mata dan Mena gigi". 


DAS ah Ah, 


BAB 12 
Membunuh cecak: 


PKN EA SE -NAA 


SA - Aa - .. 


Pap sr ye CNN PAK 


3228. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah, dari 'Abdul-Hamid bin 
Jubair, dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari Ummu Syarik, Pn ana Nabi 
saw. memerintahkannya untuk membunuh cecak". 


SAN Auie MM 3 - Asta -$ bh 
SE La Jaga V3 SI HAN 
gate IG Ae IN aa ma 


Cp 


KOrargp te ES ANTIK) 
BAG II TN GAS a A3 
Ea PSA Ata an AS 

“ & BENER SN 545 


3229. Mewartakan kepada kami Muhammad bin 'Abdul-Malik bin 
Abusy-Syawarib, mewartakan kepada kami 'Abdul-'Aziz bin Al- 
Mukhtar, mewartakan kepada kami Suhail, dari ayahnya, dari Abu 
Hurairah, dari Rasulullah saw. 

Beliau bersabda: "Barangsiapa yang membunuh seekor cecak di pu- 
kulan yang pertama, maka dia memperoleh kebajikan begini, begini. 
Barangsiapa yang membunuhnya di pukulan yang kedua, maka dia mem- 


53 


peroleh begini, begini (kurang dari yang pertama). Dan barangsiapa 
membunuhnya di pukulan yang ketiga, maka dia memperoleh kebajikan 
begini, begini (kurang dari yang disebutkannya pada kali yang kedua)". 


PB JNE RITA eka des 
KIOS Aa an Jang 5s 
ARP. GAS 


3230. Mewartakan kepada kami Ahmad bin.'Amr bin As-Sarh, 
mewartakan kepada kami ' Abdullah bin Wahb, mengkhabarkan kepadaku 
Yunus dari Ibnu Syihab, dari 'Urwah bin Az-Zubair, dari 'A-isyah, bah- 
wasanya Rasulullah saw. mengatakan pada cecak: "Tikus"... 


LN 2S. LIL oh La 
Gee KANG EA AG yan 


AN GL an SE AA LG 
ta Lean Gede” 21 9 & 
HAL EL ASN LAU opa 


- 


#0 


FP at : e) “: 2 7 . 
La Yin NA AE EA AA 
ISP oi ge SS 1 KS 


-. 


“4 
An “gg 5 $ . . - 


z 


. 


is ASK Pa AO. MAN c ' 


, CA on 9 ea Ani Ao bm Jo oa SS JIN 


3231. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Yunus bin Muhammad, dari Jarir bin Hazim, dari 
Nafi', dari Sa-ibah maula (mantan budak dari) Al-Fakih bia Al- 
Mughirah, bahwasanya dia mengunjungi 'A-isyah. Lalu dia melihat 
tumbak yang ditempatkan di rumahnya, lalu berkata: "Wahai Ummul- 
Mukminin, apa yang engkau perbuat dengan tumbak ini?" 

Dia menjawab: "Kami membunuh cecak-cecak ini dengan memakai 
tumbak. maka sesungguhnya Nabiyullah saw. mengkhabarkan kepada 
kami, bahwa Ibrahim, ketika beliau dilemparkan ke dalam api, tidak ada 
binatang yang melata di bumi kecuali mereka memadamkan api, selain 
cecak. Maka sesungguhnya dia itu --malah-- menghembuskan/meng- 
hidupkan api. Kemudian Rasulullah saw. memerintahkan agar mem- 
bunuhnya.". 


Dalam Az-Zawa-id: Isnad hadits 'A-isyah shahih dan para perawinya tsigat. 


Kan ono mb YAN, 


BAB 13 
Memakan Binatang Buas yang bertaring 


23 “KG 6G sa, 15 Ge 
Oa AANG Gp ye 
Ta 20 208 yo IL u, Te KS A3 
IE SV INA LENSA 


- 


55 


0 , Pa ARI Ta 
AN PAN aa 
- ea.| ca 


Pd 5.-— » : 
Pd 
"u Ng : 


, : sa ' Ot 
(ing Ma NS GANIG 


“- 

3232. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Ash-Shabbah, 
memberitakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah dari Az-Zuhriy, meng- 
khabarkan kepadaku Abu Idris, dari Abu Tsa'labah Al-Khasyaniy, bah- 
wasanya Nabi saw. melarang memakan setiap binatang buas yang ber- 
taring."“ 

Az-Zuhriy berkata: Saya tidak mendengar hadits ini, sampai aku 
masuk di Syam. 


## Binatang buas bertaring seperti singa, srigala, anjing, dan lain-lain binatang 
yang berperang ai taringnya. (Penterjemah). 


Han AS MAKE - yh 


p BD ra (rA Ka ——- PE 
AE JUNI Seng po el 
ae MI KKG A2 
BER ELANG 1G maa 
“3 Cmwu, - 

Peka 22 7 — 2 2 NAL $ 
PA 
IL 9 SA 


3233. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Mu'awiyah bin Hisyam. 


56 


NA HYPvW NNgI 


Dan mewartakan kepada kami Ahmad bin Sinan dan Ishag bin 
Manshur, mereka berkata: Mewartakan kepada kami ' Abdur Rahman bin 
Mahdiy. Mereka berdua --yakni: ' Abdur-Rahman dan Mu'awiyah-- ber- 
kata: Mewartakan kepada kami Malik bin Anas, dari Isma'il bin Abu 
Hakim, dari 'Abidah bin Sufyan, dari Abu Hurairah, dari Nabi saw., 
beliau bersabda: "Memakan binatang buas yang bertaring adalah haram". 


PERS PSA ga 


N 


ni . Bo-50 2 PP 
Way Fo byr BEE AS 
5) 

Ne LA An “gg PX — 
Spa. A9 Lu Ker g yaaa LG 


sh Pal .. "..—. 
2x, La Ty. #3 9 2 AIA pg te 

1) 
“9 dead AT AN VA bana kar 


“ 
JAS YO la 
3234. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Khalaf, mewartakan 
kepada kami Ibnu Abu 'Adiy, dari Sa'id, dari 'Aliy bin Al-Hakam, dari 
Maimun bin Mihran, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu ? Abbas, dia berkata: 


Rasulullah saw. melarang, pada waktu perang Khaibar, memakan setiap 


binatang buas yang bertaring, dan melarang memakan setiap burung yang 
berkuku tajam." 


—— 
" Burung yang berkuku tajam, seperti: burung garuda, burung clang, dan sebang- 


sa burung elang yang memakai eaenya untuk membela diri. 


Aa AA, 


BAB 14 


Srigala dan garangan/rubah 
1, RT s3 LG 
SA TEBU PUS 0 KW 


57 


P. # Tai bad 

Ayana 2 “25, P3 

z Ca. kat . E/ Pad 3 2 9-3 Pd 
- “ . . t ' 

Tan PN Besa Si an" 

CG. Haa SA »4 


ai P Pr AG 
& an Gb AN la 


. 
“ 


A6 AM 9 IBI. 18 
Pa Ia Ta : ea GP ea 


AA AN SAS dna ye pe Ind 
aa 


3235. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, 
mewartakan kepada kami Yahya bin Wadhih, dari Muhammad bin Ishag, 
dari ' Abdul-Karim bin Abul-Mukharig, dari Hibban bin Jaz-u, dari sau- 
daranya yang bernama Khuzaimah bin Jaz-u, dia berkata: Saya berkata: 
"Wahai Rasulullah, saya datang kepadamu untuk bertanya tentang bina- 
tang-binatang melata di bumi. Bagaimana pendapatmu sis in ga- 
rangan?". 

Beliau menjawab: "Siapa yang akan makan garangan?". 

Saya berkata: "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu mengenai 
srigala?" | 

Beliau menjawab: "Apakah seseorang yang makan srigala itu ter- 
dapat kebajikannya?". 


Hadits ini tidak terlepas dari kelemahan, sebagaimana penuturan Ar-Tirmidziy. 


Dalam Az-Zawa-id, dia mengisyaratkan kedha'ifannya. 


—ALL A0, 


BAB 15 
Dhabu' (Sebangsa binatang buas, seperti Srigala). 


teng Ia NE ay ex 


C 


z 
—A 2 xl Lg 
X5. Mang Rw IG Can 
, ET Pa te) 
MAMEHSNNE SE ALAN Han 


Bo Lp 


DES p EA Pepeyas 
aa Hangat 
KA sa en ana 

| Bana ek b sinta 


3236. Mewartakan kepada kami Hisyam bin 'Ammar dan Muham- 
mad bin Ash-Shabbah, mereka berkata: Mewartakan kepada kami 'Ab- 
dullah bin Raja- Al-Makkiy, dari Ismai'il bin Ummayah, dari ' Abdullah 
bin 'Ubaid bin 'Umair, dari Ibnu Abu "Ammar (Dia adalah 'Adur- 
Rahman) dia berkata: Saya bertanya kepada Jabir bin ' Abdullah tentang 
Dhabu', apakah dia itu binatang Buru 

Dia menjawab: "Ya". 

: Saya bertanya: "Apakah saya boleh memakannya?" 

Dia menjawab: "Ya". 


59 


Saya bertanya: "Apakah engkau mendengar sesuatu itu dari Rasu- 
lullah saw.?" 


Dia menjawab: "Ya". 


BONE CA KEB MAA PG 
esa an Na Andung 
em 


3237. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Yahya bin Wadhih, dari Ibnu Ishag, dari ' Abdul- 
karim bin Abul-Mukharig, dari Hibban bin Jaz-u, dari Khuzaimah bin 
Jaz-u, dia berkata: Saya berkata: "Wahai Rasulullah, bagaimana penda- 
patmu mengenai Dhabu'?". 

Beliau menjawab: "Siapakah yang memakan dhabu'?". 


HAN EA 


BAB 16 

Biawak 
IIA 9 39 Lag tg. 
as IRING STAN 
2 G3 Ie NIAS IX Pp 
IL PA AG TANYA Um HE. 


A2 Ca 
GAS en 


3238. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Muhammad bin Fudhail, dari Hushain, dari 
Zaid bin Wahb, dari Tsabit bin Yazid Al-Anshariy, dia berkata: Kami 
bersama Nabi saw. Lalu orang-orang memperoleh beberapa biawak. 
Mereka memanggang--daging--biawak, lalu memakannya. Kemudian 
aku mendatangi beliau dengan membawa biawak, lalu beliau mengam- 
bil pelepah kurma, terus menyiapkan jemarinya dengan pelepah itu. 

Kemudian beliau bersabda: "Sesungguhnya umat Bani Israil itu 
telah dirubah menjadi binatang melata di bumi. Sedangkan aku tidak 
mengetahui, mungkin binatang itu adalah dia". 

Selanjutnya saya berkata: Sesungguhnya orang-orang telah me- 
manggang daging biawak, lalu memakannya. Maka beliau tidak me- 
makannya, tapi tidak melarangnya. 


A2 “at TT 


G1 


va dakna KAI) SAI sotun Gny HNGN 
Jaduo “pa ae PAUS LA oo ME AN 
: En Siah ye up 


3239. Mewartakan kepada kami Abu Ishag Al-Harawiy, yaitu 
Ibrahim bin "Abdullah bin Hatim, mewartakan kepada kami Isma'il bin 
'Ulayyah, dari Sa'id bin Abu 'Arubah, dari Oatadah, dari Sulaiman Al- 
Yasykuriy, dari Jabir bin ' Abdullah, bahwasanya Nabi saw. tidak meng- 
haramkan binatang biawak, tapi beliau tidak menyenanginya. Sebab 
biawak itu makanan kebanyakan orang-orang penggembala. Dan sesung- 
guhnya Allah 'Azza wa Jalla memberi kemanfaatannya bukan hanya ke- 
pada seorang saja. Dan kalau sekiranya dia ada padaku, tentu aku akan 
memakannya. 

 Mewartakan kepada kami Abu Salamah, yaitu Yahya bin Khalaf, 
mewartakan kepada kami 'Abdul-A'la, mewartakan kepada kami Sa'id 
bin Abu 'Arubah, dari Oatadah, dari Sulaiman, dari Jabir, dari ' Umar bin 
Al-Khaththab, dari Nabi saw. seperti hadits di atas. 


Dalam Az-Zawa-id: Para perawi isnadnya tsigat, hanya saja hadits ini mungathi. 


At-Tirmidziy dalam kitabnya Al-Jami'ush-Shahih, dari Al-Bukhariy menceritakan: 
Bahwasanya Oatadah itu tidak mendengar hadits dari Sulaiman bin Oais Al- 
Yasykuriy. 


Nb . gp 
PL A0 5 2 DL yA 3 Pra 
En IA SE NM NY SAS DK 
Pd 
N pan AL AB wa SPN Ooh 
BAN 23 Gen, SA yaa 


G 
N 
N 
N 


TAX LA 5 A22 19 Ta 4 — 
NEO IE Ga AA Gio SIKA YEN IT 


“ - “ 
Bu yon 23 35 J4 & ah 4 ,£ “5 
pa Lena AAN AG 9 NS pai 
. 


3240. Mewartakan kepada kami Abu Kuraib, mewartakan kepada 
kami ' Abdur-Rahim bin Sulaiman, dari Dawud bin Abu Hind, dari Abu 
Nadhrah, dari Abu Sa'id Al-Khudriy, dia berkata: Ada seorang lelaki dari 
Ahlush-Shuffah"" menyeru Rasulullah saw. ketika beliau kembali dari 
menjalankan shalat. Lalu dia berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya 
daerah kami adalah daerah biawak. Bagaimana pendapatmu tentang 
biawak? | 

Beliau berkata: "Telah sampai berita kepadaku, bahwasanya dia itu 


| adalah umat yang telah dirubah". Beliau tidak memerintahkan me- 


makannya dan tidak pula melarangnya. 


Mena aa Aa den Ban an aan en aa en ae ena TE 
## Ahlush-Shuffah adalah orang yang tidur diemper masjid, tidak memiliki 
rumah. 


63 


33 LA GA LL 23K ad INK 
Al STAN AE 06 d 9. « PAN 
?. ag Ceba T ANIS 

ANE bae AA 

3241. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Al-Mushaffa Al- 
Himshiy, mewartakan kepada kami Muhammad bin Harb, mewartakan 
kepada kami Muhammad bin Al-Walid Az-Zubaidiy, dari Az Zutriy, dari 
Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif, dari 'Abdullah bin 'Abbas, dari 
Khalid bin Al-Walid, bahwasanya Rasulullah saw. diberi seekor biawak, 
lalu dihaturkan kepada beliau. Kemudian beliau mencondongkan tangan- 
nya --mengambil-- untuk memakannya. Kemudian orang yang hadir ada 
yang berkata kepada beliau: Wahai Rasulullah, bahwasanya dia itu ada- 


lah daging biawak.". Lalu beliau menarik tangannya. tidak meng- 
ambilnya. 


Kemudian Khalid berkaia kepadanya: "Wahai Rasulullah apakah 
biawak itu haram?" 

Beliau menjawab: "Tidak, tapi biawak itu tidak ada di daerahku, lalu 
aku tidak menyenanginya". 

Perawi berkata: "Lalu Khalid menyenangi biawak, maka dia me- 
makannya, sedangkan Rasulullah saw. melihatnya. 


“2 NA 2 PIA sea 
AAA GAN KANG - 8 YEN 
Aa AB 2 PANEN 
VE IE 4S AE en YAN Aa 

au Ageng 


2 LA 
"ERA SEE INTI 


3242. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Al-Mushaffa, 
mewartakan kepada kami Sufyan bin "Uyainah, dari ' Abdullah bin Dinar, 
dari Ibnu 'Umar, dia berkata: 

Rasulullah saw. bersabda: "Saya tidak mengharamkannya". Yakni: 
Biawak. 


Jp mL AN, 


BAB 17 
Kelinci/marmut/arnab 
L 2 KI, BRK, Lx Gg 
AK, SEE ly 3 KA TO YNA 
Meta “Note ONn LG 2 Ya Seat RL 
plan AS Wo bagi OTS 


tra ah na? L£ - 
Ke Tiruan Gedld AE Inah CIA KA 6 


aa SA Sen 0 2 yDe “ia 


2 AS AND AGASE ET 
«aa 4 ai" - “ 
Ka AN 


3243. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, me- 
wartakan kepada kami Muhammad bin Ja'far dan 'Abdur-Rahman bin 
Mahdiy, mereka berkata: Mewartakan kepada kami Syu'bah dari Hisyam 
bin Zaid, dari Anas bin Malik, dia berkata: Kami melewati Marruzh- 
Zhahran --sebuah jurang dekat Makkah--, kemudian kami gerak- 
gerakkan-- rumah-- kelinci. Maka mereka lari mengejarnya. Mereka ca- 
pek. Lalu aku mengejarnya, sehingga aku dapat menangkapnya. Maka 
aku mendatangi Abu Thalhah dengan membawa kelinci. Dia menyem- 
belihnya. Lalu dia mengirimkan daging dan pangkal paha kelinci kepada 
Nabi saw. dan beliau menerimanya. 


BKI ITE SEA LG 
| 3 4 An “3 
2 AR. SG K4 APA (RE A20, 
ibu “& 4 - "2 231 2239196 LL. G9 
£ 4 ae Aa S0 22 ena 
3 ng gk AN « Pa pari AA Pa Fa “2 
ec Ag £ N , 
OI 5 Ras sa SAN Dam 
CAN LoL 58 NA AIIN 4 LA RAN 
LAM TN GI MAA IK Ugal 


— “ ( 
IR (aa LA 4 & &£ A9 — 34 Peda Pena 

- ... - - KAN £ . 
KAK BUKAN: BIS AAS EN 


“ 


3244. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Yazid bin Harun, memberitakan kepada kami 
Dawud bin Abu Hind, dari Asy-Sya'biy, dari Muhammad bin Shafwan, 


66 


AI LIWOMHIAL ANIGI 


bahwasanya dia lewat di depan Nabi saw. dengan membawa dua ekor 


kelinci yang tergantung. Dia berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya 
aku memperoleh dua ekor kelinci. Ini Aku tidak mendapati senjata tajam 
yang dapat aku gunakan menyembelihnya. Maka aku menyembelih ke- 
duanya dengan batu yang tajam. Apakah aku.dapat memakannya?" 

Beliau saw. menjawab: "Makanlah". 


0 GIFT 2 LL 2 - RAGA “CG & 
SA NN ED PIL OSN 


21 ya e' Fi AN 1 

EN SIA DIP SS IS 15 

s#/G 5 A1 27X , 2G 

APN 93 SEN 3 IBU ya AA 
“ 


Angan WA 2 ALE 22K 
SES IA 3 4 ASN 
/ 4 
GIS IX LL BU AKA “LK 
gi ko Y 1 Y | —& Si 
De aka na 

& 4 2 - - PNP Dota 7 (es 
G1 SNI SNI LA A 
5 Tag 2 

Ie 3 TA na » 


3245. Mewartakan kepada kami Abu IBakr bin Abu Syaibah. 


67 


mewartakan kepada kami Yahya bin Wadhih, dari Muhammad bin Ishag, 
dari Abdul-Karim bin Abul-Mukharig, dari Hibban bin Jaz-u, dari 
saudaranya yaitu Khuzaimah bin Jaz-u, dia berkata: Saya berkata: 
"Wahai Rasulullah, saya datang kepadamu untuk bertanya tentang bi- 
natang-binatang melata di bumi. Bagaimana pendapatmu tentang biawak/ 
dhabu'. 

Beliau saw. menjawab: "Saya tidak memakannya, dan tidak meng- 
haramkannya". 

Dia berkata: Saya berkata: "Sesungguhnya aku memakan daging 
binatang yang tidak engkau haramkan. Kenapa, kau tidak wahai Rasulul- 
lah?". 

Beliau menjawab: "Ada sekelompok umat yang hilang, dan aku 
melihat makhluk yang membuatku ragu-ragu". 

Saya berkata: "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang 
kelinci?" | 

Beliau menjawab: 29 tidak memakannya, dan pula tidak meng- 
haramkannya". 

Saya berkata: "Maka sendang Aku memakan daging binatang 
yang tidak engkau haramkan, kenapa kau tidak wahai Rasulullah?". 

Beliau menjawab: "Saya diberi khabar, bahwa kelinci itu mengalami 
haid". (seperti wanita) 


SA asn blnkAN, 


BAB 18 
Binatang buruan laut yang mengapung 


La, ten 


KATA Uta Ata Klo 0 
23 Ta & 5 ( Ka Aga 12-29 “2 
IN os. mua On 


Lu ai 
Bae MABA na SERA UNS 


ah Ona Tea PL NP OI NT Dogi 

«Aya Aca) N Pata 2 
Upah £ SN IG Kk 

& GRESIK BAG KEPUN 


KAN AA2 sn 


3246. Mewartakan kepada kami Hisyam bin ' Ammar, mewartakan 
kepada kami. Malik bin Anas, mewartakan kepadaku Shufwan bin 
Sulaim, dari Sa'id bin Salamah, termasuk keluarga Ibnul Azrag, bah- 
wasanya Al-Mughirah bin Abu Burdah, dia itu dari kelompok Bani 
Abdud-Dar, dia mewartakannya, bahwa dia mendengar Abu Hurairah 
mengatakan: 

Rasulullah saw. bersabda: "Laut itu suci airnya dan halal bangkainya". 

Abu "Abdullah berkata: Telah sampai kepadaku warta dari Abu 
'Ubaidah Al-Jawwad, bahwasanya dia mengatakan: Ini adalah separoh 
ilmu. Karena dunia terdiri dari darat dan laut. Sementara beliau sudah 
memberi petunjuk kepadamu perihal lautan, dan sisanya daratan. 


SKS AKI 

' & SE pt 

Ia SWA BASN Unas Landa g0 2 po MG 
.& - . "Ae - 

HPN ea Alan La A0 A3 ASN 

3247. Mewartakan kepada kami Ahmad bin 'Abdah, mewartakan 

kepada kami Yahya bin Sulaim Ath-Tha- -ifiy, mewartakan kepada kami 

Isma'il bin Umayyah, dari Abuz-Zubair, dari Jabir bin "Abdullah, dia 

berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya binatang yang di- 


berikan oleh laut, atau dibunuh olehnya, maka makanlah olehmu sekalian 


binatang itu. Dan sesuatu binatang yang mati di laut dan mengapung, 
maka janganlah kalian memakannya". 


——— 

Ad-Dumairiy berkata: Hadits ini dha'if dengan sepakat para Huffazh/ahli hadits, 
tidak boleh menggunakan hu idpah dengan hadits ini. Sebab hadits ini diriwayatkan oleh 
Yahya bin Sulaim Ath-Tha-i 


eltahaa, 


BAB 19 
Burung gagak 


“IG AI AA 


LN PRO RN 
e ea e bu v Kesal 


1 ar 
sn 289 


an KAN ci 
3 - “5, SAN 


LAB Ara Sm PIN AS 13 


3248. Mewartakan kepada kami Ahmad bin Al-Az-har An- 
Naisaburiy, mewartakan kepada kami Al-Haitsam bin Jamil, mewartakan 
kepada kami Syarik, dari Hisyam bin 'Arubah, dari ayahnya, dari Ibnu 
"Umar, dia berkata: Siapakah yang memakan burung gagak? Sungguh 
Rasulullah saw. menamainya sebagai "Orang yang fasig". Demi Allah, 
dia tidak termasuk hal yang baik. 


Dalam Az-Zawa-id: Isnad ini shahih dan para perawinya terpercaya/tsigat. 


bohEN U JES 2 se waa 
p | 


bd Log NN 2 kam SIN 3 
Bagas HN ear IV IS elsa dg LA 
Cd did 3 SAN and Lon AN YAN j3 


MN ya da Ur En LI 


3249. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, mewarta- 
kan kepada kami Al-Anshariy, mewartakan kepada kami Al-Mas'udiy, 
mewartakan kepada kami ' Abdur-Rahman bin Al-Oasim bin Muhammad 
bin Abu Bakr Ash-Shiddig, dari ayahnya, dari 'A-isyah, bahwasanya 
Rasulullah saw. bersabda: "Ular itu fasig. Kalajengking itu fasig. Tikus 
itu fasig. Dan burung gagak adalah fasig". 

Lalu ditanyakan kepada Al-Oasim: "Apakah burung gagak itu 
dimakan?" 

Dia menjawab: "Siapakah orang yang memakannya? Setelah sabda 
Rasulullah saw., bahwa hal itu "Sebagai Fasig". 


Dalam Az-Zawa-id: Para perawi isnadnya tsigat. Hanya saja bahwa Al-Mas'udiy 
itu di masa tuanya daya ingatnya menurun. Dan kami tidak mengetahui, apakah 
Al-Anshariy ini meriwayatkan hadits dari Al-Mas'udiy sebelum daya ingatannya 
menurun atau setelah menurun daya ingatannya. Karena itu, hadisnya wajib 
diberhentikan. Sedangkan nama Al-Anshariy adalah Muhammad bin "Abdullah bin 


Al-Mutsanna. 
3,9 Te R3 


BAB 20 
Kucing 
Lab KIE 2-2 231 AI Lea Ma” 


AE AAN GARDU Im PANAS KK. 
LK 


JK IL 2L BIA A una 
$ Rt "3 KY LSI, | 
PS PA NS AN DAS 
AK 2 9 3 5 1 AN NA 
AW eye UN (oa IP aah Naa - 
Mal SAN KASI Ip: 6 
3250. Mewartakan kepada kami Al-Husain bin Mahdiy, memberita- 
kan kepada kami 'Abdur-Razzag, memberitakan kepada kami 'Umar bin 


Zaid, dari Abuz-Zubair, dari Jabir, dia berkata: Rasulullah saw. melarang 
memakan daging kucing dan nilai harganya. 


72 


At HWPVW ANGI 


HTNB, 
NN 
WAS P3 aa, 


DENGAN NAMA ALLAH, MAHA PENGASIH, 
MAHA PENYAYANG 


ABARN BERA 


29. KITABUL-ATH'IMAH (URUSAN 


MAKANAN) 
BAB 1 
Memberi makan 
SA AE NG NAS KAN 


, 
LIP GD AD & Gi 8 KEK UR KL 0 
dat ana MN KE AN GIS 3 IS Di Vig 
. n. -) ” - ud 
A ra Adu Ap “ 


2 2 BA 3-4 436 da2 A2 
CEREIE. AN gan BIS» AVI PA, IS 
73 


LK MU PA2A Gu Sa c2# “5 
SANGAT SA IS 4 AA 


93) 
Iiufsg AA Kang AE AE, 


Pan 


«IN ELYES Ate 


3251. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Abu Usamah dari 'Auf, dari Zurarah bin Aufa, 
mewartakan kepadaku "Abdullah bin Salam, -dia berkata: Sewaktu Nabi 
saw. tiba di Madinah, maka orang-orang berlari-lari --Cepat-- ke arahnya. 
Dan dikatakan: "Rasulullah saw. telah tiba. Rasulullah telah tiba. Rasu- 
lullah telah tiba", sebanyak tiga kali. Kemudian aku datang di tengah- 
tengah manusia, untuk melihatnya. 

Maka sewaktu aku mengamati wajahnya, maks aku mengenal bah- 
wasanya wajah beliau itu bukan wajah orang yang banyak bohongnya. 
Maka sesuatu yang pertama kali aku mendengar beliau berbicara adalah 
sabda beliau: "Wahai manusia, sebarkan oleh kalian salam, berikanlah 
makanan, sambunglah kekeluargaan, shalatlah di malam hari sementara 


orang-orang tidur, maka kamu sekalian akan masuk surga dengan damai/ 
selamat". 


e 
N 


Meet NE KAA -Y RON 
Dug K3 AK AA GG 22A2 
Song PANAI BN: 5G 


Sa AG, Kar KAA 4 Ka 
AN 5 


5 Fi a PAKE c£ IA 


292) 


MINERAL LAIN LAN 


aa PEna "1 Pa Tt - . 
gain (ALAN as 2G Las 


Ta yana 23 ta AS ka, 


3252. Mewartakan kepada kami Nfaitemna bin | Yana Al-Azdiy, 
mewartakan kepada kami Hajjaj bin Muhammad, dari Ibnu Jurajj. 
Sulaiman bin Musa berkata: Kami diberi warta dari Nafi' bahwasanya 
"Abdullah bin "Umar mengatakan: Sesungguhnya Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Sebarkaniah oleh kalian salam, berikanlah makanan, dan jadilah 
kalian sebagai orang-orang yang bersaudara, sebagaimana Allah SWT. 
memerintahkan kamu sekalian". 


Dalam amat Larad hadinya Tketih” dan para perawinya tsigat. Kalau Ibnu 
Juraij wang bndita Sar Salgimsa bin Mona. 


KENA PN Ga NY op 
5 Hanap Ag Upia ada Ida 


5 Da aa HA A3 ar ANN NI ta 
FEE EIA 9 Aan Maba» 


Pd 


3253. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Rumh, mem- 
beritakan kepada kami Al-Laits bin Sa'ed, dari Yazid bin Abu Habib, 


15 


dari Abul-Khair, dari ' Abdullah bin "Amr, bahwasanya ada seorang lelaki 
yang bertanya kepada Rasulullah, dia berkata: Wahai Rasulullah, mana 
urusan-urusan Islam yang paling baik?". 


Beliau bersabda: "Kamu memberikan makanan dan mengucapkan . 


salam kepada orang yang kamu kenai, maupun orang yang tidak kamu 
kenal". 


MSNGONNAAN, 


BAB2 | 
Makanan seorang mencukupi dua orang 
2 SL v 3— 2259 PA 
CERIA NE 
IG “3G 


WN OI. BEE aa s1 A5 KT 


4 
AM 
Oo 
MM 


22 9 -— AA be KENA “3 
MEN Abg. KSM GARA , dur 


si Pn LB, “1 na —iu 2- 
CAS 3 AA Wb 3 AI 2G 


3254. Mewartakan kepada kami Muhammad bin ' Abdullah .Ar- 
Raggiy, mewartakan kepada kami Yahya bin Ziyad Al-Asadiy, mem- 
beritakan kepada kami Ibnu Juraij, memberitakan kepada kami Abuz- 
Zubair, dari Jabir bin ' Abdullah, dia berkata: 

Rasulullah saw. bersabda: "Makanan satu orang dapat mencukupi dua 
orang. Makanan dua orang dapat mencukupi empat orang, dan makanan 
empat orang dapat mencukupi delapan orang". 2 Ban 


176 


Tn "3 | 


oa 
NI MIL On LIA Aa No DRAG 
Ulang 2339 wu "38) DR — 5 Ge ). 


"Gendong MIMNJT Day Jan rgs ab AN 3 


3255. Mewartakan kepada kami Al-Hasan bin 'Aliy Al-Khallal, 
mewartakan kepada kami Al-Hasan bin Musa, mewartakan kepada kami 
Sa'id bin Zaid, mewartakan kepada kami 'Amr bin Dinar, yaitu 
Oahraman keluarga Az-Zubair, dia berkata: Saya mendengar Salim bin 
'Abdullah bih "Umar, dari ayahnya, dari kakeknya, yaitu "Umar bin 
Al-Khaththab, dia berkata: "Sesungguhnya makanan satu 'orang itu dapat 
mencukupi unfuk dua orang. Sesungguhnya makanan dua orang itu dapat 
mencukupi untuk tiga orang dan empat orang. Dan sesungguhnya ma- 
kanan empat orang itu dapat mencukupi untuk lima dan enam orang". 


Ma aa Ra aa 
Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada 'Umar bin Dinar, yaitu Oahraman 
keluarga Az-Zubair. Dia itu dha'if. 


1 


2 323 It ya Mar 
ad das KI, 
BAB 3 


Orang Mukmin makan dalam satu usus. Sedang orang kafir 
makan dalam tujuh usus . 


# KT 9 BA 


25 Para AL ut 
wa STA PE YAA 8 Yo 


4 Ah, Ci IS AA 
Kane 3G « yaaa “3 al A kue an 3 5029p 
ra ANN o- 
Pa 2g. GEA Ta ju 
, , 


25 G3 IN Las Na BN se 
MA ARSY AP Aan, 


. 3256. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami 'Affan. 

Dan mewartakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, me- 
wartakan kepada kami Muhammad bin Ja'far. Mereka berkata: Mewarta- 
kan kepada kami Syu'bah, dari 'Adiy bin Tsabit, dari Abu Hazim, dari 
Abu Hurairah, dia berkata: 

Rasulullah saw. bersabda: "Orang mukmin itu makan dengan satu 
usus. Sedangkan orang kafir itu makan dengan tujuh usus". 


Ea ia TIM SW 
eakakasu. NE Eko 


18 


GA AA ATK YK USS» AG 


« In ai 


3257. Mewartakan kepada kami 'Aliy bin Muhammad, mewartakan 
kepada kami 'Abdullah, bin Numair, dari "Ubaidullah, dari Nafi”, dari 
Ibnu ' Umar, dari Nabi saw. 

Beliau bersabda: "Orang kafir itu makan dengan tujuh usus. Sedang- 
kan orang mukmin itu makan dengan satu usus". 


, 
3 
3 
CO 
£ 
& 
TajA 
4 
F: 


3258. Mewartakan kepada kami Abu Kuraib, mewartakan kepada 
kami Abu Usamah, dari Yazid bin "Abdullah, dari kakeknya, yaitu Abu 
Burdah, dari Abu Musa, dia berkata: 

Rasulullah saw. bersabda: "Orang mukmin itu makan dengan satu usus. 
Sedangkan orang kafir itu makan dengan tujuh usus". 


aa Sa RA aa BEE EME SEE SERA 

## Maksud dari hadits ini adalah, bahwa orang mukmin itu hanya makan dari 
hal-hal yang halal saja dan men jauhkan suatu makanan yang haram dan syubhat. Tapi 
orang kafir itu tidak memperdulikan apa yang dimakan. (Penterjemah). 


79 


debitor ARA Aset, 


BAB 4 


Larangan mencerca Makanan 


aa 

AI “GEA 

“SG AN Aa 
LGA 33K Ark SLAA Ar 
. Ao dan PN» daan NO A0 


3259. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, me- 
wartakan kepada kami 'Abdur-Rahman, mewartakan kepada kami Sufyan 
dari Al-A'masy, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dia berkata: 
Rasulullah saw. tidak pernah sama sekali mencela makanan. Bila beljau 
menyenanginya, maka beliau memakannya. Tapi kalau tidak, maka beliau 

eninggalkannya. 
E Ma ena kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, mewartakan 
kepada kami Abu Mu'awiyah, dari Al-A'masy, dari Abu Yahya, dari Abu 


30 


Hurairah, dari Nabi saw. seperti hadits di atas. 


Abu Bakr berkata: Kami menyelisihi isnadnya: Mereka mengatakan: 
"Dari Abu Hazim". 


Aadnoe 5 yaa AI cs 


BAB 5 
Air untuk wudhu ketika makan 


LSG Kena AR 
Arpsya kang oneas, Sa 
Ls SEA PAN kn AA Net 
Oa NS BIN GAN) 
"kia 0g 1 pi themes) B3 NE 


3260. Mewartakan kepada kami Jubarah bin Al-Mughallis, mewarta- 
kan kepada kami Katsir bin Sulaim, saya mendengar Anas bin Malik 
mengatakan: 

Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa yang senang kalau Allah mem- 
perbanyak kebajikan rumahnya, maka. hendaklah dia berwudhu bila 
makanannya hadir. Dan bila makanan scan habis". 


haw 
tani Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada Jubarah dan Katsir, Keduanya adalah 
dha'i 


-81 


P- . - 2 - 

0 CAB LIKE ar “(BII GILA at 

WII 339 LA Aa ba, ) 
. ad - — . 

LIL 2. ” 


LA - 42 Be d£ , , TN 
Kara Pia Na HAN Raga Yapen 1g 
GIE ba ate La sa 
DN Et IBAN ANA IS 


.& 2), 
or et eraele Gkooot1 3 Ba 

? DAYS (HA yr Liang” SPP IG PEN 
KP AN S3 aah SLNIA, Oa 
» Spam ha ye Jodo) 3 


3261. Mewartakan kepada kami Ja'far bin Musafir, mewartakan 
kepada kami Sha'id bin "Ubaid Al-Jazariy, mewartakan kepada kami 
Zuhair bin Mu'awiyah, mewartakan kepada kami Muhammad bin 
Juhadah, mewartakan kepada kami 'Amr bin Dinar Al-Makkiy, dari 
?Atha- bin Yasar, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah saw. bahwasanya 
beliau keluar dari kamar kecil. Kemudian beliau dihidangkan makanan. 
Lalu ada seorang lelaki berkata: "Wahai Rasulullah, sebulknya aku mem- 
berimu air wudhu?". 

Beliau menjawab: "Apakah aku hendak shalat?". 


mam 

- Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada beberapa pembicaraan. Sebab Sha'id bin 
'Ubaid, saya tidak melihat ada orang yang memperbincangkan, dan tidak ada orang 
yang mencerca maupun orang yang menganggapnya terpercaya. 

Sedangkan Ja'far bin Musafir dikatakan oleh Abu Hatim, bahwa dia itu guru(?!. 
An-Nasa-iy berkata: Dia itu shalih/bagus. Ibnu Hibban menuturkannya di dalam 
Ats-Tsigat. 

Perawi selebihnya dalam isnad ini sesuai persyaratan Al-Bukhariy dan Muslim. 


t 


YAN 3 g Sie o 


BAB 6 
Makan sambil bersandar 


Bangau. SAY AE AN 


SAE GASE MEN KL ri MTA 
NS gaes ho 281 


3262. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Ash-Shabbah, me- 
wartakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah dari Mis'ar, dari 'Aliy bin 
Al-Agmar, dari Abu Juhaifah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: 


"Saya tidak pernah makan sambil bersandar". 


9 0 g02 - £ NN Pa 
1 Daan SA CET RAL AO NN TN 
GAN KG KA he BAN Kiai 


WE 4 
a a TA AK CA Wa 7» 
NT Sah GEA ANIS Ka OS , 


EA & 
Sia Fe ed) SAYA NA ate 
2 LAHAN KOWE LK LA Loh Baba 


erna 


"SAB af) Ton @obuaYa ASN 2 


3262. Mewartakan kepada kami 'Amr bin 'Utsman bin Sa'id bin 
Katsir bin Dinar Al-Himshiy, mewartakan kepada kami ayahku, mem- 
beritakan kepada kami Muhammad bin 'Abdur-Rahman bin 'Irg, me- 
wartakan kepada kami "Abdullah bin Busr, dia berkata: Saya meng- 
hadiahi Nabi saw. seekor kambing. Beliau duduk berlutut sambil makan. 
Lalu ada seorang Badui berkata: "Apa namanya duduk semacam ini?" 

Maka beliau menjawab: "Sesungguhnya Allah menjadikan aku se- 
bagai hamba yang mulia, dan tidak menjadikan aku sebagai orang yang 
sombong dan keras kepala". 


Dalam isnadnya shahih, para perawinya tsigat.. 


: #elaihdus Asad! LN, 


BAB 7 
Membaca basmalah waktu makan 


KUAT NA 1 
HIS AN La PE 
| TEE pen Ega 
PE PU En Aja 8 NG 
al GUN a EA AAA 2 


£ - , AC ASL 
Sebar on EL TAK saat bovr32s 


.» 


LN 28320 TI Ng Le Takan Ted 
3-9 Last: KR Katak Sam 
s 9g 24542 


DI aa Ga AA 3. Nela 


Ierasia LAN) “eka ba Ye th san 1 Bs. 


Abaya pen MAS Ala 1 dr La JAR Cap 


" 3264. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Yazid bin Harun, dari Hisyam Ad-Dastawa-iy, 
dari- Budail bin Maisarah, dari ' Abdullah bin 'Ubaid bin Umair dari 'A- 
isyah, dia berkata: Adalah Rasulullah saw. sedang makan makanan di 
tengah-tengah enam orang shahabatnya. Lalu ada seorang Badui datang, 
kemudian makan makanan dengan dua suapan. 

— Maka Rasulullah saw. bersabda: "Alangkah baiknya kalau dia meng- 
ucapkan:-Bismillah, tentu mencukup kalian, Maka bila salah seorang di 
antara kalian makan makanan, maka hendaklah dia mengucapkan: 


Bismillah, Kemudian bila dia lupa membaca Bismillah di awalnya, maka 
. hendaklah dia mengucapkan Bismillah di awal-- iIngat--nya atau di akhir 


makannya--ketika ingat." 


PA 
Dalam Az-Zawa-id: Para ma isnad hadits i ini tsigat, sesuai dengan persyaratan 
imam Muslim. Hanya saja hadits ini' mungathi?. 
Ibnu Hazm dalam kitab Al-Mijmal berkata: 'Abdullah bin 'Ubaid bin 'Umair 
tidak mendengar hadits dari 'A-isyah. 


EGA ri gua AAS - ee to 
Ka Kas EN IE BE olim 
NS Da MG (Eta das KANG 


3265. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Ash-Shabbah, 
mewartakan kepada kami Sufyan, dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya, 
dari Umar bin Abu Salamah, dia berkata: Rasulullah saw. berkata kepa- 


85 


daku, sementara aku baru makan: "Sebutlah Allah "Azza wa Jalla". 


(Yakni: Bacalah Basmalah). 
mo IIA 
BAB 8 
Makan dengan tangan kanan 
ih u KE Lagenda (AI 


ELSA 5 HE apa 2. 2 1 
HA M.A jne SN aa 


UN 


KANG Letak Ie Kg arah AS aan bs | 


S2 LP 


Ne by ai aa KG NE aA Pa 
NAGA AE 


Lok dn aP LAN Muna Pe 


3266. Mewartakan kepada kami Hisyam bin ' Ammar, mewartakan 
kepada kami Al-Higl bin Ziyad, mewartakan kepada kami Hisyam bin 
Hassan, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Salamah, dari Abu 
Hurairah, bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Hendaklah salah seorang di 
antara kalian makan dengan tangan kanannya, minum dengan tangan 
kanannya, mengambil dengan tangan kanannya dan memberi dengan ta- 
ngan kanannya. Sebab sesungguhnya Setan itu makan dengan tangan kiri, 
minum dengan tangan kiri, memberi dengan tangan kiri dan mengambil 
dengan tangan kirinya". 


Dalam Az-Zawa-id: Isnad hadits Abu Hurairah shahih. Para perawinya tsigat. 


TP A3 L ok Ko SGUAK, Cug 
LE KAB NGK ANE RR 


5 c AL AL, 
Mn man ha ss 
P3 Ta Ka 


PEN Ga NU ANC AHA 
«ee Pa 


3267. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan 
Muhammad bin Ash-Shabbah, mereka berkata: Mewartakan kepada kami 
Sufyan bin "Uyainah, dari Al-Walid bin Katsir, dari Wahb bin Kaisan, 
dia mendengarnya dari "Umar bin Abu Salamah, dia berkata: Saya se- 
bagai seorang pemuda berada di kamar--rumah--Nabi saw. Sementara 
tanganku bergerak-gerak-ke sana kemari-di piring yang besar. Kemudian 
beliau berkata kepadaku: "Hai anak muda, bacalah Basmalah, makanlah 
dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang dekat padamu". 


SAK. SES IS “TA 


Ra In EKA EBE SN BA SAAT 
JAN KEKA s. yan GI, IS 


3268. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Rumh, memberita- 
kan kepada kami Al-laits bin Sa'ed, dari Abuz-Zubair, dari Jabir, dari 
Rasulullah saw., beliau bersabda: "Janganlah kalian makan dengan 
tangan kiri. Maka sesungguhnya Setan itu makan dengan tangan kiri". 


87 


. Nag "Bila salah seorang diantara kamu sekalian makan makanan, maka ja- 
Kerii - f CL AN nganlah dia mengusap tangannya, sehingga menjilatinya, atau menjilat- 

tag kr Kh, kannya-- kepada orang lain--". 
Sufyan berkata: Saya mendengar 'Umar bin Oais bertanya kepada 


'Umar bin Dinar: Apakah kamu melihat hadits 'Atha- "Janganlah salah 
BAB 9 seorang di antara kamu sekalian mengusap tangannya, sehingga menji- 
Menjilati jemari latinya, atau menjilatkannya". Dari siapakah dia itu? 
T Dia--'Amr bin Dinar-- menjawab: Dari Ibnu 'Abbas. Dia berkata 
: : dari jabir. Kami meng- 
0 LL yh KINGG “La UT selanjutnya: Bahwasanya kami diberi warta hadits dari j g 
Dg & N 2G. ME NASONSA hafalkan hadits-dari 'Atha dari Ibnu 'Abbas sebelum Jabir datang di 
cai 2 ' AR KAN IA tengah-tengah kami. Hanya saja 'Atha-itu bertemu jabir pada suatu tahun 
aan La TA MA KU AA BLANA dia bertetangga di Makkah. 
las ay ape EA Ne Goat 
Pa Aa PATRA, GL n.. DH “Ga AN SA YR 
Sha Gang Ae EA PA NAGA AO 
14 an At 2 IT Aa ka. op oa “2 2, LA - 
AN Ga S3 1 «Ne 3 , NN ea UN TAP 2 Ie Ly DND 
Iga - « 
- 1 a3 28 La AL 2 NA UG 3 BA 2 NS MA 
apr Gb Yaa ya Ui AO Eelgm : lusa Io AG ISA Terat 2 da3 IS 
Aa A.A xG (LG9— 214 9 an LA 4. GT LA 
na 354 Ye Si sias Ta hm HN A3) 22, « pd shotab Ta A ES lgtado Ge 
KG 2 NI tg AE era Tak Naa " 
Lam yS: 38 S5 TT 2 «MAN (raat SM. 3270. Mewartakan kepada kami Musa bin 'Abdur-Rahman, mem- 
Nuh ru PE beritakan kepada kami Abu Dawud Al-Hafariy, dari Sufyan, dari Abuz- 
Wise, 16 : po “3 JaAig s: Ns Zubair, dari Jabir, dia berkata: Rasulullah saw. “bersabda: "Janganlah 
| si 2 salah seorang di antara kamu sekalian mengusap tangannya, sehingga dia 
Pa IK Ge 2-9 @- 2 5 — menjilatinya. Sebab sesungguhnya dia tidak mengetahui di manakah ter- 
Ca la 4 “ee N3 d UN Bana 3 , 2 $ dapat barakah pada makanannya". 
“ 
Pa Pa IUP Aa As. “ ... 
KA Y AS 3 ps 3 : Aoa A13 DL A5 
BAB 10 
3269, Mewartakan kepada kami Muhammad Abu 'Umar Al- Membersihkan piring 
'Adaniy, mewartakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah, dari. 'Amr bin 


Dinar, dari 'Atha-, dari Ibnu "Abbas, bahwasanya Nabi saw. bersabda: 2015. a54 ,4 PP ec 4. 


88 


Age 2 KOS ALL PA “ . - 
d FALS Nala 38 eco 3 0x 
Io: ad Jana3 2D V9 REA guy 
2 ALAN NC 13GB 0 GE 2 N “ 

Hi pam Nemondo « Ranad 9 aa ALAN 


3271. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Yazid bin Harun, memberitakan kepada kami 
Abul-Yaman Al-Barra-, dia berkata: Mewartakan kepadaku nenekku, 
yang bernama Ummu 'Ashim, dia berkata: Nubaisyah maula (mantan 
budak dari) Rasulullah saw. mengunjungi kami. Sedangkan kami baru 
makan di piring. Lalu dia berkata: Nabi saw. bersabda: "Barangsiapa 
yang makan di piring, lalu menjilatinya, maka piring itu akan meminta- 
kan ampun kepadanya". 


TA G- 


3g SES jin YA AIS -RNY 
& 2 ng ya GA . Kr « 
IS NANGA 855 TAM NG er 


- 


sai Pe Pa “ Kh 
MALE MAF 


.. 3272. Mewartakan kepada kami Abu Bisyr, yaitu Abu Bakr bin 
Khalaf dan Nastir bin 'Aliy, mereka berkata: Mewartakan kepada kami 
Al-Mu'alla bin - Rasyid, yaitu Abul-Yaman, mewartakan kepadaku 
nenekku, dari seorang lelaki dari Hudzail yang bernama: Nubaisyatul- 
Khair. Dia--nenek--berkata: Nubaisyah mengunjungi kami dan kami 
sedang makan di piring kami. lalu dia berkata: Mewartakan kepada kami 
Rasulullah saw. beliau bersabda: "Barangsiapa yang makan di piring, 
kemudian dia menjilatinya, maka piring itu akan memintakan ampun 
kepadanya". 


AA 4 21 ai at Ng 
BAB 11 
Makan makanan yang dekat denganmu 


ban - Oa CS La 
IN 3 3 KEMAN AE SAE NY 


»L 
6 


AN ERA IT KN NEK w 
21 KE A KI NA GUY 

aan “ , LA BA, “L 

AYI ENAK TA LATEN, 


| '- Pa at) - 1 P7 . 
NE Sa Ya (3 6 PAN CASE 
| | ILK 


—DE ITA opeton JPN he sol I NS 
Bp Ai ade GIA aa 1293 ABK 3 PN 


91 


G9 sar 2 ga AD Gd Ian daolat clan Inah 
AK 2 Olanuyh 


3273. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Khalaf Al-' Asga- 
laniy, mewartakan kepada kami 'Abdullah, mewartakan kepada kami 
'Abdul- A'la, dari Yahya bin Abu Katsir, dari 'Urwah bin Az-Zubair, da- 
ri Ibnu "Umar, dia berkata: 

Rasulullah saw. bersabda: "Bila hidangan sudah diletakkan, maka 
hendaklah --seseorang itu-- memakan makanan yang dekat dengannya, 
dan janganlah dia mengambil --makanan-- di depan teman duduknya". 


am 5 5 ———y—— 

Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada 'Abdul-A'la bin A'yun, yaitu saudara 
lelaki Hamran. Adz-Dzahabiy dalam kitab Al-Kasyif berkata: Dia itu sangat lemah. 
Ad-Daruguthniy berkata: Dia tidak tsigat. Al-'Agiliy berkata: Dia datang dengan 
membawa banyak hadits munkar, tidak ada yang mahfuzh sama sekali. Dan Ibnu 
Hibban berkata: Tidak boleh menggunakan hujjah dengan hadits ini. 


LABA AT an NS | 
IntaadN ay PASI us A3 SE AS YG 


- 


Ph abad -. Pa an Pa 
LL Pepe Le Ana “AL KB 9. 2nd 
b . (4 . 
IE RE CN IN IS 153 JS ANE 
Ae 2 


Perah 
“2 XX Pn OR Sd #0 0 -£ 
2 ME KKS 9- 85 AAN 

e - “ pr - TOL, ad ra 
6 LO. e 2 


3 23 PL - Aa. 
JA ga SS TE Ne PIL 


AN AU On AL AL PE 
SN GO NA AA NG NG AAS 


“ « 


- pd Pd 

BP na Eri PAR, 

LAS, TES Ie 3 7 JO sa) oa 
KING 2, A99 

AINI HEANG S5 BS 


IBNU MAJAH 


3274. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, mewarta- 
kan kepada kami Al-'Ala- bin Al-Fadhl bin 'Abdul-Malik bin Abus- 
Sawiyah, mewartakan kepadaku "Ubaidullah bin 'Ikrasy bin Dzu-aib, dia 
berkata: Nabi saw. dihidangkan dengan piring besar, yang banyak rotinya 
dan lemak. Lalu kami menghadap memakannya. Lalu saya masukkan 
tanganku ke dalam sudut-sudut piring. 

Kemudian beliau berkata: "Hai 'Ikrasy, makanlah dari satu tempat. 
Sebab dia itu hanya satu macam makanan". 1 

Kemudian kami diberikan tempat makan yang di dalamnya terdapat 
bermacam-macam buah kurma yang belum masak. Maka tangan Rasulul- 
lah saw. mengeliling di tempat makanan, dan beliau berkata: "Hai 
”Ikrasy, makanlah dari mana saja yang kamu sukai. Sebab hal itu, bukan 
satu macam makanan". : 


de 033) de DSA AN 


BAB 12 
Larangan makan roti dari bagian atas 


22, 5 2 NA) R0L -LG— 
LIS) ALI AO WYNO 


: yg Lama Le PP can 
SS PNY Lu. Be SA K3 
bae Ky 2-1 aon Bo A2 
RE NIA Pet ES u Tatan 
NAN irro NM PLT yA ah 
Klan GS Hitg ANT jan JO “AKAN 


dB AA ea 
ON 3315039 


3275. Mewartakan kepada kami 'Amr bin "Utsman bin Sa'id bin 
Katsir bin Dinar Al-Himshiy, mewartakan kepada kami ayahku, mewarta- 


93 


kan kepada kami Muhammad bin 'Abdur-Rahman bin 'Irg Al-Yahshubiy, 
mewartakan kepada kami 'Abdullah bin Busr, bahwasanya Rasulullah 
saw. diberi --hidangan-- dengan piring besar, lalu beliau berkata: 
"Makanlah kamu sekalian dari arah sampingnya, dan biarkanlah yang 
atasnya, maka akan diberi barakah di dalamnya". . 


SISTA Gen asu 
ar, & La 2 Bea 1 

NNgasaan La) » 2 Loe T 
BP NAS Ea 
wa AA aan IA 1 SEN dus one): KY Su 


En ai Oak Madun yag ae nd AS 
, was NLAYAN, 


3276. Mewartakan kepada kami Hisyam bin ' Ammar, mewartakan 
kepada kami Abu Hafsh, yaitu 'Umar bin Ad-Darafs, mewartakan ke- 
padaku 'Abdur- Rahman bin Abu Oasimah, dari Watsilah bin Al-Asga' 
Al-Laitsiy, dia berkata: Rasulullah saw. mengambil ujung atas roti, lalu 
berkata: "Makanlah kamu sekalian dengan membaca Bismillah, dari arah 
sekitarnya. Tinggalkanlah yang ujung atasnya. Sebab sesungguhnya bara- 
kah itu mendatanginya dari arah atasnya". 


Daiam Az-Zawa-id: Dalam ieandnya ada 'Abdur-Rahman bin Abu Oasimah, saya 
tidak melihat seorangpun para imam --ahli hadits-- men naa Aa Sedangkan 
"Umar bin Ad-Darafs, menurut satu pendapat, bahwa dia itu haditsnya dinilai bagus. 


Dan para perawi selebihnya tsigat. 


Lg29GG KAA 223 ag 
Pu NAGA AR NN 
AA AN Po 2 OB ME hana ai 

LP. . N 
“& DSA 33 AC 
| 21 
£ 


LENSA AS Ia 


' 3277. Mewartakan kepada kami ”Aliy bin Al-Mundzir, mewartakan 
kepada kami Muhammad bin Fudhail, mewartakan kepada kami 'Atha 
bin As- Sa-ib, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 'Abbas dia berkata: 
Rasulullah saw. bersabda: "Bila makanan diletakkan--dihidangkan--, 
maka ambillah olehmu sekalian dari arah sampingnya, dan biarkanlah 
yang ditengahnya. Sebab sesungguhnya barakah itu akan turun di tengah- 
nya". 


Haku) AN AN 


BAB 13 
Suapan makanan bila jatuh 


Nu Hey CS “NN 
L. - Bina 2 22 
3 64 S3 AL La . CA ap yk D) 


Gasa. ru AA ear 


95 


BNN KEVANYA ya dash 
Ana DI H3 RSNI 33 Ta Sa TES 
bensn Sa IRC KAI 36 
LE AE AKA 


, 


#4 An AAA IL ASI Kh 
Lam Ia BE Ka aa TEA 


Aug 2 dilan De mang yudi 1 Fo JG 


3278. Mewartakan kepada kami Suwaid bin Sa'id, mewartakan 
kepada kami Yazid bin Zurai”, dari Yunus, dari Al Hasan, dari Ma'gil 
bin Yasar, dia berkata: Ketika dia sedang makan, tiba-tiba ada satu suap 
makanan jatuh dari padanya dia mengambilnya, serta membuang suatu 
yang kotor yang terdapat dalam makanan, lalu dia memakannya. Para 
saudagar-saudagar saling pandang-memandinginya. Kemudian dikatakan: 
"Semoga Allah membaguskan pribadi seorang pemimpin. Sesungguhnya 
para savdagar-saudagar saling pandang- memandang kepadamu karena 
engkau mengambil sesuap makanan--yang jatuh-- sedangkan di hadapan- 
mu", masih ada makanan". 

Dia --sang pemimpin-- menjawab: "Sesungguhnya aku tidak bakal 
meninggalkan apa yang aku dengar dari Rasulullah saw. untuk orang- 
orang asing ini. Sesungguhnya kami memerintahkan salah seorang di 
antara kami, bila suapannya jatuh hendaklah mengambilnya, lalu mem- 
buang suatu yang kotor yang terdapat dalam makanan, lalu memakannya, 


96 


aan tidak meninggalkan makanan untuk Setan. 


Abu Hatim berkata: Al-Hasan tidak mendengar hadits dari Ma'gi bin Yasar. 


DA, LIGA an Gta LI ud LL Ge 
Intan SE el EA je opa 
k 2 “KAA La ADA PLAT 
NIAS HET NA 
2 RC bea 9 BR a . 
(enda. SPL SALA GA (8, le 

“ 


3279. Mewartakan kepada kami 'Aliy bin Al-Mundzir, mewartakan 
kepada kami Muhammad bin Fudhail, mewartakan kepada kami Al- 
A'masy, dari Abu Sufyan, dari Jabir, dia berkata: | 
Rasulullah saw. bersabda: "Bila suap makanan jatuh dari tangan salah 
seorang di antara kalian, maka buanglah suatu yang kotor yang terdapat 
vadanya,-dan makanlah makanan itu". 


elok Ie NAN ad AA 


. BAB 14 
Keutamaan roti daripada makanan lainnya 


Ph, 
LL 

DL NA LGS LAI 0 2022 AL 

« sd | 2. ? 2 : . 2 


Raon D3. LAS 


3280. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, mewarta- 
kan kepada kami Muhammad bin Ja'far, mewartakan kepada kami 
Syu'bah, dari 'Amr bin Murrah, dari Murrah Al-Hamdaniy, dari Abu 
Musa Al-Asy'ariy, dari Nabi saw. 

Beliau bersabda: "Banyak orang-orang lelaki yang sempurna, dan 
tidak banyak para wanita yang sempurna, kecuali Maryam binti 'Imran 
dan Asiyah istri Fir'aun. Dan sesungguhnya keutamaan 'A-isyah daripada 
para wanita yang lain adalah seperti keutamaan makanan roti daripada 
makanan lainnya". 


Tia Ke, 


DU KAA 2S 


Lahu 


AE LEAN ye IS EGA ek 


SN 
LE) 


ag Puan Aa ja pn 


ISS GLEN FAEYA, Rp VOA, 
sa LEK 


3281. Mewartakan kepada kami Harmalah bin Yahya, mewartakan 
kepada kami ' Abdullah bin Wahb, memberitakan kepada kami Muslim 
bin Khalid, dari ' Abdullah bin: 'Abdur-Rahman, bahwasanya dia men- 
dengar Anas bin Malik mengatakan: 


98 


Rasulullah saw. bersabda: "Keutamaan 'A-isyah daripada para wanita 
yang lain adalah seperti keutamaan roti daripada makanan lainnya". 


@lolah ay Ii Tama, NO3 


BAB 15 
Mengusap tangan setelah makan 


2 Gg g 2 L 2 “91 
TNI Tes mar Ten AA 
PAI ad ni , - 

—. op . 7 gn 10 $ 
MEA SIA uan n RANE SAT 
2 Lha h pRnn Ke OKU : ANN 23. 2 
retak IN ad: aa 15 “8 2. 
Pa y 7 A 
Aur : AA ea 15 Sa. e Agu 
2 0 Iu £ IL 
Kapat atas 


3282. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Salamah Al- 
Mishriy yaitu Abul-Haris Al-Muradiy, mewartakan kepada kami 
' Abdullah bin Wahb, dari Muhammad bin Abu Yahya, dari ayahnya, dari 
Sa'id bin Al-Harits, dari Jabir bin "Abdullah, dia berkata: Adalah kami, 
di masa Rasulullah saw., beberapa orang di antara kami tidak mendapat- 
kan makanan. Maka ketika kami mendapatinya, kami tidak membawa 
serbet/kain lap, kecuali telapak tangan, lengan dan tumit kami --sebagai 
serbet--. Kemudian kami mengerjakan shalat dan tidak berwudhu. 


Abu 'Abdullah berkata: Ini hadits gharib, tidak ada riwayat lain 
kecuali dari Muhammad bin Salamah. 


@laliiya TDS Skala EN, 


BAB 16 
Doa ketika selesai makan 


Aa KG KRI 2 A9 GILA :f 
. 8 R | . (m3 . 

PA MEN AA 
£ LT AP ad Tai 2 LN 2 2 
GRAN GE SO NAS BA SEA 
, 5 (AL JIN DD An LX 
Aa ti IN EN AMA LIS Celeb WI 
2 3 

» H& kugia 


3283. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Abu Khalid Al-Ahmar, dari Al-Hajjaj, dari Riyah 
bin 'Abidah, dari salah seorang bekas budaknya Abu Sa'id, dari Abu 
Sa'id, dia berkata: Adalah Nabi saw. bila makan makanan, beliau berdoa: 
"Al-Hamdul Lillahilladzi Ath'amana wa Sagana wa Ja'alana Mus- 
limin --Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami 


dan memberi minum kepada kami dan menjadikan kami sebagai orang 
muslim--", 


GI. 22 SA Gg ANE ia Pa TA A 


pp Pn T2L La K0 Haa 1 ZA 
pi Sagar JIE LOOP: k 

si 3, 4 , .G & 43 

AN YA KAN Sg ENG YAN 

1 342 121 “ot 

- AG KE EANIA IG SI GA 


II “6 ALA C9 
ME AISI BAG DPI “Ihya 


3284. Mewartakan kepada kami 'Abdur-Rahman bin Ibrahim, me- 
wartakan kepada kami Al-Walid bin Muslim, mewartakan kepada kami 
Tsaur bin Yazid, dari Khalid bin Ma'dan, dari Abu Umamah Al-Bahiliy, 
dari Nabi saw. bahwasanya beliau mengatakan ketika makanannya di- 
angkat, (atau makanan yang berada di depannya) bersabda: "Al-Hamdu 
Lillah Hamdan Katsiran Thayyiban Mubarakan, ghaira Makfiyyin 
wala Muwadda'in wala Mus taghnan 'Anhu, Rabbana --Segala puji 
bagi Allah dengan puji yang banyak, baik dan berbarakah. Tidak tertolak, 
tidak dibiarkan dan selalu dibutuhkannya. Ya Tuhan kami". 


SE AnIE Ka TN HAMA - YA 9 
ESA SALAT AK 2 PA R3 
ANE ea LX 21 2 2 
SEN ga " san. 8: 5 


3285. Mewartakan kepada kami Harmalah bin Yahya, mewartakan 
kepada kami 'Abdullah bin Wahb, mengkhabarkan kepadaku Sa'id bin 


101 


Abu Ayyub, dari Abu Marhum, yaitu 'Abdur-Rahim, dari Sahl bin 
Mu'adz bin Anas Al-Juhaniy, dari ayahnya, dari Nabi saw. 

Beliau bersabda: "Barangsiapa yang selesai makan makanan, lalu 
berdoa: "Al-Hamdu Lillahilladzi Ath'amani Hadza wa Razaginihi min 
Ghairi Haulin minni wala Guwwatin --Segala puji bagi Allah yang 
telah memberi makan kepadaku ini dan memberiku rizki, tanpa daya dan 


kekuatan dariku--", maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah 
berlalu". 


CELL AN, 


BAB 17 
Berkumpul dalam Pesta makan 


£ 


SATA JELAS 0 Ne 
SEGI NG DENG Kg E 
BEA 5 Ia ATU 
CE BAN TE FA 133 
BEE JA YSS 
IE ANGIN M3 Ka ab PA AAA» 


3286. Mewartakan kepada kami Hisyam bin ' Ammar, Dawud bin 
Rusyaid dan Muhammad bin Ash-Shabbah, mereka berkata: Mewartakan 


102 


kepada kami Al-Walid bin Muslim, mewartakan kepada kami Wahsyiy 
bin Harb bin Wahsyiy bin Harb, dari ayahnya, dari kakeknya yaitu 
Wahsyiy, bahwasanya mereka berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya 
kami makan, tapi tidak kenyang. 

Beliau berkata: "Mungkin kamu sekalian makan dengan cara ter- 
pisah-pisah?". 
Mereka menjawab: "Ya". 

Beliau menjawab: "Berkumpullah kalian dalam makananmu, bacalah 
Basmalah ketika makan, maka kalian akan diberi barakah". 


h 35 : a22 & AA 0 
Bima NN MEA NN 


2g TG oo 2 v P2 - 

Nae Ka ALA ATASAN 
LD 26 

HA TES 


3287. Mewartakan kepada kami Al-Hasan bin 'Aliy Al-Khallal, 
mewartakan kepada kami Al-Hasan bin Musa, mewartakan kepada kami 
Sa'id bin Zaid, mewartakan 'kepada kami 'Amr bin Dinar, yaitu 
Oahraman keluarga Al-Zubair, dia berkata: Saya mendengar Salim bin 
"Abdullah bin 'Umar, berkata: Saya mendengar ayahku mengatakan: 
Saya mendengar "Umar bin Al-Khaththab mengatakan: 

Rasulullah saw. bersabda: "Makanlah kalian bersama-sama dan janganlah 


kalian makan sendiri-sendiri. Maka sesungguhnya barakah itu adalah 
dalam kebersamaan". 


103 


BAB 18 
Menghembus makanan 


AE ENAM. sob LS YAA 
Rear PRA HPA 8. 3 An, cs 
P3) NGK Ta PO 


(Ka 


SK YG S3. maa TA (53 ES 


3288. Mewartakan kepada kami Abu Kuraib, mewartakan kepada 
kami ' Abdur-Rahim bin ' Abdur-Rahman Al-Muharibiy, mewartakan ke- 
pada kami Syarik, dari 'Abdul-Karim, dari 'Ikrimah, dari Ibnu ' Abbas, 
dia berkata: Adalah Rasulullah saw. tidak pernah menghembus makanan 
dan minuman, dan tidak pernah bernafas dalam bejana. 


dia dala Aalalay also SNAEL AN, 


BAB 19 


Bila seseorang diberi hidangan oleh pelayannya, maka hen- 
daklah. orang tersebut memberi sebagian makanan ke- 
padanya 

CE Y 2 . .- 

“cha EF ANE KG -RAA 


K2. TAU ena ke P3 


3289. Mewartakan kepada Muhammad bin 'Abdullah bin Numair, 
mewartakan kepada ayahku, mewartakan kepada kami Isma'il bin Abu 
Khalid, dari ayahnya, saya mendengar Abu Hurairah mengatakan: 

Rasulullah saw. bersabda: "Bila pelayan/pembantu rumah tangganya 
datang membawa makanan kepada salah seorang diantara kalian, maka 
hendaklah dia menyuruhnya duduk dan makan bersamanya. Maka bila si 
pelayan tidak mau, maka dia hendaklah memberinya makanan". 


CR Rana NET ISA IS Ka. 
LINE ALI EKP NG N 
In be GAN aa Ass. ga 
5. SETAN GS NY. 

SE LEGAL IIS Anna SE 
A01 AE TAG, ara 


- 


2 Sg wa ehi IG “NA ya yg, te yo NG 


. 


105 


s Uninah SETAN NB 9 "BADAN La Sena AOA 4 MN ama 


3290. Mewartakan kepada kami "Isa bin Hammad Al-Mishriy, mem- | Pig Tha $ TS PR Av 


beritakan kepada kami Al-Laits bin Sa'ed, dari Ja'far bin Rabi'ah, dari 

"Abdur-Rahman Al-A'raj, dari Abu Hurairah, dia berkata: BAB 20 
Rasulullah saw. bersabda: "Bila salah seorang di antara kamu dihidang- 
kan makanan oleh seorang budaknya, sementara dia telah cukup lelah 
dan panas, maka hendaklah dia (tuan) mengajaknya makan bersama. - Pr GA 22GB “Ge 

Maka bila si budak tidak mau mengerjakan, maka hendaklah dia meng- dia? 2 NA Ta “3 & A3 kes - » AN 


ambil satu suapan, lalu menjadikannya di dalam ana 


Makan di meja makan dan di atas tikar 


4 
Sa e 2 3, LAI PA 3G ah 
Ad-Dumairiy berkata: Dia dari Az-Zawa'id As-Sindiy berkata: Saya berkata: ana paka Iga SA TN KAN 
Pengarang kitab Az-Zawa-id tidak menyebutkannya, sebab hadits itu Yari Hadits - j 
Abu Hurairah, dan dikeluarkan oleh selain penyusun kitab ini. 


0 
Es 
TN 
GS 
CT 
1 
N 
' 
AX 
X 
2 
IRNII MALIAH IV 
N 
3 
NA Nd 
Y 
N £ 
AN 
CA .. 
N 
N 
Y 
n 
AI ma 
A0 
ex 


z “ 2. Y ba 
IN ge 3 3 £ Ak aa TN TN Pi Ten 
NX GS Yo 1 Ketam Sad S9, SAN z8. 

pi 

SI “4 RATA AA & AN 2A - 

AB AN Bee AN IK 596.36 : | 
pe 5 - z kang C 2 3292. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsanna, me- 
PA 2 28 2 2G X5 K2 TP nude | — Wwartakan kepada kami Mu'adz bin Hisyam, mewartakan kepada kami 
Oa Ana 9. Aan Obaja « anal ayabku, dari Yunus bin Abul-Furat Al-Iskaf, dari Oatadah, dari Anas bin 
' Malik, dia berkata: Nabi saw. tidak pernah makan di meja dan tidak di 
/ 2D A ' . 
en 27, ta YAA, »., 3 “Ad Sukurrajah.“ Dia berkata: Di atas manakah mereka itu makan? 


Dia menjawab: Di atas alas (semacam : tikar) makan. 


3291. Mewartakan kepada kami 'Aliy bin Al-Mundzir, mewartakan 
kepada kami Muhammad bin Fudhail, mewartakan kepada kami Ibrahim 2 Ha 
Al-Hajariy, dari Abul-Ahwash, dari Abdullah, dia berkata: . AN » Ka Sah NI B3 TKA ISA 
Rasulullah saw. bersabda: "Bila pelayan (pembantu rumah tangga) salah 
seorang di antara kamu sekalian, datang dengan menghidangkan makanan 


. 2 ra San 
“ Sukurrajah (Bhs. Persia) yaitu semacam piring besar tempat makanan. (Pent.) 


Tt 


An ai 


13 LA ar 212 ag J 
kepadamu, maka hendaklah kamu mendudukannya bersamamu, atau beri- OS 3353 SLS Pi 4 Aa DA, 31 2 
lah dia sebagian makanan. Sebab sesungguhnya dia adalah orang ying P3 Pn h s3 
memperoleh panas dan asapnya". ' ALA II LSILAL “3 Ne 
Pam 3 | va aan gp In Ae IN Gw) En Nles (3 to 


“ 


3293. Mewartakan kepada kami "Ubaidullah bin Yusuf Al-Jubairiy, 
mewartakan kepada kami Abu Bahr, mewartakan kepada kami Sa'id bin 
Abu 'Arubah, mewartakan kepada kami Oatadah dari Anas, dia berkata: 
Saya belum pernah melihat Rasulullah saw. makan di atas meja, sampai 
beliau meninggal dunia. 


ab Sereal ye ARA PAN RN, 
Asin Kanan ox Cg Ol 9 


BAB 21 


Larangan meninggalkan acara makan sehingga rampung, 
dan larangan berhenti makan sehingga kaum itu selesai 


9 210 2125 pp 
- 


LIA NG ANGEL S wp 
al » Pp 
KERAS YA AANG Apaan SSS 
PN NN NN 

2 


nu vX GE 


og 4 DA 63 Ia, 
OP Hg AN Tp NAME en ALE 


S2 ANA» adaa | Juna AN ntr 
Dg amar oo KA AG PIN 3 ana g «Giaa 
late Anta MISS an Ita) tt ye 3. tony 

LAGE Itaw Je 


3294. Mewartakan kepada kami. Abdullah bin Ahmad bin Basyir bin 


Dzakwan Ad-Dimasygiy, mewartakan kepada kami Al-Walid bin Mus- 
lim, dari Minir bin Az-Zubair, dari Mak-hul, dari 'A-isyah, bahwasanya 
Rasulullah saw. melarang meninggalkan acara makan, sehingga selesai. 


: 
Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada Al-Walid bin Muslim, dia itu mudallis. 
Begitu juga Mak-hul Ad-Dimasygiy. 
Munir bin Az-Zubair, dikomentari oleh Dahim, sebagai dha'if. Ibnu Hibban ber- 


kata: Dia membawakan hadits dari orang-orang terpercaya dengan cara/bentuk hadits 
mu'dhal. Tidak boleh meriwayatkan darinya, kecuali untuk pelajaran/etika saja. 


AE AYLA KEAT A 

Nu kuat IE, Lab. WP A0 
LA GD SA 2L bh 4 

Ia JINGGA KEKE AN 


ed 


PA SAE US 3 PA 
PN TANGAN EA NA arina 


SELASA ea 
PE EA KR YG 231333 SAN 
'g BKI Pan - AI Spa HAL 2, 
IE Gak KANE CNG AG 


—.. 
' 
aa 


'«& SA SARANA 


3295. Mewartakan . kepada kami Muhammad bin Khalaf Al- 
'Asgalaniy, mewartakan kepada kami 'Ubaidullah memberitakan kepada 
kami 'Abdul-A'la, dari Yahya bin Abu Katsir, dari 'Urwah bin Az- 
Zubair, dari Ibnu "Umar, dia berkata: 

Rasulullah saw. bersabda: "Bila hidangan telah diletakkan, maka tidak 
boleh ada seorangpun yang berdiri (pergi) sehingga hidangan selesai. 
Dan tidak boleh mengangkat tangannya (berhenti) meskipun sudah ke- 


109 


nyang, hendaklah dia tetap makan sampai orang-orang/kaum rampung 
makan. Sebab sesungguhnya seseorang lelaki itu dapat menjadikan teman 
duduknya malu,.sehingga teman tersebut menahan tangannya (berhenti). 
Mungkin saja teman duduknya itu sangat membutuhkan makanan". 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada 'Abdul-A'la, dia itu dha'if. 


AS Fan AL 9 Ap ya RN 


BAB 22 


Orang yang diwaktu malam, sedang di tangannya terdapat 
bau lemak/daging 


SAK u Pe PEN Ya vcd “2 Eh yan 
wA 

TAN NN Ka AG g AA Lea 

KLEIA E NE AKAL KAN 5, 

& d3 An 2. Tn - v2 

AGS SEN A15 Ea 


La PA A P4 
PSS 23 CAN ALE Ia KHAN MO 


» 


3296. Mewartakan kepada kami Jubarah bin Al-Mughallis, me- 
wartakan kepada kami 'Ubaid bin Wasim Al-Jammal, mewartakan ke- 
padaku Al-Hasan bin Al-Hasan, dari ibunya, yaitu Fathimah binti Al 
Husain, dari Al-Husain bin 'Aliy, dari ibunya yaitu Fathimah binti 
Rasulullah saw. dia berkata: 

Rasulullah saw. bersabda: "Ingatlah, janganlah seseorang mencela, ke- 
cuali kepada dirinya sendiri, yaitu orang yang bermalam, sementara 
tangannya terdapat bau lemak daging". 


GEN HAN KET TAS - yan 
"4 Pi an Tr 2 2 
Sep NG aga yi 2 
Oo IDA HAN An 
AS 21 la 5 133 KAA 
| Aa pn Aan: te 


3297. Mewartakan kepada kami Muhammad bin 'Abdul-Malik bin 
Abusy-Syawirib, mewartakan kepada kami 'Abdul-'Aziz bin Al- 
Mukhtar, mewartakan kepada kami Suhail bin ' Abu Shalih, dari ayahnya, 
dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. 

Beliau bersabda: "Apabila salah seorang di antara kamu sekalian ti- 
dur, sedangkan tangannya terdapat bau lemak daging, dan belum mencuci 
tangannya, Jalu dia terkena musibah, maka, janganlah sekali-kali dia 
mencela kecuali kepada Kenya 


MAAN R3 


BAB 23 
Menawarkan makan 


BETA SAS — an 
sana LAS, aa 2 Jo « sih F3 
LA (NI ATA TISU 

Ta SEA AN IN PAGE 


111 


km ta s5 Han 02an) Pu na 


3298. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, dan 


'Aliy bin Muhammad, mereka berkata: Mewartakan kepada kami Waki”, 
dari Sufyan, dari Ibnu Abu Husain, dari Syahr bin Hausyab, dari Asma- 
binti Yazid, dia berkata: Makanan dihidangkan kepada Nabi saw., lalu 


ditawarkan kepada kami, maka kami berkata: "Kami tidak menghen- 
dakinya". 


Lalu beliau berkata: "Janganlah kamu mengumpulkan lapar dan 
bohong". 


Dalam Az-Zawa-id: Isnad hadits ini Hasan. Sebab Syahr diperselisihkannya. 


TAK ALE LA Sate yaa 
PISA ASIA AAN AA 
SE EN EP SE 
AAA NP Abang Rig CAN ES 
Se IS aa SIS MAS Ip Elis 

| eyhyendn 


3299. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan 
'Aliy bin Muhammad, mereka berkata: Mewartakan kepada kami Waki”, 


112 


IBNU MAJAH IV 


y 

dari Hilal, dari "Abdullah bin Sawadah, dari Anas bin Malik (yaitu: 
seorang lelaki dari Bani 'Abdul-Asyhal), berkata: Saya mendatangi Nabi 
saw. sementara beliau baru makan. Lalu beliau berkata: "Mendekatlah, 
lalu makanlah". 

Lalu saya berkata: "Sesungguhnya aku sedang puasa". Waduh me- 
nyesal diriku ini. Alangkah baiknya aku makan dari makanan Rasulullah 
saw. 


N 9S M4 NN 


BAB 24 
Makan di masjid 


9 NASI LA ge 
aa, maa TI DNA 0. 
PE nk Gen hstena IG Lena 
PL ) P: “9 
KIA ani sense. 1 


“9 


Par Unas syara PI GH ANSE Ran 
TA 


CAT 1 3 ANE KE AKU 


so) - 


SIMAS eaia 9 4 ASI dilan, Con Ola) 2 OSN IN 


3300. Mewartakan kepada kami Ya'kub bin Humaid bin Kasib dan 
Harmalah bin Yahya, mereka berkata: Mewartakan kepada kami 'Abdul- 
lah bin Wahb mengkhabarkan kepadaku ' Amr bin Al-Harits, mewartakan 
kepadaku Sulaiman bin Ziyad Al-Hadhramiy, bahwasanya dia mendengar 


113 


'Abduliah bin Al-Harits bin Jaz-u Az-Zubaidiy mengatakan: Kami pernah 
makan, dimasa Rasulullah saw. di dalam masjid, roti dan daging. 


Dalam Az-Zawa-id: Isnad hadits ini hasan, sedang para perawinya tsigat. Tapi 


Ya'kub adalah orang yang diperselisihkan. 


AK6Y MA.co. 


BAB 25 
Makan sambil berdiri 


Pn, “An 
w. Saha CBENGUSTE YA 
£ 4 2 2 
PEP ANLAE Lel 
# 
IVA 3 5h AL KI Aa 3 
VE dit IN An LI ES 


La IIA SAI Pe goc. 
ME AG GM LI 


3301. Mewartakan kepada kami Abus-Sa-ib, yaitu Salm bin 
Junadah, mewartakan kepada kami Hafsh bin Ghiyats dari 'Ubaidullah 
bin 'Umar, dari Nafi”, dari Ibnu "Umar, dia berkata: Kami, di masa Rasu- 
lullah saw. makan, sedangkan kami sambil berjalan. kami minum, se- 
dangkan kami sambil berjalan. 


SN RRI 


BAB 26 
Sejenis labu 


A4, - | : 2 LA Gg 
AE AA. H3 SEA 0g 


2 


114 


3302. Mewartakan kepada kami Ahmad bin Mani', memberitakan " 
kepada kami "Abidah bin Humaid dari Humad, dari Anas, dia berkata: 
Adalah Nabi saw. menyenangi labu air. 


2 3 : LAI 3 LA Ge 
BE NU ii PA lu» AIO W 3. 
2 | 


- 


PIR IS Aan lt AA GA 9 
CAT max 3: ht Da, LO AC 
Kooab CAS Ato dana KA EL 1G 


PAN AS KN RI 
a 


AP. 


PI 9 “0 33 


IL Pe Kala 
ba anard 5 HN ea AR Asa 


' TN eat Pi P Oa IS B a 
LET TRY GR 

A “. A NN Wa 2 “ x | A0 
Nay X0 Eh Lg SA dilan "GP hina MA NG 
Aiko ya tea dad Yao G1 Gaya Arah KE AI 


115 


3303. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsanna, me- 
wartakan kepada kami Ibnu Abu 'Adiy, dari Humaid, dari Anas, dia ber- 
kata: Ummu Sulaim mengirimkan bersama saya, satu miktal" yang berisi 
kurma yang belum masak, kepada Rasulullah saw. Saya tidak menemu- 
kan beliau. Dia baru keluar ke maula (mantan budak)-nya, Mei 
nya, lalu budak itu membuatkan makanan untuk beliau. 

Kemudian saya mendatangi beliau. Beliau sedang makan. 

Dia berkata: Maka beliau mengundangku untuk makan bersamanya. 
Katanya lagi: Dia--mantan budaknya--membuat roti dicampur dengan 
daging dan labu air. Kata selanjutnya: Tiba-tiba beliau dibuat kagum oleh 
labu air. Lalu saya terus mengumpulkannya, kemudian saya mendekat- 
kannya kepada beliau. Maka ketika kami memakannya— yakni: roti-- 
beliau kembali ke rumahnya. Dan saya letakkan satu mikta" di depan- 


' nya. Maka beliau terus makan dan membaginya, sehingga selesai sampai 
akhir. 


tata aa Ke 
Dalam Az-Zawa-id: Isnad ini shahih, dan para perawinya terpercaya. Hadits ini 
diriwayatkan oleh imam enam dari Anas juga, dengan redaksi agak dekat dengan ini. 


€ Miktal sebangsa tas-bawaan yang memuat 15 sha'. Satu sha” - 2 kg. (Penter- 
jemah). 


Fan AN - 


Set Alan "as? ot La 


3304. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Waki”, dari Isma'il bin Abu Khalid, dari Hakim 
bin Jabir, dari ayahnya, dia berkata: Saya mengunjungi Nabi saw. di ru- 
mahnya, sedangkan di samping beliau ada beberapa labu air. Lalu saya 
berkata: " h ini?". 

Beliau menjawab: "Inilah labu air. Dia itu Jabu air yang kami ba- 
nyak memakannya". 


Dalam Az-Zawa-id: Isnad hadits ini shahih, para perawinya tsigat/terpercaya. 


A | lw AN, 


BAB 27 
Daging 
KANE ANUG AAA CR E - Www, 


Pad 


Aa, p G-- 4 Ap, 
SL be wu La 2 desa 
“ 


ea Tah La. AK 2, CB 
Ag nata ANK ME ana 


“- tt 


A55 ne A21 Gea NK 
Pn na WLAN BA 2 


ka - 


U 
PNY 


Tw t3 Alhus denada 19 Aagnund 931 os) 210 
khraio elas 2 Dadu 9 Lagat 9 yo 9 Lagu yg yA 


117 


Tata 39 AANG lb £ Zr YG 


3305. Mewartakan kepada kami Al-Abbas bin Al-Walid Al-Khallai 
Ad-Dimasygiy, mewartakan kepada kami Yahya bin Shalih, mewartakan 
kepadaku Sulaiman bin 'Atha- Al-Jazariy, mewartakan kepadaku Mas- 
lamah bin 'Abdullah Al-Juhaniy, dari paman (Saudara ayah)-nya yang 
bernama Abu Masyja'ah, dari Abud-Darda-, dia berkata: 


Rasulullah saw. bersabda: "Pemimpin makanan penduduk dunia dan 
penduduk surga adalah daging". 


—— www w———— ——— 

Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada Abu Masyja'ah dan putra saudarany- 
yang bernama: Masiamah bin 'Abdullah. Saya tidak melihat orang yang mencerca 
mereka maupun orang yang menganggap mereka berdua tsigat/terpercaya. 


Dan Sulaiman bin 'Atha- itu dha'if. As-Sindiy berkata: Saya berkata: At- 


Tirmidziy berkata: Dia itu dituduh membuat hadits palsu. 
Wukain TI IN Ea AG ex 
- 42 
Kk otr 2 Si 


Aa o- Pa 
Di Aha N3 Th yha 3 


Usul c AGER KIAT LINE 
5 AS AA : 


JI -“ 


SL CS Abu. AV dgan, ATA 
Kn Era 


z 
"PAKAN Saad Ain onta) 25 No) 2 
3306. Mewartakan kepada kami Al-Abbas bin Al-Walid Ad-Dima- 


sygiy, mewartakan kepada kami Yahya bin Shalih, mewartakan kepada 
kami Sulaiman bin 'Atha-Al-Jazariy, mewartakan kepada kami Mas- 


s3 


lamah bin 'Abdullah Ai-Juhaniy, dari pamannya yang bernama Abu 
Masyja'ah, dari Abud-Darda-, dia berkata: Rasulullah saw. tidak pernah 
diundang untuk pesta daging, kecuali beliau menyanggupi--datang. Dan 
beliau Ndak pernah diberi daging, kecuali beliau menerimanya. 


Daan Po: Ban MAA mp mai ala yang To maa 
lalu--yakni: Hadits no.3305. 


takan 


BAB 28 
Daging yang paling baik - 


e RTA IK PAN LG 


Km 
8 Egi DA anis 
- ss fa GE Uu IG 


2 Na 


ed A3, c 
kena 2 Laga | 
3307. mewartakan kepada kami Abu Bakr, bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Muhammad bin Bisyr Al-' Abdiy. | 
Dan mewartakan kepada kami. 'Aliy bin Muhammad, mewartakan 
kepada kami Muhammad bin Fudhaii, mereka berdua berkata: Mewarta- 
kan kepada kami Abu Hayyan At-Taimiy, dari Abuz-Zur'ah, dari Abu 
Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. pada suatu hari diberi hidangan 
daging. Lalu dihaturkan kepadanya sebuah lengan--hewan-. Beliau me- 
ngaguminya, lalu menggigitnya. 


119 


An 
s 


EA An FU DESA an 
“Ko pp BT kana han 
DUS IKU FEE 
NA AI JG HKG 
(IG Gd SI 5 GE SA 
PA Kake 5 aa ga 2 AS JEASAS 
oa 


Sak ca aah Ye 3519 NS d3 2G 


3308. Mewartakan kepada kami Bakr bin Khalaf, yaitu Abu Bisyr, 
mewartakan kepada kami Yahya bin Sa'id, dari Mis'ar mewartakan ke- 
pada kami seorang guru dari Fahm (Dia-Mis'ar berkata: Saya kira dia 
itu bernama Muhammad bin 'Abdullah), bahwasanya dia mendengar 
"Abdullah bin Ja'far mewartakan kepada Ibnuz-Zubair. Sementara dia 
menyembelih binatang sembelihan atau untuk mereka. Bahwasanya dia 
mendengar Rasulullah saw., bersabda, sementara suatu kaum memberi- 
kan daging kepada Rasulullah saw., sambil bersabda: "Sebaik-baik da- 
ging adalah daging punggung”. 


La 
As-Sindiy berkata: Dalam Az-Zawa-id tidak disebutkan perihal Hendnya Hanya 
saja disebutkan, dia memberi isyarat bahwa isnad hadits ini kuat. 


sha RA, 


BAB 29 
Daging panggang 


a 


9 2. “ GA IE “AG 
LEE U NGK ds - oa 
Be dsn “sa TAN NU TA “td 


- 


bag BG PA Penang AK 


3309. Mewartakan kepada kami PR bin Al-Mutsanna, me- 
wartakan kepada kami 'Abdur-Rahman bin Mahdiy, mewartakan kepada 
kami Hammgm, dari Oatadah, dari Anas bin Malik, dia berkata: Saya bc- 


Jum pernah mengetahui Rasulullah saw. melihat seekor kambing yang di- 


panggang setelah dicabuti bulunya dengan air panas, sampai beliau me- 
ninggal dunia. - 


FTIR . : LA 4A 3 
ad (rn " 
— Sreag J2 SE SU 


sea : Ne Kai 


121 


Hina P9 4 alan ES Boknn Ona ANN 


3310. Mewartakan kepada kami Jubarah bin Al-Mughallis, mewarta- 
kan kepada kami Katsir bin Sulaim, dari Anas bin Malik, dia berkata: 
Tidak pernah sama sekali dihilangkan dari hadapan Rasulullah saw. sisa 
daging panggang, dan tidak pernah dibawa sebuah permadani yang ber- 
sama beliau. 


: Senam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada Jubarah dan katsir bin Sulaim, mereka 
itu dha'if. s 


"Buni 909 4 Asad Mor) 2 MA 2 


3311. Mewartakan kepada kami Harmalah bin Yahya, mewartakan 


kepada kami Yahya bin Bukair, mewartakan kepada kami Ibnu Lahi'ah 
mengkhabarkan kepadaku Sulaiman bin Ziyad Al Hadhramiy, dari 
'Abdullah bin Al-Harits bin Al-Jaz-u Az-Zubaidiy, dia berkata: Saya 
makan makanan bersama Rasulullah saw. di masjid, yaitu daging yang 
dipanggang. Kemudian kami mengusapkan tangan kami dengan kerikil, 
lalu kami mengerjakan shalat dan tidak berwudhu. 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada Ibnu Lahi'ah, dia itu dha'if. 


... 


3 & » AAN w SN 


2 BAB 30 
(007 Dendeng daging 


Ainan 
Na 


ai. 2 2 5 H5 an ' 
HA KN YAN 0g 


rd 
24 IK - Pe 2 “9 


bon TT 2 . 35 £ 
Pe TE NENGNU 33 


2g ran Era MM La NG $ Tegal YO 
pi PAI PA ANAK CE RL IN . Aoa, 
"nat SA A3 2 Ig ANA 
TE Ep 2 f gg DNAN Nm 4 IG Ine, 
Bata Ta Wa, SD AN 
Am Jon 1 3 (NAN BL Jaw, SAAD» naa 


NG C3 

Apa" Gian GAB Ale 5 Jar lang abg Sasa 3G 
AN Aya MANA Per XyN Mg: GAN ON MAP 
Wawa Tetin aga g. SAR OLI pp pel hip put 

Ul La Ane 2219 ym) ONgy9 » BIL Rudi ira 

ea Nan 3 yab1ya NUN 2 Jason) 10 basal 

2 gtu ae S 


3312. Mewartakan kepada kami Isma'il bin Asad, mewartakan 
kepada kami Ja'far bin 'Aun, mewartakan kepada kami Isma'il bin Abu 
Khalid, dari Oais bin Abu Hazim, dari Abu Mas'ud, dia berkata: Ada 
seorang lelaki mendatangi Nabi saw., lalu bercakap-cakap dengan beliau. 
Maka urat lehernya bergetar takut, lalu beliau saw. berkata kepadanya: 
"Tenanglah kamu. Sebab sesungguhnya aku bukanlah seorang Raja, Aku 
hanyalah anak seorang perempuan yang makan dendeng daging". 

Abu "Abdullah berkata: Isma'il sendiri yang memaushulkan hadits. 


Dalam Az-Zawa-id: Isnad hadits-ini shahih. dan para perawinya tsigat. 

As-Suyuthiy berkata: Ibnu 'Asakir berkata: Hadits ini terhitung dalam personel- 
Sanga Ibnu Majah. Dan Hajjaj bin Asy-Sya'ir menganggapnya gharib (sebagai 

adits gharib), serta mengisyaratkan bahwa Isma'il itu tidak mewartakan hadits ini 

kecuali sekali dalam setahun, karena keterasingannya ini. Kemudian dia mengeluarkan 
hadits dari Al-Hasan bin 'Ubaid, berkata: Saya mendengar Ibnu Abul-Harits me- 
ngatakan: Hajjaj bin AWy-Sya'ir mengutus kepadaku mengatakan: Janganlah kamu 
mewartakan hadits ini kecuali dari tahun ke tahun. Lalu saya berkata kepada seorang 
duta, Sampaikan salam kepadanya dan katakanlah: Kadangkala hadits ini diwartakan 
beberapa kali. i 

Ibnu 'Asakir berkata: Periwayatan Isma'il ini disamai oleh Muhammad bin 
Isma'il, seorang hakim di Damsyig, dan dicuri dengar oleh Muhammad bin Al-Walid 
bin Aban. 

Ibnu 'Adiy berkata: Hadits ini dicuri dengar oleh Ibnu Aban dari Isma'il bin 
Abul-Harits Al-Oaththan, dan dicuri juga 'Ubaid bin Al-Haitsam Al-Halabiy. 
| Hadits ini diriwayatkan oleh Zuhair, Ibnu 'Uyainah dan Yahya Al- Oaththan dari 
Abu Khalid, secara mursal. 

Jadi, yang lebih kuat ingatannya adalah -hadits dari Isma'il bin Abu Khalid, dari 
Oais, sebagai hadits mursal, tanpa menyebut Abu Mas'ud. 


1.52 P 5 It aa Da 
CNN. ap KAS He 


Ea at 
ENYA MEP ANE KAA a 
| : | 5, SEN Kh LL PA 
Na Sebaya Gbnas S3. INI AE 

“A 


Gile 0 ya aa Nay 5 ta 


N 
N 
2 
N 
N “ 
N 
1 
1 
X 


3313. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Yahya, mewartakan 
kepada kami Muhammad bin Yusuf, mewartakan kepada kami Sufyan, 
1 dari 'Abdur-Rahman bin 'Abis, mengkhabarkan kepadaku ayahku, dari 
'A-iSyah, dia berkata: Sungguh kami menghidangkan betis--binatang--, 
lalu Rasulullah saw. memakannya setelah lima belas hari dari penyem- 
belihan kurban... ....' 


IST, 


BAB 31 
Hati dan limpa 
2x3 PN Pan an ar 
EN Le. 
EN 3, Saman 


KG» oa, 


-$ 
PON . 4 LA Ip - 
SINERGI. SLlig LG 


125 


3314. Mewartakan kepada kami Abu Mush'ab, mewartakan kepada 
kami 'Abdur-Rahim bin Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari "Abdullah 
bin 'Umar, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: Dihalalkan bagi kalian 
dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai, yaitu: Ikan dan be- 
lalang. Sedangkan dua darah adalah: Hati dan limpa". 


—agn3e. PESAN No 
sea ya sat KAA ga Apa 


s3 AE snoden gina « Pa ala 
Ba : 3 “N 


3315. Mewartakan kepada kami Hisyam bin ? Ammar, mewartakan 
kepada kami Marwan bin Mu'awiyah, mewartakan kepada kami 'Isa bin 
Abu "Isa, dari seorang lelaki (yang saya kira adalah: Musa), dari Anas 
bin Malik, dia berkata: 

Rasululah saw. bersabda: "Pemimpin lauk-pauk kalian adalah garam". 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada 'Isa bin Abu 'Isa Al- Khayyath. Berkata 
pengarang dalam kitab Tagribat-Tahe zib bahwa dia “aetalah matruk/ditinggalkan 
haditsnya. : 


126 


ABE kg 


| BAB 33 
. Berlauk dengan cuka 


BAE 2 GA DG CA 0 
1 


. 3316. Mewaitakah kepada kami Ahmad bin Abul-Hawara, mewarta- 
kan kepada kami Marwan bin Muhammad, mewartakan kepada kami 
Sulaiman bin Bilal, dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya, dari 'A-isyah, 
dia berkata: 

Rasulullah saw. bersabda: "Sebaik-baik lauk-pauk adalah cuka". 


P1 sx P Ban 
KI TA PEN abg hny 


3317. Mewartakan kepada kami Jubarah bin Al-Mughallis, mewarta- 
kan kepada kami Oais bin Ar-Rabi', dari Muharib bin Dinar, dari Jabir 
bin "Abdullah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "POnk Dek lauk- 
pauk adalah cuka". 


127 


pu 


3318. Mewartakan kepada kami Al-'Abbas bin 'Utsman Ad- 
Dimasyiy, mewartakan kepada kami Al-Walid bin Muslim, mewartakan 
kepada kami 'Anbasah-bin 'Abdur-Rahman, dari Muhammad bin Zadzan, 
bahwasanya dia mewartakannya, dia berkata: Mewartakan kepadaku 
Ummu Sa'ed, dia berkata: Rasulullah saw. mengunjungi 'A-isyah, se- 
dangkan aku berada di sampingnya lalu beliau saw. berkata: "Apakah ada 
makanan?" 

'A-isyah menjawab: "Kami mempunyai roti, kurma dan cuka". Lalu 
Rasulullah saw. berkata: "Sebaik-baik lauk-pauk adalah cuka. Ya Allah, 
berkatilah cuka. Sebab sesungguhnya cuka itu adalah jauk-pauk para 
Nabi sebelum aku dan rumah tidak menjadi fakir yang di dalamnya ter- 


$ Ip, 
3 
Cc 
IN 
CA 
$ 
TN 
AA 
s8 
cc. 
1" 
s 
A 


PPS FAT 


dapat cuka". 
DNA M4, 
BAB 34 
' Minyak 
NAS .w 2- II OA Lana 
2) ISI Uya L A Jo AS NGNA 
128 


3319. Mewartakan kepada kami Al-Husain bin Mahdiy, mewartakan 

kepada kami 'Abdur-Razzag, memberitakan kepada kami Ma'mar, dari 
Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari ' Umar, dia berkata: 
Rasulullah saw. bersabda: "Berlauk-pauklah kamu sekalian dengan mi- 
nyak dan berminyaklah kalian dengan minyak. Sebab sesungguhnya 
minyak tersebut adalah dari pohon yang diberkati". (Yakni: minyak yang 
dari buah pohon zaitun, pent.). 


SIN akn APA 22 eka 
Aa we 9- P PP AIA , » 
LAPANG £ PIKAT ANU. 


bak cad 12 — - 


4 » $ INA, — 4. 
da BAN ga, Ga AN BG 


PA A 3G aa 
MINANG 1 Ag ia ST TA 
TAP YEN Agan MIS ola » SA A3 
| Bajo NK 


3320. Mewartakan kepada kami 'Ugbah bin Mukram, mewartakan 
kepada kami Shafwan bin 'Isa, mewartakan kepada kami "Abdullah bin 


129 


Sa'id, dari kakeknya, dia berkata: Saya mendengar Abu Hurairah me- 
ngatakan: 


Rasulullah saw. bersabda: "Makanlah kamu sekalian minyak Zait. Dan 


berminyaklah dengan minyak itu. Karena sesungguhnya minyak itu 
adalah diberkati". 


am 
Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada Abdullah bin Sa'id Al- Magburiy. 
Berkata pengarang dalam kitab Tagribut-Tahdzib dia itu matruk. 


NN wu AN o, 


BAB 35 


' Air susu 


— En Gt 
Ka Kpn 2 NS) ara 
(Kaya Ade ay 11 kang Ata IV il el 13 
Ba GH SAI SL kan Eleg ISP TI HL AP 
Vio Uaiayah Va) 2979 2 dya 1y hmm er po NS el 
AG hi dm ES AI Ce 9G. aon Hua 
B3 mag Woviapet Nu Segan #ABBAN 
LA “na INYON Uya De 019 “Ag yg (Yin Laga 
29)" 874 GpiS maa EpAINyo CM PA SAMA ya 


130 


LX ca II En NYA Cina 


3321. Mewartakan kepada kami Abu Kuraib, mewartakan kepada 
kami Zaid bin. Al-Hubab, dari Ja'far bin Burd Ar-Rasibiy, mewartakan 
kepadaku maula (mantan budak)-ku yang bernama Ummu Salim Ar- Ra- 
sibiy, dia berkata: Saya mendengar 'A-isyah mengatakan: Adalah Rasu- 
lullah saw. bila diberi air susu, beliau berkata: "Ini adalah berkah, atau 
dua-berkah". 


2 5 
Dalam Az-Zawa-id: Ummu Salim Ar-Rasibiy dan Ja'far bin Burd, saya tidak me- 
ngetahui orang yang memberi komentar dengan mencela ataupn menganggapnya 
terpercaya Sedangkan para selebihnya tsigat/terpercaya. : 
As-Sindiy berkata: Saya berkata: Ad-Dumairiy berkomentar kepada Ja'far bin 
Burd: Penyusun hadits ini--yakni: Ibnu Majah-- meriwayatkan satu buah hadits pada 
Ja'far bin Burd. Sementara dia adalah sorang guru yang menulis haditsnya. 


Ad-Daraguthniy berkata: Tidak ada orang yang Oren hadits dari Ummu 
Salim selain Ja'far ini. Dia adalah guru, kelahiran Bashrah. yang jarang sekali. Dia di- 
perhitungkan. 

Sedangkan Ummu Salim adalah dari warga Bashrah. Dia seorang wanita yang 
ahli ibadat. Dia berihram--hajji--sebanyak 17 (tujuh belas) kali. Dan Ibnu Majah 
meriwayatkan satu buah hadits ini kepadanya. 1 


G2 “Go 
NIP OA, 


3322. Mewartakan kepada kami Hisyam bin ' Ammar, mewartakan 
kepada kami Isma'il bin 'Ayyasy, mewartakan kepada kami Ibnu Juraij, 
dari Ibnu Syihab, dari 'Ubaidullah bin "Abdullah bin 'utbah, dari Ibnu 
"Abbas, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa yang diberi 
makanan oleh Allah, maka hendaklah dia mengucapkan: "Allahumma 
Barik Lana Fihi warzugna Khairan minhu--Ya Allah, berkatilah makanan 
itu kepada kami, dan berilah kami kebajikan dari makanan itu--". Dan 
barangsiapa yang diberi minum susu oleh Allah, maka hendaklah dia 
mengucapkan: "Allahumma Barik Lana Fihi, wa Zidna minhu--Ya 
Allah berkatilah minuman itu kepada kami dan tambahilah keberkatan 
dari minuman itu--". Sebab sesungguhnya aku tidak mengetahui, makan- 
an dan minuman yang dapat mencukupi, selain susu/puan". 


AAL AG 


BAB 36 
Kembang gula (atau buah yang manis) 


IL KEKE KANE - Yo 
TANA a N33 KAI NS Et 
LES AE ara yaaa. IG 
SENGIT EL dag AVI 85 08 EA 
3323. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan 


132 


'Alin bin Muhammad, dan 'Abdur-Rahman bin Ibrahim, mereka berkata: 
Mewartakan kepada kami Abu Usamah, dia berkata: Mewartakan kepada 
kami Hisyam bin "Urwah, dari ayahnya, dari 'A-isyah, dia berkata: Ada- 
lah Rasulullah saw. menyenangi kembang gula(atau: buah yang manis) 
dan madu. 


Amati Jai 9 AAN SN, 


BAB 37 


Mentimun dan kurma yang belum masak dimakan ber- 
sama-sama 


IA Dg PAN NU AG 
CREATE AS one 
na » 4 —h “ Pa 
FALSE ANE BEGAL. TI 
2. 23DE A ,A INA “£ 
PENA AKAN GAS BEE IIS 
2Et BUTA ENG Ae hn 
CA So AA Petakan lea gan 
| TA EGA -a. “£ Ga 9 
Ay ES Ne at 


3324. Mewartakan kepada kami Muhammad bin 'Abdullah bin 
Numair, mewartakan kepada kami Yunus bin Bukair, mewartakan kepada 
kami Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya, dari 'A-isyah, dia berkata: Ada- 
lah ibuku yang mengobatiku untuk menggemukkan badan. Beliau meng- 
hendaki aku agar berkunjung kepada Rasulullah saw. Kemudian yang 
demikian selalu beliau lestarikan sehingga aku makan mentimun bersama 
buah kurma yang baru masak. Maka aku menjadi gemuk, seperti gemuk 
yang baik. - 


133 


3325. Mewartakan kepada kami Ya'kub bin Humaid bin Kasib dan 
Isma'il bin Musa, mereka berkata: Mewartakan kepada kami Ibrahim bin 
Sa'ed, dari ayahnya, dari ' Abdullah bin Ja'far, dia berkata: Saya melihat 
Rasulullah saw..makan mentimun bersama buah kurma yang baru masak. 


2» r) “ c 3G ya" - 
BIA AN KN. pya 
DAN Peti AMA Heru, YG 

“ —- AN 2 PA. | t Ne Ud 
O— Aa Aas “ os 3 ya 


PA ha 5 


3326. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Ash-Shabbah dan 
'Amr bin Rafi”, mereka berkata: Mewartakan kepada kami Ya'kub bin 
Al-Walid bin Abu Hilal Al-Madaniy, dari Abu Hazim, dari Sahl bin 
'Sa'ed, dia berkata: Adalah Rasulullah saw. makan kurma yang baru ma- 
sak bersama dengan semangka. 


3327. Mewartakan kepada kami Ahmad bin Abul-Hawara Ad- 
Dimasygiy, mewartakan kepada kami Marwan bin Muhammad, me- 
wartakan kepada kami Sulaiman bin Bilal, dari Hisyam bin "Urwah, dari 
ayahnya, dari 'A-isyah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Rumah 
yang tidak terdapat kurma di dalamnya, adalah lapar penghuninya". 


Au Kar 3 15 1x6 KG 

SEA an GEN KELAS 0 
2 ag : 
LA METE MANA Kas ROA 
P4 4 | & eh Ao 28 aa P4 
— ASN 3 AA 
-. 0. 2 AP, PN DG HK - 
AA ab Ca ra AI EL, 

Pay LAND AAA (eny ANAK coli» Na 


135 


Mel ANG do RS 


AN 909 Kau, 
A7 PNG MO reg Billa Ore LN Kinta X3 9 
MEND AAN Ge 9 Uh PE S3 


3328. Mewartakan kepada kami 'Abdur-Rahman bin Ibrahim Ad 
Dimasygiy, mewartakan kepada kami Ibnu Abu Fudaik, mewartakan ke- 
pada kami Hisyam bin Sa'ed, dari 'Ubaidullah bin Abu Rafi”, dari 
neneknya yang bernama Salma, bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Rumah 
yang tidak terdapat kurma di dalamnya, adalah seperti rumah yang tidak 
ada makanan di dalamnya". . 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada "Abdullah bin 'Aliy Dia itu diper- 
selisihkan. Adapun Hisyam bin Sa'ed, meskipun dia ditakhrijkan oleh imam Muslim, 
namun beliau meriwayatkannya itu hanya sebagai syahid/persaksian. Sedang Ibnu 
Ma'in dan An-Nasa- iy, dan lain-lain mendha'ifkannya. 


Abu Zur'ah dan Muhammad bin Ishag berkata: Dia itu sorang guru yang padanya 
terdapat kebenaran. Dan para perawi selebihnya dalam isnad ini tsigat/terpercaya. 


SALA, IN ale wa, 


BAB 39 
. Bila diberi dengan Buah yang pertama 


KELAS TA KTA HE Ka 
LA LK LINI ar Wen 


t 
Agt : 
at ASad “, “ Pa 
TFT 2yK32 ag. 2 KAA 3 
TB AA ana IK KI: 


9 


Pr Pa" PH Sp 4 IA 
AG IA SA, TAN SE Teen IE 


3329. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Ash-Shabbah dan 
ya'kub bin Humaid bin Kasib, mereka berdua berkata: Mewartakan ke- 
pada kami 'Abdul-'Aziz bin Muhammad, mengkhabarkan kepadaku 
Suhail bin Abu Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwasanya 
Rasulullah saw. adalah bila, diberi dengan buah yang pertama kali, beliau 
mengucapkan: "Allahumma Barik Lana fi Madinatina wa fi Tsima- 


na rina, wa fi Muddina wa fi Sha'ina Barakatan ma'a Barakatin--Ya 


Allah- berkatilah kami di dalam kota kami, dalam buah-buahan kami, 
dalam mud kami dan dalam sha” kami dengan barakah yang berlipat 
ganda--". Kemudian beliau memberikannya kepada anak-anak yang pa- 
ling kecil yang ada di hadapannya. : 


AAA CU), 


BAB 40 


Makan kurma muda bersama dengan kurma --yang sudah 
masak.- - 


9” 4. 2 3 BE... 
SE DE JA TS Yg. 
- 3» 
PE 22 AL2X SIB , ba “9g & 
SEN IS Sa Aam IAI wd f3 


- s3 1 “ 


SG aed Aan IG. IG ng 


. | kat e ra - 21 “ S5 
ALAN EA 2 
HN Ahn ME SP oa PA Ontta sAbA NB 
TpA Lagu Aerila AE AAA Lha PN Yg » yg Jaan 

SATA Apa uya Es MAN 0 Ie 289 SIS KUN NG 


& Sa En dewa 2 BLN K3, : 


3330. Mewartakan kepada kami Abu Bisyr, yaitu Bakr bin Khalaf, 

mewartakan kepada kami Yahya bin Muhammad bin Yunus Al Madaniy, 
mewartakan kepada kami Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya, dari 'A- 
isyah, dia berkata: 
Rasulullah saw. bersabda: "Makanlah olehmu sekalian kurma muda ber- 
sama dengan kurma--yang sudah masak--. Dan makanlah yang tua de- 
ngan yang baru. Maka sesungguhnya Setan itu marah seraya mengatakan: 
"Tetap lestari Ibnu Adam sehingga dia makan yang lama bersama dengan 
yang baru", na 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada Abu Zakariya, yaitu Yahya bin 
Muhammad. Ibnu Ma'in dll. mendha'ifkannya. Dan Ibnu ?Adiy berkata: Hadits-hadits 
itu baik selain empat hadits. 


As-Sindiy berkata: Saya berkata: Ibnu 'Adiy menghitung hadits ini termasuk 
sejumah hadits tersebut--yang tidak baik--. Dan An-nasa- iy berkata: Hadits ini adalah 
hadits munkar. 


BONE EM) HI Ar 
| | BAB 41 
Larangan menggabungkan dua buah kurma 


PEN. KANG IG non 


“2 


| “ LL . ah 
BA got NAS IS Dek 2 MR 
4 35K $ Ah | INA 2 
WENGI Belp ad) Ha Bb 3 LI ga TAS GA 
TA 24 Ir 0 MK 
AANG ag SEA 


“ 


3331. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, mewarta- 


. kan kepada kami 'Abdur- Rahman bin Mahdiy, mewartakan kepada kami 


Sufyan, dari Jabalah bin Suhaim, saya mendengar Ibnu 'Umar mengata- 
kan: "Rasulullah saw. melarang menggabungkan dua buah kurma--dalam 
memakannya--,schingga dia meminta ijin kepada temannya. 


GB SE gp 
SA Pa ntag A EL SEA 
KLS: ag NAH Kat Gap 
SAT OLI NE bag CNG Anas 

FAN 


KA Asad yaaa» LAGI alloy» pa aa 2 gadi 2 
TANGIS Kp 3 segi dd ado Snap Lina 


3332. Mewartakan kepada kanti Muhammad bin Basysyar, mewarta- 
kan kepada kami Abu Dawud, mewariakan kepada kami Abu 'Amir 
Al-Kharzaz, dari Al-Hasan, dari Sa'ed maula (mantan budak dari) Abu 
Bakar. (Dia adalah Sa'ed yang menjadi pelayan Nabi saw., sedangkan dia 
itu dikagumi haditenya), bahwasanya Nabi saw. melarang menggabung- 


kan. Yakni perihal kurma. 


Dalam Az-Zawa-id: Ini adalah isnad yang shahih. Para rawinya terpercaya. 
Oleh penyusun kitab ini, bagi Sa'ed tidak ada Pain selain TA pula aah D ada 
sama sekali dalam Kutubus-Sittah.. 


A . jaan, 


BAB 42 
— Memeriksa kurma 


Aw, sja 31 TAS pw 


LD jE Sana: TA 5: 2 GA 

Tab KN KE AN Ati 6: 3S 

PN , Ng) JA LIGA KK - X 24 
KE Pi eayarn Tya JS Ia 

Aw An, 2 

ARI V3 GE 


3333. Mewartakan kepada kami Abu Bisyr, yaitu Bakr bin Khalaf, 
mewartakan kepada kami Abu Outaibah, dari Hammam, dari Ishag bin 
"Abdullah bin Abu Thalhah, dari Anas bin Malik, dia berkata: Saya me- 
lihat Rasulullah saw. diberi kurma yang tua, lalu beliau memeriksanya. 


2 : 
AN Sa c 8 
BAB 43 
Kurma dengan mentega 


3 EA AE - ve 


Iss 2) PR OAT Toar aarta IE « Sykana AN yag 
ce Pa RK Aa ig 
Gea aa - ban. aman 


. 


ale tag CA NG KE 
metan 


ka San. 'Meiwariakan kepada kai Hisyam bin 'Ammar, mewartakan 
kepada kami Shadagah bin Khalid, mewartakan kepadaku Ibnu Jabir, 
mewartakan kepadaku Sulaim bin 'Amir, dari dua putranya Busr As- 
Sulamiy. Mereka. berdud. berkata: Rasulullah. saw. mengunjungi kami. 
Lalu kami meletakkan selimut kami dibawahnya. Kami menggelarnya 
untuk beliau, lalu beliau duduk di atasnya. Kemudian Allah "Azza wa 
Jaha menurunkan wahyu di rumah -kami. kami menghaturkan kepada 
beliau mentega dan kurma. Dan beliau saw. menyenangi mentega. 


L9 
A mn gruk AN RE 
Kat 


cd 


GW KISS 


Ia L JIN Iban AE. 1g 
. Ta AS PRE 
hj 2 4 5 


Pe, | : 
& NAN, ctay 


BAB 44 
Roti huwara 


141 


ing gag HO Yayan 3- 5 YME 


ata. Ss Bg AVI Fe Sa - 
ENG IG 4 Haag Ang A7 FE 


KIE, A4 ba ostoss Sa 


SL Shoe 


. ... 5 SES Nya 
| SI 5 ag 6 ae ta TANI 
“On Ooo ga Ana H0 231 


3335. Mewertakan kepada kami Muhammad bin Ash-Shabbah dan 

Su- Waid bin Sa'id, mereka berkata: Mewartakan kepada kami 'Abdul- 
'Aziz bin Abu Hazim, mewartakan kepadaku, dia berkata: Saya bertanya 

kepada Sahl bin Sa'ed: "Apakah kamu melhat roti Huwara ?". 

Dia menjawab: "Saya tidak melihat. roti Huwara hingga Rasulullah 
saw. meninggal dunia". | 

Lalu saya berkata: "Apakah mereka mempunyai Basa tepung di 
masa Rasulullah saw.?". 

Dia menjawab: "Saya tidak melihat ayakan tepung sampai Rasu- 
lullah saw. meninggal dunia". ' 
.. Saya berkata: "Bagaimana kamu sekalian dapat memakan gandum 
dengan tanpa diayak?". . 

Dia menjawab: "Ya, kami menghembusnya. Lalu berterbanglah apa 
yang harus terbang kulitnya, dan sesuatu yang Ba kami meluaakan 
nya. dengan air, dan kami jadikan ulenan. 


em 
Dalam Az-Zawa-id: Ini adalah isnad yang shahih, dan rijalnya/para perawinya 
terpercaya. 


142” 


SE KAN TEA 


. | er 
“aa Fe 


saman, oA. Dat Hn 
menjaga A5 Tan BONE GEA 
dng bug JA Ata. Ta 4 
Aga Peter KS NT 


De Kena 
ai Ta 


Lin yA v9. goa ip 
AS ordo BUAS Uang Sr AO 


PETA 
gaun st: NN Ya Wa 
: "bapa ps bin go, LAN Y Laba PAN $ Aswad 

Bd ala Da Ng), EN n dh otg Ng » 
NO — 


3336. Mewartakan kepada kami Ya'kub bin Humaid bin Kasib, me- 
wartakan kepada kami Ibnu Wahb, mengkhabarkan kepadaku 'Amr bin 
Al-Harits, mengkhabarkan kepadaku Bakr bin Sawadah, bahwasanya 
Hanasy bin 'Abdullah mewartakaniya dari Ummu Aiman, bahwasanya 
dia mengayak tepung. Kemudian dia membuatkan roti untuk Nabi saw. 
lalu beliau berkata: "Apakah ini?". 

Dia--Ummu Aiman--menjawab: "Yaitu makanan yang kami biasa 


membuatnya di daerah kami. Maka aku secang membuatnya. roti untuk 
engkau". | 


OS pu 


143 


Lalu beliau bersabda: "Kembalikan dia semula dan kemudian uleni- “ & 21K 24 PP LN 1 $ La 9 A3 20 Ga £ PAN 
lah!" | 23 LN Pd ad Care, Ah Dg 
Dalam Az-Zawa-id: Ini isnad i lah tit | TR CAR Pa 9 yA IK OIK KO 2G Pa 
2 -id: yang hasan. Bagi Ibnu Majah tidak ada untuk : “t 2. - Ge 
Ummu Aiman selain hadits ini, dan hadits yang disebutkan ya dalam Kitabul- ( BEA Ip ad Ni Z1) ca 2 59 
janna-ij. Dan tidak ada untuk Ummu Aiman sama sekali dalim kitab hadits lainnya. Ka pr 
Saya berkata: Tapi imam Muslim mengeluarkan hadits untuk Ummu Aiman, pada KA AA, Ket 2 uyaRO Gg IIGUT 
nomer 44 Kitabu Fadha-ilush-Shahabat, pada nomer 18 Bab Min Fadha-ili Ummi Le :g 3 He —9 SI Ola og. 
Aiman RA. (Lihat Shahih Muslim," II: Dag, hadits nomer 103. Dan hadits ini 3 63 Si Yg 085 29 Er s 
diriwayatkan Ibnu Majah dalam Kitabul-Jana-iz nomer hadits 1635. 


kan: Yuna). Kemudian mereka menghidangkannya dengan roti tipis dari 
roti tipis-tipis. yang pertama. Lalu dia menangis dan berkata: "Rasulullah. 
saw. tidak pernah melihat dengan matanya-- roti semacam--ini sama se- 
kali. 


3337. Mewartakan kepada kami Al-'Abbas bin Al-Walid Ad- 
Dimasygiy, mewartakan kepada ,kami Muhammad bin ?Utsman, yaitu 
Abul-Jamahir, mewartakan kepada kami Samid bin Basyir, mewartakan 
kepada kami Oatadah, dari Anas bin Malik, dia berkatas, Rasulullah saw. 

YT 


: PN 1 ) | . 3 es 02 (ko dis » V Ceng 
Ba BL Ig KR LE NY Naa Kan aa 
4 s ( . - 239 & ' 2 2 
DAPAT KAN Dai Nepellasuy YRS ag « eltac Oon R3 NG 
ANE na PILAIAN LN AK (LA 99 k Ata 
SA Sa TI Le UNA » "Hao 9D 9 "Ah Jua 
NA Ki £ s3 2 P ara - LD KK 2 3338. Mewartakan kepada kami Abu 'Umair, yaitu "Isa bin Muham- 
TAN p| va 23GB De, 13 mad, yaitu An-Nahhas Ar-Ramliy, mewartakan kepada kami Dhamrah 
"5 3 4 & 2 : 1x, 3 bin Rabi'ah, dari Ibnu 'Atha-, dari ayahnya, dia berkata: Abu Hurairah 
“ PG 8 Ea ALS ip AA b ge mengunjungi kaumnya. yaitu sebuah kampung (Saya kira dia mengata- 
s z 9. ri - PA - (3 | “ . n 


: - “ . ra . 
Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadpya ada 'Atha-, namanya adalah "Utsman bin 
'Atha-bin Abu Muslim Al-Khurasaniy. Dia itu dha'if. 


TAG PELAFNAN RT» soya 

ABu 3 Ket AN te SG daa 

: SE NG OT Ega Asas 
ED NG PAS BG 
Lang NG Ing NG AANG NG CI 


145 


tidak pernah melihat dengan sebelah mata, roti Huwara, sehingga beliau 
meninggal dunia. sa 23 e - 


3 Er ru at 4. va 214 .. £€ 3 
253 lue SAI IN God Hen et G3 
5 t 


3339. Mewartakan kepada kami Ishag bin Manshur dan Ahmad bin 
Sa'id Ad- Damiriy, mereka berkata: Mewartakan “kepada kami ' Abdush- 
Shamed bin 'Abdul-Harits, mewartakan kepada kami Hammem, me- 
wartakan kepada kami Oatadah, dia berkata: Adalah kami mendatangi 
Anas -bin Malik (Ishag berkata: Tukang pembuat roti berdiri. Dan 
Ad-Damiriy berkata: Dan seperai makan sudah diletakkan), lalu dia ber- 
kata pada suatu hari: Makanlah olehmu sekalian, Maka aku tidak menge- 
tahui Rasulullah saw. melihat dengan mata beliau roti yang tipis (sema- 
cam martabak) sampai beliau meninggal dunia. Dan pula tidak melihat 
sama sekali kambing yang dicabuti bulunya dengan air panas. 


BAB 46 


Faludzaj (Kembang gula yang terbuat dari tepung, air dan 
madu) pena LN TP 


'.. 2 j9 onx An 
: Lag 1, ea LA OA Ia 3G EN 
PKPT uda Krro EU 1, 
"Kagoa LAN PET 3 
Hb YAH JA pang Kh SIANG sea NG 
WAE onyon dd SALA. SL NAS ootd 81939123 
(—a ago and AG po d8 9 « EA OA 
"Anya ya adan ng LAN NG. baal 


3340. Mewartakan kepada kami ' Abdul-Wahhab bin Adh-Dhahhak 
As- Sulemiy, yaitu Abul- Harits mewartakan kepada kami, Isma'il bin 
'Ayyasy, mewartakan kepada kami Muhammad bin Thalhah, dari 
"Utsman bin Yahya, dari Ibnu 'Abbas, dia berkata: Pertama kali yang ka- 
mi dengar mengenai Faludzaj, adalah bahwasanya Jibril as. mendatangi 
Nabi saw., lalu berkata: "Sesungguhnya umatmu akan dibukakan bumi 
untuk mereka, lalu mereka akan disebar di dunia, sehingga mereka ma- 
kan Faludzaj". : 25 5 | 

Kemudian Nabi saw. berkata: "Apakah Faludzaj itu?" Dia men- 
jawab: "Yaitu mereka mencampurkan mentega dan madu bersama-sama”. 
Maka Nabi saw. bersedu-sedan karena yang demikian itu. | 


Ad-Dumairiy berkata: "Ibnu-jauziy berkata: Itu adalah hadits maudhu', batal, 
tidak ada dasarnya sama sekali. 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam Isnadnya ada "Utsman bin Yahya saya tidak 
mengetahui celanya. Muhammad bin Thalhah, saya tidak mengenalnya. Sedangkan 
'Abdul-Wahhab, dikomentari oleh Abu Dawud, bahwa dia itu membuat hadits 
maudhu'. Dan Al Hakim berkata: Dia meriwayatkan hadits-hadits maudhu”. 


. 3 
SE BIN AU AN, 
BAB 47 
Roti yang dilumat dengan mentega 


Ita MEN IE NAS Cia .wwa 


147 


3341. Mewartakan kepada kami Hudbah bin 'Abdul-Wahhab, me- 
wartakan kepada kami Al-Fadhl bin Musa As-Sinaniy, mewartakan ke- 
pada kami Al-Husain bi Wagid, dari Ayyub, dari Nafi”, dari Ibnu 'Umar, 
dia berkata: | Ia 
Rasulullah saw. berkata pada suatu hari: "Saya senang kalau sekiranya 
kami mempunyai roti putih yang terbuat dari biji gandum yang kehitam- 
hitaman yang dilumat dengan mentega, maka kami akan memakannya". 

Dia berkata: lalu ada seorang lelaki dari Anshar yang mendengarkan 
hal itu, selanjutnya dia membuatnya. Lalu dia datang dengan membawa- 
nya kepada Nabi saw. Na, 

Maka Rasulullah saw. berkata: Di tempat apa mentega ini ditaruh ?". 

Dia menjawab: "Di tempat geriba biawak". Berkata selanjutnya: 
Maka Nabi saw. tidak mau memakannya. 


148 


5 & fa tin Ke KIR 
PL NA NATA 


3342. Mewartakan kepada kami Ahmad bin 'Abdah, mewartakan 
kepada kami "Utsman bin 'Abdur-Rahman, mewartakan kepada kami 
Humaid Ath- Thawil, dari Anas bin Malik, dia berkata: Ummu Sulaim 
membuatkan roti untuk Nabi saw. Dia meletakkan mentega di dalam roti. 

Kemudian Ummu Salamah berkata--kepada Anas--: "Pergilah kepada 
Nabi saw. dan undanglah beliau agar beliau datang kemari" 

Anas berkata: Lalu saya mendatangi beliau dan berkata: "Ibuku me- 
ngundang engkau". Kata selanjutnya: Lalu beliau berdiri dan berkata ke- 
pada orang-orang yang ada di sampingnya: "Berdirilah kamu sekalian". 


149 


Anas berkata selanjutnya: Maka saya mendahului mereka datang ke 
'Ummu Sulaim, lalu mengkhabarkannya. Lalu datanglah Nabi saw. dan 
berkata: "Bawalah kemari apa yang kamu buat". 

Ummu Sulaim berkata: "Saya hanya membuatnya untukmu saja". 

Beliau berkata: "Bawalah dia kemari", lalu berkata: "Hai Anas, su- 
ruhi mereka masuk sepuluh-sepuluh kepadaku". 

Kata Anas selanjutnya: Lalu saya memasukkan sepuluh-sepuluh 
orang kepadanya. Mereka makan sampai kenyang. Dan mereka berjumlah 
80 (delapan puluh) orang. 


IN ama EN, 
— BAB 48 
Roti dari gandum biji unggul 


: P” Ps AA 92 3 28 ara 
ta Ka Geduaru) Dasa LA 


LAN gw an ata P3 
S3, Hain LG ATA TG be KL LT 


3343. Mewartakan kepada kami Ya'kub bin Humaid bin Kasib, me- 
wartakan kepada kami Marwan bin Mu'awiyah, dari Yazid bin kaisan, 
dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, bahwasanya dia berkata: Demi Dzat 
yang jiwaku di tangann-Nya, Nabiyullah, tidak kenyang (yakni: lapar) se- 
lama tiga hari berturut-turut dari makan roti gandum, sampai Allah me- 
nyempurnakannya yakni : mematikannya--. 


3344. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Yahya, mewartakan 
kepada kami Mu'awiyah bin Umar, mewartakan kepada kami Za'idah, da- 
ri Manshur, dari Ibrahim, dari 'Al-Aswad, dari ?A-isyah, dia berkata: Ke- 
luarga Muhammad saw. tidak kenyang (yakni: lapar), sejak mereka tiba 
di Madinah,.selama tiga hari berturut-turut dari makan roti gandum-- ber- 
mutu unggul--schingga beliau saw. meninggal dunia. 


mei bentol, 


BAB 49 
Roti dari gandum mutu rendah 


pg KE SA KAjE- 0 ro 
(SIA RESET AN EE, AH Ao 


7 — si 
TE Io Ba hin LEG Uh KRI 
j 2 “ g” — Ot 


- “ 


3345. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 


151 


wartakan kepada kami Abu Usamah, mewartakan kepada kami Hisyam 
bin 'Arubah, dari ayahnya, dari 'A-isyah, dia berkata: Nabi saw. mening- 
gal dunia, sementara di rumahku tidak ada sesuatupun yang dapat di- 
makan oleh yang empunya hati, kecuali gandum"" yang bermutu rendah 
yang ada di rak saya. Lalu aku memakannya, sampai lama. Lalu saya me- 
nakarnya, lalu habislah. 


4, 8 1 "3 
“8 Kecuali gandum, ada yang mengatakan sebanyak setengah wasag, yaitu 30 
sha' (Penterjemah). | | ' 


a . 
K2, A0 Aan L0— “D9 PA, IN. 
KE IE PODNNE ag AA aah 


ST: 
IA Ganja pinia Ai 


3346. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, mewarta- 
kan kepada kami Muhammad bin Ja'far, mewartakan kepada kami 
Syu'bah, dari Abu Ishag, Saya mendengar ' Abdur-Rahman bin Sa'id me- 
wartakan dari Al-Aswad, dari 'A-isyah, dia berkata: Keluarga Muham- 
mad saw. tidak kenyang (yakni: lapar) dari makan roti gandum--mutu 
. rendah-- sehingga beliau saw. meninggal dunia. 
hingga beliau saw. meninggal dunia. 


A3 $ | Pra 4 
ATA ITE AN Sat TnJ5 0 Way 
z rn PD ga 22 T 
An EA NIS LE RR ME 
Ii eagate INI 3 3 IG mn KEJAR 


E/ 
rani - ' 
“ 


S3 MENGILI LA Cab KS 


IBNU MAJAH IV 


4& s3 NP: 
HAN an AAS 


3347. Mewartakan kepada kmai 'Abdullah bin Mu'awiyah Al- 
Jamahiy, mewartakan kepada kami Tsabit bin Yazid, dari Hilal bin 
Khabbab, dari 'Ikrimah, dari Ibnu ' Abbas, dia berkata: Adalah Rasulullah 
saw. berjaga malam di beberapa malam dengan perut lapar, sementara 
ahli keluarganya tidak mendapatkan makan malam. Sedangkan umumnya 
roti mereka adalah roti yang terbuat dari gandum mutu rendah. 


&N,2 IN ES ,2x LG | 
PELNGA MT SEAATE ah 
ut Tn OCE A3 1/5 A2 2: 


La, 57. C3 apa 


. “ 4 Pa , LL 
NIK YA G GnP 


Aa - 
BAE R5 ? NE Sa ut is 


2 Pena Neta 
Aan MOS IG 
Ka aa aa 2 

Ke Kata CE, Je TTU g MEANIA 3. 


, Le 2) « Xx 
Men AL Ha YAI 
- - 


Sasar Je Jika Ol oo daa ot nya 


"Ainan Fei 0 hg 3 — dirae 3G 


3348. Mewartakan kepada kami Yahya bin "Utsman bin Sa'id bin 
Katsir bin Dinar Al-Himshiy (Dia dihitung termasuk orang-orang yang 


153 


dermawan), mewartakan kepada kami Bagiyyah, mewartakan kepada 
kami Yusuf bin Abu katsir, dari Nuh bin Dzakwan, dari Al-Hasan, dari 


Anas bin Malik, dia berkata: Rasulullah saw. memakai pakaian bulu dan - 


memakai sandal. 

Dan Anas berkata: Rasulullah saw. makan gandum kasar dan me- 
makai pakaian kasar. 

Dikatakan kepada Al-Hasan: Apa itu Al-Basyi'--kasar--? 

Dia menjawab: Yaitu sma yang keras/kasar. Tidak bisa masuk ke 
perut, kecuali dengan atik sea air. 


Dalam Az-Zawa-id: Ini isnad yang dha'if. Sebab Nuh bin Dzakwan adalah 
disepakati atas kedha'ifannya. 


Abu 'Abdullah Al-Hakim berkata: Dia meriwayatkan dari Al- Hasan secara 


PETA ANN UAN 


BAB 50 
Makan sedikit dan tidak suka kenyang 


Oi bra MA KEH Al AE 3 
—s Anna S3 CK Sant Ta 
dana 2g Mr 35 Pa 
Ai PEN Ea Has Kar 
sr KA pak LB ce 
2 PPI EGA aan Tts 4429 (bag 


3349. Mewartakan kepada kami Hisyam bin 'Abdul-Malik Al- 
Himshiy, mewartakan kepada kami Muhammad bin Harb, mewartakan 


Ar numuna ARA | 


kepadaku ibuku, dari ibunya--yakni: nenekkku--, bahwasanya dia men- 
dengar Al-Migdam bin Ma'dikariba mengatakan: Saya mendengar Rasu- 
lullah saw. bersabda: "Anak Adam tidak mengisi bejana yang lebih buruk 
daripada (dibanding mengisi) perutnya. Telah mencukupi Anak Adam 
beberapa suapan kecil yang dapat nenegakkan tulang punggungnya. maka 
bila nafsu--keinginannya--memaksa anak Adam, maka sepertiga untuk 
makanan, sepertiga untuk minuman dan sepertiga untuk ruang bernatasi, 


CP Ka 


SAP w Papa Ka TS -# YO. 


3350. Mewartakan kepada kami 'Amr bin Rafi”, mewartakan kepada 
kami 'Abdul-'Aziz bin ' Abdullah, yaitu Abu Yahya, dari Yahya bin Al- 
Bakka-, dari Ibnu "Umar, dia berkata: Ada seorang lelaki bersendawa-- 
menggelegak-- di dekat Nabi saw. Lalu beliau berkata: "Hentikan bersen- 
dawamu dari kami Maka sesungguhnya yang paling lama menanggung 
lapar oleh kamu sekalian pada hari kiamat, adalah yang paling banyak 
kenyang oleh kalian di kampung dunia". 


ia SEN GOS A33 SASALATG - og ON 
SEA Kya 0 AG AN 
KERAS SAE SE egabg 3 ra sa 
DE apa, SU tas. 


155 


PEG MS #ukar 20,0 
AS 5 BIAN Fe Gaga) rat 
» LAI IPA BL “Hu. Para c 
KIA REA MA GES EN 
"hain KGRANBU JAS ip Apaan ob 3 SANG 
"S9 UN A25 .29 
3351. Mewartakan kepada kami Dawud bin Sulaiman Al-'Askariy, 


dan Muhammad bin Ash-Shabbah, mereka berkata: Mewartakan kepada. 


kami Sa'id bin Muhammad Ats-Tsagafiy, dari Musa Al-Juhaniy, dari 
Zaid bin Wahb, dari 'Athiyyah bin "Amir Al-Juhaniy, dia berkata: Saya 
mendengar Salman sementara ada makanan yang dia tidak senang me- 
makannya, lalu berkata: Telah cukup bagiku. Sebab sesungguhnya saya 
mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya manusia yang pa- 
ling banyak kenyang di dunia, adalah mereka yang paling lama menga- 
lami lapar pada hari kiamat". 


MA  ————————————— 

Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada Sa'id bin Muhammad Al- Warragiy 
Ats-Tsagafiy, para ulama mendha'ifkannya. Tapi Ibnu Hibban dan Al-Hakim meng- 
anggapnya tsigat. : 


MIA AK US laila DN, 
BAB 51 


Termasuk israf/berlebihan adalah kalau kamu memakan 
setiap sesuatu yang kamu inginkan 


2. PR aa £ LA 
LAN EGA SE ot ox 


AA ' 


SIN 2 na 3 APA S4 
L v N LX. LA SUNGAI 13 
Ga Ma JA MAA TE K3 


KS AGUA KN 41Aatu “IG 


LT 


ya BNI ESSE 


“ 
AA 


SI 1 . , » LL AA 
Ci ega dio drte SALA NG IS 


aa On, 
| 4 Cara No AN 
Sio GAS Lp ES AL Unato Ot 0 2 M9N3 
& & . -. . ... 

send, S3 Ve En "BM NIS 9 » buara5 Ke 
3352. Mewartakan kepada kami Hisyam bin ' Ammar dan Suwaid 

bin Sa'id, dan Yahya bin 'Utsman bin Sa'id bin Katsir bin Dinar Al- 
Himshiy. Mereka berkata: Mewartakan kepada kami Bagiyyah bin Al- 
Walid, mewartakan kepada kami Yusuf bin Abu Katsir, dari Nuh bin 

Dzakwan, dari Al-Hasan, dari Anas bin Malik dia berkata: 


Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya termasuk berkelebihan adalah 
kalau kamu memakan. setiap sesuatu yang kamu inginkan". 


Dalam Az-Zawa-id: Ini isnadnya dha'if. Sebab Nuh bin Dzakwan adalah telah 
disepakati kedha'ifannya. Ad-Dumairiy berkata: Hadits ini termasuk munkar. . 


dalah MAA) or, 
BAB 52 


Larangan membuang makanan 


Iggy Ko BUAS - wow 


TNEHAN 8. SG EGA 
ENG TEE Inegata, Re 
PA AA Oa LAPAN AA 


« MILII ES BELU 
" Usaio D9 Y, 2 9 oh 9 2 5 
ajh Rai JI Lae AA SAS 2 NG 


3353. Mewartakan kepada kami Ibrahim bin Muhammad bin Yusuf 
Al- Firyabiy, mewartakan kepada kami Wassaj bin 'Ugbah bin Wassaj, 
mewartakan kepada kami Al-Walid bin Muhammad Al Mugariy, me- 
wartakan kepada kami Az-Zuhriy, dari 'Urwah, dari 'A-isyah, dia ber- 
kata: Nabi saw. memasuki rumah Beliau melihat potongan makanan yang 
terbuang, maka beliau mengambilnya, lalu mengusapnya, kemudian me- 
makannya. Beliau berkata: "Wahai 'A-isyah, muliakanlah sesuatu yang 
mulai. Maka sesungguhnya dia--potongan makanan-- itu tidak bakal lari 
dari suatu kaum sama sekali, maka dia akan kembali kepada mereka". 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya. ada Al-Walid bin Muhammad, dia itu dha'if. 


As-Sindiy berkata: Saya berkata: Ad-Dumairiy memberi petunjuk, bahwa Al- 
Walid tertuduh sebagai pembuat hadits. 


cb, 3th , 


| BAB 53 
Mohon perlindungan dari kelaparan 


NG AT 2 G 33 LL me | 

" Aan AB STANG - ww os 
.. PA SIA MIL , 202 9 
BE sinta ibunya yaa 


at 


" A 2 — 4 » an L 
BNI ai Iga BEAN 305 SELIG 
DA gk JK AG HA gas 


» Hisaio 309 Au Ye Sol) 2G 2 


3354. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 

wartakan kepada kami Ishag bin Manshur, mewartakan kepada kami 
Huraim, dari Laits, dari Ka'eb , dari Abu Hurairah, dia berkata: 
Adalah Rasulullah saw. berdoa: "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung 
diri kepada-Mu dari kelaparan. Sebab sesungguhnya lapar itu seburuk- 
buruk teman berbaring. Dan aku berlindung diri kepada-Mu dari berbuat 
khianat. Sebab sesungguhnya khianat itu adalah seburuk-buruk rahasia". 


Dalam. Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada Laits bin Sulaim, dia itu dha'if. 


Sea dah 204, 


BAB 54 
Meninggalkan makan malam 


39 43 2 “gu , IA SI KU TA ut | 
DL VAN 3 KALA JO HW O0 
2? 4 Gowa 
SEE. GANDA GE AAN MET IE SEA 
, SAK) er AA 13. 
BEA AE SME Ka syrketin 
Pa ' LA Aan 
BINA AG PE LAN SATA RA 


159 


yang dikunjungi oleh tamu, daripada pisau ke punggung unta". (Yakni : 


- - . - . » - . - 
"Sin La pom diy « ISI (MINUS ba HN Ola) 399 menyembelih unta, pnt.). 
335S. Mewartakan kepada kami Muhammad bin 'Abdullah Ar- Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada Jubarah dan Katsir, mereka itu dha'if. 


Raggiy, mewartakan kepada kami Ibrahim bin 'Abdus-Salam bin 'Abdul- pp 12 4 
lah bin Babah Al-Makhzumiy, mewartakan kepada kami "Abdullah bin £ 2 A5 
Pena Penang, ea AE “NW ON 


Maimun, dari Muhammad bin Al-Munkadir, dari Jabir bin ' Abdullah, dia : J, 


berkata: 
Rasulullah saw. bersabda: "Janganlah kamu sekalian meninggalkan ma- | MO, Bra MAAN » PA 2 ee agan ha 


kan malam, meskipun setapak tangan kurma. Sebab sesungguhnya ak 2 


Meamggalkan makan malam itu dapat membuat lemah". AN na AW as Ar LG. - $ 


— an mnnwan 
Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada Ibrahim bin 'Abdus Salam, dia itu “£ ci : 
ana Kan batre tr Kenakalan oleh At Tirmidziy dari Anas. Beliau mengatakan 2 Nan TEA "4 & SAS Saha SRG 
ea par 
1 
an : A L 3: Hi ya Dung » thunno YD yg GA oo bui hah 3. Ana 
So coo, :: Hg EP IIS IA lgu » ia 
2 ai . 329 kue Nur . Ian 
BAB 55 dap 9 Ae 
Jamuan 3357. Mewartakan kepada kami Jubarah bin Al-Mughallis, mewarta- 


kan kepada kami Al-Muharibiy, mewartakan kepada kami ' Abdur- 


KA 229 agar UN SN 33 1g (2 Rahman bin Nahsyal, dari Adh-Dhahhak bin Muzahim, dari Ibnu 'Abas, 
la “NY OT dia berkata: 
Rasulullah saw. bersabda: "Yang baik adalah lebih cepat menuju rumah 


3s 4 '-. LS 2 KK DA 
0 ie Aneaga 536: : NG £ Aa ya 1 S yang ditempati makan, daripada pisau ke punggung unta". 
ana # & & DANG - NG (taat Dalam Az-Zaw aa Dalam isnadnya ada Jubarah, dia itu dha'if. Dan 'Abdur- 
Ce tg Gas ( 55 TA Lu YA, Rahman bin Nahsyal adalah salah. Yang. benar adalah: Mawirtakan Kepada bani 


aur 
Al-Muharibiy, dari ' Abdur-Rahman, dari Nahsyal. Dia adalah Ibnu Sa'id. Sedangkan 
- 
.&« KAS 


ga sendiri adalah aa lemah. 
"olso P9 YA Tn aga KM 2 


2, IL ILoX KIR 3 26 
3356. Mewartakan kepada kami Jubarah bin Al-Mughallis, mewarta- & mai at segan £ UT 39 PA GC 3 Ker Ia 
kan kepada kami Katsir bin Sulaim, dari Anas bin Malik, dia berkata: P , Maa ERA aa 
Rasulullah saw. bersabda: "Yang baik adalah lebih cepat menuju rumah PA na $ de AN 22 KE 3 S Ko Loh 
La. | At Sao 3 - ya ferg 2: 6:2 AN 


160 161 


| 5 «NN ds AD CYAN Gk Genk Sh 


Ga ska! Sol 29 SIS ola 2913 
. Snsd potag » Obor 


3358. Mewartakan kepada kami 'Aliy bin Maimun Ar-Raggiy, me- 
wartakan kepada kami Utsman bin Abdur-Rahman, dari 'Aliy bin 
"Urwah, dari ' Abdul-Malik, dari 'Atha-, dari Abu Hurairah, dia berkata: 
| Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya termasuk sunah adalah kalau 
| seorang lelaki keluar bersama tamunya menuju pintu rumah". 


www 
Dalam Az-Zawa-id: Datam isnadnya ada 'Aliy bin "Urwah, dia salah satu orang 


Nan dha'if yang Munggikan. Malah Ibnu Hibban berkata, bahwa dia memalsu 


DSA Sara 2 Nah co, 


BAB 56 
Bila tamu melihat kemungkaran maka kembali 


LK, 27. 42 Li 2 CA Ga | 
SN 2G Wa. SEN NG - ewoa 


SEAAN Ma EL BSES ee MEA 


“ 

“N Ba — re AL 

BEAN SD. Oa data RL 2G «- 

ad s 

LA 29 ( Ta gs 9 
3359. Mewartakan kepada kami Abu Kuraib, mewartakan H eeiada 
kami Waki”, dari Hisyam Ad-Dastawa-iy, dari Oatadah, dari Sa'id bin 
Al-Musayyab, dari 'Aliy, dia berkata: Saya membuat makanan. maka 


saya mengundang Rasulullah saw. Beliau on Beliau melihat gambar- 
gambar di rumah. Lalu beliau pulang. 


JDNITI KAA 3AL3 7 


9 LAN KESAN KS - pw 
, 
Sinnan TE pu. Ag huSu 
AE AG KR ES. AA AN ae 
S3 TERES CG Chae BN GSES 
SIA AP AN IS KG 


Pati ed # . 
Pa SA IE Ka IL IG, “AA 
SP PAD Iii Ay IE NG EG 


3360. Mewartakan kepada kami 'Abdur-Rahman bin 'Abdullah Al 
Jazariy, mewartakan kepada kami 'Affan bin Muslim, mewartakan ke- 
pada kami Hammad bin Salamah, mewartakan kepada kami Sa'id bin 
Jumhan, mewartakan kepada kami Safinah, yaitu Abu ' Abdur-Rahman: 
bahwasanya ada seorang lelaki yang bertamu kepada 'Aliy bin Abu Tha- 
lib, lalu dia membuatkannya makanan. Kemudian Fathimah berkata: 
"Kalau sekiranya kami mengundang Nabi saw., maka beliau akan makan 
bersama kami. Kemudian mereka mengundang beliau, dan beliau datang, 
lalu meletakkan tangannya pada kedua kusen pintu. Beliau melihat 
satir--kurden--tipis di sudut rumah. Lalu beliau kembali pulang. 

Fathimah berkata kepada 'Aliy: "Susullah, dan katakan kepada be- 
liau: "Apa yang menyebabkan engkau kembali, wahai Rasulullah?". 

Beliau menjawab: "Yaitu, saya tidak boleh masuk ke dalam rumah 
yang dihias-hiasi". 


yna 13 Ah cONs | CARE Sia NAN Tan SNKEIG 


2 . 
j “214 2X (N v 2G, 2 . 
BAB 57 | : TTL : S3 IU SA ti 


Mengumpulkan mentega dan daging 


(Ce . og N 20 9 1g TN £ . 2 
SEN A 2 P PN 2 LA AK at $ AS 203 NE AA se Ne AMD 1S 
SN IS ra —— AG Yg "N 3361. Mewartakan kepada kami Abu Kuraib, mewartakan kepada 

kami Yahya bin 'Abdur- Rahman Al-Arhabiy, mewartakan kepada kami 
G 4 aa £ . . 
LNG 6 An 6 Casa? rei 4 3 PP IA L2 1 Yunus bin Abu Ya'kub, dari ayahnya, dari Ibnu "Umar, dia berkata: 
| ita ' Sak Solat PP) "Umar mengunjungi Ibnu "Umar, sedangkan dia berada di alas (semacam 
Ao AN AL LL LA Tahan, ad AA tikar) makan. Dia meluaskan tempat duduk untuk "Umar. "Umar berkata: 
5 SG be 9D 9 $ IG ear MD $- 19 € as Bismillah. Kemudian dia mengisyaratkan tangannya, lalu menyuap ma- 
A 4 » as 3 kanan. Kemudian dia melipat tangan lainnya. Lalu berkata: Saya men- 
€ "AN owg "Na 4, Gal 8 ea tag ACA : dapati rasa lemak. Apakah itu lemak daging. 

34 - Pa Pa ON Uaa —$ ku Maka "Abdullah berkata: "Wahai Amirul-Mukminin, sesungguhnya 
A3 5 22 Gi saya keluar menuju ke pasar, mencari daging gemuk yang akan saya beli. 

( .£ » Pata - 2A - 4 , 1 , 
oa PARA Al Saya mendapati daging itu mahal--harganya--. Maka saya membeli da- 

K3 £ AK ya Pp ging - Pa bing 1 
1x 7G Te | ging yang kurus--tanpa lemak--seharga satu dirham, dan mencampurkan- 
si N 2 s3 AN CN LA ,« nya dengan lemak seharga satu dirham. Lalu saya menghendaki agar 

z5 La - ts age N 3 $ keluargaku berulang-ulang dapat mengambilnya sepotong-sepotong. 
“2 NG LS 2x jt 12 AA 9 1 Kemudian "Umar berkata: "Tidak berhimpun sama sekali kedua- 
» TES | V Ora AN IA GA ML duanya (lemak & daging) bagi Nabi, kecuali beliau memakan salah satu- 
2. 2, ppm 2N rd UN y ta ni 2 . 1 
- 2 dan mensedekahkan lainnya". 

Bae SL IS 2d aa) ea 
ya 9. Isa EA UK Ine GA "Abdullah berkata: "Ambillah wahai Amirul-mukminin, maka tidak 
ben ska £ An apa VGA akan berhimpun kedua-duanya bagiku, kecuali aku melakukan yang de- 


mikian itu". Katanya selanjutnya: "Saya tidak sepatutnya melakukannya". 


Ba Bea aa ara 
Sh 3 an “ea, kj Patam Az Tawa ai adalah isnad yang hasan, yang di dalamnya ada Yahya bin 
G21 IL PMI 2,2 & IE 4 ur-Rahman in 'Ubaid. , 5 
Koki LS «Kakan (A32 AS 33 AS Te 1s . £ 
RW LB Lg Ae pu 5 - y 22 12 Na : Ta « 
IN API GOL KE dte JA Ajar Iio BAB 58 
5 | Orang yang merebus--daging hendaklah memberi air yang 
, Tx 1 banyak | Sa 
2 - LI MI LA 2 & PEN ar An Ah 
$ : « . band . & 2 ..« 
VAN AI KA PR ah un 1 


165 


d9 "Ih, “ng - : 
DE A13 AD ALAN, STA u 


AR Nana aa an: 


A TAN 


3362. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, mewarta- 

kan kepada kami Utsman bin "Umar, mewartakan kepada kami 'Abu 

'Amir Ai- Khazzaz, dari Abu 'Imran Al- -Jauniy, dari Abdullah bin Ash- 
Shamit, dari Abu Dzarr, dari Nabi saw. 

Beliau bersabda: "Bila kami membuat Host anda daging--, maka 


.perbanyaklah airnya, dan Ciduklah kuat itu untuk terangga tetanggamu, 
membagi-baginya--. 


SUN NINA 3x 


u, Inai aa Kar. 2 2 
BAB 59 | 
Makan bawang putih, bawang merah dan kucai 


HA DI E Pai - | 1 
: naa ne LAN Oey 


Ne MANA Ad Man “Ge Ag Re43 
dpat. sn House 
22 .» TA P- 

oa lone6 3 Oa IST ayal 


N 
A 


£ “LS £, LN ak 
KRU AK EF JAE PG Ind 
23 $ 3 -A AS - LNG, A8 2 
5 2 £ LES PENA IS SE 1G 


sea Ya TS NAN Kas 
Se asa ne 
LI KK. pe aa 


Pd LI 814 
a PN Ea £ ERA 


.—. 
3363. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kanti Ismma'il bin 'Ulayyah, dari Sa'id bin Abu "Arubah, 
dari Oatadah, dari Salim bin Abul-ja'cd Al-Ghathafaniy, dari Ma'dan bin 
Abu Thalhah Al-Ya'muriy, bahwasanya 'Umar bin.Al-. Khaththab berdiri 
sebagai khatih' di hari ftimu'ah. Dia' rmernuji Allah dan menyanjung-Nya, 
lalu berkata: "Wahai manusia, sesungguhnya kalian memakan dua pohon. 
Saya tidak melihat keduanya kecuali pohon yang buruk: yaitu bawang 
putih dan bawang merah. Sementara aku pernah melihat seorang lelaki, 
di masa Rasulullah saw., yang didapati baunya dari dia. Kemudian dia 
dipegang tangannya, sehingga dikeluarkan. sampai di Bagi' (sebuah ku- 
buran Bagi”). Barangsiapa yang memakan keduanya, maka hendaklah dia, 

mesti, membunuh menghilangkan bau keduanya dengan memaksanya. 


NN Tt nisa gag Sek 
BA Ia Ts. CA 
sandi abg 215 SG AT 


€ 


JA AI 
AN KE KAI 


ENYA 3G PA SIN 
167 


Le Gel 


3364. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, 
mewartakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah, dari 'Ubaidullah bin Abu 
Yazid, dari ayahnya, dari Ummu Ayyub, dia berkata: Saya membuatkan 
makanan untuk Nabi saw., yang di dalamnya ada termasuk sayur- mayur. 
Lalu beliau tidak mau memakannya dan berkata: "Sesungguhnya aku 
tidak senang kalau menyakiti temanku--yakni Jibril as.--". 


Sekdes. SELAMA as ep to 
LAGI E xete CATAT shg 
PENA TN ar Bun 
HATIS aa aetan 
33 PSA SIK La 2 F1 RI 


(RE ta - 


3365. Mewartakan kepada kami Harmalah bin Yahya, mewartakan 
kepada kami ' Abdullah bin Wahb, memberitakan kepada kami Abu Syu- 
raih, dari ' Abdur-Rahman bin Nimran Al-Hajriy, dari Abuz-Zubair, dari 
Jabir, bahwasanya ada sekelompok kaum mendatangi Nabi saw. Lalu be- 
liau mendapati/mencium bau kucai dari mereka, maka beliau berkata: 


"Bukankah aku sudah pernah mencegah kalian memakan pohon ini! 


Sesungguhnya para malaikat 'itu merasa sakit (hati) disebabkan oleh 
sakitnya hati manusif". 2 


168 


IBNU MAJAH IV 


—- 
NN ia koi En 


2 2 PT garn TT 
ANE Ehh AO YP UU 
MEA ega 


3 Pal 
PP Pra LA 9 ILK 2 22 R 
FE SM APN ID YEN LS 
-) 
' / Pd 2 
Pra " V 2A “ : A PLAN aa H4 
KE NA arah Dam HAK YA 


| “5. 4 - - ” 

Me Mn 9 9 “arang SL US ooh, 9 2 IN 2 

"uh ui : , “ “2 N 

MEI DAS NS 
3366. Mewartakan kepada kami Harmalah bin Yahya, mewartakan 
kepada kami 'Abdullah bin Wahb, mengkhabarkan kepadaku Ibnu 
Lahi'ah , dari "Utsman bin Nu'aim, dari Al-Mughirah bin Nuhaik, dari 
Dukhain Al- Hajariy, bahwasanya dia mendengar 'Ugbah bin 'Amir Al- 
Juhaniy mengatakan: Bahwasanya Rasulullah saw. berkata kepada para 


sahabatnya: "Janganlah kamu sekalian makan bawang merah". Kemudian 
beliau mengucapkan kalimat yang lirih: "yang mentah". 


——— maa 

Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada "Abdullah bin Lahi'ah, dia itu dha'if. 
Sedangkan 'Utsman dan Al-Mughirah, saya tidak mengetahui orang yang mencela 
maupun orang yang menganggap keduanya terpercaya. b 


Sg MA Th ae 


BAB 60 
Makan keju dan mentega 


GEA Ja LA LN TS rae 1 


169 


LS Bahan PEN KA 20 LA NOS 3 ALT Get Ian “ 
& 1 Lw TAG AN —G 5 0 “had Ian WB 3SO ailangolis re "at 
P, - 


: £ - e.. ” IP 
» P4 ( ta .» Aa s F: “ 
BIAN Sa NG ra JA GE KA LATEREKAS « SAN AINAS SAN Vila 


& Ra 4 : 2 LA Pa 2 3 
SIA IE Sl JAN dk IAI IS EK BS EA 
3 


tai 2 NG CAN YA PP 2 | 2 SA NK 0 SKL LAGI RAI 2 OS BU 
“ “ ! ” | k . Pari @ $ -. 2 - 
AE IN (PENA AG aa YA TES GS IE LN ALAN IS LA gita 
.& dalan MP ALS - Z "JAS 
3367. Mewartakan kepada kami Isma'il bin Musa As-Sudiy, me- ULANG AN YAN): Oli alang 6” onta 2 MN 
wartakan kepada kami Saif bin Harun, dari Sulaiman At-Taimiy, dari . af x TN Pn an hao 
Abu "Utsman An-Nahdiy, dari Saiman Al-Farisiy, dia berkata: Rasulullah LNG Ati AM AuR9 0,33 Layane AN 
saw. ditanya tentang mericga, keju dan memakai baju kulit berbulu. dapa w» Naa TAS ds NA Na Haa A0 
Beliau saw. bersabda: "Halal adatah sesuatu yang dihalalkan oleh 8 Lage “Sha Y3 Aina $ 6 Me Nana R3 
Allah dalam kitab-Nya. Dan haram adalah sesuatu yang diharamkan oleh 4 ea MENARA) pad IND ANN ISA da sekan 
Allah dalam kitab-Nya. Sedangkan sesuatu yang didiamkan- Nya, maka 3 Nge . . - 
adalah termasuk yang diampuni". | | Dana 00 NYA Gd duan!9 
/ 3368. Mewartakan kepada kami 'Amr bin Utsman bin Sa'id bin 
WK in SN : Katsir bin Dinar Al-Himshiy, mewartakan kepada kami ayahku, mewarta- 
-| CEM . : , kan kepada kami Muhammad bin 'Abdur-Rahman bin 'Irg, dari ayahnya, 
BAB 61 dari An-Nu'man bin Basyir, dia berkata: Nabi saw. diberi hadiah anggur 
: : dari Tha-if. Lalu beliau mengundangku, berkata: "Ambillah setandan 
Makan buah anggur ini, maka sampaikanlah dia pada ibumu". 
Lalu aku memakannya sebelum menyampaikan anggur 'itu kepada 
PRT 2, “2X 905 ibuku. Maka ketika sudah beberapa malam, beliau berkata kepadaku: 
Ti Ara » ulas 5 8 ka G. RTA "Bagaimana setandan anggur kemarin? Apakah kamu sudah menyampai- 
ag. Ina i 2 | kannya kepada ibumu?" 
TA rai 2 &,? A 2 BN Ny» 2 Saya berkata: "Tidak". Kata selanjutnya, lalu beliau menamaiku se- 
Ta tu at 0 bagai pengkhianat. 
w LA . ID gai pengkhi 
Ne CB, 22K, coeg L KK “2 2 Dalam Az-Zawa-id: Isnad hadits ini shahih d ra perawinya tsigat. Hanya saj 
AN SN. . 2 . F - “1G: . ja 
LN 219 KL, uloat £. Al, 6 »S 8 pada periwayaban dari Nabi saw. terbalik apa yang disebutkan disini. Yaitu ElWayat MUA 
170 in 


bahwasanya ibunya (An- Nu'man bin Basyir) mengutusnya kepada Nabi saw. dengan 
mernbawa setandan anggur. Lalu dia memakannya sebelum menyampaikannya kepada 
Nabi saw. Maka ketika dia datang dengan membawa (sebagian)-nya, dia minta ijin 
beliau, lalu beliau berkata kepadanya: "Hai pengkhianat". Dan katanya: Seseorang itu 
bersama dengan orang yang disenangi. Ke : 

Dan kisah ini diperselisihkan. Mungkin ada dua cerita. 


AA ea z3 
Aiutalan Erna Las - eta 
TR AN IN Mega aa PAGE mati 


s- 
2nng deg AN ESA IG IL 3S 
AGS anibg K3 Aga 
aa 


AD G9- IP apa NN XS oo) YEL 2 
MAY 1 daa aa LAB ham SINI Zat 


3369. Mewartakan kepada kami. Isma'il bin Muhammad Ath- 
Thalhiy, mewartakan kepada kami Nigaib bin Hajib, dari Abu Sa'id, dari 
'Abdul-Malik Az-Zubairiy, dari Thalhah, dia berkata: Saya mengunjungi 
Nabi saw., sedangkan di tangannya ada buah Safarjal. Beliau berkata: 
"Ambillah dia, wahai Thalhah. Sebab sesungguhnya dia adalah dapat me- 
nyegarkan sanubari". | 


aa naa aan 

Dalam Az-Zawa-id:. Dalam isnadnya ada 'Abdul-Malik Az--Zubairiy, dia itu 
majhul/tidak diketahui perihalnya, demikian dikatakan oleh Al-Mizziy dalam 
Al-Athraf dan Adz-Dzhabiy dalam kitab Al-Kasyif. Sedangkan Abu Sa'id itu dibenci 
demikian dikatakannya dalam Al-Kasyif. : 


Ie IBNUMAJAHIV 


bla ARA Ar, 


BAB 62 
Larangan makan dengan cara menyungkur 


C9 TN A & 59 4 “15 De 
AAS NK ifa - we, 


SN an SA Ge BRA Eye HAK 


BIG £ SK, IIS AL UG 
GEAR EA 25 3S 


"Ita 73 
3370. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, mewarta- 
kan kepada kami Katsir bin Hisyam, mewartakan kepada kami Ja'far bin 
Burgan, dari Az-Zuhriy, dari Salim dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah 
saw. melarang seseorang makan sambil menyungkurkan w a jahnya. 


173 


DENGAN NAMA ALLAH MAHA PENGASIH, 
MAHA PENYAYANG 


30. KITABUL-ASYRIBAH (Urusan Minuman) 


PA a27 
yap Fara 2G W) 
JP CP 


BAB 1 
Arak adalah kunci segala keburukan 
Ibsas rrv 


Lag N AN Gi og 

Beban RA ANIS Bukan 
DADI IL an BET AJI IE 
IE IDA Hot een ALE 
AI ANA MIL SLS: AS. si SINI 


“ad 


JP ANE Tip SY Alia 


Op 


. 


Cr Pe AN IIS 9 
3371. Mewartakan kepada kami Al-Husain bin Al-hasan Al-Marwa- 
Ziy, mewartakan kepada kami Ibnu Abu 'Adiy. Dan mewartakan kepada 
kami Ibrahim bin Sa'id Al-Jauhariy, mewartakan kepada kami ' Abdul- 
Wahhab. Semuanya dari Rasyid, yaitu Abu Muhammad Al-Himmaniy, 
dari Syahr bin Hausyab, dari Ummud-Darda-, dari Abud-Darda-, dia ber- 
kata: Kekasihku --Muhammad-- saw. berwasiat kepadaku: "Janganlah 
kamu minum arak. Maka sesungguhnya arak adalah kunci segala kebu- 
rukkan". 


Dalam Az-Zawa-id: Isnad hadits ini hasan. 

Naa P3 99 ALI, AG 
LAN Ya Pen er Na ANA 
Kg AL £ LISA. Pat IOI an MALAKA 

Lae SAN pa Tn aa buta GA 


w z PP ot, 2 
De BEN SErban AAU 


. -“ 
.“ 


« EENEESKS UK 


aing Dn BIN AESN th cola, 3 2 9 il 2 

3372. Mewartakan kepada kami Al-Abbas bin Utsman Ad-Dimasy- 
giy, mewartakan kepada kami Al-Walid bin Muslim, mewartakan kepada 
kami Munir bin Az-Zubair, bahwasanya dia mendengar "Ubadah bin 
Nusaiy mengatakan: Saya mendengar Khabbab bin Al-Arat dari Rasu- 
lullah saw., bahwasanya beliau bersabda: "Hindarkanlah dirimu dari mi- 
num arak. Maka sesungguhnya kesalahan/dosa arak akan dapat membuat 
cabang beberapa kesalahan, sebagaimana sebatang pohon dapat tumbuh 
beberapa pohon yang lainnya". 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada Munir bin Az-Zubair Asy-Syamiy Al- 
Azdiy. Dia itu dha'if. 


175 


SY ba Asah 3 A0 ak A3 


BAB 2 


Orang yang minum arak di dunia, maka dia tidak akan me- 
minumnya di akhirat 


N PADI EL KI NI YYVY 


9g 24. 


SPoior meta Pra 
Karat IS 25 Aga Ma 
GERAM Un EGA an 


3373. Mewartakan kepada kami 'Aliy bin Muhammad, mewartakan 
kepada kami 'Abdullah bin Numair, dari ' Abdullah bin 'Umar, dari 
Nafi”, dari Ibnu ' Umar, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "Barang- 
siapa yang minum arak di dunia, maka dia tidak akan meminumnya di 
akhirat nanti, kecuali kalau dia bertaubat". 


Gen abe JA Eee 


Betea Nag DAA Giten ISA 
SA . GE 7 A3 223 Ara IS 


Aa Batas KAWAN 


HA hang a onuaa 93 


3374. Mewartakan kepada kami Hisyam bin "Ammar, mewartakan 
kepada kami Yahya bin Hamzah, mewartakan kepadaku Zaid bin Wagid, 
bahwasanya Khalid bin 'Abdullah bin Husain mewartakannya, dia 
berkata: Mewartakan kepadaku Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah 
saw. bersabda: "Barangsiapa yang minum arak di dunia, maka dia tidak 
akan sos bai di akhirat". 


Dalam Az- Zawarid: Isnad hadits ini shahih dan para perawinya tsigat. 


" skoasaeh Ag N 


Bagai . BAB3 
— Orang yang melestarikan minum arak 


SES AN ? KA Area CAB NG: 
MAKA TEA 
—1G:36: Kang TA NYA NA 


AN Kant Sae Awet3ag 


"EX Oa INA has Uda Ig and 
LEAN dea Ak II, OaneyN Ol 939 
SDA S GUA lo Ig 


3375. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan 
Muhammad bin Ash-Shabbah, mareka berkata: Mewartakan kepada kami 


Muhammad bin Sulaiman bin Al-Ashbahani 
y, dari Suhail, dari ayahn 
dari Abu Hurairah, dia berkata: | Aa 


Rasulullah saw. bersabda: "Orang yang melestarikan minum arak 


177 


adalah seperti orang yang menyembah berhala". 


Dalam Az-Zawa-id: Muhammad bin Sulaiman di dha'ifkan oleh An-Nasa-iy dan 
Ibnu 'Adiy. Tapi dianggap kuat oleh Ibnu Hibban. Abu Hatim berkata: Dia menu- 
liskan haditsnya, tapi tidak boleh dijadikan hujjah. 

Dan perawi selebihnya adalah terpercaya. 


A2 IK “ s4 PLP Turi aya 
RS JELAS AE apn 


BE AEN BERN A “Ala AA 


4 AR & & - — - Gg 4 2 “2 
Io ISA SAAD IN SS Gas)3L 
ia BEN ES 


Lha ALI Ae Ong » rn 02 UN 1 NN 
| 3 SN Sara AN) Ng 


3376. Mewartakan kepada kami Hisyam bin ' Ammar mewartakan 
kepada kami Sulaiman bin "Utbah, mewartakan kepadaku Yunus bin 
Maisarah bin Halbas, dari Abu Idris, dari Abud-Darda, dari Nabi saw. ber- 
sabda: "Tidak dapat masuk surga orang yang melestarikan minum arak". 


Dalam Az-Zawa-id: Isnadnya hasan. Dan Sulaiman bin 'Utbah adalah diperseli- 
sihkan. Sedangkan perawi selebihnya tsgat. 


Do AI Na K2 AL, 


BAB 4 
.Orang yang minum arak tidak akan diterima shalatnya 


TEA NA TNEN Ia NN 


178 


N 


Te 


M2 2 A2 27 “5g ni JA LIA AP, 
diana APN. bewo AI, NS 
eny AA 3. 2 « Io 9-— KE AN — 

» $ bj AN AG La 1. . 
DE 0 PETA PAN 
Maa" te Tab Ata 2g 
IE SATA Ta keog An dg 


SEN JK SET ASK AS 

ASK LEAN SS 

HGU EKA ANYA 
AI ga apr 5 Ng EA SE 538 

BENER AA 
IN SEE SRG EN SS ES 
AAA KA ETAP Ka Pep 
PRA 


| 3377. Meriwayatkan kepada kami 'Abdur-Rahman bin Ibrahim Ad 
Dimasygiy, mewartakan kepada kami Al-Walid bin Muslim, mewartakan 
kepada kami Al-Auza-iy, dari Rabi'ah bin Yazid, dari Ibnud-Dailamiy 
dari ' Abdullah bin 'Amr, dia berkata: | 
Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa yang minum arak dan 
mabuk, maka tidak akan diterima shalatnya selama 40 (empat puluh) 


179 


hari. Dan bila dia mati, maka dia masuk neraka. Bila dia taubat, maka 
Allah akan mengampuninya. Dan bila dia kembali, minum, lalu mabuk, 
maka tidak akan diterima shalatnya selama 40 (empat puluh) hari. Maka 
bila mati, maka dia masuk neraka. Maka bila dia taubat, maka Allah akan 
mengampuninya. Dan bila dia kembali minum, lalu mabuk, maka tidak 
akan diterima shalatnya selama 40 (empat puluh) hari. Maka bila dia 
mati, maka dia masuk neraka. Maka bila dia taubat maka Allah akan 
mengampuninya. Dan bila dia kembali, maka sudah semestinya Allah 
akan meminuminya dengan Radghatul-Khabal" di hari kiamat. 

Mereka bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah Radghatul Khabal itu?" 

Beliau menjawab: "Perasan penduduk neraka". (Yakni: penduduk 
neraka yang diperas hingga mencair). 


PEP OPAN EA ah 


BAB 5 
Terjadinya arak 


- 


x uang (at CE - WNA 
KANAN KATA SN ASARAS 


Ka gNaiesak Abang. 38 
AS EN 


3378. Mewartakan kepada kami Yazid bin ' Abdullah Al-Yamamiy, 
mewartakan kepada kami 'Ikrimah bin 'Ammar, mewartakan kepada ka- 
mi Abu Katsir As-Suhaimiy, dari Abu Hurairah, dia berkata: 

Rasulullah saw. bersabda: "Arak itu terbuat dari dua pohon ini: Kur- 
ma dan anggur". 


IX KAN 


KEREN SE Sts sewa 


5 dagang NAN Era yag er 2 58 sa 
ayat ET (Hai PRIA 
af Lag JG, - 
EN Gang Van yAN ag 


3379. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Rumh, memberita- 
kan kepada kami Al-Laits bin Sa'ed, dari Yazid bin Abu Habib, bah- 
wasanya Khalid bin Katsir Al-Hamdaniy mewartakannya, bahwa As- 
Sariy bin Isma'i| mewartakannya, bahwa Asy-Sya'biy mewartakannya 
bahwasanya dia mendengar An-Nu'man bin Basyir mengatakan: 

Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya dari gandum --mutu se- 
dang-- terdapat arak, dari gandum --mutu rendah, hitam-- terdapat arak, 
dari anggur kering terdapat arak, dari kurma terdapat arak, dan dari madu 


terdapat arak". 


“s8 Dimaksudkan di sini, bahwa arak itu dapat terbuat dari bahan apa saja, tidak 
hanya terbatas seperti yang disebutkan di atas. Tapi arak itu meliputi segala sesuatu 
yang menyebabkan tidak normal/mabuk (Penterjemah). 


Ae sa HA aah ep, 


BAB 6 
Arak menjadi terlaknat karena sepuluh segi. 


SEN EA 


2 er ,- 


NA NE RSA3 AA tu KAS 


ge 


LPIAKA Ip an nat YAN KE 


aa 


181 


3381. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Sa'id bin Yazid bin 


| ' Ay: -8 .X Pa 1033 
Pt BN Ig NG rail) Yerge LAN lai Ibrahim At-Tustariy, mewartakan kepada kami Abu 'Ashim, dari Syabib, 
53 — SLS MN saya mendengar Anas bin Malik (atau: Anas mewartakan kepadaku), dia 
p. LA A9 AA 23NO berkata: Rasulullah saw. melaknat perihal arak kepada sepuluh orang: 1. 
AT Iri & 9 Naa » AN SE A CS » Orang yang memerasnya, 2. Orang yang menyuruhnya, 3 Orang yang di- 
aa “ P- ea buatkannya, 4. Orang yang membawanya, 5. Orang yang dibawakannya, 
ME 4 CA NAN 1 gp Ao KIA, 6. Orang yang menjualnya, 7. Orang yang dibelikannya, 8. Orang yang 
ATA 9 Adaa "9 « (geleng ba gas 9 « Monaiang aa memberi minum arak, 9. Orang yang minta diminumkannya Sehingga 


beliau menghitung sepuluh dari jumlah ini. 


| N SA Tan & “Aa 5 (rai Tg aah | | 
Ng Ne "EKA #3) Ke SJSN AV, 


3380. Mewartakan kepada kami 'Aliy bin Muhammad dan Mu- 


hammad bin Isma'il, mereka berkata: Mewartakan kepada kami Waki”, | BAB 7 
mewartakan kepada kami 'Abdul-'Aziz bin 'Umar bin 'Abdul-'Aziz, dari mu ' | 
'Abdur-Rahman bin "Abdullah Al-Ghafigiy dan Abu Thu'mah, mantan kanak, Perniagaan arak 
budak mereka, bahwanya mereka berdua mendengar Ibnu 'Umar menga- ke 

takan: a 


Oa 2 LEAN 8 
2 Ba ..& Pd Lea 
Rasulullah saw. bersabda: "Arak menjadi terlaknat karena sepuluh KI ai An 


segi: 1. Keberadaan arak, 2. Orang yang memerasnya, 3. Orang yang 2 


, A3 P3 ar 3 La 
SAS SEN wa 
menyuruhnya, 4. Orang yang menjualnya, 5. Orang yang membelinya, 6. 92-32 | R32 9 Ai CA LI 1. 
2 ' . » AN . - 
Orang yang membawanya, 7. Orang yang dibawakannya, 8. Orang yang Lega pe kaan wat ts . Ang an PN Na : NS 


makan harganya, 9. Orang yang meminumnya, dan 10. Orang yang mem- 


beri minum arak". AR 9 IN An” AA AA. 
| Ha PA MN AS Ui SIG AEE 
2 AN 9 2 SISGO “au An 
YO Rear reda : IG W YAN f TA YA KA 0 Ia La Pata 
3 Ina Sana TOBA ANIES GEA AAS 
“3. ca" A29 - 2. 9g LAG .1 ap 5 ke | , 
A NG v... & » ' 2. 2 
Ca WN £ aa ad P2 PN Am | IA 
BA SNN ALA AA EK » | : 
Heat Jar sad NO CB Sma dri 3382. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan 
P3 2 5 2 P P jab 210 'Aliy bin Muhammad, mereka berkata: Mewartakan kepada kami Abu 
ILIR SANA KA - Ns Tan Ga PAN p Mu'awiyah, mewartakan kepada kami Al-A'masy, dari Muslim dari 
& Pe , | | . y, Gari us ri 
AL 19 “Ang —) 1» - 2 Ig £ sa masrug, dari: 'A-isyah, dia berkata: Ketika turun ayat di akhir surat 
AA Ga Ba Ca 2173 AL st “4 a23 .. Al-Bagarah (2:275) mengenai riba, maka Rasulullah saw. keluar, lalu 
c YEL 96 Das ada" Kas 9 « PN 32019 mengharamkan perdagangan arak. 
IG 9 EA GB Y— A5 KA ea -g DA 4 4 A4 
“ 2 Kk “hg .. 2 ka & 22 Pa X3 at Ge 
Se Ga 032 IS Gowa) Oliiuuh9 ba SEE REN Ea PUS Ng 


182 183 


TN, bag angan HE 


3383. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Sufyan, dari 'Amr bin Dinar, dari Thawus, dari 
Ibnu 'Abbas, dia berkata: Sampai kepada Umar --berita-- bahwa Samu- 
rah menjual khamr/arak. Maka "Umar berkata: Semoga Allah membunuh 
Samurah itu. Apakah dia tidak tahu, bahwasanya Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Allah melaknat orang Yahudi. Diharamkan kepada mereka lemak 
--babi--. Mereka mengoplosnya, lalu menjualnya". 5 


(enter got HAMA, 
BAB8 
Arak disebut dengan Nama lain 


5. BAN ANGKA 5-0 Ne 


KN ar ata LI DIII TC 


PI 3 KG 9. 
Ae 33 HA MIN KEL TIENS | 
IG 196 « Ea 2A KN (YAI 


£ “a 2. $ 0 - 
PA NAD SI, dig An 23, 


&$ Ca. 
KA SMA GS 


2 
Pa PAP 
BG 6 PI NAN A23, hua AS Oom) 2819 
| Mean en AG N UM IS 


3384. Mewartakan kepada kami Al' Abbas bin Al-Walid Ad-Dima- 
sygiy, mewartakan kepada kami 'Abdus-Salam bin ' Abdul Ouddus, me- 
wartakan kepada kami Tsaur bin Yazid, dari Khalid bin Ma'dan, dari 
Abu Umamah Al-Bahiliy, dia berkata : 

Rasulullah saw. bersabda: "Tidak akan lenyap siang dan malam, se- 
hingga sekelompok orang dari umatku minum arak, yang mereka nama- 
kan dengan nama lain". 


. Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada 'Abdus-Salam bin Abdul-Ouddus. Ber- 
kata pengarang kitab Tagribut-Tahdzi , dia adalah dha'if. 

Na ana senen TAG | 
PLP an Pl 4 22 7 an Pad 
PNS LN INAP SINI 0 NO 


MAN GE FI SE AGAIN ga KTA 
AN 3 J3 
MASELA Ke HS 


- 


—G 1 BG MAY BE Se RN 

Ku “ “3 22 2. th u 9S 
HA AIA : 26 Dian » R32 AN G5 
TA bear EA ..1 

Pa Up gn ada 


3385. Mewartakan kepada kami Al-Husain bin Abus-Sariy, mewar- 
takan kepada kami "Abdullah, mewartakan kepada kami Sa'ed bin Aus 


Al-'Absiy, dari Bilal bin Yahya Al-'Absiy, dari Abu Bakr bin Hafsh, dari 


Ibnu Muhairiz, dari Tsabit bin As-Simth, dari 'Ubadah bin Ash-Shamit, 
dia berkata: 


Rasulullah saw. bersabda: "Akan ada seorang manusia dari umatku 


185 


yang minum arak, dengan nama yang mereka namakannya --nama lain-- ". 


“Perobahan nama, diharapkan merobah status hukumnya (pent). 


Na KAN Cc A | 
BAB 9 
Setiap yang memabukkan itu haram 


Pu, Pee, Ag LGA 
Lea 


nyaa ee IS, 


AE WAT 
AA, mn 
Kah bag BIG $ Ag TAMA 


3386. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, mewar- 
takan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah, dari Az-Zuhriy, dari Abu Sala- 


mah, dari 'A-isyah, dia menyampaikannya kepada Nabi saw., beliau ber- 


sabda: "Setiap minuman yang memabukkan maka dia adalah haram". 
SIA GLA 


ma ea YA Aa 
Tekan Braga “an NAN Aa 3G 8. ye 


PA aa 


3387. Mewartakan kepada kami Hisyam bin ' Ammar, mewartakan 
kepada kami Shadagah Khalid, mewartakan kepada kami Yahya-bin Al- 
Harits Adz-Dzimariy, saya mendengar Salim bin 'Abdullah bin 'Umar 
mewartakan dari ayahnya, dia berkata: 


Rasulullah saw. bersabda: "Setiap yang membabukkan adalah 
haram". 


186 


| ena 
KTNA 2 PA ASLANGA Bg 


. TA “ 
SN dg ae kapang 
“3388. Mewartakan kepada kami Yunus bin ' Abdul-A' la, mewarta- 
kan kepada kami Ibnu Wahb, mengkhabarkan kepada kami Ibnu Juraij, 
dari Ayyub bin Hani-, dari Masrug, dari Ibnu Mas'ud, bahwasanya Rasu- 


lullah saw. bersabda: "Setiap yang membabukkan adalah haram". 
— Yonu a Majah berkata: 5 adalah hadits orang-orang Mesir. 


Dalam Az-Zawa-id: Isnad hadits ini shahih. Para perawinya terpercaya. 


SAN BEN KAS TE Ne NA 
NI NA Ane AU EL 


GT“ 


H5. za ema LN Ja 
Sp Pas Ba Mal rp, 


KE IR 


3389. Mewartakan kepada kami 'Aliy bin Maimun Ar-Raggiy, me- 
wartakan kepada kami Khalid bin Hayyan, dari Sulaiman bin ' Abdullah 
bin Az-Zibrigan, dari Ya'la bin Syaddad bin Aus, saya mendengar 


187 


Mu 'awiyah mengatakan: Saya mendengar Rasulullah . saw. bersabda: 
"Setiap yang memabukkan adalah haram bagi setiap orang mukmin". 
Ini adalah hadits orang-orang yang tukang mengobati. 


Eren Bau Aa 3 maa 
IEEE Aa Ag Ag AGS, 


Ac IL pe 


KAN Pa Pt paaa Turki 23 


3390. Mewartakan Bana kami Sahi, mewartakan kepada kami 
Yazid bin Harun, dari Muhammad bin 'Amr bin 'Algamah, dari Abu 
Salamah, dari Ibnu "Umar, dia berkata: 


Rasulullah saw. bersabda: "Setiap yang membabukkan adalah arak. 


Dan setiap arak adatah haram". 
&, BE KE 5 Yan | 


Ka AR 


SA AMA ESA Eat Sa 


& Kagak Reg Av PA TETEK NAN 


3391. Mewartakan kepada kami "Muhammad bin Basysyar,”n mewar: 
takan kepada kami Abu Dawud, mewartakan kepada kami Syu'-bah, dari 
Sa'id bin Abu Burdah, dari ayahnya, dari Abu Musa, dia berkata: Rasu- 
lullah saw. bersabda: "Setiap yang memabukkan adalah haram". 


ALonapA3 Org Gusta do 
| BAB 19 | 


Sesuatu yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya 
pun haram : 


Ae ag KS. pyag 


198 


- METE AN ey PRE 3. 
“LN 
menena #33 IP 

Sta Ta » & Han 2 55 CN CAN 


Puma 909 Man osiw0)G 2G M9 


3392. Mewartakan kepada kami Ibrahim bin Al-Mundzir Al-Hiza- 
miy, mewartakan kepada kami Abu Yahya, mewartakan kepada kami 
Zekariya bin Manzhur, dari Abu Haa, dari "Abdullah bin 'Umar, dia 
berikata:' , 

— Rasulullah saw. bersabda: "Setiap yang memabukkan adalah haram. 
Dan sesuatu yang banyaknya itu memabukkan, maka sedikitnya pun ha- 
ram". 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada riya bin Manzhur, dia adalah dha'if. 


CE 8. RATE Sala ay wap 


#2 
: P ES 32 Ba “KY. 2 
sa KE SE KAN SI poket 


bg ON NIK NET pe3e 


3393. Mewartakan kepada kami 'Abdur-Rahman bin Ibrahim, me- 
wartakan kepada kami Anas bin 'Iyadh, mewartakan kepadaku Dawud 
bin Bakr, dari Muhammad bin Al-Munkadir, dari Jabir bin ' Abdullah, 
bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: “Sesuatu yang banyaknya mema- 
bukan, maka sedikitnya pun haram". 


189 


2g, 4, 


OOM OP AP NAS ga 
Kp Sa Th MANA yA? 
KAA data AN PANEN Ke LA 


3394. Mewartakan kepada kami 'Abdur-Rahman bin Ibrahim, me- 
wartakan kepada kami Anas bin 'Iyadh, mewartakan kepada kami 'Ubai- 
dullah bin "Umar, dari ' Amr bin Syu'aib, dari Syu'aib, dari ayahnya, dari 
kakeknya, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "Sesuatu yang banyak- 
nya memabukkan, maka sedikitnya pun haram". 


NAS AN wb N, 
BAB 11 


Larangan mengoplos 


A32, A3 


LAN DE AE uap 


1 
“ 3 an 1 2g - : 
“72 EL. — £ 


. m0 


AANG MAL ANK DAS dus 


Mara KANG AK 


mt 8 


2 KT “ 4 ui Ag 
Aan Tg KA ANE MESE 


3395. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Rumh, memberi- 
takan kepada kami Al-Laits bin Sa'ed, dari Abuz-Zubair, dari Jabir bin 
"Abdullah, bahwasanya Rasulullah melarang dibuat minuman kurma dan 
anggur secara bersama-sama. Dan beliau juga melarang dibuat minuman 
kurma yang belum masak dan kurma yang sudah masak, secara bersama- 
sama. : :: va : 

.. Al-Laits bip Sa'ed berkata: Mewartakan kepadaku 'Atha-bin Abu 
Rabah Al-Makkiy, dari Jabir bin ' Abdullah, dari Nabi saw. seperti hadits 
di atas. 5 : 

4 


4 PT Kata "UN - 2 a- 

Ass MAAN SN NE GAN SA Te war 
“(5 Ga LI KIA 2.6, 2 GA 

—E: IST AS K3 : AN GEN 


2 : 
let 


PANEN AN SE atas A17 


3396. Mewartakan kepada kami Yazid bin "Abdullah Al-Yamaniy, 
mewartakan kepada kami 'Ikrimah bin "Ammar, dari Abu Katsir, dari 
Abu Hurairah, dia berkata: 

Rasulullah saw. bersabda: "Janganlah kalian membuat minuman kur- 
ma yang sudah masak dan kurma yang belum masak secara bersama- 
sama. Dan buatlah minuman keduanya itu sendiri-sendiri --yakni: jangan 
dicampur jadi satu--.". : 5 


2832 #2 . Pa 2 “La Ge | 
PERMA EA ANE pan 


ne 


PEJAE RS AGS w 
2 1 NW. AA ISA KL 3- 
WAE gas Ate A1 IA, Kb REM ALA 1G 


“ 


PA AN TU Tea RON Tas 
Oak 


3397. Mewartakan kepada kami Hisyam bin "Ammar, mewartakan 
kepada kami Al-Walid bin Muslim, mewartakan kepada kami Al- 
Auza'iy, dari Yahya bin Abu Katsir, dari ' Abdullah bin Abu Oatadah, 
dari ayahnya, bahwasanya dia mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Ja- 
nganlah kamu sekalian menghimpun antara kurma yang sudah masak dan 
kurma yang belum masak: dan pula jangan --menghimpun-- antara ang- 
gur dan kurma. Dan buatlah minuman setiap satu di antara keduanya itu 
secara sendiri-sendiri". 


ASN SIA Aina LAN, 
| BAB 12 
Sifat minuman dan meminumnya 


ANE AD BUSA LE pan 


e ae P. 23 FP 
KE EN IN NAM EPS tap 
3 : 


AI BN hosu SG . SA Kep 
L ' 


ME MAS KA Ala jang da 


192 


(& .. - Ana PL 

es £ LB IPA 23 
. 5. LC Ga Pa, 3 gr 
SE PI LA d j9 O ndut aa 


AL 3. 
... 
Aa s tg ERA 
3998. Mewartakan kepada kami "Utsman bin Abu Syaibah, mewar- 
kan kepada kami Abu Mu'awiyah. 


5 yana - 


Dan mewartakan kepada -kami Muhammad bin 'Abdul-Malik bin 
Abusy-Syawarib, mewartakan kepada kami 'Abxlul-Wahid bin Ziyad, me- 
€ warskkad, | kami “Ashim Al-Ahwal, mewartakan 


reka berkatar Mewarsdksd kepada kami "Ashim 3 
kepada kami Bananah binti Yazid Al-"Absyamtiyyah,'dari "A-isyah, dia 
berkata: Kami membuatkan minyman untuk Rasulullah saw. di dalam 
tempat iminum. Kami tiengambil segenggam kurma (atau: segenggam 
anggur). Lalu kami memasukkannya ke dhlam tempat itu, kemudian kami 
menuang air ke dalamnya. Lalu kami membuatnya minuman di pagi hari, 
kemudian beliau meminumnya di sore hati. Dan kami membuatnya mi- 
numan di sore hari, maka beliau meminumnya di pagi hari. 

Abu Mu'awiyah berkata: Di siang bari, maka beliau meminumnya di 
malam hari. Atau di malam hari, maka beliau meminumnya di siang hari. 


€ NE KAA A H a DA -# wAaa 
MEA NAN IS TIGA NK 


AI aa dng NBA SE 6 


Bd eta 


SAR US MENGING Sa 


193 


A2 2 ML IG 

TN PAKA 
3399. Mewartakan kepada kami Abu Kuraib, dari Isma'il bin Sha- 
bih, dari Abu Isra-il, dari Abu 'Umar Al-Bahraniy dari Ibnu 'Abbas, dia 
berkata: Adalah Rasulullah saw. dibuatkan minuman --dari anggur/kur- 
ma--. Kemudian beliau meminumnya pada harinya itu, hari besuknya dan 
hari ketiganya. Maka bila masih tersisa minuman, saya menumpahkan- 

nya, atau beliau memerintahkannya, lalu aku menumpahkan. 


KAMI GC NA BAM AL 4 
DE 2,2 9 A0 gus Ao SIG 
3400. Mewartakan kepada kami Muhammad bin 'Abdul-Malik bin 
Abusy-Syawarib, mewartakan kepada kami Abu 'Awanah, dari Abuz- 


Zubair, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: Adalah Rasulullah saw. 
dibuatkan minuman --dari anggur/kurma-- di dalam bejana dari batu. 


Tang NIS EKA, A8 


BAB 13 | 
Larangan membuat Minuman dt Beberapa Bejana 


aa : 7 - . $ 
Dea SET SEA IS maa 
6 Pat daa MA — AL 


P AL 23.2. 2 

$TENBIAAA 0 Kukuh 
o AH K bb 4 ea Ha 

KEN IT SN BE AW 7 SO NG 


194 


ANE KIND A BASE 


Ta K23 GA G - 
RP IG AE AG IT 


Ban ires 


Ka Per ana H2 Ag Lugu Eng b 


3401. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, mewar- 
takan kepada kami Muhammad bin Bisyr, dari Muhammad bin 'Umar. 
Dan mewartakan kepada kami Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dia ber- 
kata: Rasulullah saw. melarang minuman dibuat di dalam bejana kayu 
yang dilubang, yang dicat, tempat dari labu air, dan bejana yang dimi- 
nyaki. Dan beliau bersabda: "Setiap yang memabukkan adalah haram". 


' Dalam Az-Zawa-id: Isnad'-haditsnya shahih: Para perawinya terpercaya. Dan teks 
hadits ini terdapat juga dalam Shahih -Bukhariy dah Muslim, tanpa redaksi: "Setiap 
yang memabukkan adalah haram". , 


MEFATNGGA . 2 LAS NI 
TEE AHA na 


KING SN KI 


3402. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Rumh, memberi- 
takan kepada kami Al-Laits bin Sa'Ed, dari Nafi”, dari Ibnu 'Umar, dia 
berkata: Rasulullah saw. melarang dibuat minuman di dalam tempat yang 
dicat dan tempat yang terbuat dari labu air. ' 


- wat 
An ZR 2 
DE sn AN Mts 


195 


- 

3403. Mewartakan kepada kami Nashr bin 'Aliy, mewartakan kepa- 
da kami ayahku, dari Al-Mutsanna bin Sa'id, dari Abul-Mutawakkil, dari 
Abu Sa'id Al-Khudriy, dia berkata: Rasulullah saw. melarang minum di 
dalam bejana yang diminyaki, bejana din dari labu air dan tem- 
pat kayu yang dilobangi. 


Ae LL EN Bot 


Ae. 


ya oa Neha AI NG 1 AE EA 
AVI 35 BO SEE SITE as JS 


Nda 2 O Tea : HA | 
KR 


3404. Mewartakan kepada kami Abu Bakr dan Al-'Abbas bin bin 
?Abdul-'Azhim Al-' Anbariy, mereka berkata: Mewartakan kepada kami 
Sybabah, dari Syu'bah, dari Bukair bin 'Atha- dari 'Abdut-Rahman bin 
Ya'mara, dia berkata: Rasulullah saw., melarang --minum-- dari tempat 
yang terbuat dari labu air dan bejana yang diminyaki. 


BAB 14 
Keringanan mempergunakan Bejana 


SEN A Ra AN 


bau 


i LAS bg Bug AA As. SIR AS 
TAG MAN ALI TG 
Le San G 


3405. Mewartakan kepada kami ' Abdul-Hamid bin Bayan Al-Wasi- 
thiy, mewartakan kepada kami Ishag bin Yusuf, dari Syarik, dari Simak, 
dari Al-Oasim bin Mukhaimirah, dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya, dari 
Nabi saw., bersabda: "Saya pernah melarang kamu sekalian memperguna- 
kag beberapa bejana. Maka buatlah kalian minuman di dalam 'bejana itu 
dan Haa sa yang n memabukkan". 


Kh 


ANE a YA GA Hewan 


Ne A33 La , Scan 
3 Na saat PL Ian PIP 


Y 


2 2G 

9 «2-4 AL KP ' 
rn 9 TAKE bae He 
ee aa 22 9 019 


: Hmm poling) S9 


3406. Mewartakan kepada kami Yunus bin ' Abdul-A'la,. mewarta- 
kan kepada kami ' Abdullah bin Wahb, memberitakan kepada kami Ibnu 
Juraij, dari Ayyub bin Hani-, dari Masrug bin Al-Ajda”, dari Ibnu 
Mas'ud, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya aku per- 
nah melarang kalian tentang minuman di dalam beberapa bejana. Ingat- 


197 


lah, sesungguhnya bejana itu tidak --menjadi sebab-- mengharamkan se- 
suatu. Setiap yang memabukkan adalah haram". 


Dalam Az-Zawa-id: Isnad haditsnya hasan. 


A Inap wb NO, 


BAB 15 
Membuat Minuman di tempayan 
Pe aa 2 $ PI 2» Ah ka -, P 
v & » £ NA GAN 0 MAN 
“ . 12. P4 —. 
SAS Ane Eta AG 


- - 
LAST Lha NUN TA AT GA OK 
SERA BEE AVI AG P3 NS Gs 
KO Dg LA kegr”a 
MA K3 R3 


3407. Mewartakan kepada kami Suwaid bin Sa'id, mewartakan ke- 
pada kami Al-Mu'tamir bin Sulaiman, dari ayahnya, mewartakan kepa- 
daku Rumaitsah, dari 'A-isyah, bahwasannya dia berkata: "Apakah salah 
satu di antara kamu sekalian (para wanita) tidak mampu membuat, setiap 
tahun, sebuah bejana dari kulit binatang kurbannya?" lalu kata 'A-isyah 
selanjutnya: "Rasulullah saw. melarang dibuat minuman di tempayan, 


. dan tempat seperti ini, dan tempat seperti ini, kecuali cuka. 


Dalam Az-Zawa-id: Isnadnya hasan, dari segi Suwaid. Sebab dia itu diperselisih- 
kan. | 


3408. Mewartakan kepada kami Ishag bin Musa Al-Khathmiy, me- 
wartakan kepada kami Al-Walid bin Muslim, mewartakan kepada kami 
Al-Auza'iy, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Salamah, dari Abu 


Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. melarang dibuat minuman di 
tempayan. | ssi , 


5 5 2 BP Ge 
LAI 3. ga PGM ANE 0.0 


gp Hah 
- 
2 4 NN , & n 
PA LAMA iB, CAR, 5— 2 
SIGN GA IG GAYA “Ser MS 
2. 


3409. Mewartakan kepada kami Mujahid bin Musa, mewartakan 
kepada kami Al-Walid, dari Shadagah yaitu Abu Mu'awiyah, dari Zaid 
bin Wagid, dari Khalid bin "Abdullah, dari Abu Hurairah, dia berkata: 
Nabi saw. diberi minuman di dalam. tempayan, yang berbuih. Lalu beliau 
berkata: "Pukulkan ini ke dinding. Sebab sesungguhnya ini adalah mi- 
numannya orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir". 


199 


AE, At, | 


BAB 16 
Nan Bejana 


Pee KET Fera wa, 
baya Irak KENA KANAK : 


BEN AGAN ONE IGAK due 
pe Da S6 Sat. Ke 
AK TAK NATA mi PI, 
Ig Isa CA EN AG FAR 
.« ni KAIN LAI $ 5 blus PN SS 


3410. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Rumh, membcri- 
takan kepada kami Al-Laits bin Sa'ed, dari Abuz-Zubair, dari Jabir bin 
"Abdullah, dari Rasulullah saw. bahwasanya beliau bersabda: "Tutuplah 
bejana kalian dan ikatlah tempat air minum --agar tidak dimasuki hc- 
wan--. Matikanlah lampu dan tutuplah pintu --dengan kunci--. Maka sc- 
sungguhnya Setan itu tidak akan menyingkapkan bejana. Maka bila salah 
seorang di antara kalian tidak mendapati - -tutup--, kecuali kalau dia ha- 
rus melintangkan kayu di atas bejana, serta membaca basmalah, maka 
hendaklah dia Nuaua Sebab tikus itu dapat membakar rumah ser- 
ta penghuninya". 


200 


2 


» HALAM NYA 


ARA 


KA east, iug raba 
ee 


“AB Rong 23” enim) GE 


3411. 'Mewartakan kepada kami 'Abdul-Hamid bin Bayan Al- 
Waskithiy, mewartakan kepada kami Khalid bin ' Abdullah, dari Suhail, 
dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata: 

Rasulullah £aw. . memerintahkan kami menutupi bejana, mengikat mu- 
lut bejana dap membaik bejana/wadah - “pada mulutnya, bila tidak berisi. 


NN ui 

AS 203, Kk 9 PKI NOTA 2- RE 
AE BK Ia AKIK 

BEP AN bag 

aa 

-“ 


Dalam Aa gm Hama bedanya Ska daa para perawinya iga. | 
si Naga opo paka Bagian YEN 
PN M2 Pa 2863 An Ea na ra 


SAI Pe 
KANG jaga HP 
Keoberna/a and 
.. Uisato 3D 9 6 Sepbrn dam oran 138 S2 


3412. Mewartakan kepada kami- -"Ishmah bin Al-Fadhl, mewartakan 


kepada Haramiy bin 'Umarah bin Abu Hafshah, mewartakan kepada ka- 
mi Harisy bin Khirrit, memberitakan kepada kami Ibnu Abu Mulaikah, 
dari 'A-isyah, dia berkata: Saya membuatkan untuk Rasulullah saw. tiga 
buah bejana, yang tertutup di waktu malam: 1. Bejana untuk keperluan 
bersuci, 2. Bejana untuk siwak 3. Bejana untuk minumnya. 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada Harisy bin Khirrit, dia itu dha'if: 


Asean A3 1 6 NN an Ng 


BAB 17 
Minum di bejana perak 


Ci. 53 GAS 0 Ne 
Dhan dina 


3 Oagaman ena 


Al HYPVW NNgI 


FEAT LA NA 


9 Aa . N IR 
ENYA ag KPAI anda 
BA LI SES ENG, GG Reg Mn an 
-6 AG oa 3 
.« SEN 5 dolar 3 San KI LL AYA 
3413. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Rumh, membe- 
ritakan kepada kami Al-Laits bin Sa'ed, dari Nafi', dari Zaid bin ' Abdul- 
lah bin 'Umar, dari "Abdullah bin 'Abdur-Rahman bin Abu Bakr, dari 
Ummu Salamah, bahwasanya dia mengkhabarkannya dari Rasulullah 
saw., bersabda: "Sesungguhnya orang yang minum di bejana perak, ada- 
lah bla dia itu mengeramkan di dalam sea api Jahanam". 


SA GEN UN La EA ES HN LAI 
ea AD 
KA NOTA: EL in ANN 


202 


Ae AN pan JD Aa Ah 
SA aa AN 
.« Sa 33 13 G3 


3414. Mewartakan kepada kami Muhammad bin 'Abdul-Malik bin 
Abusy-Syawarib, mewartakan kepada kami Abu 'Awanah, dari Abu 
Bisyr, dari Mujahid, dari ' Abdur-Rahman bin Abu Laila, dari Hudzaifah, 
dia berkata: Rasulullah saw. melarang minum di bejana emas dan perak. 
Beliau bersabda: "Bejana itu --yakni: emas dan perak-- adalah bagi mere- 


ka --prang kafir-- di dunia. Dan bejana itu adalah bagi kamu sekalian 
--orang muslim di akhirat". 


Has P agak S3 3 Al: 
ORA Sar RA dada KA 
KENA aa naa 


. - NAS Jtagu “ AN 23519N3 


3415. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Ghundar, dari Syu'bah, dari Sa'ed bin Ibrahim, 
dari Nafi', dari istri Ibnu 'Umar, dari 'A-isyah, dari Rasulullah saw., 


bersabda: "Barangsiapa yang minum di bejana perak, maka hanyasanya 
dia mengeramkan di dalam perutnya api Jahannam". 


Dalam Az-Zawa-id: Isnadnya shahih, para perawinya tsigat. 


203 


elus A5, BNN AA, 


BAB 18 
Minum dengan tiga nafas/bernafas 


5 233 2 PL MULAN D4 
PMA KENA KA 3 wa 


Jngaga dg ya unta 


5 3 3 og 
2 Lte GK ed : ang acar KAKI 
Sa pp SD 9 AN NE 


. Sasa Nala yan 22 2 
MESSAGE MAH AK 


| 3416. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, mewar- 
takan kepada kami Ibnu Muhdiy, mewartakan kepada kami ?Urwah bin 
Tsabit Al-Anshariy, dari Tsumamah bin "Abdullah, dari Anas, bahwa- 
sanya dia bernafas di bejana tiga kali. Anas mengira, bahwasanya Rasu- 
lullah saw. menarik nafas di dalam bejana tiga kali. 


gi Ss - « 2 TP 
ANE MEA EN 


$ P aa PARU KT LN AA LIP, 
SAYA Hd An ga 319 
Mera RA 


“a13 B3 ND oa EA PAK 


REA 423 
-. LS. 


3417. Mewartakan kepada kami 'Hisyam bin 'Ammar dan Muha- 
mmad bin Ash-Shahbah, mereka berkata: Mewartakan kepada kami Mar- 


204 


wan bin Mu'awiyah, mewartakan kepada kami Risydin bin Kuraib, dari 
ayahnya, dari Ibnu 'Abbas, bahwasanya Nabi saw. minum, beliau berna- 
fas di dalamnya dua kali. 


| c 
Aemaban PIA Urea WAN, 
BAB 19 
Melipatkan keluar Mulut Bejana --yang terbuat dari kulit-- 


n -& A Ca RP Ta PT 
SN TEN Fa SELATAN IE AAN 


n 4 PpAJA "AA AR IA, 2. 
Da INSTAN ANK RD se) 


A3 9 23 

NAN Sa Gan 

3418. Mewartakan kepada kami Ahmad bin 'Amr bin As-Sarh, me- 
wartakan kepada kami Ibnu Wahb, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari 
"Ubaidullah bin 'Abdullah bin "Utbah, dari Abu Sa'id Al-Khudriy, dia 
berkata: Rasulullah saw. melarang mengeluarkan mulut bejana --yang 


terbuat dari kulit--: yaitu diminum lewat mulut bejana. (seperti mencucup 
kendi, pent.). 


A5 MASA EKA Ha -VONA 
Ga 4. 2 na AA 9 LIL “3 
Ketan SAS LAS 
BEN Bete INGAT Gn AG ERA 


WAN ta Tatar Or G et F 
HAN pan POLA AE NG AKA 


3419. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, mewar- 
takan kepada kami Abu 'Amir, mewartakan kepada kami Zam'ah bin 
Shalih, dari Salamah bin Wahran, dari Ikrimah, dari Ibnu .' Abbas, dia 
berkata: Rasulullah saw. melarang mengeluarkan mulut bejana. Sesung- 
guhnya ada seorang lelaki, setelah Rasulullah saw. melarang yang demi- 
kian itu, dia menuju ke bejana di waktu malam, lalu dia mengeluarkan 
mulut bejana. Maka tiba-tiba keluar ular dari bejana itu kepadanya. 


sial Oya Telah S5 
BAB 20 
Minum dari Mulut Bejana --menyucup-- 


3420. Mewartakan kepada kami Bisyr bin Hilal Ash-Shawwaf, me- 
wartakan kepada kami 'Abdul-Warits bin Sa'id, dari Ayyub, dar? 'Ikri- 
mah, dari 'Ikrimah, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. me- 


206 


Ni Goa 


BALE Laki 


3 


Uu: 


larang minum dari mulut bejana. 
BRI 5 2 ia 2 sa AT 225 s3 AL 0 Ti, , : 
HA ig PN BEA SI 
&- 9 AS SEA ut IR 
c ad s « . AI 3 
HE LN TAHAN ON NG EN 
Ku Lp A22 20 P3p har BG 
“AAN oa be GELAS GG AN ra 
3421. Mewartakan kepada kami Bakr bin Khalaf, yaitu Abu Bisyr, 
mewartakan kepada kami Yazid bin Zurai', mewartakan kepada kami 


Khalid Al-Hadzdza-, dari 'Ikrimah, dari Ibnu ' Abbas, bahwasannya Rasu- 
lullah saw. melarang --air-- diminum dari mulut bejana. 


KEL LR, 


—' BAB 21 
Minum sambil berdiri 


Ne AA VAN MENIT AN 


Sei AS Ia GA AG 0 0 


BIG AA G-— 2 Ta, - 
Hat IG ta PA MATAN aeie 
| An (KA LE 2219 Ion 
KA NN AU 
4 “x u pat “ . .. 
1 an aah HAL AL KI LSG 
.. ng 


3422. Mewartakan kepada kami Suwaid bin Sa'id, mewartakan ke- 
pada kami 'Aliy bin Mus-hir, dari 'Ashim, dari Asy-Sya”biy, dari Ibnu 
"Abbas, dia berkata: Saya memberi minum Nabi saw. dari air Zamzam. 
Lalu belia" minum sambil berdiri. 

Lalu saya menuturkan yang demikian itu kepada "Ikrimah, maka dia 
bersumpah: Demi Allah, beliau tidak melakukan. 


207 


£ 
PAI It 


BEE AE GE fa mna SANA Jha, 


PE PEN 33 KE | BAB 22 
Ia Aedes Pp” | Bila minum, maka memberikan pada yang sebelah kanan, 
| Er PAN er »& KI NEK &4 lalu yang sebelah kanan 
| Ia 50, 2 4 Da Pa - 3 an LB TA Sa 
v &5 - Pa Pa PAKA An NGK (“K2 i 2 “ cd 4 “Ah, - 
MAN Ag Yana Ale DN gan 5 Naat MAS Al jo Yyo 
EN NG DNA ank A2 3 | MATIK “KIA W An 
EPA HER Gan AN Aa AAN 
- & Kama PE Ne : RR 2 £ A9 KA 
BEDA upper DN REEL NB he AR 


3423. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Ash-Shabbah, 
memberitakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah, dari Yazid bin Yazid 


N HYryw nngi 
r 
YA 
& 
2 
£N 

G 
« 
(N 
& 
" 
f 
1 


Deh a A05 CA 3 IL ae 
bin Jabir, dari "Abdur-Rahman bin Abu 'Amrah, dari neneknya (yang : i | Pa AAA »399 
diberi nama: Kabsyah Al-Anshariy) bahwasanya Rasulullah saw. me- , 
ngunjunginya, sementara dia mempunyai geriba (tempat minum dari ku- 3425. Mewartakan kepada kami Hisyam bin "Ammar, mewartakan 
lit) yang tergantung. Lalu beliau meminumnya sambil berdiri. Lalu Kab- kepada kami Malik bin Anas, dari Az-Zuhriy, dari Anas bin Malik, bah- 
syah memotong mulut geribah, seraya berharap adanya barakah tempat wasanya Rasulullah saw. diberi hidangan susu yang telah dicampur de- 


bekas mulut Rasulullah saw. 5 ngan air. Sementara di sebelah kanan beliau ada seorang Badui, sedang 


P Pa Ni di sebelah kirinya ada Abu Bakr. Lalu beliau meminumnya, kemudian 
S2 Tana 0— 82 AG pa memberikannya kepada orang Badui, dan berkata: "Yang kanan, lalu 
NS Ting WS Ka PT AAS 0 sv£ | SA lang ya kep g g 


ng era 4 #1 5 (17 
PNG pag Kh TAG | 2 SEL, AI WB: ba N | P 
tas BAL OS Aan Lau s LAI Nun ERA JAN Lg LG. 
sa TALI Ide AS Dalam LA JG WE 
Ka at aki 


PT KA sets 
, 5 , . ' -. (CA - - 
3424. Mewartakan kepada kami Humaid bin Mas'adah, mewartakan ? “ in g ai — $ 

kepada kami Bisyr bin Al-Mufadhdhal, mewartakan kepada kami Sa'id, : Re - Bg "ya A, Ta wL A "Ae N “2 
dari Catadah, dari Anas, bahwasanya Rasulullah saw. melarang minum Tn En In e| 3 IG Moe aan ye Ea 2 


sambil berdiri. 


208 


Na Peara Bs 
anik 5 


SIANG ra, DL Kata XX 
NG as LE EN AL TE nb 


2 “— 


32K Ai ea Para 

. w A2 - 2 £ 203 2 

HA TAP 200 US SAS MEA SI 

”- . Pa ' 3) 

LX “su | Ira an 28 ZA - Pe 

. b had : 

KAA BE dag Fan se 
JAS 2 5-5 ena "rare KA 

HN AN GK PAD € ya Sp Iga 


3426. Mewartakan kepada kami Hisyam bin "Ammar, mewartakan 
kepada kami Isma'il bin 'Ayyasy, mewartakan kepada kami Ibnu Jurajj, 
dari Ibnu Syihab, dari 'Ubaidullah bin ' Abdullah, dari Ibnu ” Abbas, dia 
berkata: Rasulullah saw. diberi hidangan susu. Sementara di sebelah ka- 
nan beliau adalah Ibnu 'Abbas, dan di sebelah kirinya adalah Khalid bin 
Al-Walid. Lalu Rasulullah saw. berkata kepada Ibnu ' Abbas: "Apakah 
kamu mengijini aku untuk memberikan minum kepada Khalid?" 

Ibnu "Abbas berkata: Saya tidak suka mendahulukan seseorang dari- 
pada saya terhadap sisa minuman Rasulullah saw. Kemudian Ibnu ' Abbas 
mengambil, lalu minum dan Khalid minun juga. 


BAB 23 
Bernafas di dalam bejana 
DK GID  2— AL A51 G 


SO AAN AE KN 


RA P) - 
BAL KY aya NEK AE, 


fe , 


“ | , $ , 28 
3 SSI SA BAN Hatg AVI Sh 
Ken) € Apa: 53301) SN» Ate) 


AA 
CL IT RON 


lite PSP En DIN Sao AA 2 

3427. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, mewar- 
takan kepada kami Dawud bin 'Abdul, dari ' Abdullah "Aziz bin Muha- 
mmad, dari Al-Harits bin Abu Dzubab, dari paman --saudara ayah-- nya, 
dari Abu Hurairah, dia berkata: 

Rasulullah saw. bersabda: "Apabila salah seorang di antara kamu se- 
kalian minum, maka janganlah dia bernafas di dalam bejana. Bila hendak 
mengulangi bernafas, maka hendaklah dia menjauhkan bejana. Kemudian 
hendaklah dia mengulangi bernafas, kalau dia mau". 


Dalam Az-Zawa-id: Isnad hadits Abu Hurairah shahih. Para perawinya tsigat. 


Ken PA EGA IS -& NA 


-  - 


An AG 22 KAI UTAA 2192 
(asoy day IKA NS 5 2. 
Ayo AE bara MAS AK KE 
AN Boosasah 3g & IN pn D 
3428. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Khalaf, yaitu Abu 
Bisyr, mewartakan kepada kami Yazid bin Zurai', dari Khalid Al-Hadz- 


dza-, dari 'Ikrimah, dari Ibnu "Abbas, dia berkata: Rasululah saw. mela- 
rang bernafas di dalam bejana. 


AA INA R3, 


BAB 24 


Meniup minuman 


Dev. NE ATA Ep oXg 


— 


211 


NN AI hg diana 


3429. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Khallad Al-Bahiliy, 
mewartakan kepada kami Sufyan dari Abdul-Karim, dari 'Ikrimah, dari 


Ibnu 'Abbas, dia berkata: Rasulullah saw. melarang ditiup 
di dalam bejana. 


CE ENSS 8 SEA Ayak. 
IE ASUS SA Ipa Gea TN NKE 


NG tp EA Aset. ya XS 5S 


-- Minuman-- 


- £ kate pad sari 
& 5 Ap Lp 2 -. Kn — 2 
Para Kp. Ar Ega ana 
ng . 
A 0 SIA 
n 1 SN .... 
- : a . 


3430. Mewartakan kepada kami Abu Kuraib, mewartakan kepada 

kami. 'Abdur-Rahim bin: Abdur-Rahman Al-Muharibiy, dari Syarik, dari 

 'Abdur-Rahim, dari 'Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas dia berkata: Adalah 
Rasulullah saw. tidak pernah meniup Sean, minuman. 


Aa SUN, 


BAB 25 
Minum dengan tapak tangan dan mulut 


Kia Anni YAN GE Las 0 gn 


“Be NN p 3 
PEN SEA 3G DKey bing 


212 


Pa 
, 


£, 


“an 
Ke 2 


2 
HE MAN PE ANE A3 Is 
A3 pager KA YATAA YAN 


- 
. . . 


3 NN z BS AKe3 ET,33 
M5. EKA 
3 Pe bp 3 Sena NE IAI 
KM DG z 2 2 IG 
GRID SE Ta OA ia 33 


£ £ SN nee 
» 5 K 2 LA w 9 AN 
NA, 2 ANN PEN ea AI 
6 Ni 9: F4 $ 
AN 5 33 2S “9 yan, “— 


G' 


Ag isa ah 2 
A0 SisabNa bg ah pe? ptebadaeni 


LAN nadi 


3431. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Al-Mushaffa Al- 
Himshiy, mewartakan kepada kami Bagiyyah, dari Muslim bin "Abdul- 
lah, dari Ziyad bin ' Abdullah, dari 'Asihm bin Muhammad, bin Zaid bin 


“213 


"Abdullah bin 'Umar, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata: Rasulu- 
Ilah saw. melarang kami minum menurut perut kami, yaitu menjulurkan 
mulut. Beliau melarang kami menceduk --air-- dengan satu tangan, dan 
bersabda: "Janganlah salah seorang di antara kamu sekalian menjilat 
--yakni minum dengan cara menjilat-- seperti anjing menjilat. Janganlah 
minum dengan satu tangan seperti minumnya sekelompok kaum yang 
dimurkai oleh Allah. Janganlah minum di waktu malam di dalam bejana 
sehingga menggerak-gerakannya lebih dulu, kecuali kalau dia itu bejana 
yang tertutup. Barangsiapa yang minum dengan tangannya, sementara dia 
itu mampu mempergunakan bejana, menghendaki tawadhu', maka Allah 
akan mencatat baginya kebajikan dengan sejumlah jemarinya. Yang te- 
ngah itu adalah bejana Nabi 'Isa bin Maryam as. tatkala beliau mem- 


buang gelasnya, lalu berkata: "Hus --saya muak--. Ini bersama dunia" 
--yang sangat hina-- 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada Bagiyyah, dia itu seorang mudallis, me- 
riwayatkan dengan cara 'An'anah. 

Ad-Dumari berkata: Ini adalah hadits munkar yang hanya diriwayatkan oleh Ibnu 
Majah sendiri. Sedankan Ziyad bin 'Abdullah yang tersebut itu hampir tidak diketahui 


perihalnya. Dan Ibnu Majah, penyusun hadits ini, meriwayatkan dia hanya pada hadits 
ini satu ini saja. 


TA 
II RINA Ge 


GE KA »Paba NA TO - LN 
| AKA 


“RK a 
PN JAE EKA UNA SI 
s , - «di p 
Bb MAA KL Tap ALI 
C5 AN In) JS 2 NO NE plis 


— 


ANE MSI Sa E 


Md By Rs AVI AS 


- - 


Pl 
Aa La : 

8 7 M “1 
EA INN MANGA ATT ANMU 1 
aed am Sa pake 


3432. Mewartakan kepada kami Ahmad bin Marishur, yaitu Abu 
Bakr, mewartakan kepada kami Yunus bin Muhammad, mewartakan 
kepada kami Fulaih bin Sulaiman, dari Sa'id bin Al-Harits, dari Jabir bin 
"Abdullah, dia berkata: Rasulullah saw. mengunjungi seorang lelaki dari 
sahabat Anshar, sementara dia baru mengalirkan air di pagar dinding La- 
lu Rasulullah saw. berkata kepadanya: "Bila kamu ada air yang berada di 
bejana yang bekas, maka berilah kami minum. Dan kalau tidak mem- 
punyai, maka kami akan menghirupnya --dengan mulut, tanpa tangan dan 
bejana--". : | na 

Dia menjawab: "Saya mempunyai air yang berada di bejana bekas". 
Kemudian dia pergi, dap kami pergi bersamanya ke tempat teduh. Dia 
memerah kambing --yakni air susunya-- pada air yang berada di bejana 
bekas untuk Nabi saw. Lalu beliau minum. Kemudian dia melakukan se- 
perti tersebut dengan temannya yang bersamnya. ) 


SAE PA apn UAS 0 Ly 
BEE IE HAK BEN EA 
EA ES 
SEA SG sis As 
IA ANG TS aa 


3433. Mewartakan kepada kami Washil bin 'Abdul-A'la, mewarta- 
kan kepada kami Ibnu Fudhail, dari Laits, dari Sa'id bin ' Amir, dari Ibnu 
'Umar, dia berkata: Kami melewati sebuah kolam/sendang, lalu kami te- 


215 


rus menghirup air di dalamnya. Maka Rasulullah saw. berkata: "Jangan- | 3 2 Pi - 4.9 A . 
lah kamu sekalian menghirupnya, tapi cucilah tangan kalian, kemudian s TI Sa 4 BEA 2 Sa £3 PIR 


minumlah air di tangan kalian. Sebab sesungguhnya tidak ada bijana gp 5 : 1 2 
naa A a — 
yang an baik daripada tangan". 3 3 4 8: 4 8 : mey Gi PAS ses “2 AN Ae 
" s G “ pi 3 PAN LP 12 15 SA 2 
al Ja LAN KA PUR,, re “£ 2nd SEN SEAL 
Orang yang memberi minum suatu kaum adalah orang : 


3435. Mewartakan kepada kami Ahmad bin Sinan, mewartakan 
kepada kami Zaid bin Al-Hubab, mewartakan kepada kami Mindal bin 
'Aliy, dari Muhammad bin Ishag, dari Az-Zuhriy, dari 'Ubaidullah bin 
Abdullah, dari Ibnu "Abbas, dia berkata: Adalah Rasulullah saw. mem- 
punyai mangkok keramik.--botol-- yang beliau buat minum. 


yang paling akhir minumnya: 


ar an 
Dalam Shan Dalam meng ada Mindal bin 'Aliy dan Muhammad bin 
Ishag, mereka itu daa ik... " , , 


Len ni 


3434. Mewartakan kepada kami Ahmad bin ' Abdah, dan Suwaid bin 
Sa'id, mereka berkata: Mewartakan kepada kami Hammad bin Zaid, dari 
Tsabit Al-Bunnaniy, dari "Abdullah bin Rabah, dari Abu Oatadah, dia 


berkata: 
Rasulullah saw. bersabda: "Orang yang memberi minum suatu kaum 


adalah orang yang paling akhir minumnya". 


re 3 PENA NN, 


BAB 27 
- Minum di gelas 


F3 Li AG 0 


217 


| PN Naat La AKN ALA B3 TA 
DENGAN NAMA ALLAH MAHA PENGASIH, IOS « AN SAS Aa 259 
MAHA PENYAYANG | 0d aa (agan 


Lin NS 3 
NO non » 
Had en 


SA 
GP Ray MAAN 
31. KITABUTH-THIBB(Urusan Pengobatan) KAI “pe IA sd 


sAtuh AIA PAN 3 ANA 233 A 5 3436. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan 
. “ 


Hisyam bin ' Ammar, mereka berkata: Mewartakan kepada kami Sufyan 


91 Awan 9) M9" CAB Adly 


BAB 1 bin 'Uyainah, dari Ziyad bin 'Ilagah, dari Usamah bin Syarik, dia ber- 
kata: Saya menyaksikan beberapa orang Badui --orang kampung-- ber- 
Allah tidak menurunkan penyakit, kecuali diturunkan obatnya tanya kepada Nabi saw.: "Apakah kami berdosa dalam hal ini? Apakah 


kami berdosa dalam hal ini?”. 
Lalu Rasulullah saw. berkata kepada mereka: "Wahai hamba-hamba 


4 £ Pad G4 9 5 & 22 na 12 £ 5 | Allah, Allah meletakkan dosa hanya kepada orang yang membantai ke- 
£ ab San A » 0 2 | HA YP x hormatan saudaranya. Maka itulah yang dosa". 
Pn .. “ 2 . 
Lan D2 BALI KY IRI sh G4 29 Mereka berkata: Wahai Rasulullah, apakah kami berdosa kalau ka- 
ASN 31) HE ML Udan “38 YEL | mi tidak berobat?". 
ag P3 si Pn 55 GA Sa i Beliau. .menjawab: "Berobatlah kamu sekalian, hai hamba-hamba 
2 3 2 Fa Sh & Tan TG (TA M1 j Allah. Maka sesungguhnya Allah SWT. tidak meletakkan suatu penyakit, 
». vs Is pi ga . kecuali meletakkan bersama obatnya, selain umur tua". 
LA P3 tan Gn CA No Mereka berkata: “Wahai Rasulullah, apakah yang lebih baik diberi- 
(| » C. Gp & . 5 ! Ras wa 4 25 
1 29 Des 1 2 Cc KATUN Ag kan kepada seorang hamba?". 


Beliau menjawab: "Budi pekerti yang baik". 


aa 
Dalam Az-Zawa-id: Isnad haditsnya shahih. Para perawinya tsigat. Abu Dawud 
dan At-Tirmidziy juga meriwayatkan. sebagian hadits ini. 


218 | | 219 


BEA GE akn 
LA GANGA NI EN ae 


TEA Tab J1 jg Ta 1x Ana 


BPI Nan Pan D2 Ne KN A93 
w a S3 4 (A 
AN SE ia SIG BAN, 13 He 3 ES 


3437. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Ash-Shabbah, 
memberitakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah, dari Az-Zuhriy dari 
Ibnu Abu Khizamah, dari Abu Khizamah, dia berkata: Rasulullah saw. 
ditanya: "Apakah engkau tahu --yakni: khabarkanlah kepadaku-- bebera- 
pa obat yang dapat kami pergunakan, jampi-jampi yang dapat kami baca 
--untuk penyembuhan--, dan tangkal yang dapat kami buat penangkal 
--kepada musuh--. Apakah itu menolak kepastian Allah?". 

Beliau menjawab: "Semacam itu adalah termasuk kepastian Allah". 


By NE 3 YES Te maki LN 


"&« A33 AIA 1. ASAM 
SA Big ga? Laman yi Sarah 


3438. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, mewarta- 
kan kepada kami ' Abdur-Rahman bin Mahdiy, mewartakan kepada kami 


220 


Sufyan, dari 'Atha- bin As-Sa-ib, dari Abu 'Abdur-Rahman, dari ' Abdul- 
lah, dari Nabi saw. 

Beliau saw. bersabda: "Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, 
kecuali diturunkan obatnya". 


ag ar ar ran wan 
Dalam Az-Zawa-id: Ismnd hadits "Abdullah bin Mas'ud adalah shahih. Dan para 
perawinya tsigat. : 


TING AR NG SN Laden wan 


AA LG ahe an 3 ”z 
HERAN IG Lana 


IA sean - REA aa 
SIK Ay NAN va Pai 3 1G 
Pee 


» dora NA : IS 2 


3439. Mewartakan kepada. kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan 
Ibrahim bin Sa'id Al-Jauhariy, mereka berkata: Mewartakan kepada kami 
Abu Ahmad, dari 'Umar bin Sa'id bin Abu Husain, mewartakan kepada 
kami 'Atha-, dari Abu Hurairah, dia berkata: 

—" Rasulullah saw. bersabda: "Tidaklah Allah menurunkan suatu penya- 
kit, kecuali diturunkan obatnya". 


Dalam seskambobak hi Isnad hadits ini adalah Hasan. 


setia SJA S3 


- BAB 2 
Orang yang sakit menginginkan sesuatu 


Dau. 2 SALA fa 33. 


221 


3 2 
LE Kar G3 KU KTPA LA 32 
Ce Ns S & SA MN EnnAS ID PPNS 


3440. Mewartakan kepada kami Al-Hasan bin 'Aliy Al-Khallal, 
me- wartakan kepada kami Shafwan bin Hubairah, mewartakan 
kepada kami Abu Makin, dari 'Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas, bahwasanya 
Nabi saw. menengok seseorang --yang sakit--. Lalu beliau berkata 
kepadanya: "Apa yang kamu inginkan ?". 

. Lalu dia menjawab: "Saya ingin roti". 


Selanjutnya Nabi saw. berkata: "Barangsiapa yang mempunyai 
roti, maka hendaklah dia mengirimkan kepada saudaranya". Kemudian 
Nabi saw. berkata lagi: "Bila orang yang sakit di antara kamu sekalian 
menginginkan sesuatu, maka hendaklah ada orang yang memberinya 
sesuatu yang diminta". | | — 


Log Le an beta, 40 c s9 

3 3g 2 “ 2 art & LX “ cc? 3 

Nb ee IG EA EL IE at G5 

MB (BN Aa Ia Kana € ismun 03 bu 2 SNN 

3441. Mewartakan kepada kami Sufyan bin Waki', mewartakan ke- 

pada kami Abu Yahya Al-Himmaniy, Dari Al-A'masy, dari Yazid Ar- 

Raggasyiy, dari,Anas bin Malik, dia berkata: Rasulullah saw. menjenguk 

orang yang sakit. Befiiu berkata: "Apakah kamu menginginkan sesuatu?" 
Pia menjawab: "Saya ingin Kakka. "" 

“Beliau menjawab: "Ya". Lalu mereka --para sahabat-- mencari- 

kannya. 


Dalam Az-Zawa-id: Isnad ini dha'if, karena dha'ifnya Yazid Ar-Raggasyiy. . 
“ Roti bulat yang terbuat dari tepung, susu dan gula (Pent). 


voX 


» Na Ta. 3, | , 
: | AA TA Ay 
BAB 3 
Saktt panas 
MABA GO KI TG ngan 
Oa AA IN EN PULANG 0 
Ha gg : 
Pan NIA PL HB IA KA PEN On 4 " 
HOTEL NG KAS eU 
NE AA aa : 
Tg «3 3 AAN PA Ja 3 
. 


sa NA dg SORE 
bing Tanya, Las inban 
AS. Hate PES EP Gg 
TEA AS AS BN YEAR AN 


ASK KA 0-0 muat 
kena an £ GA 


3442. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, mewar- 
takan kepada kami Yunus bin Muhammad, mewartakan kepada kami 
Fulaih bin Sulaiman, dari Ayyub bin 'Abdur-Rahman bin Abu Sbs. 
sha'ah. 

Dan mewartakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, mewar- 
takan kepada kami Abu 'Amir dan Abu Dawud, mereka berkata: Mewar- 
takan kepada kami Fulaih bin Sulaiman, dari Ayyub bin ? Abdur-Rahman, 
dari Ya'kub bin Abu Ya'kub, dari Ummui-Mundzir bin Oais Al-Ansha- 
riy, dia berkata: Rasulullah saw. mengunjungi kami. Beliau bersama 
'Aliy bin Abu Thalib, 'Aliy baru saja sakit. Kami mempunyai beberapa 
tandan kurma yang belum masak yang tergantung. Sedangkan Nabi saw. 
memakannya. 

Lalu 'Aliy Se dan memakannya. 

Kemudian Nabi saw. Dersabda: "Jangan, hai 'Aliy. Seunggutaya 
' kamu itu baru saja sakit". | 

Ummul-Mun@zir berkata: "Saya membuatkan untuk Nabi saw. lalap 
daun dan gandum". 

Lalu Nabi saw. berkata: "Hai 'Aliy, dari inilah, kamu ambil!". Sebab 
dia lebih bermanfaat bagimu". 


224 


3443. Mewartakan kepada kami 'Abdur-Rahman bin 'Abdul- 
Wahhab, mewartakan kepada kami Musa bin Isma'il, mewartakan 
kepada kami Ibnul-Mubarak, dari 'Abdul-Hamid bin Shaifiy (termasuk 
anak Shuhaib), dari ayahnya, dari kakeknya yang berhama Shuhaib, 
dia berkata: Saya tiba di tempat Nabi saw., sementara di hadapan 
beliau ada roti dan kurma. Maka Nabi saw. berkata: "Sini mendekat, 
lalu makanlah!" Kemudian saya terus makan kurma. 5 

Maka Nabi saw. berkata: Pj makan kurma. Dan kamu sakit 
mata?". 

Dia berkata: Saya menjawab: "Saya mengunyahnya dari sudut yang 
lain”. Maka Nabi saw. tersenyum. 


tc 


Dalam Az-Zawa-id: Isnadnya shahih. Para perawinya tsigat. 


225 


Abi EN A2, 


BAB 4 . 


Janganlah kamu sekalian membenci/jengkel kepada orang 
yang sakit - menginginkan makanan. 


INI ag Las nd NA AIA 


»A 
KA AN EA JA PSA S3 
rang ngan 1536. N ea Lay 


AP 


Kb NS. Kang Fan IE PSS 


2 2.25 
He en 


Sin onta S3 Mom Ol GNI 
Pena ORA 0 Aid Ie 309 . And 
“SIN 3 ana MA endah MAA Si, 


3444. Mewartakan kepada kami Muhammad bin "Abdullah bin Nu- 
mair, mewartakan kepada kami Bakr bin Yunus bin Bukair dari Musa bin 
'Aliy bin Rabah, dari Yana dari “Ugubah bin 'Amir Al-Juhaniy, dia 
berkata: 

Rasulullah saw. bersabda: "Janganlah kamu sekalian merasa jengkel 
kepada orang yang sakit di antara kalian, yang menginginkan makan dan 
minum. Maka sesungguhnya Allah adalah memberi mereka makan dan 
memberi mereka minum". 


AN 


LA Kd 


Dalam Az-Zawa-id: Isnad hadits ini Hasan, karena Bakr bin Yunus bin Bukair 
diperselisihkan. Sedangkan perawi selebihnya tsigat. 

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidziy, kecuali kalimat: "Minuman". 
Karena itu saya mengetengahkannya dalam Az-Zawa-id. 


226 


BAB 5 
.1. (Membuat minuman seperti susu 


Saha Ma KN GUS -y 590 
.&g £ TE AK Au. TE LA 3 
Bb pbgseba 3 kenara 
SELAI A BAN, 


| 226 Te Zang MN AAA, IA 
dal Igo 3£ £ PA Kaga. Ysay 


ak Na IE Is Ft Ka pa JAS 


3445. Mewartakan kepada kami Ibrahim:bin Sa'id Al-Jauhariy, me- 
wartakan kepada kami Isma'il bin 'Ulayyah, mewartakan kepada kami 
Muhammad bin As-Sa-ib, dari Barakah, dari ibunya, dari 'A-isyah, dia 
berkata: Adalah Rasulullah saw., bila keluarganya tertimpa suatu penya- 
kit panas, beliau memerintahkan membuat Hasa-" 

'A-isyah berkata: beliau mengatakan: "Hasa- itu dapat menguatkan/ 
meneguhkan hati orang yang duka, menghilangkan duka orang yang sa- 
kit, sebagaimana salah seorang di antara kalian menghilangkan kotoran 
dari wajahnya dengan air". 


227 


MN dag AGE NG Ta 
DT NG PN KAI Lah 
NAN PA Go Ka MK CERITA Be Ah gag 


Egg, 2- PA 9 3 FAT AA AI 
AAA AA HER GS NE AN 
“9 
“ ipa 3 
3446. Mewartakan kepada kami 'Aliy bin Abdul-Khashib, mewar- 
takan kepada kami Waki” dari Aiman bin Nabil, dari salah seorang wa- 
nita suku Ouraisy (yang bernama: Kultsum), dari 'A-syah, dia berkata: 
Nabi saw. bersabda: "Ambillah sesuatu yang dibenci yang berman- 
faat, yaitu: membuat minuman seperti susu", yakni Hasa-". 
'A-isyah berkata: Adalah Rasulullah saw., bila salah seorang dari 
keluarganya sakit, maka selalu ada kuali di atas api (yakni membuat Hasa-") 
sampai salah satu dua ujungnya selesai. Yaitu habis atau mati apinya. 


€ Hasa- yaitu masakan yang terbuat dari tepung, air dan minyak, terkadang diberi 
rasa manis, cair dapat diminum (pent). 


AAA Gt G 


BAB 6 
Habbatus-Sauda-t 


Hy MAA, TEA de PAR TN 


2 7 .-. $ AK z 2 
K3 s yg na rena 3 sobyah 


228 


4 


IBNU MAJAH IV 


2g £ 
HEEN ATINGTG SEN 


3447. Mewartakan kepada kami Mihaminai bin Rumh dan Muham- 
mad bin Al-Harits, mereka berdua orang Mesir, berkata: Mewartakan 
kepada kami Al-Laits bin Sa'ed, dari 'Ugail, dari Ibnu Syihab, meng- 
kbabarkan- “kepadaku Abu Salamah bin "Abdur-Rahman dan Sa'id bin 
Al-Musayyab, bahwasanya Abu Hurairah mengkhabarkan keduanya, 
bahwa dia. mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya dalam 
Habbatus:Sauda" terdapat obat penyembuh dari segala macam penyakit, 
kecuali sam"”,". 


" Habbatus-Sauda- adalah Syuniz, semacam jinten hitam. 
““ Sam, maksudnya-adalah kematian. 


tap. KAN SE KAPAN PA YKIA 


A2 g52-— c KS yg. Aa 
KEY Aka Gaga C1 IG ANN LO Laci 

a 23 Aj N La LE 2k22 SU A 
' Ig 2 LA SIS 
Lula CAN GL 2G MD 1 

“SSP pEEB (CBU II AN AL SN 0 Sa 


229 


K3 AA SA uc Lp ktng ena yA Ta dan SAN 


3448. Wewadalkan kepada kami Abu Salamah, yaitu Yahya bin 
Khalaf, mewartakan kepada kami Abu 'Ashim, dari 'Utsman bin 'Abdu!- 
Malik, dia berkata: Saya mendengar Salim bin 'abdullah mewartakan-- 
hadits-- dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "Ambillah 
--pergunakan-- Habbatus-Sauda- ini. Maka sesungguhnya dalam Hab- 

| batus-Sauda- terdapat obat penyembuh dari segala penyakit, kecuali 
kematian". 


————— ma 
Dalam Az-Zawa-id: Hadits Ibnu "Umar (yakni: La adalah hasan. Sedang- 
kan "Utsman bin Abdul- Malik i itu diperselisihkan. 


M3. K3 C 4 £ A—. 4 PAN: 
BEE KEKE IN Esa 
PL 9 YO RRI 9 - 
NEYES AI NETE ERA NK GAGA 
Kat og Na Onde. 
2S Bilal 3 Gaya SENI angs 
-“ nana P4 3 “ TA 2 Bah 4 
NG BEN TAI YAA 


230 


€ 


“« SA IG HA ANYA Aa 


3449. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami 'Ubaidullah, memberikan kepada kami Isra'il bin 
Manshur, dari Khalid bin Sa'ed, dia berkata: Kami keluar, dan Ghalin bin 
Abjar bersama, kami. Lalu dia sakit di jalan. Kemudian kami tiba di 
Madinah, sementara dia masih sakit. Lalu Ibnu Abu 'Atig menjenguknya, 
dia-berkata kepada kami: "Ambillah/pergunakanlah olehmu sekalian akan 
Habbatus-Sauda-, lalu ambillah dia sebanyak lima atau tujuh, kemudian 
tumbuklah dia sampai halus, kemudian alirkanlah ia ke dalam hidungnya 
bersama dengan beberapa tetes minyak Zait, di sebelah ini dan di sebelah 
ini. Maka sesungguhnya 'A-isyah mewartakan kepada mereka, bahwa dia 
mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya Habbatus-Sauda- 
ini adalah obat penyembuh dari segala macam penyakit, kecuali Sam". 

Saya berkata: "Apakah Sam itu?" 

/ Beliau menjawab: "Yaitu kematian". 


damath N$ 


BAB 7 
Madu 


Shae TAN Tae kas Tn Ne nan. 
NN Kat angan: Ae GS 
KE AE GIRA peraga 
HE SKITNGA 5 yitag Ainan 

SISA 


231 


3 


SNN 9. mati sp On 13 . » Oo 2 S2 
"BINA NA su daa HA 


3450. Mewartakan kepada kami Mahmud bin Khidasy, mewartakan 
kepada kami Sa'id bin Zakariya Al-Ourasyiy, mewartakan kepada kami 
Az-Zubair bin Sa'id Al-Hasyimiy, dari 'Abdul-Hamid bin Salim, dari 
Abu Hurairah, dia berkata: 

Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa yang menjilat madu seba- 


nyak tiga kali pagi, pada setiap bulan, maka dia tidak akan terkena 
Cobaan yang besar". 


aa aa 

Dalam Az-Zawa-id: Isnad hadits ini lemah, di samping itu-maka hadits ini 
mungathi”. Al-Bikhariy berkata: Kami tidak mengetahui 'Abdul-Hamid itu mendengar 
hadits dari Abu Hurairah. na 


LIA Ta IA LG 

TA EA AS 2. SON 
.? PPA 3 K3 “3 LD AG : 

ART Iu PPA TAU Ika 
MADA AK & ws. 2 an 4 " 

Uang data EA CL Ira Lg 


(3 3 aa Li 
TN AAA 2 LAN ALT RAIN 
ANN SB RS KAS Kah KA 
Sa 2 Maka 13 R34 
ek Mar PG NP 1331 
dm, FN YON yo A3 BIL sa K0 1S 
"It In ya NG ENI 


3451. Mewartakan kepada kami Abu Bisyr, yaitu Bakr bin Khalaf, 
mewartakan kepada kami 'Umar bin Sahl, mewartakan kepada kami 
Abul-Hamzah Al-Aththar, dari Al-Hasan, dari Jabir bin ' Abdullah, dia 


berkata: Nabi saw. diberi hadiah madu, lalu beliau membagi-bagi di- 


antara kami, secendok-secendok. Kemudian saya mengambil bagian se- 


232 


cendokku, lalu saya-berkata: "Wahai Rasulullah, apakah saya dapat minta 
tambahan secendok lagi?" 


Beliau menjawab: "Ya". 


Dalam 'Az-Ziwa-id: Isnad ini diperselisihkan dari se 
adalah Ishag bin Ar-Rabi”. Begitu juga "Umar bin Sah. 


h -2 2 d | . On Ii Pd “T 4 
EA Kak BE -W LOR 
' 224 4 PJ | 4 “2 
In SEM NE BELAN NA u 
4 


YAN de Att IG IG as 


gi Abu Hamzah. Namanya 


: & da 
Haii Ob RS aa NG yh 


PN « 


Gan AE daa en adi 


, 3452. Mewartakan kepada kami 'Aliy bin Salamah, mewartakan 
kepada Kami Zaid bin Al-Hubab, mewartakan kepada kami Sufyan dari 
Abu Ishag, dari Abul-Ahwash, dari ” Abdullah, dia berkata: 
Rasulullah saw. bersabda: "Ambillah/pergunakanlah olehmu sekalian 
akan dua obat penyembuhan: Madu dan Al Our'an". 


“Dalam Az:Zawa-id: Isnad hadits ini shahih. Para perawinya tsigat. 


Bra | Intan, 


BAB 8 
Jamur dan Rendaman Kurma 


ho AHA 2 5G ae 
LA MERE TA AE s0 


233 


. 


kam Li Bang BAN “3 EGA 
IGAG sale Ma HE Be hr Ata 
AA SPG. MEA Raga Yes 


Per eA shine Aa sis sa 
Prdord SEE & 


"Agu 3/0 2 -0p 3 A3 2 L 9— Pa 
MP 25 TA MAN EKA DEA 


— 1 OB56. Ab 2 Abg aa Ni NI 
Hi pe RU IS E2 MUA ye ebue 


3453. Mewartakan kepada kami Muhammad bin "Abdullah bin 
Numair, mewartakan kepada kami Asbath bin Muhammad, mewartakan 
kepada kami Al-A'masy, dari Ja'far bin "Iyasy, dari Syahr bin Hausyab, 
dari Abu Sa'id dan Jabir, mereka berkata: 

Rasulullah saw. bersabda: "Jamur itu dari Manna" dan airnya itu se- 
bagai penyembuh penyakit mata. Dan rendaman kurma itu dari Surga, dia 
itu sebagai obat dari penyakit gila”. 


aw 
' Manna, itu suatu makanan yang. diturunkan Allah, Gak orang-orang Bani 
Isra-il, yaitu madu putih. 


Mewartakan kepada kami 'Aliy bin Maimun dan Muhammad bin 
' Abdullah, kedua seorang ahli pengobatan, mereka berkata: Mewartakan 
kepada kami Sa'id bin Maslamah bin Hisyam, dari Al- A'masy, dari 
Ja'far bin Iyas, dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id Hi ulas Lan dari Nabi 
saw., seperti hadits di atas. : 


aa 

Dalam.-Az-Ziwa-id: Isnad hadits ini hasan. Syahr orang yang diperselisihkan. 
Tapi menurit prsda pat lain yang benar adalah dari Syahr dari Abu Hurairah, sebagai 
yang diriwayat h selain Ibnu Majah. 


Lg “2, 


BA EN Ep 01 
ana PE JAN KE BASA 
BE, Peyisgnnsean NI 
ag KE Na KEAK Ine 
EK SAB KA 9 NAN 21333 


3454. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Ash-Shabbah, 
memberitakan kepada kami Sufyan bin "Uyainah, dari ' Abdul Malik bin 
'Umair, dia mendengar 'Amr bin Huraits mengatakan: Saya mendengar 
Sa'id bin Zaid bin "Amr bin Nufail mewartakan dari Nabi saw., bahwa: 
"Jamur itu dari Manna yang diturunkan oleh Allah kepada Bani Isra-il. 
Sedangkan airnya adalah obat penyembuh sakit mata". 


BILA & & san 
Anal NE ES PE Gw s90 
aa AN AP KANG Siau 
2 5 22-63 GG PP 
9. AA Ia K0 SAS, GS 


235 


TN AS. EN inn TEA AE REK 
SN EU ISA ANIS 
Insan G3 AA Gea AS 


3455. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, me- 
wartakan kepada kami Abu 'Abdush-Shamad, mewartakan kepada kami 
Mathar Al-Warrag, dari Syahr bin Hausyab, dari Abu Hurairah, dia ber- 
kata: Kami bercakap-cakap di hadapan Nabi saw., kemudian kami me- 
nyebutkan Jamur. Lalu mereka berkata: "Dia adalah cacar tanah". 
Kemudian pembicaraan ini berkembang sampai kepada Nabi saw. Beliau 
berkata: "Jamur itu dari Manna dan rendaman kurma adalah dari Surga. 
Dia itu obat penyembuh racun". 


JNE "JNE Te 01 


(Aa 


AAA Senin IA Red jan dasi 
PA KANAN 
MAS dan Sea 


3456. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, mewarta- 
kan kepada kami 'Abdur-Rahman bin Mahdiy, mewartakan kepada kami 
Al- Musmai'il bin Iyas Al-Muzanniy, mewartakan kepadaku 'Amr bin 
Sulaim, dia berkata: Saya mendengar Rafi' bin ' Amr Al-Muzanniy dia 
berkata: Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Rendaman kurma 
dan Batu besar" adalah dari surga". 

?'Abdur-Rahman berkata: Saya menghafalkan "Batu Besar" ini dari 
mulutnya --yakni: Al-Musma'il--. 


Dalam Az-Zawa-id: Isnad haditsnya shahih. Para perawinya tsigat/terpercaya. 
“ Batu besar, maksudnya adalah batu besar yang ada Bait Al- Magdis, Palestina. 


1 5 ja kem PA, 


Pa 


| BAB 9 
Tanaman Obat dan Rempah-Rempah 


Ta 7 
« $ 


— Ha KEB YAKIS - 8 Lo 


GAN KAN Jasa Ae AN aa 
SEIGA Gbas IEEE ROA 
LA, JAN BRA OSIS 
HENGAN ESAyAa Ing bin Cas 
23 AENSIY IS Foo IA LIS 


2 


- 


237 


Labu 35 A9 Par 
Magi ag 


Hal ABIS KE Ter ayee db 3 pad 
IN Lofallatig Sl ajus JA Un aatajue Lg 
H CaAa YAOI NP Ka 


3457. Mewartakan kepada kami Ibrahim bin Muhammad bin Yusuf 
bin Sarh Al-Firyabiy, mewartakan kepada kami 'Amr bin Bakr As- 
Saksakiy, mewartakan kepada kami Ibrahim bin Abu 'Ablah, dia berkata: 
Saya mendengar Abu Ubaiy bin Ummu Haram, sementara dia adalah 
orang yang mengerjakan shalat bersama Rasulullah saw. .menghadap dua 
kiblat, mengatakan: Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Ambil- 
lah/pergunakanlah olehmu sekalian akan Sana” dan Sanu tt Sebab 
sesungguhnya pada keduanya terdapat “obat penyembuh dari segala 
macam penyakit, kecuali Sam". 

Ditanyakan kepada Rasulullah saw. "Wahai Rasulullah, “apakah Sam 
itu?" 

Beliau menjawab: "Mati". 

"Amr berkata: Ibnu Abu 'Ablah berkata: Rempah-rempah ini adalah 
tanaman Syibit --yakni: tanaman yang bunganya berwarna kuning dan 
bijinya panjang--. Tapi ulama lain mengatakan: Dia adalah madu yang 
berada di tempat mentega. Yaitu sebagai mana ucapan penyair: 

"Mereka mencampur mentega dengan bubur kurma, tidak ada pe- 


.hipuan di kalangan mereka// 


238 


Mereka menghalangi tetangga mereka tertipu. 


av  — — —— 
Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada 'Amr bin Bakr As-Saksakiy, Ibnu 
Hibban memberi komentar: Dia meriwayatkan dari Ibrahim bin Abu 'Ablah beberapa 
syair yang langka'artinya/tidak biasa dipakai, dan hal-hal yang mengagumkan. Dia 
tidak dapat dipakai berhujjah. Tapi Al-Hakim berkata: Dia adalah isnad yang shahih. 


' Tanaman Obat yang bijinya dapat dipergunakan untuk obat diare/ mencret. Itu 
yang bernama Sana. 


€# Sanut ada yang mengatakan: Rempah-rempah, dan ada pula yang mengatakan: 
Kama yang direbus hingga pekat seperti bubur dan mem- beku. 


sai BLN As, 


BAB 10 | 
5 . Shalat adalah obat Penyembuh 


PA “ 


| ag nah ham Gee c0h 
Ea SEGI ISA 


el 
OK. 


SEGI AN 


AE Seat tang ata 
AI AA DA - 22 2 
ALE Nala Ia 3 KA ANA 


AE 5 2 AN r) pa ng 2 LK Ge 
PU mpasi p dana. BE Ia go AG 
Te AL A3 X 


AN 5 SES AE AK 


239 


ME AO Ky LIL 2— 22 2, Pn 
Alan AN las GAES TA 33 EK 3 


at aa Xi 


| 7 Kerala. a£i BA 


- 


dukar2 533 » Aw AN UN yng eh cola 3 KA! 


—AG 2 SAN Kaidah Randa Faolo Ie 


L: Aaja Fee AN YG end Lam 
POP En ii fla, SA NP NT 
Ty TN 1 MMI nano hh Ade 13 A33 3) 
In shaniaiN ya 9 cah HPO MEN yo Lgp" Vo 
NI SA 


3458. Mewartakan kepada kami Ja'far bin Musafir, mewartakan 
kepada kami As-Sariy bin Miskin, mewartakan kepada kami Dzu-ad bin 
"'Ulbah, dari Laits, dari Mujahid, dari Abu Hurairah, dia berkata: Nabi 
bersegera, maka saya juga bersegera --datang ke masjid--. Kemudian 
saya melakukan shalat, kemudian saya duduk. Lalu Nabi saw. menengok/ 
menghampiri saya, berkata: "Syikamat Dard?" 

Saya menjawab: "Ya, wahai Rasulullah". 

Beliau berkata: "Dirikanlah shalat. Sebab sesungguhnya dalam shalat 
terdapat obat penyembuhan". 


“Syikamat Dard (Bhs. Parsia), yang artinya: Apakah perutmu sakit?. 


Mewartakan kepada kami Abul-Hasan bin Al-Gaththan, mewartakan 
kepada kami Ibrahim bin Nashr, mewartakan kepada kami Abu Salamah, 
mewartakan kepada kami Dzu'ad bin 'Ulbah, lalu dia menuturkan hadits 
seperti di atas. Dia mengatakan dalam hadits: "Isykamat Dard", yakni: 
Apakah perutmu sakit, dengan bahasa Persia. knpa, 

"Abdullah berkata: Ada seorang lelaki yang memberitakan Abu 


240 


Hurairah kepada keluarganya, lalu mereka menolongnya. 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada Laits yaitu Ibnu Abu Sulaim, sementara 
Jumhur-Ulama mendha'ifkannya. Dalam catatan pinggir Sunan Ibnu Majah cetakan 
India ada tertulis: Al-Fairuzabadiy dalam Bab Takallaman-Nabiyu Bil-Farisiyah 
berkata: Itu tidak benar. Kemudian dia berkata lagi: Saya berkata: Para perawi hadits 
ini seluruhnya adalah dapat dipercaya, kecuali Dzi-ad bin 'Ulbah, sebab di dha'if. 

Ibnu Hibban berkata: Dia haditsnya munkar sekali, dia meriwayatkan dari orang- 
orang terpercaya Sesuatu yang tidak ada asalnya. Dan dari orang-orang yang dha'if 
yang tidak dikenal perilakunya, seperti yang disebutkan oleh pengarang kitab at- 
Tahdzib. ' 


Salep Hua pa NA NW 


Ai BAB 11 


Larangan mempergunakan obat yang buruk 


3 P0 “3 LO AA “LG 
FG KE AN SEA AE oa 
GOL IK o,- 4 Ca 20K ISI 
KAI PE IE ABI 
raat Ra Ha aa , & an. 
AE SAN kh in K. JG 


3459. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syibah, me- 
wartakan kepada kami Waki”, dari Yunus bin Abu IShag, dari Mujahid, 
dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw., melarang memperguna- 
kan obat yang buruk. Yakni: racun. 


: et 


. 


Pat Ia 


c & 24 P3 1 
LA ATA A GUA Lag 


- 


“ G 5 
—N$ TA IN an Ina KAA ii 
UP AAA TA 


Pr KAN UAN RA Gg ag Av gan 


“A : G2 


MAGUR IE, Fe LEG 


— - " 


3460. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 


wartakan kepada kami Waki', dari Al-A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu 
Hurairah, dia berkata: 


Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa yang minum racun", lalu dia 
mati, maka dia akan meneguk racun di neraka Jahannam, serta tetap dan 
ditetapkan di dalamnya selama-lamanya. 


GA shg HR, 
BAB 12 
Obat penyakit diare/mencret 


3561. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Abu Usamah, dari 'Abdul-Hamid bin Ja'far, dari 
Zur'ah bin 'Abdur-Rahman, dari seorang maula (mantan budak dari) 
Ma'mar At-Taimiy, dari Ma'mar At-Taimiy, dari Asma-binti 'Umais, dia 
berkata: Rasulullah saw. berkata kepadaku: "Dengan apakah kami meng- 
obati sakit diaremu?" 

Saya menjawab: "Dengan Syubrum”". 

Beliau bekata: "Dia itu panas yang terus-menerus". 

Kemudian saya menggunakan obat dengan Sana"", lalu Nabi ber- 
kata: "Kalau sekiranya ada sesuatu yang dapat menyembuhkan kematian, 
maka ialah Sana. Sana adalah obat penyembuh kematian". 


mama wa 
" Syubrum, itu bijinya seperti kedelai, direbus dan diminum, airnya dapat di- 
pergunakan obat. 


“8 Sana adalah tanaman obat, yang bijinya lebar yang terbungkus dalam kantong, 
seperti enai. 


Ea ah 2 Bas at Ng 


. BAB 13 
Obat sakit tenggorokan dan larangan memencet 


SG KEDUA TN ny 
JL. BLK KR :YS. da 
TEA TO KG BE bi aa 


Sta LELE Car PANAS S5 


st SANG Ha ga IIS, 
KE SUKET ABIS IA JAN), 


Ten 


243 


3462. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan 
Muhammad bin Ash-Shabbah, mereka berkata: Mewartakan kepada kami 
Sufyan ban "Uyainah, dari Az-Zuhriy, dari "Ubaidullah bin ' Abdullah, dri 
Ummu Oais binti Mihshan, dia berkata: Saya dengan membawa anakku 
berkunjung kepada Rasulullah saw. Sementara saya memencetnya karena 
adanya penyakit tenggorokan. Lalu Nabi saw. berkata: "Karena apa kamu 
memasukkan jemarimu pada anakmu dengan cara memencet ini? Per- 
gunakanlah kayu cendana. Sebab pada kayu itu terdapat tujuh obat pe- 
nyembuhan. Kayu cendana dapat dimasukkan pada hidung untuk penya- 
kit tenggorokan dan dapat dimasukkan ke dalam mulut untuk penyakit 
rusuk (atau: bisul yang besar)". 

Mewartakan kepada kami Ahmad bin 'Amr Ibnus-Sarh Al-Mistriy, 
mewartakan kepada kami 'Abdullah bin Wahb, memberitakan kepada 
kami Yunus, dari Ibnu Syihab, dari 'Ubaidullah, dari Ummu Oias binti 
Mihshan, dari Nabi saw. seperti hadits tadi. 

Kata Yunus: A'lagtu sama dengan kata: Ghamaztu: Memencet. 


lan Sela Aa, 


BAB 14 
Obat sakit 'irgun-nasa" 


LA MEA NN AS 
MAAN MEA EM AJE 0 AG 


—, ? Pd va Ta 

4 -£ 
&2— ah 11214, PN LI RIILKR 
Tae MAN KS SAN ng KA AC hei 


ME YA ta "3 “aah AA IK 


3463. Mewartakan kepada karmi "Hisyam bin 'Ammar dan Rasyid 
bin Sa'id Ar- Ramliy, mereka berkata: mewartakan kepada kami Al- 
Walid bin Muslim, mewartakan kepada kami Hisyam bin Hassan, me- 
wartakan kepada kami Anas bin Sirin, bahwasanya dia mendengar Anas 
bin Malik mengatakan: Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Obat 
penyakit 'Irgun-Nasa? adalah daging ekor kambing gibasy dicairkan, 
kemudian dibagi menjadi tiga bagian, lalu diminum, setiap hari satu 
bagian". 


Dalam Az-Zawa-id: Isnad haditsnya shahih. Para perawinya terpercaya. 
#'Irgun Nasa, adalah suatu penyakit yang seperti kena api, atau sebangsa cacar air. 


Ab, Asl93 MAS, 


BAB 15 
Obat luka 


FA IDA SKA Bf 
AAN AI SG NA AM IS 0 


245 


Pi 


2 & b IAI ea 
Ta 33 KG. ME AN gu) A09 Tp 


' 1 


pa 
1 
Be NA 3 AE 1 s SNN Cet 
KENA IS ae jaga 
NA 0 Xx. BAL NA 2 NK Ms 2 
Tn sh ega 
“AP YAN 


- | IL IR 2 
| | napa SEA A99 sa 2 An dpi da9 
3 


Pe) “4 2 yg AA -9 
KO Na un jelata Na die | LX “fo BK "e & Ieara NG 
2 5 LISA -: sasa so 3 
Gn As 2 dn Pa 2 R4 Sa PAN AN 
. Joe Ala DA 35 


Dar ITE ANA ALIAS 
3464. Mewartakan kepada kami Hisyam bin 'Ammar dan Mu- 


2." 

P3 : $ : ena 2 

: Si . : . 3 a ig kan pan nc | 1 
hammad bin Ash- Shabbah, mereka berkata: Mewartakan -kepada kami is ' : 


'Abdul-'Aziz bin Abu Hazim, dari ayahnya, dari Saht:biri Sa'ed As- 
Sa'idiy, dia berkata: Rasulullah saw. mengalami luka pada pertem- 
puran Uhud, gigi seri beliau pecah dan topi baja yang terdapat di 
kepala beliau pecah. Sementara Fathimah mencugi darah di badan 
beliau dan 'Aliy menuangkan air kepadanya dengan perisai. Maka 
ketika Fathimah melihat bahwasanya air itu justru menambah banyak 
darah keluar, dia merfyambil sepotong tikar lalu membakarnya. Se- 
hingga ketika sudah menjadi abu, Fathimah menempelkannya ke luka 
beliau, lalu darah berhenti. 


LN 
Ga 
1 
k 
Si 
UN 
e 
s0 
Pf 
» 
IN 


3465. Mewartakan kepada kami 'Abdur-Rahman bin Ibrahim, 
mewartakan kepada kami Ibnu Abu Fudaik, dari 'Abdui-Muhaimin, 
yaitu Ibnu 'Abbas bin Shal bin Sa'ed As-Sa'idiy, dari ayahnya, dari ka- 
keknya, dia berkata: Sesungguhnya aku mengetahui, pada pertempuran 
Utud, orang yang melukai wajah Rasulullah saw., orang yang memam- 
patkan luka di wajah Rasulullah saw. dan mengobatinya, orang yang 


membawa air di dalam perisai, dan dengan apa luka diobati sehingga 
mampat darahnya. | Ta | 

Dia --Sahl bin Sa'ed-- berkata: Adapun orang yang membawa air 
di dalam perisai, yaitu 'Aliy. Orang yang mengobati luka, yaitu Fathi - 
mah, yang membakar, sewaktu luka beliau saw. belum mampat, sepo- 
tong tikar bekas. Lalu dia menempelkan abunya pada lukanya, . 


247 


AN en IA LA 
BAB 16 


Orang yang sok tahu ilmu pengobatan padahal dia tidak 
tahu ilmu pengobatan 


“2. T- 


AAS RE AMA IS 
FE KINI TEA Ka 
5 A3 te IE SE MA kenatia y 9 KE IE 


Le aa 
TI Ega dng Ane1325 
5) A2 


. « AD ya" S3 


3466. Mewartakan kepada kami Hisyam bin 'Ammar dan Rasyid 
bin Sa'id Ar- Ramliy, mereka berkata: Mewartakan kepada kami Al- 
Walid bin Muslim, mewartakan kepada kami Ibnu Juraij dari ' Amr bin 
Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata: Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Barangsiapa yang melakukan ilmu pengobatan, sementara ilmu 
pengobatannya tidak diketahui --secara baik-- sebelum itu, maka dia ada- 
lah yang bertangung jawab". 


HA tua SL AN, 


BAB 17 
Obat penyakit tulang rusuk 


3 EN KE TEE AE -8 LAN 


NG 


2 3 

2 PIANO 9 
2 ' LA. £ 
Dea AI An ES SAH SAN 


ang 


ATA anon 23 2- c 


3467. Mewartakan kepada kami 'Abdur-Rahman bin 'Abdul- 
Wahhab, mewartakan kepada kami Ya”kub bin Ishag, mewartakan kepada 
kami 'Abdur-Rahman bin Maimun, mewartakan kepadaku ayahku, dari 
Zaid bin Argam, dia berkata: Rasulullah saw. menerangkan obat penyakit 
tulang rusuk, yakni kunyit, kayu garu/Ousth", minyak Zaitun, yang di- 


gosokkan". 


4 2 494 3 


249 


3468. Mewartakan kepada kami Abu Thahir, yaitu Ahmad bin 'Amr 
bin As- Sarh Al-Mishriy, mewartakan kepada kami 'Abdullah bin Wahb, 
memberitakan kepada kami Yunus dan Ibnu Sam'an, dari Ibnu Syihab, 
dari "Ubaidullah bin 'Abdullah bin 'Utbah, dari Ummu Oais binti 
Mihshan, dia berkata: | | 
Rasulullah saw. bersabda: "Ambillah/pergunakanlah olehmu sekalian 
akan kayu garu Ilindia (Yakni: Kust). Sebab sesungguhnya pada kayu 
itu terdapat tujuh macam obat penyembuh. Di antaranya adalah sakit tu- 
lang rusuk". 

Ibnu Sam'an dalam hadits itu berkata: "Sebab sesungguhnya pada 


kayu itu terdapat tujuh macam obat. Di antaranya adalah penyakit tulang 
rusuk". yg 


NAN, 
: BAB 18 


Penyakit panas/demam 


az mn 02 


SI Karat HSE - 0 GTA 


Ian LX nu NG TRLALGAAA 22K 


AR NA VE ALL Ly ga gA 


0 AG RN . .. Li “TX ea G HR tia 
ENG KE ANYGATA ad» 
2 
Le NA 


2 Ban IM) SAS LG ga cola 3 AGAN 


3 


0 


3469. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Waki”, dari Musa bin "Ubaidah, dari Algamah bin 
Martsad, dari Hafsh bin "Ubaidullah, dari Abu Hurairah, dia berkata: 
Disebutkan penyakit panas di depan Rasulullah saw., kemudian ada se- 
orang lelaki memakinya. Maka Rasulullah saw. berkata: "Janganlah kamu 
memakinya. Sebab sesungguhnya penyakit panas itu dapat menghilang- 
kan dosa-dosa, sebagaimana api dapat menghilangkan kotoran besi". 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada Musa bin "Ubaidah dia itu dha'if. 


. 


£ “A £ SA 2 r) 2 & 
KA AE TEBET NN, 


& bg 2 ABI KL w 2eP 2 
BEAS AN GA AA 
NE IE San AINI ai PIPA 


', 


4 
PIP Pn ae 2.26 » AA, 
LN Pn AAN DEA REG AN Jaan Jia 


' 3470. Mewartakan kepada kami Abu Bakr'bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Abu Usamah, dari ?Abdur-Rahman bin Yazid, dari 
Isma'il bin "Ubaidullah, dari Abu Shalih Al-Asy'ariy, dari Abu Hurairah, 
dari Nabi saw., bahwasanya beliau menengok orang sakit, bersama Abu 
Hurairah, orang itu dalam keadaan sangat panas. Maka Rasulullah saw. 
berkata: "Gembirakanlah. Maka sesurigguhnya Allah berfirman: Dialah 
api-Ku, yang Aku kuasakan kepadanya terhadap hamba-Ku yang muk- 
min, di dunia ini, agar api itu adalah termasuk bagian apinya di akhirat". 


251 


Allan Rere AAA, 


BAB 19 


Sakit panas/demam adalah termasuk panasnya jahanam, 
maka dinginkanlah dengan air/kompres 


3471. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami 'Abdullah bin Numair, dari Hisyam bin 'Urwah, 
dari ayahnya, dari 'A-isyah, bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Penyakit 
Panas/Demam adalah termasuk panasnya Jahannam. Maka dari itu, 
dinginkanlah olehmu sekalian panas itu dengan air/kompres". 3 


CP NA . - Tan PN Te, - TN 2 
SN ANN 0. CIA A0 yK 
TES SIN 


Pi 
L 
Ulas CA. 2x9 RAT 1, GA CAGE 
£ . 
“. «8 “ : 


3472. Mewartakan kepada kami 'Aliy bin Muhammad, mewartakan 
kepada kami 'Abdullah bin Numair, dari 'Abdullah-bin "Umar, dari 
Nafi”, dari Ibnu 'Umar, dari Nabi saw. bahwasanya beliau bersabda: "Se- 
sungguhnya sakit panas yang sangat adalah termasuk panasnya Jahan- 
nam. Maka dari itu, dinginkanlah olehmu sekalian panas itu dengan 
air/kompres". : 


252 


6 3 
nd — “- ah .-.. 
A p 


td 
AL1h RL Bn04T MB 25 3 , 

2 WN akut AU. Gg KE .2 
KAN AN HST, IES ANANE 
& 3 : 

3473. Mewartakan kepada kami Muhammad bin "Abdullah bin 
Numair, mewartakan kepada kami Mush'ab bin Al-Migdam, mewartakan 
kepada kami Isra'i), dari Sa'id bin Masrug, dari 'Abayah bin Rifa'ah, 
dari Rafi” bin Khadij, dia berkata: Saya mendengar Nabi saw. bersabda: 
"Sakit panas/demam adalah termasuk --sebagian-- panasnya Jahannam. 
Maka dari ifu, dinginkanlah olehmu sekalian api itu dengan air". Kemu- 
dian beliau mengunjungi/menengok salah seorang putranya ' Ammar, lalu 
berkata: "Hilangkanlah kesusahannya, wahai Dzat yang memelihara 
manusia, wahai Dzat yang disembah manusia". 


253 


3474. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, 
mewartakan kepada kami 'Abdah bin Sulaiman, dari Hisyam bin 'Urwah, 


dari Fahtimah binti Al-Mundzir, dari Asma- binti Abu Bakar, bahwasa- 5 2 - - : se 
nya dia dikunjungi oleh seorang wanita yang sakit panas. Lalu dia minta . AL NA IN NK AL LBIKIA MA 
3 « : - . . NS A Para 
didatangkan air, lalu menuangkannya ke saku baju wanita yang sakit, dan 5 OI» 19 CA AN .. 'r es 
berkata: | 3g 
: AP 21 c 9 ca P4 IL. 
Sesungguhnya Nabi saw. bersabda: "Dinginkanlah olehmu sekalian 3 Sera 5 9» 2 AL 9 
" “ « .. “ Lg 9 “2 . 
akan wanita itu dengan air", dan beliau bersabda: "Secungguhnya ae #s i i 
adalah'termasuk --bagian-- panasnya Jahannam", : 3476. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, 
5 mewartakan kepada kami Aswad bin 'Amir, mewartakan kepada 
4 5 Ka . , . 
Ku Mey AN ot aga 4, : kami Hammad bin Salamah, dari Muhammad bin 'Amr, dari Abu 
- AA An NS -R SNo 4 Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi saw., bersabda: "Bila ada 
LA annet | obat yang lebih baik yang kalian pergunakan berobat, maka itulah 
2. « TAN yan a83 5SKS7 Ie Man IE : bekam". 


-. 


BEKAS Aek dnann 0 TEE KERETA MAAN 


Pad 

KLAR, GT 2 AP RISET an 2. 

Hb, “1 TG PERAH GA EA EN 

Kaka aa an ebeg 

Sun Aaflan 9 P2” ooles |: SN9 NG 
(aa : LN DAA 3 kar ar 19 “ 

3 AS Ya ASI Ge KG 
3475. Mewartakan kepada kami Abu Salamah, yaitu Yahya bin 0 Ta ni “ si PO aa 

Khalaf, mewartakan kepada kami ' Abdul-A”la,. dari Sa'id, dari Oatadah, : 4N AC HB 
dari Al-Hasan, dari Abu Hurairah, bahwasariya Rasulullah saw. bersabda: 3 “€ Sm -. 21 £ 

"Panas/Demam adalah dapur bara dari dapur Jahannam. Karena itu, 3 , NAN : 
hilangkanlah panas dari kalian dengan air dingin/kompres". $ 3477. Mewartakan kepada kami Nashr bin 'Aliy Al-Jahdhamiy, 
£ mewartakan kepada kami Ziyad bin Ar-Rabi', mewartakan kepada 

—— aa aa : aa 2 PA 3 » , 
Dalam Az-Zawa-id: Isnadnya shahih dan para perawinya tsigat/terpercaya. 5 kami Abbad bin Manshur, dari 'Ikrimah, dari Ibnu "Abbas, 
Anto AN 4 : bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "Tiadalah aku melewati, pada 
ta ah 2 F waktu malam Isra-ku, sekelompok malaikat, kecuali mereka 
BAB 20 - , mengatakan kepadaku: . Tetaplah engkau hai Muhammad, dengan 
« .. : : 
Bekam : bekam | 

LI Er Masa uh 2x 2 AAA “a» : “Bekam adalah metode pengobatan tradisional, dengan cara meletakkan suatu alat 
3 Ag : Fee GS 1x9 eNT | bentuk parabola lentur, seperti bal karet, yang dipencetkan pada kulit sehingga me- 


nimbulkan penyedotan terhadap darah yang ada di bawah kulit, lalu dikeluarkan de- 


255 


ngan cara dilukai/disayat ringan. 


. - as : 
PAGI GNU Lan IR MIA GL 
: £ ME Se? yOS 
Stop esp ae Any Sae Kemal P 


& TEA Sue 2 4 » P3 
PB SEA an dag AI IG 


ARI LPM ba A— 

KA JAN IG AAN AKI 

3478. Mewartakan kepada kami Abu Bisyr, yaitu Bakr bin 
Khalaf, mewartakan kepada kami 'Abdul-A'la, mewartakan kepada 


kami 'Abbad bin Manshur, dari 'Ikrimah, dari Ibnu ”Abbas, dia 
berkata: 


Rasulullah saw. bersabda: "Sebaik-baik hamba/orang adalah 
tukang membekam. Dia dapat menghilangkan darah kotor, me 


ringankan tulang punggung dan dapat membuat terangnya peng 
lihatan". 


ALA? MAN ANA AL ag 
SE gan w Oem Ao. &4,NA 
4 Tya 24 Pn Kata? 

SNI gan YO IR SILAT NX en 

Pa Un rw. - SAK AM Me. 
PEN IE ISA, de 

: ag | Ng AA ATA 
AMA 5 

Lg hop Do Ae 9 aa KAP KAU SN 
gita CD gmn YN Enson 3 ON) AO £ yudi 
Cedera SAN ML Olg) «Key Lan 4 HeASIG 


256 


2 


IBAN NYIOH IA 


—. 


2 Xena SN ola29 abu) pa II Helena 
HN nan Ya 


3479. Mewartakan kepada kami Jubarah bin Al-Mughallis, mewarta- 
kan kepada kami Katsir bin Sulaim, saya mendengar Anas bin Malik 
mengatakan: 
Rasulullah saw. bersabda: "Saya tidak melewati, pada waktu malam 
Isra-ku, sekelompok malaikat kecuali mereka berkata: Wahai Muham- 
mad, perintahkanlah umatmu dengan berbekam". 


Dalam Az-Zawa-id: Saya berkata: Meskipun Jubarah dan Katsir itu dha'if dalam 
isnad hadits Anas, namun At-Tirmidzi meriwayatkannya dalam hadits Ibnu Mas'ud 
pada kitab Al-Jami' dan Asy-Syamasil. Beliau berkata: Nilai haditsnya hasan gharib. 
Al- Hakim dalam kitab Al-Mustadrak meriwayatkannya dari hadits Ibnu 'Abbas, dan 
berkata: Isnadnya shahih. Dan Al-Bazzar dalam kitab Musnadnya meriwayatkannya 
dari hadits Ibnu 'Umar. : 


KA Pa ab aaN 9. M2 PL 2-22 
“AA Opa S yo MAS Jam 
' AN Pp ge 2 Ls ' G “2 

3—J BEAN tar BSE k CNN 
LAI LE NA KH 4G AA yA ea 
MAL AAN UE AGAN SAS ANA 
LA LE Ah ANC — tL 
(Ie NANGA Ga GA : KANE : 9 


3480. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Rumh Al-Mishriy, 
memberit: xan kepada kami Al-Laits bin Sa'ed dari Abuz-Zubair, dari Ja- 
bir, bahwasanya Ummu Salamah, istri Nabi saw, mohon ijin mengenai 
berbekam. Lalu Nabi saw. memerintahkan Abu Thaibah untuk mem- 


257 


bekamnya. 
Jabir berkata lagi: Saya mengira bahwa Abu Thaibah itu saudara 
sesusuannya, atau dia itu seorang lelaki yang belum dewasa. 


KAA Ka mh «13 


BAB 21 
Tempat berbekam 


P. Sa G3 & 
NN Andari 
2 


PA £ KA A2 
AGAN AA jar sangga as 


NE GAN SELASA 


Ng ara EP A22 


PA TP 53 yag ba 


3481. Mewartakan kepada kami' Abu Bakr pin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Khalid bin Makhlad, mewartakan kepada kami 
Sulaiman bin Bilal, mewartakan kepadaku 'Algamah bin Abu 'Algamah, 
dia berkata: Saya mendengar "Abdur-Rahman Al-A'raj dia berkata: Saya 
mendengar 'Abdullah bin Buhainah mengatakan: Rasulullah saw. me- 
lakukan bekam di tempat Lahyu Jamal,” sementara beliau sedang 
Ihram, pada kepala beliau. 


€ Lahyul-Jamal, yaitu tempat antara Makkah dan Madinah. 


IBNU MAJAH IV 


Ka e SS La ANA 
. Hat EN Fe Ga 


Ne ana Aw Nor 2 N 13 
RN Sad 19 


» Hingga 
3482. Mewartakan kepada kami Suwaid bin Sa'id, mewartakan 
kepada kami "Aliy bin Mus-hir, dari Sa'ed Al-Iskaf, dari Al-Ashbagh bin 
Nubatah, dari "Aliy, dia berkata: Malaikat Jibril turun kepada Nabi saw. 


dengan Memberan 'kedua urat leher dan di aptaanya kedua “Ulang be- 
una | 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam ana ada TA bin Nubatah At Taimiy 
Al-Hanzhaliy, dia itu dha'if. 


LI 2 AH MOS AL 
SEN SEN GAAS 0eNg 
sc GL LG PA KAGTI2 A2 9 — 
SAN NOS BIUS aa 
WA LL 222R “GG 2a | 
| LA 
ya 3. ye SN ga AE 


3483. Mewartakan kepada kami 'Aliy bin Abul-Khashib, mewarta- 
kan kepada kami Waki', dari Jarir bin Hazim, dari Oatadah, dari Anas, 
bahwasanya Nabi saw. melakukan bekam di kedua urat leher dan pada 
antara kedua tulang belikatnya. 


aye 


2 IA 


AGE ang 


Kipas wang SAI Ag SUN ara 


NA Wr SN o ORA aa Ka 2 1s Mar ep x 


PELAN 2819 KA Naa NG 


3484. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Al-Mushaffa Al- 
Himshiy, mewartakan kepada kami Al-Walid bin Muslim, mewartakan 
kepada kami Ibnu Tsauban, dari ayahnya, dari Abu Kabsyah Al-Anmariy, 
bahwa dia mewartakannya bahwasanya Nabi saw. melakukan bekam pada 
kepala beliau --yang mulia--, dan antara kedua belikatnya. Beliau ber- 
sabda: "Barangsiapa yang mengalirkan darah ini darinya, maka tidak 
membahayakannya sama sekali kalau dia tidak melakukan pengobatan 


dengan sesuatu untuk sesuatu". -dengan pengobatan. yang lain untuk 
badan yang sakit lainnya- j 


BG TES ono 
Kana Dea b CAN 
Sae. Bean 
adieeka bara CG 233 2- 5. KG IE 
Ie doodle Med PAD emas “5 ga 

Ne Gasa Oi ca ca 


3485. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Tharif, mewartakan 
kepada kami Waki', dari Al-A'masy, dari Abu Sufyan, dari Jabir, bah- 
wasanya Nabi saw. jatuh dari kudanya membentur pangkal pohon kurma. 


260 


Lalu kaki beliau lecet. 


Waki' berkata: Yakni bahwasanya Nabi saw. melakukan bekam pada 


kakinya karena matang-biru/memar. 


mo 
Dalam Az-Zawa-id: Isnadnya shahih, kalau Abu Sufyan yaitu Thaihah bin Nafi" 


itu mendengar dari Jabir. 


ARBANI R8, 


- BAB 22 
Berapa harikah orang melakukan bekam 


Tagau Neaa Pa Oa Ni 


Pap ia Ja 2 HE YA 
bm 2G LNG pena peng 3g 


x 35239 JA G ai 4 EN Ha - AS 
eartataa 2 

MA ? — 133. Tar LA 
H2 


Lk Ana 


MABA 9. Pita Rano AI ol Mg M2 
TU 


3486. Mewartakan kepada kami Suwaid bin Sa'id, Tiewatlekan 
kepada kami 'Utsman bin Mathar, dari Zakariya bin .Maisarah, dari 
An-Nahhas bin Oahm, dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah saw. 


261 


bersabda: "Barangsiapa yang hendak berbekam, maka hendaklah dia me- 
lakukan selama tujuh belas, sembilan belas atau dua puluh hari. Dan 
janganlah darah itu bergolak-golak pada diri salah seorang di antara 
kalian yang dapat mengakibatkan kematiannya". 


—LU an mua 
Dalam Az-Zawa-id: Isnad ini dha'if, karena dha'ifnya An-Nahhas bin Oahm. Dan 


mengisyaratkan bahwa matan/teks hadits ini shahih. 


IK, Arena op BL 


Dg KN 0 - &AN 


Pan 
Page La ad Ae ad 
: 1 KAN AI & Sa .. 
DN LN 3S Yaa gr pa , 3 


Giri. MS LADA | KEK TA G3 

- 38 . Gangaa "9 

ASN KN Kan SSS BA As 

en SA SI £ CS AGA A37 

2 SUN “53 A33 
3 ac AA ak 13 AA Kapas ea 
PA 2 

Ia tags ng PD ag 3 Ah NET & 


79 2 


BS ABE KA Apa 2 ata ea 


262 


TP AK AR KIA Aa 


3487. Mewartakan kepada kami Suwaid bin Sa'id, mewartakan 
kepada kami "Utsman bin Mathar, dari Al-Hasan bin Abu Ja'far, dari 
Muhammad bin Juhadah, dari Nafi', dari Ibnu "Umar, dia berkata: Hai 
Nafi”, darah yang ada padaku bergolak-golak --berdegup kencang--. Ma- 
ka carikanlah untukku orang yang ahli membekam. Ambillah seorang 
teman, bila kamu dapat. Dan janganlah kamu mengambil orang yang tua 
yang lanjut usia, dan pula jangan seorang anak kecil. Sebab saya men- 
dengar Rasulullah saw. mengatakan: "Melakukan bekam, sebelum makan 
dan minum, adalah lebih utama --dan banyak manfaatnya--. Karena di 
dalamnya terdapat pengobatan dan barakah, dapat menambah daya akal 
dan daya ingat. Maka dari itu, berbekamlah kalian dengan barakah Allah 
pada hari Kamis, dan jauhilah berbekam pada hari Rabu, Jumu'ah, Sabtu 
dan hari Ahad, dengan cara hati-hati. Dan berbekamlah pada hari Senin 
dan Selasa. Sebab itu adalah hari yang Allah menyembuhkan kepada 
Nabi Ayyub dari segala penyakit. Dan menimpakan kepadanya dengan 
bala- segala penyakit pada hari Rabu. Dan tidak muncul penyakit lepra 
tika He kusta, kecuali pada hari Rabu, atau malamnya". 


Penahan TA TE ba Hp 


. - EN. Ha -, 
G5 YA 
3 vap ga - 
3 
TA YA WELAS NN 
263 


. ..— . &. 
7 « ? 
KAA 3 AF ai 


Jaan GE Aan 13 SIN NS ATI “ON Ag Las 
MMA LNG sair ugaeu 


3488. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Al-Mushaffa Al 
Himshiy, mewartakan kepada kami 'Utsman bin 'Abdur-Rahman, me- 
wartakan kepada kami 'Abdullah bin 'Ishmah, dari. Sa'id bin Maimun, 
dari Nafi”, dia berkata: Ibnu "Umar berkata: Hai Nafi”, darah yang ada 
padaku bergolak-golak --berdegup kencang--. Maka datangkanlah ke- 
padaku seorang yang tukang membekam. Ambillah dia orang yang muda, 
janganlah kamu mengambil orangtua maupun anak kecil. 

Nafi? berkata: Ibnu "Umar berkata: Saya mendengar Rasulullah saw. 
bersabda: "Melakukan bekam sebelum makan dan minum adalah lebih 
utama --banyak manfaatnya--. Dia dapat menambah daya akal, menam- 


bah daya ingat dan menambah daya ingat orang yang menghafalkan. 


Barangsiapa yang melakukan bekam, maka hendaklah pada hari Kamis 
dengan menyebut Nama Allah --yakni: membaca Basmalah--. Dan 
jauhilah olehmu sekalian melakukan bekam pada hari Jumu'ah, hari 
Sabtu dan hari Ahad. Berbekamlah pada hari Senin dan Selasa dan jauhi- 
lah berbekam pada hari Rabu. Sebab sesungguhnya hari Rabu adalah 
suatu hari yang Nabi Ayuub mendapat bala/penyakit. Dan tidaklah mun- 


264 


Al HYPHIA ANGI 


cul penyakit lepra maupun kusta kecuali pada hari Rabu atau malam 
Rabu". . | 


». . Dalam Az-Zawa-id: Adz-Dzahabiy berkata: Dalam biografi 'Abdullah bin 
Ishamah dari Sa'id bin Maimun, dia itu tidak dikenal perihalnya. Begitu juga kata 
Al-Mizziy dalam kitab At-Tahdzib. 


“3 KN AK 


BAB 23 
Membakar kulit dengan besi panas/mencos 


ad 
4 Pad 
3 5 ant 

“2 Pe Na 4, 2g Peci 
va 3 4 KA Car N 2 LGA 29 
) » 6 - . 
Ba 3 BA b. en RN 

an, Ko 22 £ & 

C9 | ( A Uu. Pe TA Lan LN “8 Pd 20. 

Pama Day . 6 . 
PA Li 


3489. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Isma'il bin 'Ulayyah, dari Laits, dari Mujahid, 
dari 'Aggar bin Al-Mughirah, dari ayahnya, dari Nabi saw., bersabda: 
"Barangsiapa yang membakar kulitnya atau mencari azimat, maka dia 
terlepas dari Tawakal". 


#P ah 


2 IIS an SAAD 220 2G. 
Heh Ebi MEN AN 
2 A “2 92 PP 1 Sk oh R2 
HAN OS YA LARI wa 
PP JAYA Gap” 1 w Ag AK 
CD AE ST E hte An an BS 


265 


A24 


KN TAU 


3490. Mewartakan kepada kami ' Amr bin Rafi”, mewartakan kepada 
kami Husyaim, dari Manshur dan Yunus, dari Al-Hasan, dari 'Imran bin 
Al-Hushain, dia berkata: Rasulullah saw. melarang membakar kulit. Lalu 
aku membakar kulitku, maka aku tidak berhasil, dan aku tidak sukses. 


GEA ANA CL AC 9 


Hata Aa Nk: TAG HN 
PENS KENA NE 
AAA YG NAN SK ye 16 

pena GA PAIUG Sha G 2 


2 5. 


3491. Mewartakan kepada kami Ahmad bin Mani", mewartakan ke- 

. pada kami Marwan bin Syuja', mewartakan kepada kami Salim Al- 

Afthas, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu "Abbas, dia berkata: "Pengobatan 

itu ada tiga: 1. Minum madu, 2. Goresan kulit yang dibekam, 3. Mem- 

bakar kulit dengan api. Dan saya melarang kepada umatku membakar 
kulit". Demikian Ibuu "Abbas memarfu'kan hadits kepada Nabi. 


BAB 24 
Orang yang membakar kulitnya/mencos 


LE KE AS LA S5 2g 


266 


BS 2 22 LA 38 IG Ad 
ASK IS jak Ea IG MAS 
Ia 


- L Un 
# K3 SAN : 13 Pakan SATA 0 


2 
NA pai MJ INN pe La Agak AAN 
IE LG. BELAKA "1 SAK 
MEN ALL ES » Go 
KESAN Nyai 3 23 
eat KA AANYESE SAYA 
—. Sa Lapang KA 


Ka :9 Pd 
PC »e 22 GK PA A9 SAI 
AMAN Vauo 

«KA . Ja AN Ssi 191 Ona 


3492. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan 
Muhammad bin Basysyar, mereka berkata: Mewartakan kepada kami 
Muhammad bin Ja'far, yaitu Ghundar, mewartakan kepada kami Syu'bah. 

Dan mewartakan kepada kami Ahmad bin Sa'id Ad-Darimiy, me- 
wartakan kepada kami An- Nashr bin Syumail, mewartakan kepada kami 
Syu'bah, mewartakan kepada kami Muhammad bin 'Abdur-Rahman bin 
Sa'id bin Zurarah Al-Anshariy (pamanku yang bernama Yahya men- 
dengar Muhammad bin 'Abdur-Rahman. Dan saya tidak mendapatkan 
seorang, di antara kami yang menyerupainya) dia mewartakan kepada 


| orang!orang, bahwasanya Sa'ed bin Zurarah, sementara Yahya adalah 


kakek Muhammad dari pihak ibu, bahwa dia mengalami penyakit di 


267 


tenggorokan, yang bernama Dzubhah (semacam radang tenggorokan). 

| Lalu Nabi saw. berkata: "Sungguh aku akan berusaha mengobati atau 
| mencoba. mengobati Abu Umamah, sampai aku tidak mampu". 

Lalu beliau mengobati Abu Umamah dengan membakar tangannya, 

lalu meninggal dunia. Kemudian Nabi saw. berkata: "Semoga orang 

Yahudi mati buruk, karena mereka mengatakan: "Apakah tidak ada pem- 


belaan dari temannya!". Saya tidak memiliki daya kemampuan sama & “f 5 , 
sekali terhadap kematiannya dan kematianku sendiri". AS data lo N o, 


BN 1 A2 A2 AT Pn BAB 25 
SER LAN Wb Ona AO - Law 


Bercelak dengan batu celak 


3494. Mewartakan kepada kami 'Aliy bin Abul-Khashif, mewarta- 
kan kepada kami Waki”, dari Sufyan, dari Abuz-Zubair, dari Jabir bin 
"Abdullah, bahwasanya Rasulullah saw. mengobati Sa'ed bin Mu'adz 
dengan membakar urat nadi tangannya, dua kali. 


Ay AL MB, NIA 21 Ny hg Ga ab - 
3 3 CI «Ulat JNE ar MS “ KL SIYIK LA DG AG 
: , Ka ab AL PULAE-N A0 
Pr 4 Pad LA : P” LA £ s. -. EN - -, ti 2 , 
Ga £ hn AAN PU 2 Ko 5 yA " ik 1 1 2 
A N 15 - £ 2 £ el ”. » 2 2N . AA “NN, 
pa, ng A.A 3 -n | . 3. 2 KA CT O 2d ak - 2 54 : 
i 2” TL AI Pr gi si A5» NN » - & | cara 
. aa. Sak : 5 
j KA NO yaaa Da Te IL SB WA IYA 
aa A pay JST £ Ani SEN NE kan 
3493. Mewartakan kepada kami 'Amr bin Rafi”, mewartakan kepada A FB Ta 24 3G 2. -y L -. N 
kami 'Ubaid Ath-Thanafisiy, dari Al-A'masy, dari Abu Sufyan, dari henna 9 yad A£ 2 Im 0" A8 28 N » Ts 
, : “ Pan . : AS - 
Jabir, dia berkata: Ubaiy bin Ka'eb sakit, lalu Nabi saw. mengirimkan se- nee 
orang dokter kepadanya, maka dokter mengobatinya dengan membakar sa & N 
urat nadi tangannya. | 


SAN aa AAA NUN P Men nba aa ora Manage Baki 
SES PPNNG AA LA Ainan IE LISA 01 long NG 4 Shu 


33 , : LL... : “. . . 
MA da neynarts KAN Nae aa Be aan ena Na 
LG ss. -—— : . Aa AI 
E at Na TAS LB dhan : 
A3 2 5 re Now S3 AN gw , | 3495. Mewartakan kepada kami Abu Salamah, yaitu Yahya bin 
santa par mewartakan kepada kami Abu 'Ashim, mewartakan kepadaku 
: eh 5 tsman bin 'Abdul-Malik, dia berkata: Saya mendengar Salim bin 


"Abdullah mewartakan dari ayahnya, dia berkata: 
Rasulullah saw. bersabda: "Tetaplah kalian bercelak dengan batu celak. 


268 269 


Sebab celak itu dpat membuat terang/jelas pandangan dan dapat menum- 


buhkan rambut". $ | MB IL 2,2 en 
IA NI DA SAM NA 2 A2 
6 Deny dala YG 4 SI 2: Olaiis GS oh » 
id: $ : , 3 5 m0 P, An 
“Utsman bin “Abdul Malik, dikomentar oleh Abu Hatm: Bahaa dia Im madiangn G dag PAK AK 
lul- , dik : itu haditsnya . — w -“ (4 (4 » AA 
munkar. Ibnu Ma'in berkata: Dia itu tidak mengapa/dapat dipakai. Dan Ibnu Hibb 32 KN 8 . (9 “ “YA 
menuturkannya dalam kitab Ats-Tsigat. Dan sn pak selebihnya dalam fanad ini Hana » AN Ar p) si & “deg » SAN 
terpercaya. “ ie #9 
| Ke NAN 3 FAN AS. ia | 
. “ : 8 
“ “ ANE. “ag » | NG ab SAT : ' 3497. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
MB yag PR DAD IA AI PP | wartakan kepada kami Yahya bin Adam, dari sufyan, dari Abu Khutsaim, 
IK TAN AAN & CA : dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu "Abbas, dia berkata: Rasulullah saw. 
, ) sa 5 si TA” : bersabda: Sebaik-baik celak yang kalian pergunakan adalah batu celak. 
FN AN La Ge AB raat : Celak itu dapat membuat jelas/terang pandangan dan dapat menumbuh- 
Gan) TKA £ 4 » : 
j se Jadi J 2 La, X8 “» . 22 ( kan rambut". 
“30 2egt c ra “3 “2 2A - P 3 : mm 
AP: K (5 ga N ee Yarig. dimaksud 'batu celak yaitu batu celak hitam yang dipergunakan celaan 
Jaa . RN s £ lx M3 - 2» 32 mata. AA Alor ini sudah banyak dijual di toko-toko penjual minyak wangi/toko 
kitab, dll., dengan nama: Kahl-Ashfahaniy. (Penterjemah). At 
“, A da si sa 11 n - 2 , , 
ae TN 2 


Ye 9 Laden Indo at un B9 LAPAN SN D3 | Lg 5 uye ob NX, 
sd Lardorotiuw 
BAB 26 


3496. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- o bercelak secara ganjil 
wartakan kepada kami 'Abdur-Rahim bin Sulaiman, dari Isma'il bin ANA YAN IT sang 
Muslim, dari Muhammad bin Al-Munkadir, dari Jabir, dia berkata: Saya 


LA “2 Pe 
mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Tetaplah kalian bercelak dengan Ted LX “3 22 Se bat 


batu celak di waktu hendak tidur. Sebab celak itu dapat membuat terang/ 


tg 8 2 
K " 

jelas pandangan dan menumbuhkan rambut". vw. 2 33 2-2 22 A9, 2 AS 2x 1 Pertarn N Aa 
at na aa an ana LIA Yak 8 SSI) KE 

Dalam Az-Zawa-id: Matan/teks hadits ini dikeluarkan oleh 'Urwah bukan lewat - ag 1 Has 2 
Jabir, dia tidak menerangkan isnad hadits Jabir. an Ly MO MIA P Pa 2: N 25 2 K3, 

CAM ON Go Ka As IN 

p”, x L Da « . ( P4 — Pd 

12 An “3 2 AG “6. Ga” - 9-1 oa, 2412 
WA AA? aa IE ILK AMA 3. 5. AL CA . at 
CAN Kat IN 1 PALANG - GAN Maron) ARO 6 Ira 38 Tn gal SIS, da 
Ta 


270 2711 


LAS AS GI 

| «PO Y 009 

3498. Mewartakan kepada kami 'Abdur-Rahman bin 'Umar, me- 
wartakan kepada kami 'Abdul-Malik bin Ash-Shabbah, dari Tsaur bin 
Yazid, dari Hushain Al-Himyariy, dari Abu Sa'ed Al Khair, dari Abu 
Hurairah, bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Barangsiapa yang bercelak 
maka hendaklah dia melakukannya dengan hitungan ganjil. Barangsiapa 


yang mengerjakannya, maka sungguh dia melakukan kebajikan. Tapi 
barangsiapa yang tidak, maka tidak ada dosa baginya". 


2 ag er " 
Ta £ 
- - Pra, TANI z —I Ke 3 1 1 
- Pa 
IMS . LD AA 9 


3499. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Yazid bin Harun, dari ' Abbad bin Manshur, dari 
Ikrimah, dari Ibnu ' Abbas, dia berkata: Adalah Nabi saw. mempunyai 


tempat penyimpan celak yang dipergunakan bercelak tiga kali untuk tiap 
mata --beliau yang mulia--. 


£ , Lg, AN PER 
| BAB 27 
Larangan berobat dengan Arak 


KG Ae AG “SG | 
BEAN 5 SA LG Wo. 


272 


a32 CK KA BILA 

An SIN SMA al LAU 
Ph 

Pe AN BN TAS SA AN 

:ug NA aa ya 9 

11 DP OA Ik Na Pa Gal Ori « 

AA CA GA Ian SE. LG 


.3500. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami "Affan, mewartakan kepada kami Hammad bin 
Salamah, memberitakan kepada kami Simak bin Harb, dari ' Algamah bin 
Wa-il Al-Hadharamiy, dari Tharig bin Suwaid Al Hadharamiy, dia 
berkata: Saya berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya di negeri kami 
ada buah-buah anggur yang kami membuatnya minuman. Lalu apakah 
kami dapat meminumnya?" 

Beliau menjawab: "Jangan!". 

Kemudian kami datang kembali, berkata: "Sesungguhnya kami 
menggunakannya sebagai obat untuk orang sakit". 

Beliau menjawab: "Sesungguhnya minum anggur itu bukanlah obat, 
tapi justru penyakit". | 


ES NAN, 


BAB 28 
Berobat dengan Al Our-an 


. PA 


XS PA - Ne aa GO 


273 


» Pa Ha » 
NS IE IE BEN SK 


sana g09 9S SMA oom 3 #3 


3501. Mewartakan kepada kami Muhammad bin "Ubaid bin "Utbah 
bin 'Abdur- Rahman Al-Kindiy, mewartakan kepada kami 'Aliy bin 
Tsabit, mewartakan kepada kami Su'ad bin Sulaiman dari Abu Ishag 
dari Al-Harits, dari 'Aliy, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Se. 
baik-baik pengobatan adalah Al Our-an". 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada Al-Harits Al-A war, dia it dha'ir. 


MAA, SN. 
BAB 29 | 


Inai/daun pacar 


Ken “ 4 K @- 
IIS ARE AE STA go 
BA Bare Ara 
LA MEN AN SI AGS. LG 


274 


8 
ke 


LL LAS Sy 25 Jr up 55 av 
PNY AA Ig ARIE AN ep 0 
, : a “1. 2 3 7 
. & say: 
3502. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Zaid bin Al-Hubab, mewartakan kepada kami 
Fa-if, maula (mantan budak dari) 'Ubaidullah bin 'Aliy bin Abu Rafi”, 
mewartakan kepadaku Tuanku yang bernama 'Ubaidullah, mewartakan 
kepadaku nenekku yang bernama Salma, yaitu Ummu Rafi', maula 
(mantan budak dari) Rasulullah saw., dia berkata: Nabi saw. tidak pernah 
mengalami penyakit bisul maupun kena duri, kecuali beliau meletakkan 
inai --daun-pacar-- di atasnya. | 1 


D0 BAB30 
Air kencing binatang unta 


R9 P « (dr Gg 24 , a— 
SEE 3 RN MAS GS yo 08 
ELIA 5 A5 NN P3 w- 
CE WTA JA BATU HER 
MBA SANG, en H5 IA 8 
A2 5 R9 LA (CA ne 2x3 & 
CAR AS Oo) ASET, Hug 
| DAA - eh 
Nekana « elo V9 


3503. Mewartakan kepada kami Nashr bin 'Aliy Al-Jahdhamiy, me- 


- 


275 


wartakan kepada kami 'Abdul-Wahhab, mewartakan kepada kami 
Humgsid, dari Anas, bahwasanya orang-orang dari kabilah/suku 'Urainah 
datang di tempat Rasulullah saw. Mereka terserang penyakit paru --sesak 
napas-- di Madinah. Lalu beliau saw. berkata: "Kalau kalian keluar 
--menghampiri-- unta-unta milik kami, kalian minum air susunya dan air 
kencingriya". Kemudian mereka melakukan. 


AN GLN Beban, 


BAB 31 
Lalat yang jatuh di Bejana 


3504. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Yazid bin Harun, dari Ibnu Abu Dzi'eb, dari Sa'id 
bin Khalid, dari Abu Salamah, mewartakan kepadaku Abu Sa'id, bah- 
wasanya Rasulullah saw. bersabda: "Di dalam salah satu sayap seekor 
lalat terdapat racun, sedangkan sayap yang lain ada obatnya. Maka apa- 
bila seekor lalat jatuh di makanan --yang cair--, maka benamkanlah lalat 


itu ke dalamnya. Sebab sesungguhnya lalat itu mendahulukan racun dan 
mengakhirkan obatnya". 


216 


NA 
BA: GAN FM DE - WO0 


A - . 


AL. A3 1 MA ac Pata 
AS 6 3 Serma 
« Aa Sy 39 s1 


3505. Mewartakan kepada kami Suwaid bin Sa'id mewartakan 
kepada kami Muslim bin Khalid, dari 'Utbah bin Muslim dari ”Ubaid bin 
Hunain, dari Abu Hurairah, dari Nabi saw.“bersabda: "Bila seekor lalat 
jatuh di air minum kalian, maka benamkanlah lalat itu kedalamnya, ke- 
miidian buanglah dia. Sebab sesungguhnya di dalam salah satu sayapnya 
terdapat penyakit, dan pada sayap yang lain terdapat obat". 


| IN ph A8 


BAB 32 
Penyakit yang timbul karena Mata 


EA Uu NN . TAN ng G- 
Ppt FAN NET SAE 01 


P- SA “ 
$ A, 
IP ANN II uda PAS 


2717 


Ea IG ie AANG AA ANE Kan 


Ta Mewartakan kepada kami Muhammad bin "Abdullah bin 
Numair, mewartakan kepada kami Abu Mu' awiyah bin Hisyam, me- 
wartakan kepada kami ' Ammar bin Zuraig, dari 'Abdullah bin 'Isa, dari 
Umayyah bin Hind, dari 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi? ah, dari ayahnya, 


dari Nabi saw., bersabda: "Penyakit yang ditimbulkan oleh mata adalah 
benar adanya". : 


Ad h NG IT, KA SAE 1, B- 

Jas La KE S LN 0 PA 

2 £ 3. GA 
-. asa SALA Le A3 


SAN Lg AG Ga 


3507. Mewartakan canada kami Abu. Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Isma'il bin 'Ulayyah, dari Al-Jurairiy, dari 
Mudharib bin Hazn, dari Abu Hurairah, dia berkata: 


Rasulullah saw. bersabda: "Penyakit yang ditimbulkan oleh mata adalah 
benar adanya". 


| ag juga LE Hata 


BAN Ay Ket Hoo ad SIG pool) & NG NG 


278 


«Sana 90 9 “GAN 


3508. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, mewarta- 
kan kepada kami Abu Hisyam Al-Mahzumiy, mewartakan kepada kami 
Wuhaib, dari Abu: Wagid, dari Abu Salamah bin 'Abdur-Rahman, dari 
'A-isyah, dia berkata: 

Rasulullah saw. bersabda: "Mohonlah perlidungan kamu sekalian kepada 
Allah. Sebab SkORBuAN YA penyakit yang ditimbulkan oleh mata adalah 
benar ea 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada Abu Wagid, namanya adalah Shalih bin 
Muhammad bin Za-idah Al-Laitsiy. Dia itu dha'if. 


hai yA LA LP ni SPN NA AG | : 
PPN uin 3 sn Pin ROA 
KE ANYSAHIKA AS 


aa ht 


Ka dar Oa Te Haa Ni ban KA 222 G2 A2 
Nebidas Juan 4D be Ie 


D3 aa -. EA aga P3 
CNG AN La NG 2153 Pong ISS yah 


“ PK . 


279 


IK Pa Pebnta 3 1, “4 
KN MA ATA Iu # cad 


3509. Mewartakan kepada kami Hisyam bin ' Ammar, mewartakan 
kepada kami Sufyan, dari Az-Zuhriy, dari Abu Umamah bin Sahl bin 
Hunaif, dia berkata: "Amir melewati Sahl bin Hunaif yang sedang mandi. 
Lalu Sahl berkata, "Saya tidak melihat --hal yang biasa-- seperti hari ini 
dan pula tidak melihat kulit seorang wanita yang terpingit. Dan tidak la- 
ma kemudian, dia dijatuhkan ke bumi. Lalu dia didatangkan kepada Nabi 
saw., kemudian dikatakan kepada beliau: "Temuilah Sahl sebagai orang 
yang dijatuhkan". 

Nabi saw. berkata: "Siapakah orang yang kalian tuduh?". 

Mereka berkata: "Amir bin Rabi'ah". 

Beliau berkata: "Karena apa salah seorang diantara kalian 
membunuh saudaranya? Bila salah seorang di antara kalian melihat 
kepada saudaranya itu ada sesuatu yang mengagumkan/menarik hatinya, 
maka hendaklah dia mendoakan keberkatan kepada saudaranya itu". 

Kemudian beliau minta dihadirkan air, maka bleiau menyuruh ' Amir 
berwudhu. Lalu dia membasuh wajah dan tangannya sampai dua siku, 
dua lututnya dan yang ada di dalam pakainnya. Beliau Meneanana 
agar ' Amir mengguyurkannya. 

Sufyan berkata: Ma'mar berkata dari Az-Zuhriy: "Dan beliau meme- 
rintahkannya agar "Amir membalik bejana dari belakangnya -- yakni 
mengguyurkannya dari belakang--. 


Cpallaya Siwa — NS, 
BAB 33 


Orang yang melakukan Jampi-Jampi dari terhadap penya- 
kit Mata 


-. P3 SL “0 
BO 0 KA GA CIS 1. 


“ .. ca 


3510. Mewartakan kepada kami: Abu Bakr bin Abu Syaibah, 
mewartakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah dari ' Amr bin Dinar, dari 
'Urwah, dari 'Amir, dari 'Ubaid bin Rifa'ah Az-Zuragiy, dia berkata: 
Asma- berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak-anak Ja'far ter- 


kena penyakit mata. 
Maka apakah saya dapat memberi jampi-jampi kepada mereka?". 

Beliau menjawab: "Ya, kalau sekiranya ada sesuatu yang dapat 
mendahului ketentuan, maka penyakit karena: mata yang dapat men- 
dahuluinya". 


te IA 


Lo UL D 
Ka IK, SAS ES 
Pd - Pa “Ah 
De GR Ha AN NA GE, NG Sia IA 
Lag AL ae GA AF 1 us 
CA KATA AL ya 3 KA OA 
D3 LTE 
3511. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 


wartakan kepada kami Sa'id bin Sulaiman, dari ' Abbad, dari Al-Jurairiy, 
dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id, dia berkata: Adalah Rasulullah saw. 


berlindung diri --kepada Allah-- dari penyakit godaan Yin, kemudian 
penyakit godaan manusia. Maka ketika turun surat Al- Muawwidzatan 


(OS.113 dan 114), maka beliau memegangi keduanya dan meninggalkan 
yang lainnya. 


3512. Mewartakan kepada kami 'Aliy bin: Abul-Khashif, 


mewartakan kepada kami Waki', dari Sufyan dan Mis'ar, dari 
Ma'bad bin Khalid, dari "Abdullah bin Syaddad, dari 'A-isyah, 
bahwasanya Nabi saw. memerintahkannya melakukan jampi-jampi 


dari penyakit yang Te apkah oleh mata Ba kai seperti kesurupan, 
gila, dll--. | : 


IN Abnabnla -. Lag &, 


“BAB 34 : 
Melakukan jampi-jampi yang diperbolehkan 


A2 v8 £ 91 Te An gi 3 
SY, ME TAS KE or 
oa nya an DG 


282 


au AE a29 & 2. 
KAN ee 45, 
3513. Mewartakan kepada kami Muhammad bin 'Abdullah bin 
Yaar mewartakan “Bepada kami Ishag bin Sulaiman, dari Abu. Ja'far 
Ar- Raziy, dari Hudhain, dari Asy-sya'biy, dari Buraidah, dia berkata: 
Rasulullah saw. 'betsabgla: "Tidak ada jampi-jampi --yang diperboleh- 


kan--, kecuali terhadap penyakit yang disebabkan oleh mata dan/atau 
racun Yakni: panas oleh sengdian kala, hewan Oei, dll”, 


sampa G3 Ka AN Gis Or 
saus 3s NA R AA Pe 

Pe sa Sg TE Aher 
Map AT ae ea 


Laga . su ats Pad Oh , Re 
Kana puan cak AN ASIN 2 


KA Pa TA KAN TKA TAN Ar 


asa Memiceksin tunas “kami: Abu Bakr bin Abu NM yaiban me: 
Skak 'kepada kami: "Abdullah: bin Idris, dari Muhammad bin 'Umarah, 
dari Abu Bakr bin Muhammad, bahwasanya Khalidah binti Anas, yaitu 
Umftu bari Hazm As-Baridiy, “datang kepida- Nabi saw.,: lalu dia me- 
ngetengatikan kepada beliau jampi: -jampi, maka beliau mernerintahkan 
kepadanya-untuk menggunakannya. An “35 


Dalam Az-Zawa-id: Isnad hadits ini shahih. Para perawi Sa terpercaya. Sedang- 
kan Al-Khajidah ini-tidak ada samg sekali dalam Kutubus-Sittah selain hadits ini, 


pada Ibnu Majah penyusun hadits ini. 


PEALEN BIG AL 


akan: KENA 
SEN Lag AW EP AA asi | 


s 
8 ah) 0 V2 233 ya NN NA at TN N Kat 
AG MAL AA AKA 22 kepat tani Ma mryah Oi Hayam, mewartakan 
X3 SL Iga h sN dkaS OPOLLN HA ?Ashim,. dari Yusuf bin Abdullah bin AL Hari, 2th Kise Cah. 
ABIS Ana S3 Te IE Na sa ea Da Pe ag bean Pan 
FE, Naa 3 AG Fo, 2 “Ta Ng 2 : 2. Mean et 
. K 9 As 
GA PAD 2 0 SANA Bah ko, 
« 3515. Mewartakan kepada kangi ?Aliy bin PE art mewarta- | » 2 BAB 35 | 


kan kepada kami Yahya bin "Isa, dari Al-A'masy, dari Abu Sufyan, dari 
Jabir, dia berkata: Adalah satu keluarga rumah dari kelompok sahabat | 
Anshar, yaitu mereka bertiama: Keluarga Amr bim Hazm, mereka me- PEET DP 
lakukan jampi-jampi terhadap penyakit racun —yakni: panas yang di- ' CN 


Menjampi-jampi ular dan kalajengking 


MAS 2 KAII LB. 
Ob HA & Aan NT ON NS: 2 
sebabkan sengatan binatang berbisa--. Sementara Rasulullah saw. mela- L 9 | SAA, Lu Ke “ ON 
rang melakukan jampi-jampi, dan mereka mendatanginya. Lalu mereka 2 RK BALI . 2» 2 yng Lk - 
berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau melarang melakukan Na 2 OA ye Le MN ks 8 NS KAS 
jampi-jampi. Sementara kami melakukan jampi-jampi terhadap penyana am spg Dato Meja Daan 
racun”. . AD 32 - 83 EA EA LK V9 
Kemudian beliau saw. berkata kepada mereka: "Ketengahkanlah hal 1 Nia abi, 4 (3 "5 
itu kepadaku". Kemudian mereka mengetengahkannya kepada Nabi saw., 5524 2 GA 7 | 5 se 0. 4 
lalu beliau berkata: "Hal ini tidak mengapa. Ini adalah dapat dipercaya". 2 AN 19 pet Cre KAN 9 TS Paw) 
: 3 . Dem” 
IL KB ah 2 20x KIA Ca Oa -9 3517. Mewartakan kepada kami "Utsman bin Abu Syaibah dan 
TASaaa La AN ta UR EA -w ON Hannad bin As- Sariy, mereka berkata: Mewartakan kepada kami Abul- 


Ahwash, dari Mughirah, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari 'A-isyah, dia 
284 
285 


berkata: Rasulullah saw. membolehkan mempergunakan jampi-jampi 
terhadap bisa dari ular dan kalajengking. 


AE NA AA Aa Na Ie 8 ON 
5x SAY A data 5E «1 Ua Get 


pg GESER, Dana 
ASN fbhn Eee NS AA RAS 
METE IE is 


“ “ 


' : BD. LAI 34 Pt 
.. “3 Ian EA Sa Hb 
2 . . 
ma PS Alai RL ea) 2213 


3518. Mewartakan kepada kami Isma'il bin Bahram, mewartakan 

kepada kami 'Ubaiduliah AlAsja'iy, dari.Sufyan, dari.Suhail-bin Abu 
Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah,-dia berkata: Ada seorang lelaki 
yang disengat kalajengking, lalu dia tidak bisa tidur di malam harinya. 
Maka dikatakan kepada Nabi saw.: Sesungguhnya si Fulan, telah disengat 
oleh kalajengking, lalu dia tidak dapat tidur di malam harinya. Maka 
beliau bersabda: "Ingattah, sesungguhnya kglau sekiranya dig meng- 
“Ucapkan di waktu sorenya: "A'udzu Bi Kalimitillahi At-Tammati'Min 
Syarri Ma Khalaga --Saya mohon perlindungan dengan Kalimat- 
Kalimat Altah yang sempurna, dari segala keburukan sesuatu yang 
diciptakan 'oletr: Allah--j maka tidak- “membahayakan kepadanya. sengatan 
kalajengking sampai esok pagi". 


Dalam Az-Zawa-id: Isnad hadits ini shahih. Para perawinya tsigat. “ng 


8 d 23 AG ae Lo LES 2 
c BANI S5 tx £ TA 


yaaah »& Ag. dan ser NG 23 
| uk: combo as « He uaga, 


3519. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami "Affan, mewartakan kepada kami "Abdul Wahid 
bin Ziyatd, mewartakan kepada kami ” Utsman bin Hakim, Hazm, dia ber- 
kata: Saya mengetengahkan menjampi-jampi gigtan ular di hadapan 
Rasululih saw., lalu beliau memerintahkannya. $ 


aa ma 
Dalam Az-Zawa-id: At-Tirmidziy berkata: Hadists ini Mursal. Sedangkan Abu 
Sa dia itu aa bin .' Amr bia Hazm, dia ito tidak menjumpai kakeknya. 


“ay bee BASA Sela Ah deng, 


— BAB 36 


Suatu kalimat yang digunakan. berta'awwudz oleh Nabi saw. 
dan sasaran Ta'awwudz 


naa 9 4 


BAE AE -.wow: 
KENETA gaaatas gugur arina 


287 


#g Ta Au Bana / . 
MENEAA SPASI LEK 


3520. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Jarir, dari Manshur, dari Abudh-Dhuha dari 
Masrug, dari 'A-isyah, dia berkata: Adalah Rasulullah saw. bila men- 
jenguk orang sakit, maka berdoa kepadanya, mengucapkan: "Hilangkan- 
lah kesusahannya, wahai Dzat yang mefnelihara manusia. Sembuhkanlah, 
Engkau adalah Dzat yang menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan, kecuai 
kesembuhan-Mu, dengan benar-benar sembuh yang tidak meninggalkan 
sakit". 


Pe pe SA | tt : 
dk ana PN GEA fa. own 
5 NA AESE Gas SAE EL an ES 
1 Tan peta aa AAA ag. X 
Saad a30 YAN Ie pe ae 


932, “ u- 
Pa - . - gg 

AA 2A L Ie yu 9 Cc 32K b 

- 0. ba Mare : ". A3 ai “ 
—, AD Coy An LX 
Cw 1? 5 A2, 

. . 3 

se Cijyi kaan 


3521. Mewartakan kepada kami Abu Bakt bin Abu Syaibah,- me- 
wartakan kepada kami Sufyan bin 'Abdu Rabbih, dari 'Amrah, dari 
'A-isyah, bahwasanya Nabi saw. adalah, sesuatu yang beljau ucapkan 
kepada orang sakit dengan ludah di jemari beliau: yaitu doa yang artinya: 
"Dengan Nama Allah, inilah debu tanah kami, dengan ludah sebagaian 
kami, agar sembuh orang yang sakit, dengan ijin Tuhan kami"... 


288 


gi S. " 
IL 9 Oa, “R3 AN Ara dr “ PIP Id 2 “1 
AJE Aan NN BE KE KS 


b- 3) 
4 2 Pn pil can ta 
Pa aj & P4 
w 2. OM O  UN SALA, £ 
13 IN -“ 1 MN 3 (Pk G3 « “ 
NN - 


3522. Mewartakan kepada kami Abu Bakr, mewartakan kepada ka- 
mi yahya bin Abu Bukair, mewartakan kepada kami Zuhair bin 
Muhammad, dari Yazid bin Khushaifah, dari 'Amr bin "Abdullah bin 
Ka'eb, dari Nafi? bin Jubair, dari 'Utsman bin Abul-Ash Ats-Tsagafiy, 
bahwasanya dia berkata: Saya mendatangi" Nabi saw. sedangkan aku 
mengalami sakit, hampir membinasakan diriku. Lalu Nabi saw. berkata 
kepadaku: "Letakkan tanganmu yang kanan pada yang sakit, dan ucap- 
kanlah: (Yang. artinya): "Dengan Nama Allah, aku berlindung diri kepada 
Kemuliaan Allah dan Kekuasaan-Nya, dari keburukan yang kudapati dan 
aku 'khewatirkan", sebanyak tujuh kali". Lalu saya mengucapkan yang 


demikian itu, maka Allah menyembuhkan saya. 
-—, 


Sat DNAN GIA GEN ATE - Op 


- 


2 “ , 2 sal 
MEI MN AAA 


AB ta Ge En LE 
ai Ga Ia Dedi SES ya LA 
| BIANG IMISAN sn js 


3523. Mewartakan kepada kami Bisyr bin Hilal Ash-Shawwaf, me- 
warkan kepada kami 'Abdul-Warits, dari 'Abdul-'Aziz bin Shuhaib, dari 
Abu Nadhrah,-dari Abu Sa'id, bahwasanya malaikat Jibra-il mendatangi 
Nabi saw., lalu berkata: "Wahai Muhammad, apakah kamu sakit?" 

Beliau menjawab: "Ya"... an, 

— Jibra-il mengucapkan doa( yang artinya): "Dengan Nama Allah, aku 
menjampi kamu, dari segala sesuatu yang membuatmu sakit, dari kebu- 
rukan setiap jiwa, atau keadaan, atau orang yang dengki. Semoga Allah 
menyembuhkan engkau. Dengan Nama Allah, aku menjampi kamu". 


po s2) 


. 2 - L£ pe : La 
ADASNN 1333 bata 


Papa 4 A4 - 
GR 33 Ida 233, Ma 3 AS 
4 . 


4 


2 Aa 2. (aa Png Ta 2 2 
DAU AKAN In BUSI ra Aya. Ja CAS Sa 
BA an 1 “ 
$ my UNS « Xuson19) Due lon 
LN ya “Atuh da, “Ac ora NON 
| : : "AP 99 


:3524. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Basysyar dan 
Hafsh bin Umar, mereka berkata: Mewartakan kepada kami "Abdur 
Rahman, mewartakan kepada kami Sufyan, dari 'Ashim bin ”Ubaidullah, 
dari Ziyad bin Tsuwaib, dari Abu Hurairah, dia berkata: Nabi saw. men- 
jenguk 'saya, lalu beliau berkata kepadaku: "Ya, aku akan menjampi ka- 


: mu dengan jampi-jampi yang dibawakan oleh Jibra-il kepadaku". 


Saya menjawab: “Demi ayah dan ibuku, silakan Ya Rasulullah". 

Nabi saw. mengucapkan (yang artinya): "Dengan 'Nama Allah, aku 
menjampi kamu. Ailah yang akan menyembuhkanmu, dari segala penya- 
kit yang ada padafru,' dari" keburukan 'para 'tukang sihir yang meng- 
hembus-hembuskad tali Buhul dan dari keburukan orang yang hasud/ 
dengki tat- kala dengki", sebanyak tiga kali, wd 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada 'Ashim bin 'Ubaidullah bin "Ashim bin 
"Umar Al-'Umariy, dia itu dha'if. .. 


2 Put ac 
Lobadolia 25 aan YEN - WOVO 
Pi G “1 8 
«3 TAAT SEA & gi CK 3 
DN AP Lama Y “I “ 21 
c Lo 
SEN IE EA Te and MAAF 


291 


- 
2 Ng MPah Kane 
3 33m 


3525. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman -bin 
Hisyam Al- Baghdadiy,-mewartakan kepada kami Waki”.. 
Dan mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Khallad Al-Bahiliy, 


mewartakan kepada kami Abu 'Amir, mereka berkata: Mewartakan ke- : 


pada kami Sufyan, dari Manshur, dari Minhal, dari Sa'id bin Jubair, dari 
Ibnu "Abbas, dia berkata: Adalah Nabi saw. menjampi- jampi kepada 
Al-Hasan, dan Al- Husain, mengucapkan: (yang artinya): "Aku berlin- 
dung dengan Kalimat-Kalimat Allah yang sempurna, dari setiap Setan 
dan binatang-binatang berbisa dan setiap keadaan yang membuat gila-- 
yakni: berbicara sendiri karena suhu badan tinggi--". 

Beliau mengatakan: "Adalah bapak kami: Torahitn merjkanPA Jab 
dengan kalimat itu kepada Isma'il da Ishag”. Atau beliau mengatakan: 
"Kepada Isma'il dan Ya'kub". ' an En a i 

Au adalah haditsnya Waki. San NN 


oo. sad Bonlaah SN 


BAB 37 
| J TAS saja panas | 2 
32 2 £ : 
8 EGA UKK Re port 
P.. 


! V3 2 Am 2 Po 
“4 LI orak Ie 5 59 TN ir ce . 


292 


S3 pe KL ng TAN BE jang 
BIBA ASIAN aan Kerah Agri 
.. jangan Ie MAS 33 Ia Ga Ah 2 
AA WNA ERA NE 
ae 

KEENAKAN AA at 
FP ARIE KL ASASI 


: Ge gua. 4 K- X5, PN & P. G- 
Je Ian 1 Mo. sa Hug GA HE ala 
3526. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, mewarta- 
kan kepada kami Abu 'Amir, mewartakan kepada kami Ibrahim Al- 
Asyhaliy, dari Dawud bin Hushain, dari "Ikrimah, dari Ibnu "Abbas, bati- 
wasanya Nabi saw. mengajari mereka--memberi jampi-jampi terhadap 
penyakit panas, dan penyakit-penyakit semuaniya, agar mereka. meng- 
ucapkan (yang artinya): "Dengan Nama Allah yang Maha Besar. Aku 
berlindung diri kepada Allah yang Maha Agung dari keburukan panasnya 
suhu badan, dan keburukan penasntya suhu badan, dan keburukan Pang 
nya api". 

- Abu 'Amir berkata: Saya menyelisihi orang-orang dalam hal ini. 
Yaitu saya mengatakan: Ya'arin (Y. doubel 'Ain, Alif dan Ra, yang 
berarti: Panasnya penyakit tekanan darah tinggi). 

Mewartakan kepada kami 'Abdur-Rahman bin Ibrahim Ad-Dima- 
sygiy, mewartakan kepada kami Ibnu. Abu Fudaik, mengkhabarkan ke- 


293 


padaku Ibrahim bin Isma'il bin Abu Habibah Al-Asyhaliy dari Dawud 
bit Al-Hushain, dari Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas, dari Nabi saw., seperti di 
atas. Dia berkata: "Dari keburukan panasnya penyakit tekanan darah 
tinggi. 


YAI Nata BENGKOK 
#-yati Sapa Asah 
MENGENAL EA AGE 
Sp Ie LA ASAM NI Krinar 
Sing mM Ana JS Se 

Oa AD YES Dag In Saha 


Ko head s0 05K moookuel IN 
"SS AAA Ilen Bh and ALA Uh url CA 


3527. Mewartakan kepada kami 'Amr bin 'Utsman bin Sa'id bin 
Katsir bin Dinar Al-Himshiy, mewartakan kepada kami ayahku, dari Ibnu 
Tsayban, dari. "Umair, bahwasanya dia mendengar Junadah bin Abu 
Umayyah berkata: Saya mendengar 'Ubadah bin Ash-Shamit mengata- 
kan: Jibra-il AS. mendatangi Nabi saw. Beliau dalam keadaan sakit 
panas--menggigil--. Kemudian Jibra-il mengucapkan jampi-jampi (yang 
artinya): --. "Dengan Nama Allah, aku menjampi kamu, dari segala se- 
suatu yang menyakitimu, dari kedengkian orang yang dengki dan dari se- 
tiap penyakit yang ditimbulkan oleh mata. Semoga Allah mengobati 
kamu". 


Dalam Az-Zawa-id: Isnad hadits ini hasan, karena Ibnu itu namanya 'Abdur- 
Rahman bin Tsabit. Sedang Ibnu Tsauban itu diperselisihkan. 


Dan para perawi selebihnya dalam isnadnya tsigat. 


KE eceA, 


BAB 38 
Tiupan dalam Jampi-jampi 


AE KESAN TAS - wo 


AS 2, 
&, pan 2X0. 
N EEAU Yan £ 

TAB GET KAB JAE 


Ban KA CU SANA 


3528. Mewartakan kepada'karki “Abu Bakr bin Abu Syaibah, 'Aliy 
bin Maimun Ar-Raggiy dan Sahl bin Abu Sahl, mereka berkata: Me- 
wartakan kepada kami Waki', dati Malik bin Anas, dari Az-Zuhriy, dari 
?Urwah, dari "A-isyah, bahwasanya Nabi saw. si Te dalam hal 
menjamp-jampi. 


Wa Oa LA PKa Case. 


Bibiy aa. Il An 333, KK La 
35 HET AN uu, AE 
IA ii SRS (ay Le At £. NG (AG 
Kis KENA gaa LI PRA YA 


Ara LA 2 ALI LA 9x 
EA ang NG at Ang 


3529. Mewartakan kepada kami Sahl bin Abu Sahl, dia berkata: 
Mewartakan kepada kami Ma'en bin 'Isa. 

Dan mewartakan kepada kami Muhammad bin Yahya, mewartakan 
kepada kami Bisyr bin 'Umar, mereka berkata: Mewartakan kepada kami 
Malik, dari Ibnu Syihab, dari 'Urwah, dari 'A-isyah, bahwasanya Nabi 
saw. ketika sakit, beliau membaca beberapa kalimat-kalimat perlindungan 
untuk dirinya dan menjupkannya. Maka ketika sakit beliau bertambah 
berat, maka aku membacakan untuk dirinya. kalimat perlindungan--, dan 
aku usap tangannya, dengan harapan mendapat barakah dari kalimat 


: Pe Gelap, ka, 
BAB 39 
Berkatnng firmat 


2A | ' SEA ag 
RN Sao TN GI ER E. 
YUK 9 &. ay, ia 
A La lg : SA 832 CN XE 
' 8 ad 5 “2 Sa & utara 
(BAN, £ aj, G3 8 - 3 2 


AL 0 PULINJIAT AKI 
YAAA 


AI WA KA BAGI, 3 PATAH ng 
2 . si - 13 V9 AL” » Ye 


TE MAA GE BEAN 


“asi “29 29 Pu h Ara CN 
EK ENG KA ANA Wei ss 


, Opo ab 4, IN Ih Ga Un 
JAENA NG ap 00653 


Ns base Ja Iga la NEN GAS 

Ha ja AG LA SANG 
LA ARYA RELA 
SEA SL KAIN Gta IG 
Er KATA Best darah ab s1 LSN 


ta 


N 

» 

X 
A 


AA A36 Tag An is IG 


| ed 
AG MEA AM AI 1 G2 AG AD 
Ha 31. dig SUN Ine Ah Sia. Gian 


nat Na, Tuna AL 0 Ge 0 
Sage, SEN SA, beku EN ya 
MEN NI DKI IKA 


“By Sem i SA Odgy 9" Aulany oa Lg) sasN9 312 


297 


3530. Mewartakan kepada kami Ayyub bin Muhammad Ar-Raggiy, 
mewartakan kepada kami Mu'ammar bin Sulaiman, mewartakan kepada 
kami 'Abdullah bin Bisyr, dari Al-A'masy,dari 'Amr bin Murrah, dari 
Yahya bin Al- Jazzar, dari putra saudara perempuannya Zainab, yaitu istri 
"Abdullah, dari Zainab, dia berkata: Adalah seorang nenek mengunjungi 
kami, dja menjampi-jampi penyakit kudis/eksim, sementara kami mem- 
punyai tempat tidur yang kakinya. panjang. Dan 'Abdullah ketika masuk, 
dia berdehem-dehem dan bersuara. Kemudian dia masuk pada suatu hari. 
Maka ketika seorang nenek itu mendengar” suaranya, 'maka-dia bersem- 
bunyi. ' Abdullah datang, duduk di sampingku. Lalu dia nan aku. 
Dia menemukan sentuhan benang, lalu berkata: "Apa ini?". 

Maka saya menjawab: "Ini adalah Jampi-jampiku yang. didjamnya 
terdapat tangkal penyakit kudis/eksim". Lalu dia .menarik, memotongng- 
nya, lalu membuangnya. Dia berkata: "Sungguh ,keluarga "Abdullah ini 
sudah tidak mempergunakan sesuatu yang musyrik. Saya mendengar 
Rasulullah $ w. bersabda: “Sesungguhnya jampi-jampi. -- dengan nama 
berhala dan” tan--, azimat dan tiwafah” adalah suatu perbuatan orang- 
orang musyrik". 

“Saya- berkata:.. Sesungguhnya 3 aku keluar. 'pada suatu bari, kemudian 
ada seorang lelaki yang memandangku. Lalu mataku yang mengikuti ber- 
linang. Maka bila aku menjampinya, maka. berhenti/tenang: MENATAKU: 
dan-bila aku meninggalkannya, berlinang lagi. ” .—”: "- 

"Abdullah berkata: Itulah Setan, bila kamu tunduk “kepadanya, maka 
dia akan meninggalkanmu. :Tapi bila kamu. . mendurhakatnya, mjika dia 
menusukkan jemarinya ke dalam matamu. 

Akan tetapi .kalay. kamu melakukan seperti apa yang dilakukan oleh 

Rasulullah saw. maka' adalah lebih baik bagimu dan, lebih layak kamu 

sembuh. Yaitu kamu memercikkan air di matamu dan mengucapkan (doa 

yang artinya): "Hilangkanlah ke€susahannya, wahai Dzat yang memelihara 

manusia. Sembuhkanlah, Engkau adalah Dzat yang menyembuhkan. Ti- 

dak ada kesembuhan kecuali kesembuhan- Mu, suatu 1 kesembuhan yang 
tidak meninggalkan sakit", “5-.”" PA Tebak 


———mn 
Dalam Az-Zawa-id: Abu Dawud“ meriwayatkan sebagaian redaksinya. Dalam 
Al-Hakim' meriwayat tkan hadits “ini “dalam' At-Mustad rak. “Tiwalah adalah jimat 
pengasihan, untuk menarik wanita. 


x “ ' 
Tan DA daa EU 


(ban ang MAA LANSIA sagu 


Al HUPYW nNg! 


PA 
CAB PI ““ 46 42 P3 
8. ia oa» GAN IE, 
£2-5 ALS aah, 3 21 
»e Ka), Yiglo. S1 


(Aa Ola Solaa ONE mona 2 HS 3 


3531. Mewartakan kepada kami 'Aliy bin Abul-Khashib, mewarta- 
kan kepada kami Waki”, dari Mubarak, dari Al-Hasan, dari 'Imran bin 
Al-Hushain, bahwasanya Nabi saw. melihat ada Seorang lelaki-- mema- 
kai--gelang kuning di tangannya. Maka beliau berkata: “Gelang apa ini?". 


Dia menjawab: "Ini adalah termasuk tangkal/azimat penyakit lemah 
badan". 


Nabi saw. berkata: Lepaskanlah ia. Sebab tangkal itu Ganda 
membuatmu bertambah lemah". 


—— am 
Dalam Az-Zwa-id: Isnadnya hasan, 20an Mubarak ini, tak: lain adalah Ibnu 


Fadhalah. 
Oi TN RE 


BAB 40 
Azimat penolak gila 


sad —. 
Pad 
& sed AA Kent MA Xx) 9G 
Deng aa tp) A 3 vania B » SAI 
ci - —. " AN 


299 


Sofa 24 an A83 Pe ga 52 “2? HA. diikuti oleh seorang wanita dari suku Khas'am bersama anak lelakinya, 
LI. A8 « ee 28 3 Sa YO N NA, AA » yang mendapat balak tidak dapat berbicara. | 
: . NI : Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak 
Ps 3 OA AA & ND Kemudian wanita itu berkata : gguhny 
SMAN ? UK V6 270 ek INI, ini dan satu-satunya keluargaku yang masih tinggal, dia terkena bala- 
- . 0 “an “ aa : 
La s9 penyakit tidak dapat berb icara". 
“231 29 AR 214 Lu. A42 C3 JG N 294 Lalu Rasulullah saw. berkata: "Bawakanlah olehmu sekalian sesuatu 
: -0 9» Da 6 » air kepadaku". Kemudian beliau diberi air. Beliau mencuci kedua tangan- 
Ph . —- pa £ 
P3 PA La PP Dae nya, dan berkumur, kemudian memberikan kepadanya. Beliau berkata: 
1S : AR : #5 PA SA 4 AeATN 9 "Minumkanlah air ini kepadanya--yakni: si anak--, guyurkanlah, serta 
ti " en 2. mohonlah kesembuhan kepada Allah bagi anak itu". 
45 KA NO Iu Bu 2 “ h ..- Selanjutnya Ummu Jundub berkata: Kemudian saya menemui se- 
- sd , O19 , da Ann 9 M5 oa, | Pn) 90) orang wanita tersebut. Saya berkata: "Alangkah baiknya kamu berikan 
1g ui : | | 3 HA ah sebagian air itu kepadaku" - 
2 ehn eU Iis NA ALA k:. , Dia menjawab: "Hanyasanya air ini untuk anak yang sakit". 
AAN GIS 1 | gw a29 nj yasany yang 
1 KE 1 ra dag 2 J 21 ' Selanjutnya Ummu Jundub berkata: Lalu saya bertemu dengan wa- 
GS K A2 hh 2151 AA HE aan £g - nita tersebut pada tahun berikutnya, kemudian saya menanyakannya ten- 
8 YANON AN AG ala 3 A3 Aa tang anaknya. Maka dia menjawab: "Dia sembuh, berakal, tidak seperti 
i akal orang lumrah/kebanyakan". 
33 PT) 2 “ : 


Aa LIS tuo KAA EN 5 BB 


22 
2S NA 


. . mm 
| 23 : Ag Pa -— | 2 AG 23 | 
P1 LS AS AG KA yA sei mlat 


Saka “ng 2 Dn | BAB 41 
2 AL dg AA DA AA Ng “IK : 
AG A MAh: EN S | aka 2 D3 Berobat dengan Al Our-an 
Pi 2 £ - 
PAR LL ABG KAL LAI SKA | ANN K3 KBRI Aa 
: 3 YEN ye V3 GL Go BAM Es 5 sh ALI NS 0) 10 -pow 
Be BI AK AI AKA 2 KL NAS BEAN SGG KALA AL 
HENNA Sa BEE EGA SAN Olahan 3 Aa sa IE US. 
& p » 
dan PN AL KR AB LK wo NAK 2 
3532. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- San Pa ITA : Je EK Ih gg. Gn) 
wartakan kepada kami 'Abdur-Rahim bin Sulaiman, dari Yazid bin Abu sx AI 1“ Guga 
Yazid, dari Sulaiman bin 'Amr bin Al-Ahwash, dari Ummu Jundub, dia “« Di AS ALNgn » 
berkata: Saya melihat Rasulullah saw. melempar Jamrah ' Agabah dari 


dalam jurang, pada hari Raya Nahr, kemudian dia kembali. Dan beliau 3533. Mewartakan kepada kami Muhammad bin "Ubaid bin 'Abdur- 


Rahman Al- Kindiy, mewartakan kepada kami 'Aliy bin Tsabit, mewarta- 


301 


kan kepada kami Mu'adz bin Sulaiman, dari Abu Ishag, dari Al-Harits, 
dari 'Aliy, dia berkat: 2 | 
Rasulullah saw. bersabda: "Sebaik-baik obat adalah Al-Our-an". 


“4 
obi 3 coy, 
BAB 42 | 
Membunuh ular belang 


As an 0 2 4 5 AA 

“ . 2 A9 2 NG Pd 2 WA 
PN Aa BN BALAS -WO 03 
(Aa T 2 29 hia3 2 


KEP PA 
Na UG , SRI AN 
ML 2 AG 2 
. tai An GRI 
3534. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami 'Abdah bin Sulaiman, dari Hisyam bin 'Urwah, 
dari ayahnya, dari 'A-isyah, dia berkata: Nabi saw. memerintahkan mem- 
bunuh ular belang. Sebab sesungguhnya ular tersebut dapat .inelenyapkan 
pandangan dan memuntahkan bawaan. 
Yakni : Ular yang buruk. 25 


MRI. PG 2 2 0S A LG 
DE EN 9 SA AIS - woo 
22 «- 2 | KAB AA 23an “IE gt 

SE da PL KANG VA Ly BINA 


2332 GP 28331 4 BALA 
Kg ANE IE BEN LA Wa 


"ALAM Uya! 


IYA 


C2 A3 2. BT, 111A0, LB 
. - & « “ . . .... . . 
Wi PAN Ag Letp IS «FISH yEAEINS 
| : A A 
“ & : 


3535. Mewartakan kepada kami Ahmad” bin "Amr bin As-Sarh, 
mewartakan kepada kami ' Abdullah bin Wahb, mengkhabarkan kepadaku 
Yunus, dari Syihab, dari Salim, “dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah 
saw. bersabda: "Bunuhlah olehmu sekalian akan semua ular. Dan bunuh- 
lah ular belang dan ular yang .pendek ekornya. Sebab sesungguhnya 
keduanya itu dapat melenyapkan pandangan dan memuntahkan bawaan". 


Bab Sa Ia IL LN, 
000 BAB 


Orang yang tertarik oleh harapan baik dan membenci me- 
nyandarkan keburukan kepada burung, misalnya 


A2, A2 2 IND “15 
DU PE MN NAS) SELAE 0 0101 


£. L GK 23 - » Ga 
PN Abw IA 69 ay. Es PO 
Ba BAN ng AE 


” 


, wa3 aa cekatan Era 2 


3536. Mewartakan kepada kami Muhammad bin 'Abdullah bin 
Numzir, mewartakan kepada kami ' Abdah bin Sulaiman, dari Muhammad 
bin 'Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata: Adalah 


303 


Nabi saw. tertarik oleh pengharapan yang baik dan membenci menyan- 
darkan keburukan kepada burung. 3 


Dalam Az-Zawa-id: Isnadnya shahih dan para perawinya terpercaya. 
Lugu KE NE KUE - wo 
NG GA BEBAN AN Lips 
PEG AG. ET 0 REA 


“ 

3537. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami yazid bin Harun, memberitakan kepada kami 
Syu'bah, dari Gatadah, dari Anas, dia-berkata: 

Nabi saw. bersabda: "Tidak ada penyakit menular, dan tidak ada menyan- 
darkan keburukan kepada sesuatu. Dan aku suka kepada harapan yang 
baik". 


| Ae md A0 NUR ATA 
HE IE Abu ga ANA" Daan 
w & 
AN 
P - 


Ls, . Kado La Ta Te 

DSN, TE A0 1327 AG: IG 
Lg sa Tah HB 
KAKAK AG Sala3 


3538. Mewartakan kepada kami Abu Bakr, bin Abu Syaibah, me- 

wartakan kepada kami Waki', dari Sufyan, dari Salamah, dari 'Isa bin 
?'Ashim, dari Zirr, dari ' Abdullah, dia berkata: 
Rasulullah saw. bersabda: "Menyandarkan keburukan kepada sesuatu 
adalah syirik. Dan tidak termasuk kami--golongan orang beriman--, ke- 
cuali kalau tidak meyakininya. Akan tetapi Allah akan menghilangkan 
syirik itu dengan tawakal". 


Al HVTVM NNSI 


do ban la G- a- z « 
Aan GG kn CE IE KA IE ya IE 


La Pd 


aP. LS AA at Gg- an Lara e 
Ki IG AAS Pb 33 na, sa 
MA Ale af AON aa PAI 


3539. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Abul-Ahwash, dari Simak, dari 'Ikrimah, dari 
Ibnu ' Abbas, dia berkata: 

Rasulullah saw. bersabbda: "Tidak ada penyakit menular, tidak ada pe- 
nyandaran keburukan pada sesuatu, tidak ada burung hantu dan tidak ada 
bulan Shafar--dapat.mendatangkan bahaya--". 


BEA Az-Zawa-id: Isnad hadits Ibnu "Abbas adalah shahih. Para perawinya ter- 


Org AMNA nam aga» ain ya 27A Sandar SAN 
| siuatog051 Ane 31 


3540. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Waki', dari Ibnu Abu Janab, dari ayahnya, dari 
Ibnu "Umar, dia berkata: : | 
Rasulullah saw. bersabda: "Tidak ada penyakit menular, tidak ada pe- 
nyandaran keburukan kepada sesuatu dan tidak ada burung hantu-- itu 
dapat mendatangkan bahaya--". 

Kemudian ada seorang lelaki menghadap kepada beliau, berkata: 
"Wahai Rasulullah, unta betina terkena penyakit kudis, lalu unta- -yang 
lain--kena penyakit kudis karenanya". 

Beliau saw. bersabda: "Demikian itulah tagdir. Siapakah orang yang 
memberinya penyakit yang pertama?". 


Dalam Az-Zawa-id: Hadits ibnu 'Umar dha'if, karena ada Abu Janab, namanya 
adalah Yahya bin Abu Hayyah. Dia itu dha'if/lemah. 


4 | - - -— 
- - 


w IRALA NIS 23 , WNI GG AR 
«PAN » VA RN » KELANA Z7 YO: 


3541. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami 'Aliy bin Mus-hir, dari Muhammad bin "Amr. dari 
Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata: 

Rasulullah saw. bersabda: "Orang yang mempunyai unta yang sakit tidak 
boleh melepaskan untanya bersama unta yang sehat". 


306 


PNP Mana 


BAB 44 
Penyakit lepra 
IS ZA 23 “2. “IE “Lau : 
Mn AG FA “LN 


. 


AGS Ga AD IL IA a Pad 0 Ah - 
Ian. SIT LA Nat BAN A03 
EA Er. Ie aa 
DSA SEE NGENY sAS SE 
LA A Ni Daan 
AA BEP NIA 4 AA AK 
At A an 25. 
La 0 IL OX An CLD EL ra 
2 KY : | . 2222 8 
(AmnaAN JARANAN IIA IS KG 
$ Ane AN Aan 2 
KIKI Kp A3. 2, 


3542. Mewartakan kepada kami Abu Bakr, Mujahid bin Musa dan 
Muhammad bin Khalaf Al-'Asgalaniy, mereka berkata: Mewartakan 
kepada kami Yunus bin Muhammad, mewartakan kepada kami 
Mufadhdhal bin Fadhalah, dari Habib bin Syahid, dari Muhammad bin 
Al-Munkadir, dari Jabir bin ' Abdullah, bahwa Rasulullah saw. memegang 
tangan orang lelaki yang sakit lepra. Beliau memasukkan tangan seorang 
lelaki.itu bersama tangannya di dalam piring, kemudian berkata: "Makan- 


1 bersama saya, seraya percaya kepada Allah dan bertawakal kepada 
Ilah". : 


KIP PEN | LA 
KILAS AG Ta “ - NN 
DG ESIG p JONAN S 3G 


. 


307 


NG 2 5. : , 5 
| Kar KA IN KG SA Ba aa ea Pe Naa Sapa ana 
AE MEI OI NEN GT Ie 
DE WE BEA KAS, 
m3 S0 KE — , NA 0, 
Pn 
AAN In YKa 2 BAB 45 


HS ookaah Jleny 2 SAN 3 


8,13 g : . hh Age d | 2 
3543. Mewartakan kepada kami 'Abdur-Rahman bin Ibrahim, me- AN KS OR 2 KA K5 2 2050 
wartakan kepada kami ' Abdullah bin Nafi” dari Abuz Zinad. - “ " s2 IP adi bj t 


Dan mewartakan kepada kami "Aliy bin Abu Al-Khashif, mewarta- 


$ on VK Na LA 23K 9d . 9g LX» 
kan kepada kami Waki”, dari "Abdullah bin Abu Hind, semuanya dari , 9 Sa LAN & Am ? en YS I, 

| Muhammad bin 'Abdullah bin 'Amr bin "Utsman, dari ibunya, yaitu | st : £ ih ui La 
Fathimah binti Al-Husain, dari Ibnu ' Abbas, bahwasanya Nabi saw. ber- , PA ag CIA Dn ALI an 2A— KN KU 
| sabda: "Janganlah kamu sekalian berlama-lama memandang orang- orang : Ita, 2) ANA - AKA | 3 Yah 13 
yang berpenyakit lepra". & 3g. .g PP 20 2 LP X2 BIA SL 

| ' 1 | ag (Pa 44 NN VON 
Dalam Az-Zawa-id: Para perawi isnad ini tsigat. La cak kai 


. 


2-7 TA ' 2. , 1 .G- 
NE EKEDU BOGA TG - oi salon 
Aa AAA 2 — Aa — 9 s 2 
SA ON Ja gAN AN an BR Pn FA Ea - A8 
TA Fe UN Me Ad ara 24 “4 tuk 2 Maa Se | 
AE NS HB 03908 YOLA 


€ 


X 

d 
N 
GA 
& 
$ 

“ 
N 


Ae 2. Pe ea, “D9. AA ITA 
be “ hg SAB Ans ea) Lag 
AGAN gn 2-20 FN LAN 24 PAN Me - -. 

« AG SD HN ve AG - AA N2 2 TKR IS 2 Kera BL “GH ay 
| | " 23 Aa | “3 aa — . " » . —) 

d & - 
3544. Mewartakan kepada kami ' Amr bin Nafi', mewartakan kepada p Tn Y HL NI AI 2 ag ba 2 2 KU 
kami Husyaim, dari Ya'la bin 'Atha-, dari seorang lelaki keluarga Asy- PLN SN NA ATT Awa9 


308 


: c 4 Ao GR A 
GARA AN TIBAR L2 


3545. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami ' Abdullah bin Numair, dari Hisyam, dari ayahnya, 
dari 'A-isyah, dia berkata: Nabi saw. disihir oleh seorang Yahudi dari 
Bani Zuraig, yang bernama Labid bin Al-A'sham. Sehingga Nabi saw. 
berkhayal (obsesi) berbuat sesuatu, sementara beliau tidak melakukan 
apa-apa. 

Kata 'A-isyah selanjutnya: Sehingga ketika pada suatu hari, atau 
pada suatu malam, Rasulullah saw. berdoa, kemudian berdoa lagi, ke- 
mudian berdoa lagi, kemudian berkata: "Hai 'A-isyah, apakah kamu me- 
rasa bahwasanya Allah sungguh memberi fatwa kepadaku di dalam hal 


53 yang aku mohon fatwa kepada-Nya? Ada dua orang pria yang datang ke- 
3 padaku. Salah satunya duduk di dekat kepalaku, sedangkan yang lainnya 
ada di dekat kakiku. 

Kemudian orang yang berada di kepalaku berkata kepada orang yang 
berada di kakiku, atau: orang yang berada di kakiku berkata kepada 
orang yang berada di kepalaku: "Apakah sakitnya seorang lelaki ini?" 

Dia menjawab: "Terkena sihir". 

Dia berkata: "Siapakah yang menyihirnya?" 

Dia menjawab: "Labid dbin Al-A'sham". 

Dia berkata: "Dalam hal apa?" 

Dia menjawab: "Dalam sisir dan rambut yang rontok, dan 

. s€lodong/tutup mayang kurma jantan". 

Dia berkata: "Dimanakah dia?" 

Dia menjawab: "Di dalam sumur Dzi Arwan"" (milik yahudi di 
Madinah) . : 

Selanjutnya 'A-isyah berkata: Kemudian Nabi saw. mendatanginya, 
dengan beberapa orang sahabat beliau. Kemudian dia datang dan berkata: 
"Demi Allah, hai 'A-isyah. Sungguh seakan-akan airnya itu seperti ren- 
daman daun enai--yakni: merah darah-- dan seakan- akan pohon kurma- 

| nya itu seperti kepala-kepala Setan". 
3 "A-isyah berkata: Saya berkata: "Wahai Rasulullah, apakah engkau 
tidak membakarnya?" 

Beliau menjawab: "Tidak. Adapun saya, maka Allah sudah menyem- 
buhkan aku, dan aku tidak senang kalau aku membuat keburukan kepada 
manusia". 

Lalu beliau memerintahkan kemudian dipendam--perabot sihir itu--. 


y 9 AS 


g ea Te SEA 04 
55 hepunad & Ana ai t Anas Ka 


2 
: Sean NIK sa KING 
1 AL, d d aa 
ANN YAA APA CI S1 16. 16 rn ye 235 .. 
3 aa g & LA 
3 A2 LA LET , Keren 


Pe 
EA yA AK A2 
«Ambo EYA a DA 


3546. Mewartakan kepada kami Yahya bin "Utsman bin Sa'id bin 
katsir bin Dinar Al-Himshiy, mewartakan kepada kami Bagiyyah, me- 
wartakan kepada kami Abu Bakr Al-'Ansiy, dari Yazid bin Abu Habib 
dan Muhammad bin Yazid, keduanya orang Mesir, mereka berkata: 
Mewartakan kepada kami Nafi”, dari Ibnu "Umar, dia berkata: Ummu 
Salamah berkata: "Ya Rasulullah, engkau selalu mendapat musibah, se- 
tiap tahunnya, yaitu penyakit dari kambing yang kena racun yang engkau 
makan". : ' 

Beliau saw. berkata: "Tidak ada suatu bencana yang menimpaku dari 
kambing itu, kecuali telah ditulis kepadaku dan aku sudah bercampur da- 
lam suatu kepastian". 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada Abu Bakr Al-'Ansiy, dia itu dha'if. 


dia 3 Sala 9 S9 Ca ME, 


BAB 46 
Penyakit ketakutan dan sukar tidur serta doa-doanya 

Lp “032 2 LGA “5, G- 
WAK BAE SPA - K0 


ka - 


Pd pp” ga : 
NE EA KEP 0. Eau 


Le aa Pn LA BK IG 0 
c “AG A4 JIN . “ - 
SA 4 no : NA Bh (SE NS 
2 Te RN NA AG AK A4 2 CAN 
Tmn SANA HC03 23 JGA ya JPN) 
DB PEKAN LA AKA Anu 
—S LP IM 9 2 ad | Dlag 
2 TO 
NIS 


3547. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami 'Affan, mewartakan kepada kami Wahb, me- 
wartakan kepada kami Muhammad bin 'Ajlan, dari Ya'kub bin ' Abdullah 
Al- Asyajj, dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari Sa'ed bin Malik, dari 
Khaulah binti Hakim, bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Sesungguhnya, 
kalau sekiranya salah seorang diantara kalian bila singgah di suatu tem- 
pat, dia mengucapkan: (yang artinya): "Aku berlindung diri kepada ka- 
limat-kalimat Allah yang sempurna, dari keburukan sesuatu yang dicipta- 
kan-Nya", maka tidak ada sesuatupun yang membahayakannya dalam 
tempat tersebut, sehingga dia pergi.". | 


4 


«BAK IG TNI AS ES 
NG ABON EN 


« ea, 
IIA BELIA AS NIAS IS 
A35 


G9 Mhorgy: SAB dilan 4 as pe ay 
. Aan (2 So do- DM 


3548. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, mewarta- 
kan kepada kami Muhammad bin "Abdullah Al-Anshariy, mewartakan 
kepadaku "Uyainah bin 'Abdur-Rahman, mewartakan. keadaku ayahku, 
dari 'Utsman bin Abul-Ash, dia berkata: Ketika Rasulullah saw. meng- 
angkat saya menjadi "Amil pejabat di Thaif, maka ada sesuatu yang 
merintangiku dalam menjalankah shalat, sehingga aku tidak mengerti apa 
yang aku kerjakan dalam shalat. Maka ketika aku tahu yang demikian itu, 
aku pergi menghadap Rasulullah saw., beliau bersabda: "Apakah, kamu 
Ibnu Abul-Ash?". | 


314 


Saya menjawab: "Ya, wahai Rasulullah". .. 

Belisu berifita:”Apa yang datang kepadamu?" 

Saya menjawab: "Wahai Rasulullah, ada sesuatu yang merintangiku 
dalam menjalanjin shalat, schingga aku tidak tahu apa yang aku kerja- 
kan dalam shalai”. An 

Beliau bertgta: "Itulah setan. Ke sini mendekat". 

Lalu aku mendekat kepada beljau.-Aku duduk pada tumitku. 

Kata selanjutnya: Kemudian Nabi saw. memukulkan tangan beliau 
pada dadaku, dan meludali.pada mulutku, beliau berkata: "Keluarlah, hai 
musuh Allah". Beliau melakukan yang demikian itu tiga kali, lalu ber- 
kata: "Temuilzh amalanmu itu--yakni kerjakanlah shalat itu--". 

“Perawi berkata: "Utsman“berkata: "Demi umurku, saya yakin, se- 
suatu itu tidak menggoda aku lagi setelab itu". 

PMB Agan Ken nge 
diriwayatkan Oleh ALHakim, da berkata, Tn adala Fida Laba Tedi Ini juga 


LI SIN an TG LIIN DNA “GL 
Ap SAN TI IA Uh 
S8 ELIA BRA KEC oa 


EKA DAN SIA AI AN 
PNG AAN SARA dal AN LA 
MG SAE IE te uty 
Ke an BE BNN Aa, 
2S 34 2g , Peraga Aan 2 F 2. G 


smu 


| AA KR aa Cara PG 

Han anna aan 

Ta SA NA 1, “ £ . : : - MA : 
2 AN Iri 2 OAT 3R ) NA TA 


315 


NAN 3 bi 12 
Agate “2 TA IE RK 
Pd 


IEEE. Ana Tana KAV rep MELAUI 


ie De Mean 5 45 Aa Aa 


aer isas y1g GAN Long AD SL A5 S3 
"9G « Hanya KI PA AN Kan Nag & Ghana DEA yet 
Ka dagu, TEA, 


4549. Mewartakan tepaga kami Harun bin Hayyan,. mewartakan 
kepada kami Ibrahim bin Musa, memberitakan: kepada kami ' Abdah bin 
Sulaiman, mewartakan kepada: ikami Abu Janab, dari ' Abdur-Rahman bin 
Abu Laila, dari: ayahnya, dari Abu Laila dig berkata: Saya duduk di dekat 
Nabi saw: " tiba'liba ada seorang Badui datang kepadanya, lalu berkata: 
"Sesungguhnya saya mempunyai saudara lelaki yang sakit". 

. Nabi bertanya: "Apa sakit saudaramu itu?" IN aan 

Dia menjawab: "Dia agak gila". 

Lalu beliau berkata: Apapun pulang, Jatu datanglah: kamu a 
padaku dengan Membawa dia": | 

Abu Laila berkata: Kemudian-dia pergi, lalu datang dengan mem- 
bawa seudaranya. Lalu Nabi mendudukannya di depan beliau, Maka saya 


316 


Ilahun Wahid (2:163), ayat Kursiy (2: 255), 3 ayat terakhir surat Al- 
Bagarah, satu ayat dari surat Ali 'Imran (Saya mengira beliau meng- 
ucapkan: Syahidallahu Annahu La Ilaha Fila Huwa --OS. 3: 18--), satu 
ayat surat Al-A'raf: Inna RabbaRumulahi Alladzi Khalaga (OS. 7:54), 
satu ayat dari Surat-Al-Mukminun, : :yaitu: Wa Man Yad'u Ma? allahi 
Ilahan Akhar La Burhana Lahu Bihi (23:117), satu ayat dari surat 
Al-Jin, yaitu: Wa Annahu Ta'ala Jaddu Rabbina Mattakhadza Shahi- 
batam. Wa La Weladan (0S.72:3), 10 ayat awal surat Ash-Shaffat, 3 
ayat “terakhir surat 'Al-Hasyr (OS 59:22- 24), Oul Huwallahu Ahad 
(OS.112) dan surat Al “Mu'awwidzatain (yakni OS.113 dan 114). Kemu- 
dian orang Badui tdi perda, sembuh, tidak gila lagi. 


—— Ha mniN mamanya 
Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada Abu Janab Al-Kilabiy, dia itu dha'if. 
Namanya adalah Yahya bin Abu Hayyah. Al-Hakim, dalam kitab Ai-Mustadraknya 
dari en Dia berkata: Hadits ini #Mahfuzh, phabih. 
PER SPS 


& Bang da aa 1 Pa Ina aa sapa POS 
jan Nani sana , 


317 


DENGAN NAMA ALLAH, MAHA PENGASIH, 
MAHA PENYAYANG 


pn ASN 524 


32. KITABUL-LIBAS (URUSAN PAKAIAN) 
deyancenhe SNI gang ya LA, 


BAB 1 
Pakaian Rasulullah saw. 


Ba AGE NG SA io - woo. 


AN 


NAS III: aah 3. ag Haa 
An ping Ha Ing An yanto 
2 yen Orasi. 2 KA 


33 
ah 


PAN - 


3550. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, mc- 
wartakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah, dari Az-Zuhriy, dari 


318 


'Urwah, dari 'A-isyah, dia berkata: Rasulullah saw. mengerjakan shalat 
di dalam sebyah Khamishah" bergambar. Lalu beliau berkata: "Gambar- 
gambar ini membuatku terganggu. 


Bawalah ia pergi. @lehmu sekalian kepada Abu Jahm. dan dagangan 
kepadaku dengan membawa Anmbijaniyah"? miliknya". 


8 Khamishgh, yaitu kain yang bergambar, terbuat dari sutra atau bulu. 


“ Aribijaniyah, yaitu kain dari bulu yang tidak bergambar. 


Nabi pernah menerima hadiah sebuah tabir, persegi empat bergambar, dari Abu 
Jahm, Kemudias beliau saw. suruh mengembalikannya kepadanya dan mengganti 
yang tidak tergembar yang terbuat dari bulu tebal (penterjemah). 

Ka" nd 


Babe EA KN - 001 
AK Ya JIE KE SAAAN GAN 2 3 MPA 


Ka ra AAA 
Fa FN si Anya Fat ANE AO 
H3 Neana PA ng EA 


13581? Mewartakamkepads”kemti Abu Bakr bin Abu 'Syaibah, ine- 


wartakan kepada kami Abu Usamah, mengkhabarkan kepadaku Sulaiman 
bin Al- Mughirah, dari Humaid. bin Hilal, dari Abu Burdah, dia berkata 
Saya mengunjungi 'A-siyah, lalu dia mengeluarkan untukku sarung/kain 
tebal buatan Yaman, dan pakaian yang terbuat dari Yaman termasuk pa- 
kaiin yang disebut Mulibbadah “(pakaian berlapis): Dia bersumpah 


padaku: "Sungguh Rasulullah saw. meninggal dunia memakai dua pa- 
kaian ig”. 


319 


pa € 89224 


P3 £ : ber 
43 nh ANE AE WOoY 


. sn 
RPP 9, : 24 Ah 
AS EA AN EAAE AA SA aer 
& K) 2 TA | 
KENGS, KAN KAN TI NG Nas TI 
. AL an ag 16 : 5 
NE AS 3 
eka sket Ta ang. : Ha 
“daan Sta sob 
3552. Mewartakan kepada kami “Ahmad bin Tsabit Al-Jahdariy, 
mewartakan kepada kami Sufyan bin "Uyainah, dari Al-Ahwash bin Ha- 
kim, dari Khalid bin Ma'dan, dari 'Ubadah bin Ash-Shamit, bahwasanya 


Rasulullah saw. mengerjakan shalat di dalam pakaian yang longgar se- 
dangkan beliau Tae aka ben 


Dalam Ar Tawa: Tidak benar, kalau Khalid mendengar hadits dari "Ubadah 
bin Ash-Shamit. Abu Na'im berkata: Khalid tidak pernah bertemu dengan 'Ubadah 
bin As-Shamit dan dia tidak mendengar dari 'Ubadah. 


Sedangkan Al-Ahwash bin Hakim adalah dha'if. 


aa Sia ET panai 


320 


3553. Mewartakan kepada kami Yunus bin 'Abdul-A'la, mewarta- 
kan kepada' kaini'Ibnu Wahb, mewartakan kepada kami Malik, dari Ishag 
bin 'Abdullah bin Abu Thalhah, dari Anas bin Malik, dia berkata: Saya 
bersama  Rasilullab, sedangkan beliau memakai Rida/surban buatan 


Najran, yang tebal Less 


sea Lai Hanya Bis Apa 
| Han KE KAA EP Su 
3 Pn aka Ke AN bg has A3, SK 


LN aa Aa ian dir Aad yA san A3 


:3.3554. Mewartakan kepada" kami " "Abdul:Guddus bin Muhammad, 
mewartakan kepada kami Bisyr bin "Umar, mewartakan kepada kami 
Bisyr bip "Umar,. mewartakan kepafi4 kami Ibnu Lahi'ah, mewartakan 
kepada -kami' 'Abul-Asivad: dari 'Ashim bin "Umar "bin Oatadah, dari ' 
'Aliy bin Al-Husain, dari 'A-isyah, dia berkata: Saya tidak pernah me- 
lihat. Rasulullah say. mengumpat kepada seseorang, dan tidak pernah 
sepotong kain dilipatkan--dari dua kain yang dipakai, kecuali kalau ada 
hajat. 


NN Emma Dalam isnadnya TANI Panaslan bin Lahi” TN asi ita dha'if. 
Tepian. NA Cie ea 
“4 “4 3. 9 

KEMAUN EA AA TA IN Koe 3 
MORE Ai 


k) 


Lk PEN NEK KI Kun 


1 8 


Lang » “ 13 si sep 3 ws 


Ka AN Oi GAN BINA Nb A5 
IE AT 0 Ne KI 
KS Haa TN aa GAN 
3 KE ET Ane 
EA TAN 4. Me AAS 


Ka Menang, CAN 


CIK KE Niaa YSS 


35$5. Mewartakan kepada kami Hisyam bin ' Ammar, mewartakan 
kepada kami "Abdul-'Aziz bin-Abu Hagim, dari, ayahnya, dari Sahl bin 
Sa'ed As-Sa'idiy, bahwasanya ada seorang perempuan yang datang ke- 
pada Nabi saw: dengan membawa Burdah" (Abu Hazim berkata: Apa itu 
Burdah? Sahl menjawab: Yaitu Syamlah. .kain yang longgar..). 

Seorang perempyan itu berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya 
aku menenun ini dengan tanganku agar aku memakainya kepada engkau". 
Kemudian Rasulullah saw. mengambilnya karcaa. .membutohkannya. Ke- 
mudian beliau menjumpai kami dengan berselimut. Sesungguhnya 
Burdah itu adalah kain sarungnya... 


& Isa 


322 


Maka datanglah si Fulan bin Fulan (yaitu: Sebutan orang lelaki 
waktu itu). Dia berkata: "Wahai Rasulullah alangkah indahnya Burdah 
ini. Pakaikantah ia kepadaku". 

Nabi saw. menjawab: "Ya". Maka ketika beliau masuk, burdah di- 
lempitnya dan mengirimkannya kepada orang tersebut. Kemudian seke- 
lompok kaum berkata kepada lelaki itu: "Demi Allah, kamu tidak baik. 
Burdah itu dibutuhkan untuk dipakai oleh Nabi, lalu kamu memintanya 

kepada beliau? Sementara kamu mengetahui, bahwasanya beliau tidak 
bakal mgnolak kepada orang yang meminta". 

Lalu orang lelaki: tersebut menjawab: "Sesungguhnya ae demi 
Allah, tidak meminta burdah itu kepada beliau untuk kupakai. Akan te- 
tapi aku meminta burdah itu kepadanya agar burdah itu menjadi kain 
kafan-ku". 

Sahi berkata: Maka burdah tersebut menjadi kain kafannya pada hari 
dia--lelaki padang dunia. 


i #Burdah adalah Kara hitam yang terbuat dari bulu. 


Ap 2 2.2 Henugus 
: SEA LN PAN AN AINI aya 
: .. 23 « NG ra 2535 


6 Maung. sai on sung 31 3 
Shan B9 € yudda 


pa ' 3556. Mewartakan kepada kami Yahya bin "Utsman bin Sa'id bin 
Katgir bin, | Dinar Al-Himshiy, mewartakan kepada kami Bagiyyah bin 


323 


Al-Walid, dari Yusuf bin Abu Katsir, dari Nuh bin Dzakwan dari Al- 


Hasan, dari Anas, dia berkata: Rasulullah saw. memakai pakaian dari 


bulu. Beliau membuat BA ja Dan beliau memakai pakaian 
kasar, kasar. - 


—— aa 55& 
Dalam Az-Zawa-id: Dalam enndaya ada Nuh bin Dzakwan, dia itu dha'if. 


Sedangkan Bagiyyah bin Al-Walid adalah seorang mudallis, meriwayatkan dengan 
muan'an. 


Ara Lal Shes Usala — NA 


BAB 2 
Doa seseorang bila memakai pakaian baru 


IS BNSNAA B3 AG. SSL 
Ja sel dad Luig 
SEA US IR IG Yak 
Anas 33 Papaa 2 9538 
baka 5 Sad Sen Ka IA 8 


3557. Mewartakan TIA kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Yazid bin Harun, dia berkata: Mewartakan kepada 
kami Ashbagh bin Yazid, mewartakan kepada kami Abul-'Ala, dari Abu 
Umamah, dia berkata: "Umar bin Al-Khaththab memakai pakaian baru. 
Dia mengucapkan: Al-Hamdu Lillahi Al-Ladzi Kasani Ma Uwari Bihi 


324 


'Aurati. Wa Atajammalu Bihi Fi Hayati --Segala puji bagi Allah , 


.yang telah memakaikan pakaian kepadaku sesuatu yang buat aku me- 


nutup auratku, dan aku buat membaguskan kehidupanku.-. Kemudian dia 
berkata: Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa yang 
memakai pakaian. .baru, lalu dia mengucapkan (yang artinya):"Segala puji 
bagi Allah yang telah memakaikan pakaian kepadaku sesuatu yang aku 
buat. menutupi auratku dan aku buat membaguskan sesuatu yang 
kuberikan kepada istriku waktu kawin. Kemudian beliau menuju ke 
pakaian yang bekas, atau melemparkanya, lalu mensedekahkannya. Be- 
liau adalah selalu dalam pertolongan Allah, dalam pemeliharaan Allah 
dan pengayoman Allah, baik dalam keadaan masih hidup atau sudah me- 
ninggal dunia". 


' Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. 


BGNAS 6 3 PMT SE -#OON 
ai Lg: LA aa Lroia 


Pn PE yaa AMI Pre rem 


PF) » CK N 2 GK 
A3 CE yag NS ne KN NS 
3 Ai Sena ea . Cd Me) CN 
S3 MY AMIN KS Le 979 SA Bole 


3588. Mewartakan kepada kami Al-Husain bin Mahdiy, mewartakan 
kepada kami 'Abdur-Razzag, memberitakan kepada kami Ma'mar, dari 
Az- Zuhriy, dari Salim, dari Ibnu "Umar, bahwasanya Rasulullah saw. 
melihat baju yang putih pada "Umar. Beliau berkata: Kang ini itu 
hasil cucian ataukah memang baru?". 


Dia menjawab: "Tidak. Baju itu hanya hasil cucian". 


Nabi berkata: "Pakailah yang baru, hiduplah secara terpuji dan mati- 
lah secara syahid". 


Sein imam LIL pp 
Dalam Az-Zawa-id: Isnadnya shahih. Adapun Al-Husain bin Mahdiy Al-Abiliy 


disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Ats-Tsigat. Dan dia juga diriwayatkan oleh 
Ibnu Khuzaimah dalam Shahihnya. 


Hi Bada perawi isnad selebihnya, mereka tersebut dalam Shahih Al- Bukhariy dan 
uslim 


wah KAS Pn wb “3 


BAB 3 . 
| Pakaian yang dilarang | 
: LAKI ROA “2, 5 SAE 1G“ 
2 SK ETE O aa 3 SA Mo EPA 


2 No akan . 7. LA - “ 
BAGAN KANE LE 
JEINGG ma “2 Ag An Kg e PA 


2 ja . aa K & “2S 
Gel PAN 3 SAN 35 SEN YEA 


3 ai 33 AL 
| Apk AS 
3559. Mewartakan kepada kami Abu Bakr, mewartakan na ka- 
mi Sufyan bin 'Uyainah, dari Az-Zuhriy, dari 'Atha bin Yazid Al-Laitsiy, 
dari Abu Sa'id Al-Khudriy, bahwasanya Nabi saw. melarang dua ber- 
pakaian. Adapun dua berpakaian itu 
1. Memakai pakaian satu kain. 2. dan duduk nongkrong (seperti anjing) 
ika satu kain, sementara di kemaluannya tidak ada kain penutupnya. 


ata 


NIK. Kah BN A (Gis - ot 
SES SE IN EERAAT su 


Pp” 


2- ra 
EN ANA MAL AMAN 


Lyn sp N -9 
Hata “aan Ya PR ANN 


3560. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami “Abdullah bin Numair dan Abu Usamah, dari 
?Ubaidullah bin 'Umar, dari Khubaib bin 'Abdur-Rahman, dari Hafsh bin 
'Ashim, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. melarang. dua 
berpakatan,” Yaitu memakai Pakaian situ kain, dah duduk nongkrong se- 
perti anjing dengan satu kain, en sega terbuka ke re langit. 


han) 


PAN AN KE NGKAA Gis He 


7 ska EA 
Ra Pat Pa 


GE AA KAK ear ag SERA CET, 3 
EL ea ANN Ja. INA KK 
Hans pe 5 SANG 

| ENYA 
2 aa Kena ASN Opo, Shd 


ne TA TAN Sa SEA 0 Menu 


3561. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami 'Abdullah bin Numair dan Abu Usamah dari 


327 


Sa'ed bin Sa'id, dari 'Amrah, dari 'A-isyah, dia berkata: Rasulullah saw. 
melarang Gua berpakaian: Yaitu, memakai pakaian satu kain, dan duduk 
nongkrong (seperti anjing) dengan satu kain, sementara engkau membuka 
kemaluanmu merighadap ke langit. 


Dalam Az-Zawa-id: Hadits 'A-isyah ini shahih dan | war pewiaya Tn 
Dan Sa'ed bin Sa'id sa saudaranya sda bin Sa'id Al- Kasburiy, yang di 


Asa yaa A P3 


BAB 4” 
Memakai peknla bulu /wool 


TA & 25A Gr 
Kana anda sasa 


.. 


- aa Aa ” AG US 2. 
TEE BUANG AL 
SA KAA AG Bug 


3562. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Al-Hasan bin Musa, dari Syaiban, dari Gatadah, 
dari Abu Burdah, dari ayahnya, dia berkata: Ayahku berkata kepadaku: 
"Wahai anakku, kalau sekiranya engkau menyaksikan kami bersama 
Rasulullah saw., bila kami kehujanan, tentu engkau mengira bahwasanya 
bau-aroma kami adalah aroma kambing gibasy. 


IA AGE Ae ot 


HIS NE SAN Ge EN RATA 


PA Yaa Por WAE aa IG SalAN JENIS 
NE ANA ANE RSS Ra 
GELI IA Ivana 
nahas Mer ESLANYN ca NI 
“eni yag Hoo K3 WS9 » dia menat 3 Leah 


3563. “Mewartakan kepada: kami Muhammad bin. Utsman bin Ka- 
ramah, mewartakan kepada kami Abu Usamah, mewartakan kepada kami 
Al-: Ahwash bin Hakim, dari Khalid bin Ma'dan, dari Ubahdah bin Ash- 
Siiamit, dig beriiatat Pada suit bari» Rasulullah saw. keluar menuju ke- 
pada kami. Beliau memakai Jubah Ruma yang terbuat dari bulu/wool, 
yang" sempit kedua Yengati bajupya. Jalu beliay mengerjakan “shalat dc- 
ngan kami memakai jubah itu, tiada” 'sesuatu 1 yang minnya ada a pada 
beliau. . '. 


- 


AI 
. 


Ba aa NS 

Dalam Az-Zawa-id: Saya berkata: Al-Hafizh Abu Na'im berkata: Khalid tidak 

bertemu deagan "Ubadah bin Ash-Shamit, dia tidak mendengar hadits darinya. Begitu 
juga kata Abu Hatim. Sedangkan Al -Ahwash adalah dha'" ifflemah.. 


23 ba 

AN en ya» MAKAN Fa 5 - oto 
1 - 2 P3 2 355 WINA Me“ 2R, 20 

EN AN 3 A Si Adi ay Kana GE 


“ 3 
2. SA ra an Pad 2 
EGA NE ha AYANG 


329 


3564. Mewartakan kepada kami Al-'Abbas bin Al-Walid Ad- 
Dimasygiy dan Ahmad bin Al-Azhar, mereka berkata: Mewartakan ke- 
pada kami Marwan bin Muhammad, mewartakan kepada kami Yazid bin 
As-Smith, mewartakan kepadaku Al-Wadhin bin "Atha-, dari mahfuzh 
bin "Algamah, dari Salman Al-Farisiy, bahwasanya Rasulullah saw. ber- 
wudhu, lalu beliau membalik Jubah wool yang ada sa ke Lalu beliau 
mengusapkan jubahnya pada Penny 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya' Pe Mahfuzh bin 'Algamah dari. Sulaiman, 
disebut sebagai hadits mursal, sepertiyang tersebut dalam kitab At-Tahdzib. 
Sedangkan para perawi dalam Uunadnya emban 


HA 


8 
N 
N 
' 
4 
& 
AN 


Laba 


5 .- 

2 sena Pn aa IL ROMI “Io Ka 

. “ TI K R “ . 2. bw 

An je NY & “4 Pa 
an. KW GA IN PA » Ode laa 
AS za Ian GA SAN dan 
ag D2 AAA s: NI LGS 
AKN, TAIL TNO R0 Arga 


AI € (Ak L Aom iy laga oo 9 : PET AAI 
NA uu Au Ig ma zat dns 


3565. Mewartakan kepada kami Suwaid bin Sa'id, mewartakan ke- 
pada kami Musa bin Al-Fadhl, dari Syu'bah, dari Hisyam bin Zaid, dari 
Anas bin' Malik, dia berkata: Saya melihat Rasulullah saw. memeberi 
tanda kambing pada telinganya. Dan saya juga melihat beliau saw. ber- 
sarung dengan pakaian. 


330 


SEN ajalah 03 


BAB 5 
Kain putih 


pe KA. Saka CA Ta 
Ie AI Nan 36 Harap Ker 
ngan june IE IE an TEA 

KE GN anita SK 


. 3566. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Ash-Shabbah, 
memberitakan kepada kami 'Abdullah bin Raja-Al-Makkiy, dari Ibnu 
Khusyaim, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 'Abbas, dia berkata: 
Rasulullah saw. bersabda: "Sebaik-baik pakaian kalian adalah yang ber- 
warna putih. Karena itu, pakailah pakaian itu dan buatlah dia mengkafani 
orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian". 


4 R9 0 SEKS KEY OTV 
d 2G, .. R22 «14 

Ser kaan IN POS 4 IA PRE 

Rn $ 

| 1 1 AS AG 1 k 12 LAI 

' A3 KI 8: J8 KP Nan ge 

SIAK LN APK CG 4 “9 , 

Na ASI Gel SAS 


“331 


3567. Mewartakan kepada kami 'Aliy bin Muhammad mewartakan 
kepada kami Waki', dari Sufyan, dari Habib bin Abu Tsabit, dari 
Maimun bin Abu Syabib, dari Samurah bin Jundub, dia berkata: 
Rasulullah saw. bersabda: "Pakailah kamu sekalian pakaian yang ber- 
warna putih. Sebab warna putih itu lebih suci dan lebih bagus". 


NY BR LG 


ANE Gp bag AN san 1 2506.36 


(2 


« TAN KE Ie 2 53 3 


LA ia paud Aan Pari» Hanin mL 
. AAN 3G. AIA 


3568. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Hassan Al-Azrag, 
mewartakan kepada kami 'Abdul-Majid bin Abu Dawud, mewartakan 
kepada kami Marwan bin Salim, dari Shafwan bin 'Amr, dari Syuraih bin 
'Ubaid Al-hadhramiy, dari Abud-Dardadia berkata: 

Rasulullah: saw. bersabda: "Sesungguhnya sebaik-baik pakaian yang 
kalian kenakan buat mengunjungi Allah dalam kubur kalian dan masjid 
kalian adalah yang berwarna putih". 


Dalam Az-Zawa-id: Isnad hadits ini dha'if. Syuraih bin 'Ubaid tidak mendengar 
hadits dari Abud-Darda-. Demikian dikatakannya oleh pengarang kitab At-Tahdzib. 


332 


KAA “ya dag Tanyai EA 


BAB 6 
Orang yang menyeret pakaiannya termasuk kesombongan 


Ladetu KATA AGS eta 


3 Pa P 4 1 Ga. 
aa KE GANE. Ka Bian 


papan ah KE SENG ,IG He 


KPA pr LI , 
1 # KAN ) R4 yah 


3569. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Abu Usamah. 


Dan mewartakan kepada kami 'Aliy bin Muhammad. Mewartakan 
kepada kami "Abdullah bin Numair, semuanya dari "Ubaidullah bin 
'Umar, dari Nafi', dari Ibnu "Umar, bahwasanya Rasululah saw. ber- 


sabda: "Sesungguhnya orang yang menyeret pakaiannya itu termasuk 
kesombongan, Allah tidak melihatnya pada hari kiamat". 


Aang. SK KG 5 SN -Wov. 
Kat sasa Tas TA 
— 1 ai EA» Bengal 35 
.« saat, 233. saya Et 


333 


gan ji Lean MAA 3 EA La 1 IE 
TAN ya | Asu ip Anas pour 9 9 H ila Ay 2 RN 
"Mann 99 


v“. 


3570. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Abu Mu'awiyah, dari Al-A'masy, dari 'Athiyah, 
dari Abu Sa'id, dia berkata: 

Rasulullah saw. bersabda: "Orang yang menyeret kain sarungnya adalah 
termasuk kesombongan, Allah tidak mengasihinya pada hari kiamat". 

' Dia--'Athiyah-berkata: Lalu saya menjumpai Ibnu 'Umar di 
Balath". Lalu saya menyebutkan kepada Ibnu "Umar haditsnya Abu 
Sa'id Al- Khudriy, dari Nabi saw. Dia mengisyaratkan kepada kedua te- 
linganya--mengatakan--: "Kedua telingaku mendengarkan hadits itu dan 
hatiku telah menghafalkannya". 


Dalam Kz-Zawa. id: Hadits Tbnu "Umar tersebut dalam Shahih Al- Bukhariy dan 
Muslim. Tapi haditsnya Abu Sa'id hanya diriwayatkan oleh Ibnu Majah saja, yang di 
dalam isnadnya ada 'Athiyah bin Sa'ed Al-'Aufiy, yaitu Abul-Hasan. Dia itu dha'if. 


PPK AA AA YUI AN Ge MAN 


Ai het : 9 2? —— 
19 MEA HO HESAA TAN 


LEAKAN ap daa AANG 


3571..Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Muhammad bin Bisyr, dari Muhammad bin 'Amr, 
dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata: Abu Hurairah dilewati 
oleh seorang pemuda dari suku Ouraisy yang--berjalan dengan-- mc- 


nyeret pakaiannya. Lalu Abu Hurairah berkata: Wahai putra saudaraku, : 


sesungguhnya aku mendengar Rasulullah saw. mengatakan: "Barangsiapa 
yang menyeret pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak akan 
melihatnya pada hari kiamat". 


10.» Ara ir Sa Ny 


BAB 7. 
Letak kain sarung 
2 “IL 2 : 2 OLX A “, se 
SAN KS (338 0 0 
IT 


KAS Yaa se ATA Lir 
Hisnyah, dnse Angger KN olga 
PAN AA hpanbapa : 
Aha SANGE ae iba 
IS s5. KIE. 2 AE GS 


335 


3572. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Abul-Ahwash, dari Abu Ishag, dari Muslim bin 
Nudzair, dari Hudzaifah, dia berkata: Rasulullah saw. memegang ural/ 
otot yang berdaging betisku yang bawah, atau betisnya. Lalu beliau me- 
ngatakan: "Inilah letak tempat sarung. Bila kamu tidak mau," maka 
bawahnya. Kalau tidak mau, maka bawahnya. Kalau tidak mau, maka 

tidak benar bagi kain sarung pada dua mata kaki". 

Mewartakan kepada kami 'Aliy bin Muhammad, mewartakan kepada 


kami Sufyan bin "Uyainah, mewartakan kepadaku Abu Ishag, dari Mus- 


lim bin Nudzair, dri Hudzaifah, dari Nabi saw. seperti hadits di atas. 


c 22 


& ANA Nana ra 
$ Kaya yan SE ES - Wo 


# si 
$ 22x an LN BL K2 A. 2 —. 
ea AN Pe ya Sa V2 KAL 

An IA, » MI Ry Aa hk “ 
Drag RE MN Iga Ca. 05 ISA 
Pu : - LA Ran Cat. Ta Pe Ta 
KIE AI dab LAN IN» 
Pa ” P na Ps 
DNAN Ga Peta LA 9 ANE ALFA 
Ha . - Pa 


LAN A5 A NS & 1g 2 
ENY TEA 265 » ISA J ga 


3573. Mewartakan kepada kami 'Aliy bin Muhammad, mewartakan 
kepada kami Sufyan bin "Uyainah, dari Al-'Ala bin Abdur-Rahman, dari 


336 


, 


ayahnya, dia berkata: Saya berkata kepada Abu Sa'id: "Apakah kamu 
mendengar dari Rasulullah saw. perihal kain sarung?" 

Dia menjawab: "Ya. Saya mendengar Rasulullah saw. mengatakan: 
“Bersarungnya orang mukmin hanya sampai pada pertengahan dua be- 
tisnya. Tidak berdosa baginya sesuatu antara betis dan dua mata kaki. 
Dan sesuatu yang paling bawah dari dua mata kaki ada dalam neraka". 
Beliau mengatakan sebanyak tiga kali. "Allah tidak melihat orang yang 
menyeret kain sarungnya, secara menyombongkan diri". 


Pp La Sp 
WE KA NE SETAN - wove 


.. 


19 Sp Pin | 
KE TE JIN KESAN KAS 
“ P— pd ad 


“ “ee v 
LB ai, PAN 221 “22 Indie 
Ap AN Oke Aa yaa D8 As 7) 
49 83 

Ka 


, SAS aim . Pd) NG 


3574. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Yazid bin Harun, memberitakan kepada kami 
Syarik, dari 'Abdul-malik bin "Umair, dari Hushain bin Oabishah, dari 
Al-Mughirah bin Syu , dia berkata: 

Rasulullah saw. bersabda: "Ya Sufyan bin Sahi, janganlah kamu mele- 
paskan sarung di bawah mata kaki. Sebab sesungguhnya Allah itu ti- 


dak menyukai orang-orang yang melepaskan sarungnya di bawah mata 
kaki", 


La 
| Dalam Az-Zawa-id: Isnad hadits ini shahih. Para perawinya terpercaya/tsigat. 


337 


Laga aa wah Ah 


BAB 8 
Memakai baju gamis 


en Na Se ADA R3 AA 


“3 353 Nadia Pp Ta sia) (UAS WOYO 

desa Ag SEA ya IE IIA 

TANGAN IG beta 

« dani ea Hana 
es 


AS NN SEA 


3575. Mewartakan kepada kami Ya'kub bin Tn Ad-Dauragiy, 
mewartakan kepada kami Abu Tumailah, dari 'Abdul-Mukmin bin Kha- 
lid, dari Ibnu Buraidah, dari Ibnunya, dari Ummu Salamah, dia berkata: 
Tidak ada pakaian yang lebih disukai oleh Rasulullah saw. daripada baju 


“50 Suara Jab L A5 


BAB 9 
Panjang baju gamis sampai berapakah 


Aya e - . 
KA 3 AGE GEAR 
- 


. 


A KEY - WONT 
.& ,£ 24 ega Go 4 2 BU 32 
JEANS RSA NA EA, 


338 


Sa aa, 
Pn » 


3576. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Al-Husain bin 'Aliy, dari Ibnu Abu Rawwagd, dari 
Salim, dari ayahnya, dari Nabi saw. 

Beliau bersabda: "Melepaskan/menjuntaikan --pakaian-- terdapat 
pada sarung, gamis dan surban. Barangsiapa yang menyeret sesuatu de- 


ngan sombong, maka Allah tidak akan melihat/mengasihinya pada hari 
kiamat". 


Abu Bakr berkata: Alangkah asingnya pengertian. ini. 


LOR gam SA: 


BAB 10 
Lengan Baju Gamis. Berapa Panjangnya? 


AN ' 


) 2 29- “ii 
A a5 1 A4 Ke Ga ag Ae han 
: pegpan 


339 


dhan JP Gita 09 «BO ha dna Ooh) 9 1 M3 
daki y Aya Sadonya NON ol Saadilg Abe skLuI Pang 
adam Jon ID. L Henny SEA ANA Ben doniya 


3577. Mewartakan kepada kami Ahmad bin Utsman bin Hakim Al 
. Audiy, mewartakan kepada kami Abu Ghassan, mewartakan kepada kami 
Abu Kuraib, mewartakan kepada kami 'Ubaid bin Muhammad, mereka 
berkata: Mewartakan kepada kami Hasan bin Shalih. 

Dan mewartakan kepada kami Sufyan bin Waki', mewartakan ke- 
pada kami Ayahku, dari Al-Hasan bin Shalih, dari Muslim, dari Mujahid, 
dari Ibnu ' Abbas, dia berkata: Adalah Rasulullah saw. memakai Gamis 
yang pendek lengan gamisnya, baik ukuran panjang dan lebarnya. 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada Muslim bin Kaisan Al-Kufiy, dia itu 
telah disepakati atas kedha'ifannya. Dan isnad ini berkisar pada Muslim bin Kaisan. 


Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari Hadits Anas. Dia memiliki 
syahid dari hadits Asma- binti As-Sakan. At- Tirmidziy juga meriwayatkan hadits ini. 
Dia mengatakan: Hadits ini Hasan. ' 


JA Yateb ah, 


BAB 11 
Membuka kancing 


IL yg Pa. P AA 1 
NE LE BAP G  L AS S  ONA 


5 b-4 23 bi 
A « C2 & 4 2 
AD AAA Sen. KEB NA HE ES 
2 - sa 
CAGE SUN: c « 2G 
KAPAN Par BSA HIG AN E HA 
KP 2 96,4 
Sah dnnia3 1355 
340 


RKA 


Pe Pr Ia Pe AA. 
Ide RN IG Abate Es 0 1240 
AAA 


3578. Mewartakan kepada kami Abu Bakr, mewartakan kepada 
kami Ibnu Dukain, dari Zubair, dari 'Urwah bin "Abdullah bin Ousyair, 
mewartakan kepadaku Mu'awiyah bin Ourrah, dari ayahnya, dia berkata: 
Saya mendatangi Rasulullah saw. lalu saya berbaiat kepada beliau. Dan 
sesungguhnya kancing baju beliau itu terbuka. 

'Urwah berkata: Saya tidak melihat Mu'awiyah dan anaknya di 


musim penghujan maupun di musim kemarau, kecuali kancing kedua be- 
liau tersebut terbuka. 


AA ITA wu 9 


— BABI2: 
Memakai celana 


- P- 
TA LO Mag KANG A an KN KO 
Hey ika, Olaan 21 8. VXLS 9 
CN ine L MK AK 25 9 LK 
6 . . 
Kg hua 3 - S1 (8 yuk hh gw 


5 Ip Na 


3579. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan 
'Aliy bin Muhammad, mereka berkata: Mewartakan kepada kami Waki?. 

Dan mewartakan kepada kami Muhammad bin Basyasyar, mewarta- 
kan kepada kami Yahya dan 'Abdur-Rahman. Mereka berkata: Mewarta- 


341 


kan kepada kami Sufyan, dari Simak bin Harb, dari Suwaid bin Oais, dia 
berkata: Rasulullah saw. mendatangi kami lalu beliau menawari kami 
beberapa potong celana. 


SUS SEL 3 mL 


BAB 13 
Perempuan memanjangkan kainnya 


IA KA IOI DL MA 2 

latin IA. 2 - “VOA, 

2 4 LA 2 KA DD NCIL “A3 8 AA 
"3 dp laka SRI €yaS op RN Aa 


- - (4 hee Pr Wa, 
RA A3 Yy Gr 
16 AG NE. ebas 
-“ 2 


3580. Mewartakan kepada kami Abu Bakr, mewartakan kepada ka- 
— Mi Al- Mu'tamir bin Sulaiman, dari 'Ubaidullah bin 'Umar, dari Nafi”, 
dari Sulaiman bin Yasar, dari. Ummu Salamah, dia berkata: Rasulullah 

saw. ditanya tentang: Seberapakah seorang wanita menyeret ujung kain- 
nya?" 

Beliau menjawab: "Sejengkal". 

Saya berkata: "Bila masih terbuka dari padanya?" 

Beliau menjawab: "Satu hasta, tidak lebih". 


GET ANA UIN Hp OM 


pe 


K « & ri Tea 
JA a an BE NO KE LA 
NA LATIN EN 


"Tuan » La WR 42. AAL 
MENGAN SE AN Dika 
£ 


3581. Mewartakan kepada kami Abu Bakr, mewartakan kepada 
kami 'Abdur-Rahman bin Mahdiy, dari Sufyan, dari Zaid Al-' Ammiy, 
dari Abush-Shiddig An-Najiy, dari Ibnu (Umar, bahwasnya para istri 
Nabi saw. diberi keringanan satu hasta dalam memanjangkan kainnya. 
Kemudian mereka mendatangi kami, maka kami mengukur mereka satu 
hasta dengan sebatang kayu. 


SIRI ear, Bt) BAE Tau 

Bad bp, SE AS 5 NON 

2 A5 Pe 2 AK BIA AL AA 

AA « SAN GS 2» UG u v9 

ed 2 yA SAN Ku LA 3 

& AN 144 14 K3. 

€ f9. AGE Hee AN $ - 

In KL 


ae Alumni Jo Gika 30 9 r CAN or : 2913 
OTP AAS Id 9 oat 17 An 


3582. Mewartakan kepada kami Abt. Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Yazid bin Harun, mewartakan kepada kami 
Hammad bin Salamah, dari Abul-Muhazzim, dari Abu Hurairah, bah- 


wasanya Nsbi saw. berkata kepada Fathimah, atau kepada Ummu Sala- 
mah: "Par jang kainmu satu hasta". 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada Abul-Muhazzim, dia disepakati 


343 


kedha" ifannya. Namanya adalah Yazid bin Sufyan. Menurut pendapat lain, bernama: 


'Abdur-Rahman. | | 

SE HE RAI CA ia 

Solase, duga GNU Bag KL Jo- 0 Oo Aw 
A9 AI “2 

yaah IA aga Yaa, SAE 


Wat ONE Bg CM Nosliwh, 3 251 »3 


5383. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami 'Affan, mewartakan kepada kami 'Abdul-Warits, 
mewartakan kepada kami Habib Al-Mu'allim, dari Abul-Muhazzim, dari 
Abu Hurairah, dari 'A-isyah, bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Kain 
yang dipanjangkan para wanita, yakni sejengkal". 

Lalu 'A-isyah berkata: "Bila betis-kaki mereka keluar". 

Nabi saw. berkata: "Maka satu hasta". 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam Bela ada Abul-Muhazzim. Keterangannya seperti 


Anya AAN, AL, 


AL YPYIA ANA 


malah SA NI PAR Aan 


Ka De DA AR Ana TG 
- »- 
AE» PN KLS Tg TN. AG 


3584. Mewartakan kepada kami Hisyam bin ' Ammar, mewartakan 
kepada kami Sufyan bin Uyainah, dari Musawir, dari Jaffar bin ' Amr bin 
Huraits, dari ayahnya, dia berkata: Saya melihat Rasulullah saw. ber- 
khutbah di atas mimbar, beliau memakai surban berwarna hitam. 


4 £ 
. 2G BASE aa NI -WOAMO 
“. 


SN ka hate LKS Are TE 
: Saha ag 3 & Ap Fin 


« Ing 


3585. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Waki', mewartakan kepada kami Hammad bin 
Salamah, dari Abuz-Zubair, dari Jabir, bahwasanya Nabi saw. masuk kota 
Makkah, sedangkan beliau memakai surban hitam. 


oa YG, 


KEEAGE NM SINGA - won 

Nag JAN NE GE ga GRAN in 

aa Hn yg Batre Te jap 
KIPAAA 


345 


| Bnarto gb ge) SN BAN 17 Gaga INA 


3586. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami ' Abdullah, memberitakan kepada kami Musa bin 
"Ubaidah, dari "Abdullah bin Dinar, dari Ibnu 'Umar, bahwasanya Nabi 


saw. masuk, pada hari penaklukan kota Makkah sedangkan beliau mema- 
kai surban hitam. 


Dalam Az-Zawa-id: Musa bin 'Ubaidah Ar-Rabidziy, dha'if. 


2 & SN Jsladi dent NO, 


BAB 15 
Menjuntaikan surban di antara dua pundak 


KN NS AGE NG PON TG 0 NV 


PAR Ta NI NY PAN jae 
| 4 Ay“ : NG Pa 
KAI Tidg AN Ian MO ENG, IG 
KETAT KERIS A25 


Peni 


3587. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Abu Usamah, dari Musawir, mewartakan kepada- 
ku Ja'far bin 'Amr bin Huraits, dari ayahnya, dia berkata: Sepertinya 
saya melihat Rasulullah saw. sementara beliau memakai surban hitam, 
yang beliau menjuntaikan kedua ujungnya di antara dua pundak. 


aa ym AG 


2. BAB16 
Makrah memakai pakaian sutra 


KAA agan AE EPA - opN 
saka sat 7 PL Kao PA ANE AA Pr 134p 
Sa CN DI EG NG 

“« ah NI AG 


3588. Mewartakan kepada kami" 2 Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Isma'il bin 'Ulayyah, dari "Abdul "Aziz bin 
Shuhaib, dari Anas bin Malik, dia berkata: 

Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa yang memakai pakaian sutra, di 
dunia, maka dia tidak akan memakainya di akhirat. nanti". 


3589. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami "Aliy bin Mus-hir-, dari Asy-Syaiban, dari Asy'ats 


347 


bin Abusy-Sya'tsa-, dari Mu'awiyah bin Suwaid, dari Al-Barra-, dia 
berkata: Rasulullah saw. melarang memakai kain Sutra yang bergambar, 
sutra tipis polos dan sutra tebal bergambar. 


SE Maap Ega SN Kanya 
| £ ANIES IS YG LA R 


3590. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah., me- 
wartakan kepada kami Waki”, dari Syu'bah, dari Al-Hakam, dari ' Abdur- 
Rahman bin Abu Laila, dari Hudzaifah, dia berkata: Rasulullah saw. 
melarang -memakai pakaian sutra .dan emas. Beliau bersabda: "Dia 


--yakni: Sutra dan Emas-- adalah bagi mereka di dunia, dan bagi kami di 
akhirat". 


-3 
3 


AIA" AAS (js -wo an 
DT IE BepAnyt SAN WA a 
DE PEKAN ENG Y 
OA , HA 03 K0 SAN " PAP 21 
SARINGAN) Haag AWET IE sa 


6: 


Lan PPN: 


dh “SEN YA SIS 


3591. Mawardi Mepads kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami 'Abdur-Rahim bin Sulaiman, dari "Ubaidullah bin 
'Umar, dari Nafi', bahwasanya. Abdullah bin "Umar. mengkbabarkannya, 


bahwasanya "Umar biri Al-Khaththab melihat pakaian dari sutra yang 


berlapis dua dan bergaris, lalu dia berkata: "Wahai Rasulullah, kalau 
kiranya kamu membeli pakaian ini untuk duta kami dan untuk meng- . 
hadiri Jum'atan?". 

Rasulullah saw. menjawab: "Hanyasanya pakaian ini adalah dipakai 
oleh orang yang tidak mempunyai nasib baik di akhirat". 


As sdvata sah Ng 


BAB 17. 
Orang yang diberi  metegalan memakai: Pakatan Sutra. 


2 & - IE aa PA ay X0 6 ak 
Pa saaMas 13 
AN as - ea Pa en 

sis, A9 Ss. AKA 
an eng SN GL au 
ET ka 


3593.. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Muhammad bin Bisyr, mewartakan kepada kami 
Sa'id bin Abu 'Arubah, dari Oatadah, bahwasanya Anas bin Malik 
mengingatkan mereka, bahwasanya Rasulullah saw, memberi keringanan 


349 


kepada Az-Zubair bin Al-'Awwam dan 'Abdur-Rahman bin 'Auf di da- 
lam memakai pakaian gamis yang terbuat dari sutra, lantaran suatu pe- 
nyakit yang ada pada mereka berdua, yaitu gatal-gatal eksim. 


Si dana red GA, 


BAB 18 
Keringanan Gambar dalam Kain/Pakaian 


“ 48 MB gn “NS Pn NU. - 
' SA 2 ai 2 2 K2, » . 829 
BEAN ET EN IE BEE SAA 


S3 sada Maa 


3593. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah,- me- 
wartakan kepada kami Hafsh bin Ghiyats, dari 'Ashim, dari Abu Utsman, 
dari "Umar, bahwasanya dia melarang memakai sutra dan sutra ber- 
gambar. Kecuali adanya seperti ini. Kemudian beliau mengisyaratkan 
dengan jemarinya, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, kemu- 
dian yang keempat. Lalu dia berkata: Adalah Rasulullah saw. melarang 
kami memakai sutra. 


SG KEK AG SEN 5 Pn 
CX, Gea PEN Es j SAah 


5. AA 


350 


i 


Pad 
v 


ayun & Te N Ea. 


” 


IG 2443 LNG K3 21” LX 
Arab PP ES ME ANE GAN TEA 
& 


3594. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Waki', dari Mughirah bin Ziyad, dari Abu "Umar 
maula (mantan budak dari) Asma-, dia berkata: Saya melihat Ibnu 'Umar 
menjual surban yang bergambar. Lalu dia minta dihadirkan Alat Pemo- 
tong (seperti gunting), maka dia mengguntingnya. Kemudian saya me- 
ngunjungi Asma-, lalu saya menuturkan yang demikian itu kepada beliau 
--Asma--, berkata: "Heran sekali, saya, kepada ' Abdullah (Arti harfiyah: 
Melarat benar Gamis 3 Tt bocah perampasan, ambillah jubah Rasulul- 
lah saw.". 

Kemudian dia Tan dengan membawa jubah yang ditambal kedua 
lengannya dan belahan depan serta belakangnya dengan sutra yang ber- 
gambar. 


Katun fbokeh A9 


BAB 19 
: Memakai sutra dan emas bagi wanita 


13 2 & "5 | | 
Dinda KANE. S3 A3 KS - Yoo 
| LIA 3 ..y . RPL, La 2 2 Ga 
AS Z REBANA NS va AA A 


Sis. Men ba ea 


“ 


Aas Hcarah saat basa AA 


3595. Mewartakan kepada kami Abu Bakr, mewartakan kepada ka- 
mi 'Abdur-Rahim bin Sulaiman, dari Muhammad bin Ishag, dari Yazid 
bin Abu Habib, dari "Abdul-'Ariz bin Abu Ash-Sha'bah, dari Abul-Aflah 
Al-Hamdaniy, dari 'Abdultah bin Zurair Al-Ghafigiy, saya mendengar 
dia mengatakan: Saya mendengar 'Aliy bin Abu Thalib mengatakan: 
Rasulullah saw. memegang sutra di tangan kirinya dan cmas di tangan 
kanannya, kemudian mengangkat keduanya di hadapannya, lalu bersabda: 
“Sesungguhnya keduanya ini adalah haram bagi para pria umatku, tapi 
halai bagi para wanita umatkas”. 


AKI IN EN 2... Lor an 
SES DG NG SPA TS - esa 
a63 GA H9 DIAN 2 Ta 23 


352 


2 


| ane. 


: "KO 19-. 
“« AAN Ja 
3596. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami 'Abdur-Rahim bin Sulaiman, dari Yazid bin Abu 
Ziyad, dari Abu Fahitah, mewartakan kepadaku Hubairah bin Maryam, 
dari 'Aliy, bahwasanya Rasulullah saw. diberi hadiah pakaian berlapis 
dua yang ditambal dengan sutra, adakalanya secara memanjang dan ada- 
kalanya secara melintang. Lalu beliau mengirimkannya kepadaku. Kemu- 
dian aku mendatangi beliau, berkata: Wahai Rasulullah, apa yang harus 
kulakukan dengan pakaian ini? Apakah aku memakainya?". 
Beliau menjawab: "Jangan. Tapi, buatlah pakaian itu sebagai 
mukena di antara para Fathimah-Fathimah"." . 


“Yakni: Fathimah putri Rasulullah saw. istri 'Aliy, 
Fafhimah bintu Asad, ibunya 'Aliy, 
Fathimah biatu Haunzah yang paman 'Aky. 


an aa -#ON 
KANE IN pes BAN £ 


33 HE EA YAA Te 1 4 9ye 
bai 


& 


dai AA Par Bin) NS 
“G9 PN AL ad) GTA ohm 3 S9 
2 AAA War og CAN KAA 


PNG SA 0 RK kaan en 


TERM. CP “3 A33 LI 


| 3597. Mewartakan kepada kami Abu Bakr, mewartakan kepada ka- 
mi 'Abdur-Rahim bin Sulaiman, dari Al-Ifrigiy, dari ' Abdur-Rahman bin 
Rafi”, dari "Abdullah bin ' Amr, dia berkata: Rasulullah saw. keluar me- 
nuju kepada kami, sementara di salah satu tangan beliau terdapat kain 
sutra, dan di tangan beliau yang lain terdapat emas. Lalu beliau bersabda: 
"Sesungguhnya keduanya ini adalah diharamkan kepada para pria umat- 
ku, tapi halal bagi para wanita umatku". 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada "Abdur-Rahman 'bin Rafi', yang darinya 
ada beberapa hadits munkar.  : 


Ibnu Hibban berkata: Tidak boleh dipakai hujjah peniberitaannya. bila hal itu-dari 
riwayat "Abdur-Rahman bin Ziyad bin An'um. Hanya saja terjadi munkar dalam 
haditsnya, karena dari dia itu sendiri. - 


Abu Hatim berkata: Dia, sebagian besar haditsnya-adalah munkar. 
R3 - .aA 93... . 

PER data PUS - 0 u 
LAN TAK G 36 KN CS: SAN YE- yaa 


Ban pp AA JB bar hash 


1 3598. -Mewartakan kepada kami. Abu Bakr, mewartakan kepada ka- 
mi 'Isa bin Yunus, dari Ma'mar, dari Az-Zuhriy, dari Anas, dia berkata: 
Saya melihat 5 Zainab Dian Semlulah saw. pakaian dalam sutra yang 


Seda UG Ry. 


| BAB 20 Ge 
Memakai pakaian merah bagi para sa 


(3 


ND BAR NG BA ap oa 


At AYO ANA 


AG EKA "aa GAN ad HE 


A 


A3 pss 3. gg RA AA pa 


| aa 
Ha 4 


3599. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, dari 
Syarik | bin " Abduliah Al-Oadhiy, dari Abu Ishag, dari Al-Barra-, dia ber- 
kata: Saya tidak melihat yang lebih baik dibanding Rasulullah saw. 
dalam keadaan menyisir rambutnya dalam memakai pakaian lapis dua 
bergaris merah-hitam dari Yaman. 


SELASA Re AN aja. 
0 EA GRAN ERA SER 


Api aa JA KU 
SAN KABISAAD (233. 3 2g 


NAK ad mr aragarea . A Pa 1 Ke di age AN Kera 
et Pena YK. aa A3 
3 ea GAS 


an Ka, “2 RI 
. 2. Pe Ara menga 2 2535 


355 


NS LE C 
« Aralabu 2 9 « KAP Rae 


3600. Mewartakan kepada kami. Abu "Amit," yaitu 'Abdullah bin 
'Amir bin Barrad bin Yusuf bin Abu Burdah bin Abu Musa Al- -Asy'ariy, 
mewartakan. kepada kami Zaid bin Al-Hubbab, mewartakan kepada kami 
Husain bin Wagid, yaitu Hakim di Marwa, mewartakan kepadaku 
"Abdullah bin Buraidah, bahwasanya ayahnya mewartakannya, dia ber- 
kata: Saya melihat Rasulullah saw. berkhutbah, maka datanglah Hasan 
dan Husain. Mereka berdua memakaj gamis berwarna merah. Mereka 
tergelincir. Lalu Nabi saw. turun mengambil : mereka dan meletakkan 
keduanya di pangkuan beliau. 

Beliau bersabda: "Maha benar Allah --dalam firman-Nya-- dan 
benarlah Rasul-Nya. Hanyasanya harta-benda kalian dan anak-anak ka- 
lian adalah merupakan ujian (OS. 8: 28). Saya melihat dua bocah ini, lalu 
saya tidak sabar". Kemudian Nabi saw. melanjutkan khutbahnya. 


IA ima Pan 5 S Is 


BAB 21 - 
Makruh mena Ka Pakaian peigan aa bagi lelaki: 


Sange : Kana PENS AA 


356 


at dl af eta 


3601. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami 'Aliy bin Mus-hir, dari Yazid bin Abu Ziyad dari 
Al-Hasan bin Suhail, dari Ibnu "Umar, dia berkata: Rasulullah saw. me- 


larang memakai pakaian berwarna merah penuh. 
Yazid berkata: Saya Sa In .kepada Al-Hasan: “Apakah Al- 


| Mufaddam itu?" 


Dia menjawab: "Yaitu warna kuning penuh". 


“ Dalam Az-Tawa-id: Isnadnya shahih. Para perawinya tsigat/terpercaya. 


AB 49 2 er SA YAN NA 
£ “ - 3x ah 
S5 Yon ega TES Anget. $3 FAK 


aa Atas Span aa sa MS 
PELET 


3602. Mewartakan kepada kami. Abu. Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Waki', dari Usamah bin Zaid, dari "Abdullah bin 
Hunain, dia berkata: Saya mendengar 'Aliy mengatakan: Rasululah saw. 
melarang saya, dan saya tidak mengatakan: beliau melarang kalian, me- 
makai pakaian yang abu Kasur warng kuning. : 3 


2g TE SN se Liat, Sao H0 
ea aah Aa EN aOdota 
Abs dag AJ AA ga 


038 


357 


AI An. Ta 5. Pa 
dahaga 2 aan AE " KA N - 1 


"9. 


AL. Jaga #2 2S 
NGK as Nya Kpoa 20 2T 


K3 ar 
KAS Sa HN S Len, IS 


Se aa pra mewartakan kepada 
kami "Isa bin Yunts, dari Hisyam bin Al-Ghaz, dari 'Amr bin Syu'aib, 


Lalu saya "mendatangi kehrirgaku, sedihgkan mercki' menyalakan 
tungku mereka “derigan api. Lahi saya memasukkannya ke dalam tung: 
ku ita -membakarnya—. 

Kemudian saya mendetangi beliau pada csuk harinya, belia berkata: 
"Hai ' Abdullah, kain tipis tersebut dibuat apa?". 

Lalu saya mengkhabarkannya, beliau berkata, : “Alangkah baik- 
nya kamu pakaian- pakaian itu kepada sebagian keluargamu. Se- 


bab tidak mengapa hal tergebak Bag Pakaian 2 para) Wa- 
nita”. 


358 


Ie? BAN, 


.3 Tag, : 1 BAB 22 
. Petaian kuning bagi para lelaki 


- 


ee k otg 
. aa P4 Page 
so “ISO 42313 


KEY AAS 


3604. Mewartakan kepada kami "Atiy bin Muhammad, mewartakan 
kepada kami Waki",- dari Ibou Abu Laili, dari Muhammad bia ” Abdur- 
Rahman, dari Muhammad bin Syurahbil, dari Oais bin Sa'ed, dia berkata: 
Nabi saw. mendatangi kami. Lalu kami melctakkan air bagi hebau wntuk 
dibuat mendinginkan. Lalu beliau mandi. Kemudian saya mendatangi bc- 
liau dengan membawa selimut berwarna kuning. Kemudian saya melihat 
bekas kuning-kuning sebangsa kunyit pada lipatan di perutnya. 


48 nadia ea Sa 
at AB 33 

Bpk lot yng tam wa slam ak men 

buatmu Boros atau -somburig' 


Sg ye TEE GAS 0 


359 


“ 


DP) 2026 mart ban AG 

MAN AP AAA Te a6 

AN IG: 982 
DANG Ea Gg PR 


2 
ra 
- -/ 
“ & Aa KS “ 
AN “an Aang 


- 
- 


2 


SKA ama 


“ &« .— 


ZA 
ak 
PA 


3605. Mewartakan kepada kami Abu bakr bin Abu Syaibah, mc- 
wartakan kepada''kami Yazid bin Harun: memberitakan kepada kami 
Hammam, dari Oatadah, dari "Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari 
kakeknya, dia berkata: 

Rasulullah: saw. bersabda: “Makanlah, minumlah, bersedekahlah dan ber- 


pakaianlah kamu sekalian, selama tidak. tercampur oleh pemborosan atau 
kesombongan". 


PAN ena Kata ke 


0 BAB 24 . ik 
Orang yang memakai Pakaian kemasyhuran : si 


Pan PN na - 
SR VE OS YANUIG Ladang 


w 
z 
C3 
z 
ta 
5 
z 
z 


Ia Ta PN 2 P' v 
Le IAI SAN AN 

3606. Mewartakan kepada kami Muhammad bin 'Abadah dan 
Muhammad bir Abdul-Malik, keduanya warga negeri Wasith, mereka 
berkata: Mewartakan kepada kami Yazid bin Harun, memberitakan ke- 
pada. kami Sygrik, dari "Ujaman bin Abu Zur'ah, dari Muhajir, dari. Ibnu 
"Umar, dia berkata: 

« “Rasulullah saw. bersabda: “Barangsiapa yang memakai pakaian 
keniasyhurani maka Allah bakal memakaikan, pada hari kiamat, pakaian 
kehinaan". 


») Pakaian Kemasyhuran, yakni pakaian yang dimaksudkan agar La mashyur 
di kalangan manusia, baik pakaian tersebut indah/mahal yang dipakai berlomba- saing 
masalah dunja dan perh ya, atau pakaian Ke buruk ai ang dipakai buat me- 
nampakkan sikap Zahud aa ata Lu Aa? “Muhammad Fu ' Abdul ay). 


PA ni PE SNN EU 3 DB Uu ya aga Bni 


3607. mewartakan kepada" kami Muhammad, bin 'Abdul-Malik bin 
Abusy-Syawarib, mewartakan kepada kami Abu 'Awanah, “dari Utsihan 
bin Al-Mughirah, dari Al-Muhajir, dari ' Abdullah bin ' Umar, dia berkata: 

- Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa: yang memakai pakaian-kc- 
masyhuran di dunia, maka Allah bakal memakaikan pakaian kehinaan 
pada hari kiamat, kemudian Allah akan menyalakan api di pakaian itu". 


. .. Pe g . - ae 
TEE LAN GA NN ET 
NA 20, Kp pn IA " Ku. 3 
PENA PENGKSU TA ,£G, 

£ & e o & 


3608. Miowartakan kegika kai Mar Abas bin Yazid Al-Bahraniy 
mewartakan legpada kami Waki' :bin Mubriz An:Najiy, mewartakan ke- 
rpada kami Ta Dn Mam ee Sa Henna, dari Abu Dzarr, dari 
Maki saw. 

“Beliau bedkata: “Barangsiapa yang memakai gekalas kemasyhuran, 
mika Allah akan 'berpaling darinya sampai dia malstakkannya kapan dia 


dare 
Sa 


Dalam Az Dea maya tan Nge Al- Na . 


dd Pap nd 


| 2 adoydadh xo, 


« BAB 25 
"Pakabai at Da Jang Manan 


323 2 EN Aa KIAT na 
Mah H5 PT KE sg FA 


HR pas hroe K9 25 Anin. : 36 


362 


3609. Mewartakan kepada kami Abu Bakr, mewartakan kepada ka- 
mi Sufyan bin 'Uyainah, dari Zaid bin Aslam, dari ' Adur-Rahman bin 
Wa'lah, dari Ibnu "Abbas , dia berkata: Saya mendengar Rasulullah saw. 
mengatakan: "Mana saja kulit bangkai yang disamak, maka kulit itu men- 
jadi suci". . 5 , 


- NP - £ 2, .... 
Kan nitaghbnipaga ae aan 
(AN ESA AGS Ke, IE 


EA 3S BERENANG sa 


3610. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah, dari Az-Zuhriy, dari 
?Ubaidullah bin ' Abdullah, dari Ibnu ' Abbas, dari Maimunah, bah- 
wasanya seekor kambing milik bekas budak Maimunah dilewati oleh 
Nabi saw. Kambing itu disedekahkan kepada Maimunah dalam keadaan 
mati. Lalu beliau berkata: "Alangkah baiknya mereka mengambil kulit- 
nya, lalu menyamaknya. Maka dari itu mereka dapat memanfaatkannya". 

:Mereka berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kambing itu 
mati". . Te 

Beliau menjawab: "Hanyasanya haram dimakan dagingnya". 


363 


wartakan kepada kami Khalid bin Makhlad, dari Malik bin Anas, dari 
Yazid bin Ousaith, dari Muhammad bin 'Abdur-Rahman, dari ibunya, 
dari 'A-isyah, dia. berkata: Rasulullah saw. memerintahkan agar kulit 
bangkai dapat dibuat senang-senang/dimanfaatkan, bila telah disamak. 


Luas Noh Acak "ha SNN Ian Ya ae 


AL NT 1 naa KA PA 
(A Bd 
D2 OPS, WEE AV j3 Hanna sg MABA Ta 
| 2220 Orang yang mengatakan: tidak dapat dimanfaatkan kulit 
Be Ya ... 5 
» «$ olok Vani bangkai dan tulangnya | 
| Sa Eh) LN NC LA 
NN dg. . F 2 “ ma Nb “ Ea a43 Pa. 
8 MO 9D 9 ad Om 9 2 X9 NG t3 s . SAN AS NO Ayda GMS) 
e 424 St ARK 2 aa IE KG 
ex Ka 9 ad .« Pd 
3611. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 8 3 ". so To. SEA 5 2 (5 3sxg 
wartakan kepada kami 'Abbdur-Rahim bin Sulaiman, dari Laits, dari A “38 2-4 & “24 | 


“ LG TM oa P 

KA SG. PETA Bag en ya 
222 Mn Ta 

NET IN SI JNNELS ee ya KK 


Syahr bin Hausyab, dari Salman, dia berkata: Adalah salah seorang 
Umul-Mukminin (yakni: para istri Nabi saw.) mempnyai seekor kambing, 
mati, lalu beliau melewatinya, berkata: "Apakah membahayakan kepada 
pemilik kambing 'ini, kalau mereka memanfaatkan kulitnya?". 


. 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada Laits bin Salim, dia itu dha'if. 


TAN Lo PA AI CB G “ITA KA MPM oa ac 
JEANS BEBAS STA (SE 8 "KA YG sll ALAN Ga AEAS 
PA P3 3613. Mewartakan kepada kami Abu Bakr, mewartakan kepada ka- 
nh: 2 Par c Ketat 53 2 1G 6 yana 3 NAS mi Jarir, dari Manshur. 2 
0 r . - “ 
-. Z — va - 2 Dan mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
PNP eta BAG “MA GA 9 ukh 1. 3- wartakan kepada kami 'Aliy bin Mas-hir, dari Asy-Syaibani 
Lu) & ” . . - , y yal any. 
JAN CA . 013 2 AN OS $ N IXS 2 Dan mewartakan kepada kami Abu Bakr, mewartakan kepada kami 
F hundar, dari Syu'bah. Semuanya dari Al-Haka j2 : 
21 St Pe A Lana IA JA 5 DIK 2A Segi 2 y akam, dari ' Abdur- Rahman 
, TEA, Ea P3 — eh KA yi | bin Abu Laila, dari "Abdullah bin 'Ukaim, dia berkata: Surat Nabi saw. 
NA ce “ telsfi. datang kepada kami, yaitu: "Janganlah kalian mengambil manfaat 


| | dari bangkai baik kuli " 
3612. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- gkai baik kulitnya dan tulangnya". 


364 5 1 | | 23 


Ja Ao tp V3 


BAB 27 
Sifat sandal/terompah Nabi saw. 


"Kla aflon) « Ge Kai SPN 


3614. Mewartakan kepada kami 'Aliy bin Muhammad, mewartakan 
kepada kami Waki' dari Sufyan, dari Khalid Al-Hadzdza dari ' Abdullah 
bin Al-Harits, dari ' Abdullah bin Al-' Abbas, dia berkata: Adalah sandal 
milik Nabi saw. terdapat dua tali pengikat --antara jari tengah dan yang 
ada di dekatnya--, yaitu yang kedua-duanya sampai di atas punggung 
gung kaki. 


Dalam Az-Zawa-id: Isnadnya shahih. Para perawin tsigat/tepercaya. 


t Du 
N La JIN “4 N - 
PIR AA 
3615. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Yazid bin Harun, dari Hammam, dari Oatadah, 


dari Anas, dia berkata: Adalah sandal milik Nabi saw. terdapat tali peng- 
ikat --antara jari tengah dan yang ada di dekatnya--. 


Uraleng lama tele RAS 


.“ BAB 28 
“Memakai Sandal dan Mencopotnya 


Pt 2 KR ea GUN 
Inai sn G3 NS, TA? a37 9g. TA 20 


35) 2: 
IS d NS 15 ' SIN. Lara TSI 5 , 
aa « LEAN 


| ' 3616. Mewartakan kepada kami Abu Bakr, mewartakan kepada ka- 
mi Waki”, dari Syu'bah, dari Muhammad bin Ziyad, dari Abu Hurairah, 
dia berkata: 

Rasulullah saw. bersabda: "Bila salah seorang di antara kamu sekalian 
memakai sandal, maka hendaklah memulainya dengan kaki kanan. Dan 
'pila melepasnya, maka hendaklah memulainya pada kaki kiri". 


367 


ASIAN AN LA, 


BAB 29 
Berjalan dengan memakai satu sandal 


TAN dev. AN OI AAN, 

KAN ada FE 
3 JA aa Bat AN PG 

HAN aU 5 SES M0 


an? A9 
2. 
. EN 
Jk 9) Eng . SAB alan 22 Or LA 
IN 93) LAN Naba» CL jiiniyad DA ii luah 


' 3617. mewartakan kepada kami Abu Bakr, mewartakan kepada kami 

"Abdullah bin Idris, dari Ibnu 'Ajlan, dari Sa'id bin Abu Sa'id, dari Abu 
Hurairah, dia berkata: 
Rasulullah saw. bersabda: "Tidak patut salah seorang di antara kalian 
berjalan dengan memakai satu sandal, dan pula tidak patut dengan satu 
sepatu. Karena itu, hendaklah dia melepaskan kedua- duanya, atau ber- 
jalan dengan memakai sandal kedua-duanya, semuanya". 


aa Aa 


Dalam Az-Zawa-id: Isnad haditsnya shahih. Para perawinya tsigat. Hadits ini juga 
diriwayatkan oleh selain Ibnu Majah. Hanya saja Ibnu Majah ada tambahan kata: 
TE Maka karena itu, saya menerangkan dalam Az-Zawa-id. 


LG IS NN 


tu BAB 30 
, Memakai sandal dengan cara berdiri 


MEN Pe Ae ag 


bak? Nebwaitakasi kepalan kami "Aliy bin Muhammad, mewartakan. 


kepada kami, Abu Mu'awiyah, dari Al-A'masy, dari Abu Shalih,. dari Abu 
. Hurairah, dia berkata: .Rasulullah saw. pelarang, kepata geseorang me- 


makai sandal dengan berdirj. 


“ 


SEA BRG. kampas 6 ya 
PEN: 386 ec Bagan If Lan 5 


GEN 2 Kedai 
ESA 
si ajar da «Kana Say N sn 
3619. Mewartakan kepada kami 'Aliy bin Muhammad, mewartakan 


kepada kami Waki”, dari Sufyan, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu 


Pra » dia berkata: Nabi saw. mejarang kepada seseorang memakai san- 
Na aa 'berdiri. : 


| jer n Majah mengisyaratkan, 


bahw hadits ini dari Az- : 
ada penghalang dalam isnadnya. asanya hadits ini dari Az-Zawa-id, dan tidak 


369 


Dow BUN AR, 


BAB 31 
Sepatu hitam 


LN 


BS ABG SPA - 18, 
BELA Fe IL 
PENIS abadi ba 


“ 


Na FN Tora oa 


3620. Mewartakan Kebsa kami Abu Na mewartakan ya 
kami Waki', mewartakan kepada kami Dalham bin Shalih Al-Kindiy, dari 
Hujair bin 'Abdullah Al-Kindiy, dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya, bah- 
wasanya Raja An-Najasyiy memberi hadiah kepada Rasulullah saw. se- 
pasang sepatu, yang kedua-keduanya hitam. Maka beliau memakainya. 


PAPAN Pn COLA SK 


BAB 32 
Mencelup/mevwenter dengan Inai 


SEREH Bia. KAA YA 


s 


370 


LA TA TG IN 5, Pa era “BA? 
RA In 3 KEK NN KA 


. « YAN NO 553 pon pe 


3621. Mewartakan kepada kami Abu Bakr, mewartakan kepada 
kami Sufyan bin "Uyainah, dari Az-Zuhriy, dia mendengar Abu Salamah 
dan Sulaiman bin Yasar, mereka mengkhabarkan hadits dari Abu 
Hurairah, bahwa masalah ini sampai kepada Nabi saw. beliau bersabda: 
"Bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nashara tidak mencelup/mewarna 
jinggotnya, maka selisihilah olehmu sekalian akan mereka itu". 


PSR ANA EPA AG MTI 
pas along 2. sopan 22, 2 


- NS 


3622. Mewartakan kepada kami Abu Bakr, mewartakan kepada 
kami 'Abdullah bin Idris, dari Al-Ajlah, dari "Abdullah bin Buraidah, 
dari Abul-Aswad Ad-Dailamiy, dari Abu Dzarr, dia berkata: 

Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya sebaik-baik sesuatu yang dapat 
kalian pakai merobah uban adalah inai" dan Katam"?. 


“ Hina” atau Inai, yaitu tambuhan yang daunnya digunakan untuk bahan mewarna 
merah. Bungannya putih seperti tandan bagai buah anggur. 


# Katam, yaitu tumbuhan yang berwarna yang dicampur dengan daun untuk 
mewarsa. Ini dapat dipakai untuk mewarna hitam. 


anta KA Tr 
ee ot Hz Se en AA 


371 


3623. Mewartakan kepada kami Abu Bakr, mewartakan kepada ka- 
mi Yunus bin Muhammad, mewartakan kepada kami Sallam bin Abu 
Muthi”, dari Utsman bin Mauhab, dia berkata: Saya mengunjungi Ummu 
Salamah. Kata Utsman selanjutnya: Ummu: Salamah mengeluarkan ke- 


padaku rambut Rasulullah saw. yang diberi wama dengan bahan inai dan 


Katam. 


Saad pa Ar 


| BAB 33 | 
Mewarna/menyemer rambut dengan warna hitam 


EA AN EA AE yet 
Kn nga DIE IuKeg 
KAN PE NY AN IT ALA 
BELA NAN iis DIES KAS 
“SGENGSEG SIA 


Bniloko2 3. 3 dar ot SAYA La 2 


LM SS Untag & eka aa bisa Ag ola) GA 


3624. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 


372 


wartakan kepada kami Isma'il bin 'Ulayyah, dari Laits, dari Abuz-Zubair, 
dari Jabir, dia berkata: Abu Ouhafah didatangkan, pada hari penaklukan 
kota Makkah, kepada Nabi saw. Seakan-akan kepalanya itu bagai bunga 
dan buah yang berwarna putih. Lalu Rasulullah saw. berkata: "Suruhlah 
kalian dia pergi kepada salah satu istrinya, maka hendaklah si istri me- 
robah Daan, Dan Li dia dari warna hitam". 


Dalam Az-Zawa-id: Teks hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim. Tapi lewat 
jalan ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, penyusun kitab ini, orang yang bernama 
Laits bin Salim adalah Oraig yang dha'if, menurut Jumhur. 


23 4s GAN ARA 5 010 
3 ke PETRA RA Syok 
“3 PP NTAW AAN II too JAEN YES AGS 


PLAT »S 


3 PN: PU Ag 
HA mn HA LEG GAN Oh 
sa 2A F3 Ma 2 BASA 


g Wigan . A9 ga AAN esa sean 
NenSand v3.9 , Aa MN NS PX TA & Woro Lalu 
| Ym 02 ban 


3625. Mewartakan kepada kami Abu Hurairah Ash-Shairafiy, yaitu 
Muhammad bin Firas, mewartakan kepada kami '"Umar.bin Al-Khaththab 
bin Zakariya Ar-Rasibiy, mewartakan kepada kami Daffa” bin Daghfal 
As-Sadusiy, dari ' Abdul-Hamid bin Shaifiy, dari Ny nya dari kakeknya 
yaitu Shuhaib Al-Khair, dia berkata: 

Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya sebaik-baik warna yang kalian 


373 


pergunakan adalah warna hitam. Yaitu warna yang lebih disukai para istri 
kamu pada diri kamu sekalian. Dan lebih memberi rasa takut dalam hati 
musuh kepada kalian". 


Hadits ini bertentangan dengan larangan mewarna rambut dengan warna hitam, 
yang lebih kuat isnadnya. Di samping itu larangan adalah lebih di dahulukan ketika 
terjadi pertentangan. Dalam Az- Zawa-id: Isnad hadits ini hasan. 


Binal EA Pt, 
| BAB 34 
Mewarna rambut dengan warna kuning 


2 YG LAU 


SAS MIL AA AG 8 11 


4 ML 1 Aya KAS 
MSN MAS GP LSI IN IS GE Kala 
IR SS AE AA Pa STA 
PAPAN, IN Pn IMS 

2, IE BE CA LN “1 IR A2 
Lo plane WN sa Ma $ ye 3 | In 


3626. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Abu Usamah, dari 'Ubaidullah bin ' Umar, dari 
Sa'id bin Abu Sa'id, bahwasanya 'Ubaid bin Juraih bertanya kepada Ibnu 
'Umar. Dia berkata: Saya melihat kamu mewarnai kuning jinggotmu 
dengan wars ? (sejenis tumbuh-tumbuhan) 

Ibnu 'Umar menjawab: Adapun saya mewarnai kuning jinggotku, 
maka sesungguhnya saya melihat Rasulullah saw. mewarnai kuning jing- 
gotnya. : 


374 


(4 .—. rink 
AN Ge AL 5 n 1 BA 25 
AE PERAN NG SAB ag? 
HN NO AL ES 13 5 
c aa LE GH 23 cr g » 
Kan ID» St3 SERA LELE 


GA 4 25 CT AC Ga “Pn KU 2 KAN 
3 Pd 4 PA h () I . 


' aer Tt K3 2 IG 


3627. Mewartakan kepada kami Abu Bakr, mewartakan kepada ka- 
mi Ishag bin Manshur, mewartakan kepada kami Muhammad bin 
Thalhah, dari Humaid bin Wahb, dari Ibnu Thawus, dari Thawus, dari 
Ibnu "Abbas, dia berkata: Nabi saw. melewati seorang lelaki yang me- 
warnai-rambutnya- dengan bahan inai. Lalu beliau berkata: "Alangkah 
indahnya ini!". Kemudian beliau melewati orang lainnya yang mewarnai 
--rambutnya-- dengan bahan inai dan Katam, lalu beliau berkata: "Ini 
adalah lebih baik daripada yang ini". 

Kemudian beliau melewati orang lain yang mewarnai rambutnya 
dengan warna kuning/emas. Lalu beliau berkata: "Ini adalah yang terbaik 
daripada semuanya". | 

Perawi berkata: Sementara Thawus mewarnai rambutnya dengan 
warna kuning. | 


375 


wartakan kepada kami Khalid bin Al-Harits dan Ibnu Abu 'Adiy, dari 
Humaid, dia berkata: Anas bin Malik ditanya: "Apakah Rasulullah saw. 
mewarnai/menyemir --rambutnya--?". 


Dia menjawab: "Bahwasanya belliau tidak melihat uban, kecuali se- 


BA Oya, Dp yaa NS 0, 


BAB 35 jumlah 17 atau 20 helai rambut yang ada di depan jenggotnya. 
TE NO metana Ss ba — Dalam Az-Zawa-id: Isnadnya shahih. Para perawinya tsigat. 
Lagu PN 
BS. SG GT Ta 2 aiG WASA 


“ 


3 IS NE GTAG - 0 te. 


YA BO TEA ME IP Na AANG KA 
3 £ SA Han NA AA: 1 


Peng VOA KUA 
: TEE La He Lam. 2 ea syal 
- 9 


3628. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsanna, me- 
wartakan kepada kami Abu Dawud, mewartakan kepada kami Zubair, 


Ea“, “22 » 
L 


dari Abu Ishag, dari Abu Juhaifah, dia berkata: Saya melihat Rasulullah Sa | 
saw. (Bahwa): Ini, pada beliau adalah putih. Yakni: rambut antara bibir . Lg 3 Ie -y « . Ata) Yn J9 NG 
bawah dan dagu beliau. 


3630. Mewartakan Kurasa kami Muhammad bin "Umar bin Al- 
Walid -Al-Kindiy, mewartakan kepada kami Yahya bin Adam, dari 
Syarik, dari 'Ubaidullah, dari Nafi”, dari Ibnu "Umar, dia berkata: Adalah 
uban Rasulullah saw. sebanyak dua puluh rambut. 


BANYAK SNGE GE-1xa 
CG NA NG KE Ie SG 
sana, Gee date Av 35 PA ng 

Ima gan pa segan : 


| | L- KA I (hah 


“ .. 
| 


Dalam aan Ini isnad yang shahih. Para perawinya Ma 


— si pue SEL SU 


BAB 36 


Mengambil rambut yang jatuh pada kedua pundak dan 
Tenaganyan rambut 


Dag NS SIP HA 


05 alang « ee shin Dili #9 NS 
55 3629. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsanna, me- 


376 . 377 


ALE IG ag 2G s5 AS Pre x 


“ Pj “ 


AG DAS ANN NAS 21 YA 


3631. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Sufyan bin "Uyainah, dari Ibnu Abu Najih, dari 
Mujahid, dia berkata: Ummu Hani-berkata: Rasulullah saw. masuk Mak- 
kah, sementara rambutnya dikelabang menjadi empat. Yakni: dianyam. 


Pl : — Cu an 
Haku KANG AE Ty 
, 5 | H 25 ". 6 Pd -. P4 Aa 
DE an LSN Si MY NE NE 


SY AG ten EA SB KE 


“ 


GE BA AAN GAG- BIAN GI R5 


A33 Gara ALI 25 Ra PGA pg aa 


3632. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Yahya bin Adam, dari Ibrahim bin Sa'ed , dari 
Az-Zuhriy, dari 'Ubaidullah bin "Abdullah, dari Ibnu ' Abbas, dia ber- 
kata: Adalah orang-orang Ahli-Kitab melepas rambut mereka. Orang- 
orang musyrik membelah rambut mereka. Sementara Rasulullah saw. 
menyukai yang sesuai dengan Ahli-Kitab.--yakni: melepas rambut terurai. 

Selanjutnya Ibnu 'Abbas berkata: Kemudian Rasulullah saw. me- 


378 


lepaskan rambutnya pada ubun-ubun beliau, kemudian membelah men- 
jadi dua, setelah itu...” . : Tah an 


BER KE NG KN 0 tan 


DNS NG KE 6 LN 6 3S u 
0 TEA degan So GIS 


BESAT DG Dah Taka KE AN Pel . : Pa $ 

"1:::8683..Mewgatakan..kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 

wartakan kepada kami: Ishag:big: Manshur, dari Ibrahim bin Sa'ed, dari 

. Ibnu Ishag, dari Yahya bin 'Abbad, dari ayahnya, dari 'A-isyah, dia ber- 

kata: Adalah saya membelah ramibut.Rasulullah saw. menjadi dua di 

belakang ubun-ubunnyaj, laly membjafkan.terursi - rambut pada ubun- 
ubunnya. Pangan Laka 1m jasa SA 2 aa 


AA NG ag AN 5 RA GEA 


6 
IT € has ne tg 1 2. LA 
TI Tee SA ig g : 
LI 9 At 
: » Aa EN 
: : Mm 


3634. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Yazid bin Harun, memberitakan kepada kami Jarir 
bin Hazim, dari Oatadah, dari Anas, dia berkata: Adalah rambut Rasulul- 
lah saw.. itu adalah rambut yang lurus/terlepas antara dua telinga dan 
kedua piindak beliad, . - 3 4 3 


379 


LN an 2 2,2 25 on, CG 

SIGN NN SENANG » Wp 5 La GAS 03 

CLIP 9 Pad “un 3 2g ea Sara 9. | d Abu B 
29 Lela aga As AINI 3636. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
PA 2. Ta 2 5 Y N LA 2 es » AO wartakan kepada kami Mu'awiyah bin Hisyam dan Sufyan bin 'Ugbah, 
' h dari Sufyan, dari "Ashim bin Kulaib, dari ayahnya, dari Wa-il bin Hujr, 

w P, 4, LK La Pd PF) yan, 
e NY n TG . « Aa KI S1 CI dia berkata: Nabi saw. melihatku, sementara aku berambut panjang. Lalu 
TAAT TAI t aa beliau bersabda: "Lalat, lalat". 
v1 AAL GS 3g HT Kemudian saya pergi, dan mengambilnya. Lalu Nabi saw. melihatku, 
" BAN 292 9 AKAN eL & | berkata: "Sesungguhnya asal tidak bermaksud kepadamu. Dan ini adalah 
| baik/bagus". 


3635. Mewartakan kepada 'kami 'Abdur-Rahman bin. Ibrahim, me- 


wartakan kepada kami Ibnu Abu Fudaik, dari 'Abdur-Rahman bin Abuz- Pa AI 

Zinad, dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya, dari 'A-isyah, dia berkata: 2 (Pe mh £ N, 
Adalah Rasulullah saw.:.'mempunyai rambut yang tidak sampai pada 

kedua pundaknya, dan hanya sampai pada daun telinga. 


z — BAB38.. 
. ea 3 Larangan berjambul/kuncung 
PANEN Dae, 2 | 


P5 TENUN v0 1gn 
BAB 37 an Da NX 2. A2 La ta 
Makruh berambut banyakigondrong Si Peras TANK 3 AAA (3 AW IG. £ 


| : “5 z Reg 
badan ak KELANA AAN AK ja Tan Ma San Ta 


joe Sp NE Kai 21 Ge el ae: 9: ie. Hb ag hnaan 
an Pe Die Ka “4 w 12 aa 
LIA EuNI Te AA | AAN EN 


- 5 . isa 
Lacnne PS D8 2 4 2 JS A23 3637. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan 
Kan (Xt dd» — 4 3 NG. A 35 tag 'Aliy bin Muhammad, mereka berkata: !Mewartakan kepada kami Abu 
Usamah, dari '"Ubaidullah bin "Umar dari "Umar bin Nafi 
P 34 Kw Aa BA : 5 , in Nafi”, dari Nafi”, 
“pe 1 AIA 1 NIS 331 dari Ibnu "Umar, dia-berkata: Rasulullah saw. melarang --rambut-- ber- 
Ea | 2 G3 dag FG jambul/kuncung. 


381 


Tbnu 'Umar berkata: Apa jambul itu? 
.. Dia menjawab: Yaitu, menyukur rambut sebagian kepala bayi dan 
membiarkan sean lainnya. i 


Hara BEN SELEN 


En 3 & PBNU JAE aah 
KALA - 


3638. Mewartakan kepada kami “Abu: Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Syababah, mewartakan kepada kami Syu'bah, dari 
"Abdullah bin Dinar, dari Ionu 'Umar, dia berkata: Rasulullah saw. 
melarang --rambut-- Membuanang 


Aga 5 NAN 3 “ 
BAB39" Ine 3 


Mengukr d cincin. 


Aa wassn 2 AIwA 


&. Aeapapsa Pra KAA ia 


KANGEN NY 0 


NA 


Ab GE 


3639. Mtewaitakasi kepada kami. Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
Wwartakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah, dari Ayyub bin Musa, dari 
Nafi”, dari Ibnu "Umar, dia berkata: Rasulullah saw. membuat cincin dari 
perak, kemudian mengukir di dalamnya: Muhammadur Rasulullah. 
Lalu beliau berkata: "Janganlah seseorang : mengukir seperti ukiran 
cincinku ini". 


Ph 


Mae KANG KIA Ga 1g. 


KIKI AA 


MEN Ie Ae 


”“ 


ISS. Hd Ava yaaa ya 
KN PESTA AB sen CAT, PASEK 


«IA Jom 


:' 3640. Mewartakan .kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Isma'il bin 'Ulayyah, dari 'Abdul-'Aziz bin Shu- 
haib, dari Anas bin Malik, dia berkata: Rasulullatr saw. minta dibuatkan 
sebuah cincin, lalu beliau berkata: "Sesungguhnya. kami minta dibuatkan 
sebuah cincin dan kami mengukir suatu ukiran di dalamhya, maka 
janganlah sescorang mengukir sesuai ukiran itu". 


3 Egpau Ea Cara WTA 
Suaka $ Nan Ata PA 


PL 


KAT £ PAN 27 3 ES Ska Ls 


3641.  Mewartakan kepada kami Muhammad bin Yahya, mewartakan. 


383 


kepada kami "Utsman bin 'Umar, mewartakan kepada kami Yunus, dari 
Az-Zukriy, dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah saw. membuat 
sebuah cincin dari perak yang mempunyai permata buatan Habsyiy 
(Absenia). Dan ukirannya adalah: Muhammadur Rasulullah. 


HD JR, SL 
| 2 
Larangan memakai cincin emas 
15 PEGANG: TAG tar 
Jen KENA KAA Be Ane 
EN SAN gag Atas Ro 


3642. Mewartakan kepada kami Abu Bakr, mewartakan kepada ka- 
mi ' Abdullah bin Numair, dari 'Ubaidullah, dari Nafi” bin Jubairah maula 
(mantan budak dari) ' Aliy, dari 'Aliy, dia berkata: Rasulullah saw. mela- 
rang bercincin dengan emas. PA 


GB ea En PU 1 


DPS 2 YA yag AR A An 24 212.0 
£ ya a15 WE AA £ 


La Ai P ' Ah PRA 
. ae 1. “ NIA .. 
TON Ae ANU gan IG 
3643. Mewartakan kepada kami Abu Bakr, mewartakan kepada 
kami 'Aliy bin Mus-hir, dari Yazid bin Abu Ziyad, dari Al-Hasan bin 
Subail, dari Ibnu "Umar, dia berkata: Rasulullah saw. melarang memakai 
cincin emas. : 


384 


Yao 2 G- 9 253 K2 » Sin 24 3 
— — Ya, . . 9 1x5. A, (& 


2 RA 5 Ma . San 3. 
AIR GK PS AD mes AGS 


ya “2 Aa rarn AN ai 


. 3644. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami "Abdullah bin Numair, dari Muhammad bin Ishag, 
ari Yahya bin 'Abbad bin "Abdullah bin Az-Zubair, dari ayahnya, dari 
'A-isyah Ummul-Mukminin, dia berkata: Raja An-Najasyiy memberi 
hadiah kepada Rasulullah saw. baju besi yang di dalamnya terdapat 
cincin emis yang bettatah permata Habasyiy (Absenia). Maka Rasulullah 
saw. mengambil cincin itu dengan sepotong kayu. Dan sesungguhnya 
beliau berpaling dari cincin itu. Atau 'mengambil dengan sebagian je- 
marinya. Kemudian beliau memanggil seorang putri dari putrinya (yakni: 
Cucu perempuan beliau) yang bernama Umamah binti Abul-Ash, lalu 
berkata: Berhiaslah dengan cincin ini, hai putriku". 


BAB 41 


Ora yang menjadikan peronata dncinnya di Sekat La 
tangannya 


Ditu 2A NU KN Oto 
Pep em ng RA 


HN  an aaig A 


3645. Mewsitakan TN kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, .me- 
wartakan kepada kami Sufyan bin "Uyainah, dari Ayyub bin Musa, dari 
Nafi”, dari Ibnu "Umar, bahwasanya Nabi saw. menjadikan permata cin- 
cinnya di dekat telapak tangannya. 


ia AKAN 


AD ol 9 Learn P Na rok. 
Natan HN Su ah 
AE 


AP bis | 
3 KET Opa Aas SAK 5K 


3646. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Yahya, mewartakan 
kepada kami Isma'il bin Abu Uwais, mewartakan kepadaku Sulai bin 


386 


Me Panu gen Pa PER MLNak 


Bilal, dari Yunus bin Yazid Al-Ailiy, dari Ibnu Syihab, dari Anas bin 
Malik, bahwasanya Rasulullah saw. memakai cincin perak yang ber- 
tatahkan permata Habasyiy. Sementara beliau jadikan permata itu dalam 
telapak Manan 


Kn KA SN, 


BAB 42 
Memakai cincin di tangan kanan 


g 
IN 5 

2“ 
Ne” 
Ha 
£ s 

AN 

A 


. 3647. Mewartakan: “kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami ' Abdullah bin Numair, dari Ibrahim bin Al-Fadhl, 
dari ' Abdullah bin Muhammad bin 'Agil dari "Abdullah bin Ja'far, bah- 
wasanya Nabi saw. memakai cincin di tangan kanannya. 


See SRS, care, 


— BAB 43. 
Memakai cincin di iba-jari 
v LIL 0 “IG 9 KL KI IRI, La DA 
IEEE AGE KE ANE PEN 
: “NG Ia AI UU Z 2 82 
Ly AN 2) “€ 5 ABK, 


Aa 9. 
« 


Ne ntt NN 
22039 2 DAN Ag JA gita Fei 
MEN 


3648. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Ab i 
u Syaib 
wartakan kepada kami 'Abdullah bin Idris, da Nan 


apada kai ri 'Ashim, dari Abu 
Burdah, dari Aliy, dia berkata: Rasulullah saw. melarang saya memakai 
cincin di sini dan di sini. Yakni: jari kelingking dan ibu jari. 


DN gd enegt, 
00 BAB 
Gambar-gambar d dalam rumah 


ke pe 


3649. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah, dari Az-Zubriy, dari 
'Ubaidullah bin "Abdullah, dari Ibnu 'Abbas, dari Abu Thalhah, dari 
Nabi saw., bersabda: "Para Malaikat tidak memasuki suatu rumah yang 
didalamnya terdapat anjing dan gambar". Na 


ap enfamyan 


SEA GI KL YA GIE to, 

SEN NE MEN Ng 

TEA EN CA gargag 
IN Eh IG PE Ade UE 

RA 4 “ 

AGE Can SI 


3650. 'Mewartakan kepada kami Abu Bakr, mewartakan kepada ka- 
mi Ghundar, dari Syu'bah, dari 'Aliy bin Mudrik, dari Abu Zur'ah, dari 
"Abdullah bin Yahya, dari 'Aliy bin Abu Thalib, dari Nabi saw. ber- 
sabda: "Sesungguhnya Malaikat tidak memasuki suatu rumah yang di 
dalamnya terdapat anjing.dan gambar". . 


AN LoL 23 - Gara | 
TA AE Mn LA NGK KO 


Lema 21 MA 24 3 25, 2 UG 2 2A 
HERE TE AR HE 3 € Saba aa 


AN 


Ad 9 P . An PPU aa 
SME ASE NY Pe BEP AN F5 SEN. 


: Tg Teng ban £ “ia “2 2 Dor -.. 
BE EA GAN w 


“3 


Inap IA AANG 2 pe FAN 


. 


AA 8 4 da & . 294 
SET Ora BA ONE ISA 


Aa ae PIA 


- 


$ 


3651. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 


389 


wartakan kepada kami 'Aliy bin Mushir, dari Muhammad bin ' Amr, dari 
Abu Salamah, dari "A-isyah, dia berkata: Malak Jibril as. mengadakan 
berjanji kepada Rasululah saw. akan datang peda suatu waktu. Maka 
Nabi saw. lama menantinya. Kemudian Nabi saw. keluar, maka tiba-tiba 
Jibril berdiri di depan pintu. Maka beliau berkata: "Apakah yang meng- 
halangi kamu masuk?" : 

Jibril menjawab: "Sesungguhnya di dalam rumah ada seekor anjing. 


Dan sesungguhnya kami —-para malaikat-- tidak akan memasuki rumah 
yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar". 


Sa - Ca PA 2 S2 TPP. : 
WAE ARI KE KAN AS - to yo 


GA Kohan LAKI - AA 
CAR IL sent 


Cc 


N 
NG 


3652. Mewartakan kepada kami Ai:'Abbas bin "Utsman Ad- 
Dimasygiy, mewartakan kepada kami Al-Walid, mewartakan kepada ka- 
mi 'Ufair bin Ma'dan, mewartakan kepada kami Sulaim bin ' Amir, dari 
Abu Umamah, bahwasanya ada seorang wanita yang mendatangi Nabi 
saw. lalu dia mengkhabarkan kepada beliau bahwasanya suaminya aktip 
mengikuti berbagai pertempuran. Lalu dia minta ijin kepada suaminya 
untuk menggabar pohon kurma di dalam rumahnya. Maka suaminya ter- 
sebut melarangnya atau mencegahnya. 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada 'Ufair bin Ma'dan dia itu dha'if. 


Ingat prada 20, 
BAB 45” 
Gambar pada sesuatu yang terinjak 


LA, K5 AG Ap TOK 


Pd 
- 


F ENI LA TEA IMA SK YEN 
IL AAN HAN KET 3 MAS 
AG Pa 42- HUB 01 a. 9 

2 


(RE TN GG Uap Yng Maia, Pa “JAN 
GAURI LX IL. R9 SU nee 


"HMD JA GAKA Anin AAN ooka | 2 AWAS 


CS dtg GAS - A93 lace. 2 NI ba, 
: Dogg Ng - Ap laoile 


3653. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Waki', dari Usamah bin Zaid, dari 'Abdur- 
Rahman bin-Al-Oasim, dari ayahnya, dari 'A-isyah, dia berkata: Saya 
menutupi rumah mungilku, yakni semacam gubuk dengan satir/korden 
yang bergambar. Maka ketika Nabi saw. datang, beliau menariknya. Ke- 
mudian saya membuatnya. menjadi dua bantal. Lalu saya melihat Nabi 


saw. bersandar pada salah satunya. 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada Usamah bin Zaid dia telah disepakati 


391 


akan kedha'ifannya. Hadits ini ada dalam Al-Bukhairy, selain kalimat: "Saya melihat 
Nabi saw. bersandar pada salah satunya". Dan redaksi selebihnya sama. 


MAA AA, 
BAB 46 


TI AN TA KN ne t04 
& ata 8 As t TAI 6 (LA NIK 
3654. Mewartakan kepada “3 Abu Bakr, mewartakan ae 
kami Abul-Ahwash, dari Abu Ishag, dari Hubairah, dari 'Aliy, dia ber- 


kata: Rasulullah saw. melarang memakai cincin emas dan tilam (kasur, 
bantal atau petana) yang terbuat dari sutra. Yakni: Yang merah. 


LN AAN, 


BAB 47 
- Maik pelana kulit harimau 
IE EA ENN T5- wt00 


g - AE “9. | : 
ME NE In. SATA GEN PNG 


Lyn A3. td »- La 2 “aja 
yi CO Vena? Ka Bh A 


-. ka - 


» & 0 (SI Po Jr 4 aepa 
BEA Gen ANU Laga Yes AI 


JT pg AAA 


l 
3655. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Zaid bin Al-Hubab, mewartakan kepada kami 
Yahya bin Ayyub, mewartakan kepadaku 'Ayyasy bin 'Abbas Al- 
Himyariy, dari Abu Hushain Al-Hajriy Al-Haitsam, dari ' Amir Al-Hajriy, 
dia berkata: Saya mendengar .Abu Raihanah, sahabat Nabi saw., me- 
ngatakan: Adalah Nabi saw..melaring menaiki pelana kulit harimau. 


GA Kak IN EPA CT TOT 


£, 


GEA Angan Gie PE ASI 
JA pk Anas 


3656. Mewartakan kepada Kaini Abu Bakr bia Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Waki', dari Abul-Mu'tamir, dari fbnu Sirin, dari 
Mu'awiyah, dia berkata: Adalah Rasulullah saw. melarang menaiki pe- 
lana kulit harimau. i NN 


U 


393 


BEN GAN NAMA ALLAH, MAHA PENGASIH, 
. MAHA PENYAYANG 


HN Bata we e' 


30. KITABUL-ADAB (ADAB, TATA SUSILA) 


—AA — Ap 


“BAB r 
Berbuat baik kepada kedua ang tua. . 


WP 


Knee: A uas 91. bikat 


394 


RAN An Aya 
uer. Hina Ag NP bad Sea SA NI dh 33 
Na Lg diah! K0 YO Jah 03 Gaal £ IBg - ori 

MS Kaka 9 0 Pa dya En sdah 


3657. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan . kepada kami Syarik bin 'Abdullah, dari Manshur, dari 
'Ubaidullah bin 'Aliy, dari Ibnu Salamah As-Sulamiy, dia berkata: Nabi 
saw. bersabda: "Aku wasiatkan agar seseorang berbuat baik kepada ibu- 
nya. Aku wasiatkan agar seseorang berbuat baik kepada ibunya. Aku 
wasiatkan agar seseorang berbuat baik kepada ibunya. (sampai tiga kali). 
Aku wasiatkan agar seseorang berbuat baik kepada ayahnya. Aku wasiat- 
kan agar seseorang berbuat baik kepada Maula yang mengurusnya, mes- 
kipun dia mendapatkan perlakuan buruk yang Mena nya 


Note: Telah Gingakan dalam Az-Zawa-id, bahwa Ar ini, termasuk yang 
diriwayatkan sendiri oleh Ba hannif aka ag ah). Akan tetapi belum jelas 
kedudukan isnadnya. Dan mengpkakan : mah tidak mempunyai hadits 
pada Ibnu Majah Selain Era ini. Dan dia Ang tidak mempunyai sesuatu dalam sisa 
Kitab-kitab hadits. 


Lg “ SUK SA - - TON 
agan “3 OA Se MN GS SP WE ANA 
LANANG KNPI ia 
FN AG, AKA SE IG 
3, Kn Tee BA IG 
baru bay tb den. peta dad 


395 


39 BA :IBg: Buah » HA gan yr SPN ya 
| 00 


'3658. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Muhammad bin 
Maimun Al-Makkiy: mewartakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah, dari 
'Umarah bin Al-Oa'ga”, dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah, dia berkata: 
Para sahabat bertanya: "Ya Rasulullah! Kepada siapa aku harus berbuat 
baik?" "Ibumu." Jawab beliau. Dia bertanya lagi: "Kemudian siapa?" Ibu- 
mu." Jawab beliau. Dia bertanya lagi: "Kemudian siapa?" "Ayahmu." 
Jawab beliau. Dia bertanya lagi: "Kemudian siapa?" Beliau menjawab: 
"Orang yang paling dekat, kemudian orang yang paling dekat (dengan- 
mu)". 


Dalam Az-Zawa-id: Isnadnya shahih, para perawinya tsiggat. Dan hadits ini ada 
juga dalam shahihain dengan lafazh: "Siapakah yang paling berhak dengan perlakuan 
baikku? -—Al-Hadite-- Dan beliau bersabda: "Kemudian yang dekat denganmu". 
Sedangkan lafazh yang lain seperti di atas. 


AS BEAN SA STS yo 


SESI IG HAN LAS YA 
LAN NG its 


». Ann RL AL 2, 


3659. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibahj me- 
wartakan kepada kami Jarir, dari Suhil, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, 
dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Seorang anak belum membalas 
budi kebaikan ayahnya sehingga dia mendapatkannya sebagai budak, lalu 
dia membelinya dan memerdekakannya". 


396 


1 


Ay 2G 9 


Ie AI NE PN 
SEE Ah AA ESE SN KA KTA 


DE en AN HA YA 
K Sa 5 IE Dg Pr & 2 
PEN BA Was ta, 


p ka 
54 


: LGA Kh MU 12 AS 
Ole Rasa Isa IS 9 ea) A3 olah Gp Ce 


TAK Fu UsES SL yaaa BAN 
On DEA, KS 


Hota de pe os NS 


3660...Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah: me- 
wartakan kepada kami 'Abdush-Shamad bin 'Abdul-Warits, dari 
Hammad bin Salamah, dari 'Ashim, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, 
dari Nabi saw., beliau bersabda: "Satu Ointhar itu adalah dua belas ribu 
Ugiyyah. Setiap Ugiyyah itu lebih baik dari apa-apa yang ada diantara 


. langit dan bumi. Lalu Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya ada se- 


seorang yang ditinggikan derajatnya di dalam surga, lalu dia bertanya- 
tanya: "Dari mana ini?" Maka dikatakan padanya: "Dengan permohonan 


— ampun anakmu untukmu". 


Dalam Az-Zawa-id: Isnadnya shahih, para perawinya tsiggat. 


SE ne PETA AS 


397 


Ht. NAK HMS «aah LX II 2 6£ 


HP Ark 3 My CAR 
“ Tah 2 (63: SA SERANG 
“« a33 b TA SK 


Elisa ya3 HA YP Ata Nay 9 4 Jelaslah 9 23819 919 


ANN 


3661. Mewartakan kepada kami Hisyam bin ' Ammar: mewartakan 
kepada kami Isma'il bin 'Ayyasy, dari Bahir bin Sa'id, dari Khalid bin 
Ma'dan, dari Al-Migdam bin Ma'dikariba, bahwasanya Rasulullah saw. 
bersabda: "Sesungguhnya Allah mewasiatkan kepada kalian supaya ber- 
buat baik kepada ibu-ibu kalian (tiga kali). Sesungguhnya Allah me- 
wasiatkan kepada kalian supaya berbuat baik kepada ayah-ayah kalian. 
Sesungguhnya Allah mewasiatkan supaya kalian berbuat baik kepada 
orang yang paling dekat kemudian yang paling dekat (dengan kalian)". 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada Isma'il, riwayat haditsnya dari orang- 
orang Hijaz, lemah, seperti di sini. 


(32 re «) 26,223 
NASI. KENA 


4 "ag Pa - - 
ANE MEI AAS 
Kg “BG BL Lk Ah HL 
Ng ANA AN ls $ BE HAK 
398 


daa CW an ade Ormna HAB 219313 
Hesinsope YAN JAN TISU GAM S9 WS Aliya 
| Sanu 


3662. Mewartakan kepada kami Hisyam bin ' Ammar: mewartakan 
kepada kami Shadagah bin Khalid, mewartakan kepada kami 'Utsman 
bin Abul-'Atikah, dari 'Aliy bin Yazid, dari Al-Oasim, dari Abu Uma- 
mah, bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya: "Ya Rasulullah! Apa 
hak kedua orang tua atas anak mereka?" Beliau menjawab: "Mereka ber- 


dug itu Lula engkau masuk surga dan (penyebab) engkau masuk 
neraka". 


Dalam Az-Zawa-id: Ibnu Ma'in berkata: Riwayat Aliy bin Yazid dari Al-Gasim, 
dari Abu Umamah, dha'if seluruhnya. An Safiy berkata: Telah sepakat para ahli 
periwayatan, atas dha'ifnya 'Aliy bin Yazid. 


| « praap 4 2g c 8 


3663. Mewartakan kepada kami Muha:nmad bin Ash-Shabbah, me- 


wartakan kepada kami Sufyan bin "Uyainah, dari 'Atha-, dari Abu 


"Abdurrahman, dari Abud-Darda-, dia mendengar Nabi saw. bersabda: 


"Orang tua itu (penyebab masuk) pintu surga yang paling baik. Maka ter- 
serah, engkau sia-siakan pintu itu atau engkau pelihara". 


399 


Ian Saat Karo 3 


| BAB 2 | 
Hubunganilah orang-orang yang pernah dihubungi ayahmu 


HN 3 EA Aa 


KERETA IA JI yet 


IMA 2 IS OK HA AA 6 0 
« » . 
LA LN NOS ANA SAS HR —0 


2 NP Ce NN DA Dan TA 
NG A3 er AG Kang 
. ig — - 
Li BKM yg K 
PA Tp) “op 3 
3664. Mewartakan kepada kami ”Aliy bin Muhammad: mewartakan 
kepada kami 'Abdullah bin Idris, dari ' Abdurrahman bin Sulaiman, dari 
Asid bin 'Aliy bin 'Abid, Maula bani Sa'idah, dari ayahnya, -dari -Abu 
Usaid, Malik bin Rabi'ah, dia berkata: "Ketika kami sedang duduk di 
dekat Rasulullah saw., tiba-tiba seorang laki-laki dari Bani Salamah 
datang kepadanya, lalu dia berkata: "Ya Rasulullah! Apakah masih ada 


400 


| 


& 
# 
Yy 


lagi perbuatan baik yang harus aku berikan kepada kedua orang tuaku 
sesudah mereka berdua mati?" Beliau menjawab: "Ya. Mendo'akan me- 
reka, memintakan ampun mereka, melaksanakan wasiat-wasiat mereka 
sesudah mereka mati, memuliakan teman-teman mereka dan menyam- 
bung silaturrahmi yang tidak dapat disambung melainkan karena mereka 
berdua". 


SEN YP olao 9 NI th 30, 


BAB3 
Perbuatan baik dan kebaikan orang tua kepada anak putrinya 


LL Ih KAA: & L KUA, 2 
.. 4 A a 1) . N Au 
» AN 5 On 19.» : yp Jaa, AS 

LAU an 
EL ASP na 
3665. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Abu Usamah, dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayah- 
nya, dari 'A-isyah, dia berkata: "Sekelompok orang dari arab badui da- 
tang kepada Nabi saw. Lalu mereka bertanya: "Apakah kamu mencium 
anak-anak kamu?" Para sahabat menjawab: "Ya". Maka mereka berkata: 
"Akan tetapi kami, demi Allah, tidak mencium mereka."| Maka Nabi saw. 


bersabda: "Bagaimana mungkin aku mampu (menjadikan rasa kasih da- 
lam hatimu) kalau Allah sudah mencabut rasa kasih itu dari hati kalian?". 


.401 


SPASIAL “AB 3GK » AN 2 
Len PAN A NSAK Ee NS 


Opo AG3 AAS Ter AA 
MAKE SKAENA 
8 SANA alan) ee PE AI 29 


3666. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami 'Affans mewartakan kepada kami Wahb: me- 
wartakan kepada kami 'Abdullah bin "Utsman bin Khutsaim, dari Sa'id 
bin Abu Rasyid, dari Ya'la Al-'Amiriy, bahwasanya dia berkata: "Al- 
Hasan dan Al-Husein datang berlari ke arah Nabi saw., lalu beliau 
mendekapkan mereka berdua ketubuhnya, seraya bersabda: "Sesungguh- 
nya seorang anak itu merupakan sumber sifat bakhil dan sifat penakut". 


Dalam Az-Zawa-id: Isnadnya shahih, para perawinya terpercaya. 


SRI. M3 


BU AGE NG TA ATS “8 TAN. 


HE HEAS  YEI SA Se 

11 az£ 3G PAN GR, Pa 
JAN LIS bg AU AA ASP 
HE La Dias SAY 5374 SEN LAS KAN 


402 


an MANIA ANGI 


Had PAI) S3 sell 813 
aa | | LAH aya 


3667. Mewartakan kepada kami Abu. Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Zaid bin Al-Hubab, dari Musa bin 'Ulay, Aku 
mendengar ayahku menyebut hadits, dari Suragah bin Malik, bahwasanya 
Nabi saw. bersabda: "Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang se- 
dekah yang paling afdhal? Anak perempuan mu akan kembali kepadamu 
(jika dicerai suaminya), dan dia tidak mempunyai orang yang mencarikan 
nafkahnya, selain engkau". 


Dalam Az-Zawa-id: Para perawi dalam isnad hadits ini tsiggat, hanya saja 'Ulay 
bin Rabah tidak mendengar dari Suragah. : 


234 


LES KIE SANGE -0 TAN 
3 SAP GNU SA ISA hadap 2 
SER ES G KAA 
0 oo. “Ah ARP... £ 2054 
KENA GA Mangan YK 
NE HERI Aang SANG, 2G AE 
ag Fan SN AAA, 
Urowoual! 3 SA “kab Ar ta 02 Vas "SG 


403 


"ON AM BI Ato 


3668. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Muhammad bin Bisyr, dari Mis'ar: meng- 
khabarkan kepadaku Sa'ad bin Ibrahim, dari Al- -Hasan, dari Sha'sha'ah, 
paman Al-Ahnaf, dia berkata: "Seorang perempuan mengunjungi 
"A-isyah, dan dua orang putrinya ikut bersamanya. Lalu 'A-isyah mem- 
berinya tiga biji kurma. Maka perempuan tersebut memberi masing- 
masing anaknya sebiji kurma, lalu membelah sisanya untuk mereka 
berdua. 'A-isyah melanjutkan: Nabi saw. datang, lalu dia mericeritakan 
kejadian itu kepadanya. Maka Nabi saw. bersabda: "Apa yang mem- 
buatmu TA Bana dia akan masuk surga dengan perbuatannya 
itu".. : 


Dalam Az-Zawa-id: Isnadnya shahih, para perawinya tsiggat. Dan asalnya ter- 
dapat dalam shahihain dan tanya namun konteknya tidak: sama. 


4 1. AL 2 “4 
PI AAN FK 
sanfeaa L 2 - AA A NON Para 19 2 TON AN LA 


2223 3 Den et "4 2 « “ih 
Sinai Kegnitis LEAN Ae 


: 


DEK. Asha An Ka. 
.. “4 Pena KG 3 Lg Kh 

Pan 9 2D re 9 oega yana 
sa GR ENGa 


3669. Mewartakan kepada kami Al-Husain bin Al-Hasan Al- 
Marwaziy, mewartakan kepada kami Ibnul-Mubarak, dari Harmalah bin 


404 


at | 


L 


4 
3 
NM: 
$: 

LA 
& 
ea 
& 


"Imran, dia berkata: Aku mendengar Abu 'Usyanah Al Ma'afiriy, dia 


berkata: Aku mendengar "Ugbah bin ' Amir berkata: Aku mendengar 
Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa mempunyai tiga orang anak 


perempuan, lalu dia sabar mengasuh mereka, dan memberi mereka ma- 
kan, minum dan pakaian dari kekayaannya, Maka mereka akan menjadi 
hijab baginya Li api neraka La hari kiamat". 


ERA Aw. ng EA 5-9 v 


AG IE rn SAI Mah A 7, apa 
ea na 5 Sa BASA es 
mek “4 ae. Kere AN. Kre A Ka 


SA 9019 batnyia AAN.» Ayana ge) Oak I3 23819 13 
—S3: Soe dinin XD Ap BR oleng 5 
: Ygp Pe LA o vga « "agrue v6. SA SN Sa 

“Sha oa Se d00 110 


: 3670. Mewartakan kepada kami Al-Husain bin Al-Hasan: mewarta- 
kan kepada kami Ibnul-Mubarak, dari Fithr, dari Abu Sa'id dari Ibnu 
"Abbas, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Tiada seorang laki-laki 
yang diikuti dua orang anak perempuannya, lalu dia berbuat baik kepada 
mereka, sepanjang mereka menemaninya atau sepanjang dia menemani 
mereka, melainkan kedua anak perempuan tersebut akan memasukkan dia 
ke dalam Surga". : 


isu Na pa KN 


405 


HB YA. Hey atu. 


Pn Ai SIA MA Sea. ah 
Bin 3 Kp »3G Zue 


2 “3 


Tea UN up SA Ona: 819 
1 Feadan . TA 


3671. Mewartakan bisaa aa Al-' Abbas bin Al-Walid Ad- 
Dimasygiy, mewartakan kepada kami ”Aliy bin 'Ayyasys mewartakan 
kepada kami Sa'id bin 'Umarah: mengkhabarkan kepadaku mengkhabar- 
kan kepadakau Al-Harits bin An-Nu'man, aku mendengar Anas bin 
Malik mewartakan hadits dari" Rasulittah saw. beliau bersabda: 
"Muliakanlah anak-anak kalian, dan perbaguslah budi pekerti mereka". 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ads Al-harits-bin An-Nu'man- De Tau 
telah disebut oleh Ibnu Hibban dalam Ats-Tsiggat, namun dia dilembekkan oleh Ibnu 


Nb Sek KL 


BAB 4 
Hak seorang tetangga 


Stw AA maan ban 


Kd) HI 1. KE 2 


“Y 


TAG er C CK MEA AA 2212 


SG NE basal «AN AG Aa GK 
Tae YA AI 2 533 3, agita Ao La BK 


24 2 ag - ha z2 SA Pa 
Kana Asad TLYA S9 


3672. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah, dari 'Amr bin Dinar, dia 
mendengar Nafi” bin Jubair mengkhabarkan hadits dari Abu Syuraih 
Al-Khuza'iy, bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Barangsiapa beriman ke- 
pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbuat baik kepada 
tetangganya. Dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, 
maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barangsiapa beriman 


kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau 
diam". : 


5 sg 1x ORG 8, 
3 Rena LAM OS WAN 
Et PP | 3 A28 42 2A 
ra Sa NASA OUR 
IE Y EL E Ne o— MOP SAS 
(AAS 3, ado. TG 
#19 “4 
HE SA HA PNS, IG Keag 25 TA 
- . JOS LIA “aa 
, Ka ASN G5 
3673. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 


407 


wartakan kepada kami Yazid bin Harun dan 'Abdah bin Sulaiman. 

Mewartakan kepada kami Muhammad bin Rumh, memberitakan 
kepada kami Al-Laits bin Sa'ad. Semuanya dari Yahya bin Sa'id, dari 
Abu Bakr bin Muhammad bin 'Amr bin Hazim, dari 'Amrah, dari 
'A-isyah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "Jibril selalu berpesan 
kepadaku supaya berbuat baik kepada tetangga, sampai saya mengira 
kalau dia hendak memberinya hak waris". | 


Ae Ea RGu. LA RUN 
DG NE PAPAN Ep Sh 


- “. 


Ay na Sa sis Be , , Te 
AAN Tannn INN » TESE AN Ft 


AL WA 3G S2 -A 
"Ap gpmar AN AS C2 


Dn A5 aflo) « €S Oom) Sada : 3519 M3 


3674. Mewartakan kepada kami 'Aliy bin Muhammad: mewartakan 
kepada kami waki': mewartakan kepada kami Yunus bin Abu Ishag, dari 
Mujahid, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasui Allah gaw. bersabda: 
"Jibril selalu berpesan kepadaku supaya berbuat baik kepada tctangga, 
. hingga saya mengira kalau dia akan memberinya hak waris". 


Dalam Az-Zawa-id: Hadits ini, isnadnya shahih, para perawinya tsiggat. 
masa Gorepo c0, 


BAB 5 
Hak seorang tamu 


SIA 2 LIP AK ..- 
Habis AA KESAAB eno 


GEA EL DS AAN 
TEGAR HS SANG Ata 
SA Le LT NAYE SK Kits 


3675. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah: me- 
wartakan kepada kami Sufyan.bin 'Uyainah, dari Ibnu "Ajian, dari Sa'id 
bin Abu S##id, dari Abu Syuraih Al-Khuza'iy, dari Nabi saw., beliau 
bersabda: "Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka 
hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan memberinya hadiah (makanan 
istimewa) sehari semalam yang pertama. Dan tidak halal bagi seorang 
tamu tinggal di rumah saudaranya-lebih dari tiga hari-sehingga membuat- 
nya terganggu. Dhiyafah (menjamu tamu) itu adalah selama tiga hari. 
Sedang apa yang dinafkahkan kepada seorang tamu sesudah tiga hari itu 
dihitung sebagai. sedekah". 


Pai IR RI 1G | 
MEGENTA 23 KAT AN 


2» 3 IL 24 
« 


yi Kia Te YAA Ken ga Na, ai » , v 
Katak. dot MI HAN IG 26 
AGEN AS R0 


409 


Y, 23-14 AO eh Wb BEAN, SEA 
ABS AANG. NA. SN YAA 


ELANG Ia ata 


3676. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Rumh: mem- 
beritakan kepada kami Al-Laits bin Sa'ad, dari Yazid bin Habib, dari 
Abul-Khair, dari 'Ugbah bin 'Amir, bahwasanya dia berkata: Kami 
pernah bertanya kepada Rasulullah saw.: "Sesungguhnya engkau me- 
ngirim kami (untuk suatu keperluan), lalu kami singgah di tempat suatu 
kaum, namun mereka tidak mau menjamu kami sebagai tamu. Maka apa 
pendapatmu dalam hal itu?" Rasulullah saw. menjawab pertanyaan 
kami:" Jika kalian singgah di suatu kaum, lalu mereka memperlakukan 
kalian sebagaimana layaknya seorang tamu, maka terimalah. Dan jika 
mereka tidak berbuat demikian, maka ambillah dari mereka hak tamu 
yang patut mereka berikan". 


?£ Eu Go KK DA la " VTNV 


ta 42 172 2 ah HAN pd 222 
"NG KAN NEW & Sa Ya Y gak 
JAS Pasar KENA ag IG 

Ma Mn ala NN 
« 2 Pp 38X KL. 
IS £ IN SES 3 ET KAI 


3677. Mewartakan kepada kami 'Aliy bin Muhammad, mewartakan 
kepada kami Waki” mewartakan kepada kami Sufyan, dari Manshur, dari 
Asy-Sya'biy, dari Al-Migdam, Abu Karimah, dia berkata: Rasulullah 
saw. bersabda: "(Menyediakan tempat tidur) bagi tamu di malam hari 
adalah wajib. Dan jika dia bangun pagi di halaman rumahnya, maka ia 


410 


menjadi hutang bagi pemilik rumah, itu jika si tamu. menuntut. jika dia 
menghendiki, makar dia bolch.meninggalkan- tuntutannya itb". 


go ha 
yA (an & 
ke aa Neramnsa 
BAB 6 | 
Bea 3. Man 
Lha en 4 '. Hak seorang yatim 2 


Ass asu AGE: NP EA 81 eyes ya 

PA Ie Nam DARI an IG 24. TEA JS 

| Png aa am 

35 ra Beny: nya be 
Pa He IG sk metana JA 

Mag Naa. Pa Tang naga 


A8 NN ba dusnalo db nie D3 ha yo, 


Na Tn Aro TAB Ae ee tuang “yg gih 


3678. Mewartakan -kepada: kami.Abu,Bakr bin Abu Syaibah: me- 
warfakaa kepada-kami Yahya, bin Sa'id Al-Gaththan, dari Ibnu "Ajian, 


. Yari Sa'id bin Abu Sa'id,-dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. 


bersabda: "Ya Allah!. Saya, menganggap dosa dan berat bagi. siapa. saja 
yang. mengabaikan hak dua Kama di lemah: Hak anak daa dan 
hak seorang perempuan". 2 ag Ai 


Ipank “eikag 


Dalam Az-Zawa-id: Makna kalimat Uta) — hadzal 
sitsm, s4 
Orang-orang yang mengabaikan MT dan Lan megan 
2 dengan Peringatan. yang keras, serta menegurnya secara Tenganan 
« “An Natvaniiy berkata: Isnadhya shahih, para perawinya't tsiggat. :. 


dit 


Ie DI ang seen 
SINI N LI GYA AN 


LAN BG fto pt ahaha 17 5 Dati 2281, 13 
Ola e,S59 "banda te jaran z Le NG: OTAK 
ENI IG 4 dag 9 Ag In Kajian WN 
pa iii AS 33 e ego bnadidia Ya 
ASN ad Ula bian An Ob Engn pa 9 
pada lagpny 4 Aan Je la lea Tea 
| Soniolo IS Mie ya fe 


3679. Mewartakan kepada Kami "Aliy bin "Muhammad: mewartakan 
kepada kami Yahya bin Adam, mewartakan kepada kami -Ibnul-Mubarak, 
dari Sa'id bin Abu Ayyub, dari Yahya bin Sulaiman, dari Zaid bin Abu 
'Attab, dari Abu Hurairah, dari Nabi saw., beliau bersabda: "Sebaik-baik 
rumah di kalangan kaum muslimin, adalah rumah yang ada di dalamnya 
anak yatim yang diperlakukan secara baik. Dan seburuk-buruk rumah di 
kalangan kaum muslimin, adalah rumah yang ada di dalamnya anak 
yatim yang diperlakukan secara jahat/kejam". ea 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada Yahya bin Sulaiman, yaitu Abu Shalih. 


412 


Al-Bukhari "meagomentarinya: Munkarul-hadits. Abu Hatim berkata: Mudhtharibul- 
hadits. Dan Ibnu Hibban menyebutnya dalam Ats-Tsiggat. Ibnu Khuzaimah me- 
ngeluarkan hadits: Y bin Sulaiman dalam Shahihnya. Dan dia mengatakan: 
"Memang ada sesuatu dalam diriku tentang hadits ini, karena saya tidak tahu. persis 
Yahya, apakah dia itu perawi yang adil atau punya cacat. Adapun saya mengeluarkan 
khabarnya karena para ulama sendiri masih berbeda-beda pendapat mengenainya. Aku 
katakan: Telah jelas keterangan Al-Bukhariy dan Abu Hatim atas perkara yang masih 
tersebunyi bagi Ibnu Khuzsimah, maka Jarh dari mereka berdua itu harus didahulukan 
atas orang-orang yang men Ta'dil kannya. Selesai komentar dari Shahibuz-Zawa-id, 


IYA JEANS HN 

SOeE SES LA KA PNS LAN PAN 
| PB NX gn A2 sg 

—NS AG: pt y JNE HA A3 AG 


NGK YE 3 Tag AV 5 


ALA AE CASN GIS 
BEA ARA GI yi 
PENS Soatsan AR duda ob 3 LE 


& pann0 IC 


2 IRuL 
"2" 3680. Mewartakan kepada kami Hisyam bin "Ammar, mewartakan 
kepada kami Hammad bin:'Abdurrahman Al-Kalbiy: mewartakan kepada 
kami Isma'il bin Ibrahim Al-Anshariy, dari "Atha-bin Abu Rabah, dari 
"Abdullah bin "Abbas, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Barang- : 
siapa mengasuh tiga orang anak yatim, maka adalah dia itu seperti orang 
Pr aa sbalat pada malam harinya dan selalu puasa pada siang hari- 
nyd, "dari seperti orang yang pergi di pagi hari dan sore hari dalam 
keadaan menghunus pedangnya di jalan Allah. Adapun saya dan dia be- 


413 


rada di dalam surga sebagai dua orang bersaudara seperti dua ini". Beliau 
bersabda dernikian sambil menempelkan dua buah darinya, jari teajuk 
dan jari tengah. - Ti 


“Dalam Az-Zawa-id: Dalam lanadinya ada Ismia'il Bin Tbrahim, dia itu tidak 
dikenal, sedangkan Orang yang meriwayatkan darinya dha'if. 


& Ontay raksa N, 


3 
Bau 
« SA MU , 
BAB Tis » sia Na 9 Tada pen Po 


Na seng 


. Meniogkirkan bahaya « dari jalan | 


“Se 


Do ra 


Gas Aga : Hai KASI NUN 
Bia Tanaka Has ATA baka 3, 46. - 


Aa saka ta 


x 


a22. naa y- 35 X 1 Pd ya 
5 ani : 2 2 2 “2 
, F3 Kan aa 


3681. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan 
'Aliy bin Muhammad, keduanya berkata: Mewartakan kepada kami 
Waki', dari Aban bin Sham?ah, dari Abul-Wazi” Ar-Rasibiy, dari Abu 
Barzah Al-Aslamiy, dia berkata: Aku bertanya: "Ya Rasulullah! Tunjuk- 
kanlah kepadaku suatu amalan yang bermanfaat bagiku?": Beliau ber- 
Sa “Tevbkanlah nga dari jalannya kaum Guk Ipda 


Ganga. KEY, Hn A5 Naa 


sing 


414 


aa Gi 22 AG PALA 
“maki Ra ig: HK | TN Tebu ES 
EK ena 
X 


3682. Mewartakan kepada kami: Abu Bakr bin Abu Syaibah: me- 
wartakan kepada kami ? Abdullah bin. Nymair, dari Al-A'masy, dari Abu 
Shalih, dari Abu Hurairah, dari Nabi saw., beliau bersabda: "Pernah ada 


dahan kayu terletak di tengah jalan, sehingga mengganggu jalannya 
orgagkoranay Lahy sepyangi foki-laki menyingkirkannya. Maka dia -di- 


masukkan surga 2G Jane si 2 


PN NN TN Oa 


Ag 


aan 34 pera mas Aa 
yaah, TIA. 5. yen yan SA PAKE 
MAN GEA bapa Pra 
soya 2) 3 wa 


£ Ng 1 Lagu s3 sn ES 
pia ea 03 ek : Xx 5 .. Ba ee) 
8683. Mewartakan kepada kami Abu -Bakr bin Abu sen me- 
wartakan kepada kami "Yazid bin. Harun: memberitakan kepada kami 


: bin Hassan, dari Washil, Maula Abu- "Uyainah, dari Yahya bin 
Ugail, dari Yahya bin Ya'mar, dari Abu Dzar dari Nabi saw., beliau ber- 


415 


sabda: "Ditunjukkan kepadaku umat ku beserta amalan-amalan mereka, 1 


yang baik maupun yang buruk. Maka aku melihat diantara sejumlah 
amalan baiknya itu adalah menjauhkan bahaya dari jalan. Dan aku me- 
lihat diantara sejumlah amalan buruknya itu adalah membuang ingus di 
masjid dan tidak dipendam". | 


SAS Ino uad eh Na 


BAB 8 
| Keutarnaan bersedekah air | 
sal Oi PG. EOS OS. 0 TN 


sz - 


WR anat. AS en 


DES AS Adryan, 3G 
ng Pa 


3684. Mewartakan kepeda.kami "Aliy bin Muhammad, mewartakan 
kepada kami Waki', dari Hisyam Shahib Ad-Dastawa-iy, dari Oatatlah, 
dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari Sa'ad bin 'Ubadah, dia berkata: Aku 
bertanya: Ya Rasulullah! “Sedekah apakah yang paling afdhal?" Beliau 
menjawab: "Memberi air minum". : 


Ten ga se 3S - TAS 
2 SEN Nora seat abu si 


ganda 2 Para : 


416 


As 


A s8X 32 


Aa pn SA ANGIN 233 
SIS IFKS ES Eh yak Sa EENGSS 


s5 Log - 
MYEAEI BEA BIN LA 


ek 5. SISA : Agya XI “AA Aa N 
Pt 01 258 8 Pesat 


2 Ly Pa 


33 LAS 5 sass. 4 PMT, AS 


Pi aga 
Ka 2 nba 


e (atas 
Den aratg Hun Ba AI apn P3 Mana 


. 3ea5. 'Meyartakan kepada. “kami 'Mubammad bin” #Abdullah. bin 
Numair dan 'Aliy bin Muhammad, keduanya berkata: ,Mewartakan ke- 
pada kami Waki', dari Al-A'masy, dari Yazid Ar-Ragasyiy, dari Anas 
bin Malik, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Pada hari kiamat 
manusia membentuk suatu barisan (Ibnu Numair berkata: Yakni penghuni 
surga)... lalu ada .sescorang. dari ahli neraka melewati seseorang (dari ahli 
SUrgA),, makg. dia berkata: "Hai Fulan! Tidakkah" engkau ingat, pada hari 
dimana engkau minta minum kepadaku, lalu aku memberimu seteguk 
air?” Maka diapun memberinya syafaat. Dan seorang lagi lewat, lalu ber- 
kata: "Tidakkah engkau ingat, pada hari dimana aku memberimu air 


. Wudhu'?" Maka diapun memberinya syafaat. 


Ibnu Numair berkata: "Dan seseorang berkata: "Hai Fulan! Tidakkah 
engkau ingat pada hari di mana engkau: mengutusku untuk keperluan de- 
mikian dan demikian, lalu aku Pergi untukmu? Maka diapun memberinya 
syafaat". 


ana Patam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada Yazid bin Aban Ar-Ragasyiy, dia itu 


417 


rd 


“ 


& “ 


bejaran 2S 3 hat 2yanad 


Ag ena 2 p Lg 2 « : 
Gta, IR NA IS Ga 


3886. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami ' Abdutlah bin Nufnair, mewartakan kepada 'kami 
Muhammad biti Ishag, dari" Az-Zuthriy, dari " Abdurrahman bin Malik bin 
Ju'syum, dia berkata: "Aki bertanya kepada Rasulullah saw. tenda otita 
sesat yang turun di kolim airku. Padahal'aku telah membeririya tanah liat 
agar airnya tidak" kering urituk (minuman) Ontaku.Jadi apakah aku akan 
mendapat pahala'jika membetinya minum?“ 'Beliau' menjawab: "Ya. Pada 
Hak pemberian minum sesuatu yang mempunyai Ta pasti ada pahala- 


PIN An As 


BAB 9 na: R3 Ne LAM, 
“Lemahlembuat oo 


bagan gnga Eyue SE AN 


418 


IE AGE LAU KAS MAT 
JENIS 2 2 Ang Ia Lou 


PA IN 
Bt £ BonA 


" 4687. Mewartakan kepada kami 'Aliy bin Muhammad, mewartakan 
kepada kami Waki', dari Al-A'masy, dari Tamim bin Salamah dari 
Abdurrahman bin Hilal Al-Habsyiy, dari Jarir bin Abdullah Al-Bajaliy, 
dia berkata: RaSulullah saw. bersabda: "Barangsiapa terhalang dari sifat 
lunak, maka dia telah terhalang dari kebaikan". 


' 2. 70 SS 
Kas. Aa PESAN TEAM 
AKA Ea NE NU 3 sa » NAK: 
2g. a? : 
GONE G3 sn us 18 dng 
2A 2 AL 
ANE datuk 
388, Mewartakan kepada kami Isma'il bin Hafsh Al-Ailiy me- 
wartakan Kepada kami Abu Bakr bin 'Ayyasy, dari Al-A'masy, dari Abu 
Shalih, dari Abu Hurairah, dari Nabi saw., beliau bersabda: "Sesung- 


guhnya Allah itu lemah lembut dan menyukai kelemah- lembutan. Dan 


Dia "memberikan kepada ' orang yang lemah lembut sesuatu yang tidak 
diberikan kepada orang yang berlaku kasar." 


R35 


TE ANE -eTNA 
Lang Hat ? Epi JE 


” 


419 


t. Ba as 2 " ' 
ENI IA ANU. IG Karna SAN 
dag AB AINer apeaa Ki ut 


€ Pa N 4 p 
na PB SB && S3 ATA »38 


3689. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Muhammad.bin Mush'ab, dari Al-Auza'iy. 

Mewartakan kepada kami Hisyam bin "Ammar dan "Abdurrahman 
bin Ibrahim, keduanya. berkata: Mewartakan kepada kami Al-Walid bin 
Muslim: mewartakan kepada kami Al-Auza'iy, dari Az-Zuhriy, dari 
"Urwah, dari 'A-isyah, dari Nabi saw., beliau bersabda: "Sesungguhnya 
Allah itu lemah lembut dan menyukai kelemah lembutan dalam semua 
urusan". ci Pa 


AJA & Pa TT AN 


. BAB 10 
Berbuat baik kepada para budak 


3 GE ENG KA aa, 
IE PE AN SIA 
Kes ah ALAN AYAT 
Be BAIG ENG KaradKG 

ANTO. AI IS. MANA HI 

3690. Mewartakan kepada kami Ka Bakr bin Abu Syaibah: me- 


420 


wartakan kepada kami Waki', mewartakan kepada kami Al-A'masy, dari 
Al-Marrur biri Suwaid, dari Abu Dzar, dia berkata: Rasulullah saw. ber- 
sabda: "(Mereka adalah) saudara-saudara kamu, yang dijadikan Allah 
dibawah kekuasaanmu. Maka dari itu berilah mereka makan dari sesuatu 
yang kaliap makan, Dan berikan mereka pakaian dari sesuatu yang kalian 
pakai. Dan janganlah kalian memberi mereka beban sesuatu yang mem- 
beratkannya,. Dan jika kamu (terpaksa) memberi mereka beban, maka 


. 220 2 22K Pe 2 2 “384 : ca 
KET AA 23 Ae AS MAN 
$ po : 1 #2 AIA 49 :. Sa 

2 4 6 de Ternak NA AG | A3 Nat 


Lara Hanan f " 

EKA TN Anang 3 4 
IKAT AN GEN AAS oi 
PASIR sae AAS, 
NS EN SAK VI 4 sk 


AIA IN 


Ng 0 


ak da 2 PT : d 
BEA kn yan NA A15 
at | Le SAGG AS. egg 


Leni y lg (309 "TAWANAB 09 olah 3 LAYAN 


421 


“Atbg LN Ainyog. LAB Akan Kab « Klg, 3 rae NA TOY LA anna IS LN 


22 24K Ih Pp Dat AE 
3691. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan AKA ne BAD 5) $ Ga (3 LAKI, 


?Aliy bin Muhammad, mewartakan kepada kami Ishag bin Sulaiman, dari 


Mughirah bin Muslim, dari Fargad As-Sabakhiy, dari Murrah Ath-Thay- 0 2 ge 24 ta 4 N 
yib, dari Abu Bakr Ash-Shiddig, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: | mpg 3 . « Sg e 

"Tidak akan masuk surga orang yang berlaku buruk kepada budaknya." 

Para sahabat berkata: "Ya Rasulullah! Bukankah engkau telah mem- | 3602. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin' Abu Syaibah: 
beritahu kami, bahwa umat ini adalah umat yang paling banyak golongan mewartakan kepada kami Abu. Mu'awiyah dan Ibnu Numair, dari Al- 
budaknya serta anak yatimnya?" Beliau menjawab: "Benar. Maka dari itu A'masy,.-dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah 
hormatilah mereka sebagaimana kalian menghormati anak-anak kalian. saw. bersabda: "Demi Dzat yang nyawaku berada di tangan-Nya! Kamu 
Dan berilah mereka makan dari sesuatu yang kalian makan." Mereka ber- . sekalian tidak akan masuk surga sehingga beriman. Dan kalian belum 
tanya: "Apa yang bermanfaat-bagi kami didunia ini?" Beliau menjawab: beriman sehingga saling mencinta. Maukah aku tunjukkan kepada kalian 
"Kuda yang engkau tambat untuk kau gunakan berperang di jalan Allah. terhadap sesautu, yang apabila kalian kerjakan, membuat kalian saling 


Dan budak budakmu yang dapat mencukupimu. Apabila dia shalat, maka mencinta? Sebarkanlah salam diantara kalian!" 
(anggaplah) dia itu saudaramu". 


Pe ad 


Tiba Ta Ea ES ask DN IK 2 22 Kang Mn 
Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada Fargad As-Sabakhiy. Dan dia, meskipun Ar Aka - ABE AG Sa X A0 segi STAN 
» 


dikatakan tsiggat oleh Ibnu Ma'in dalam satu riwayatnya, namun dia lemahkan dalam , 
riwayat yang lain. Sedangkan Al-Bukhariy dan yang lain juga melemahkannya. : € PA 


| 1 Asas KN 25 TEA RE ! 
sia aa Gl BENESAI 3 


BABII ea Mad Ona 228193 


Menyebarkan salam 


3693. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 


“. P3 


GARA IL yh 83 IL Aa wartakan kepada kami Isma'il bin 'Ayyasy, dari Muhammad bin Ziyad, 
Rolasg Naah 2 INA MSG - 0 TAN | dari Abu Umamah, dia berkata: "Nabi saw. memerintahkan kita untuk 
£ menyebarkan salam". 2 
IR 9 G2 4 9 Ka s2 TA 92 ii 5 
LCADINGS IN OS £f dya Pam PN 
« AG - - 3 Dalam Az-Zawa-id: Isnadnya shahih, para perawinya tsiggat. 
4 L0 K2 Kl 3 WINA AK Kn ani : 
Yu Dad GM LX 1 TAMA las IS Na. 3 PPAP 
dak NP eos - » 9) F: Nanga . “ A2 KA 2-2A . & 
-: 2 —9 KANG TPA NAS AA Ya CI 


422 423 


4 Ea KA 0 Lo z 3 Tn — PLAN 
AN XS KAN 3 1G silat 236 Yasa2 
PSN IT PL MN Lb TA AL 

VENGNEN LS ALI, soni AS: NO Pe 


3694. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Muhammad bin Fudhail, dari "Atha-bin As-Sa-ib, 
dari ayahnya, dari "Abdullah bin ' Amr, dia berkata:'Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Sembahlah Allah (Rana), dan sebarkanlah salam." 


an 3) wah KA 


BAB 12 
Menjawab salam 


ga K3 Ng SA Gis 
Awan 3 Abang "43 #4 eU, Sea 
SIN GS AB SAN 
LA G PA Lu Ie 
ian YSb aga an yana 
AA TPA 


3695. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah: me- 
wartakan kepada kami "Abdullah bin Numair, mewartakan kepada kami 
"Ubaidullah bin "Umar, mewartakan kepada kami Sa'id bin Abu Sa'id 


424 


Al-Magburiy, dari Abu Hurairah, bahwasanya ada seorang laki-laki yang 
masuk masjid, dan Saat itu Rasulullah saw. duduk di sudut masjid. Lalu 
dia shalat, kemudian mendatangi beliau dan memberi salam. Maka beliau 
menjawab: WA Mk (semoga keselamatan dilimpahkan atas- 


mu)". Bi 


PIN “ea - 4 KA 42 “2 
ap Po Ly Adek Ya 
a21, 
360. Mewantakan kebita h kami Abu Bike bin Abu 1 Syaibati me- 
wartakan kepada.. ikami .' Abdurrahim big Sulaiman, dari Zakariyya dari 
Asy-Sya'biy: dari' Abu Salantah, bahwasanya 'A-isyah mewartakan ke- 
padanya, bahwasanya Rasulullah saw.. bersabda kepadanya, bahwasanya 
Rasulullah saw. bersabda kepadanya: Bensin rela Jibril menitipkan 
salam buatmu". 
Maka:dia.menjawab: "Wa 'alaihis-salam wa rabmatullaah, semoga ke- 
selamatan dan rahmat Allah Map atasnya". 


BAB 13 
Menjawab salam terhadap kafir dzimni 


 enparg KE £ NO LAN 


425 


a 
Leg LN Ou Kai 


OP ya & N GIE IE enda HE rin 2 9 
Kusayang: AKAN 
AE PT “PESNYA 2335 


3697. Mewartakan kepada kami Abu Bakr, mewartakan et 
kami 'Abdah bin Sulaiman dan Muhammad bin Bisyr, dari Sa'id, dari 
Oatadah, dari Anas bin Malik, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
"Apabila salah seorang dari golongan ahli kitab memberimu. salam, maka 
katakanlah: Wa'alikum, dan atas kamu apa yang kalian ucapkan". 


“- HA okan an Aa. KAA NIS - TAN 


Kana gang. Pang 
(AAA Pa “aa AC Re TA 


ga LK - 


3698. Mewartakan kepada kami Abu “2 mewartakan kepada 
kami Abu Mu'awiyah, dari .AI-A' masy, dari Muslim, dari Masrug, dari 
?A-isyah, bahwasanya pernah datang sekelompok orang Yahudi kepada 
Nabi saw., lalu berkata: "As-Saamu 'Alaik hai Abu Oasim, artinya mati- 
lah kamu wahai Abu Oasim". Maka beliau menjawab: "Wa 'alaikum, 
dan atas kamu apa yang kalian ucapkan". 


3G BEN ANE Ate KA da 
: IS NINA £ LN, NA BA. du SA 
wa Kn ex - Tg NAN TA 4 


2 TN 38: ea nda 
Es B Riyard 9 » Kena XS In AO Lu ay AS 
. Ad LAIN Ati 


2299, Mewartakan kepada kami Abu Bakr: mewartakan kepada ka- 
mi Ibnu Numair, dari Muhammad bin Ishag, dari Yazid bin Abu habib, 
dari Martsad bin 'Abdullah Al-Yazaniy, dari Abu "Abdurrahman Al- 
Juhaniy, dia berkata! Rasutullah'saw. bersabda: "Sesungguhnya aku be- 
sok akan pergi (berkendaraan) ketempat orang-orang Yahudi. Maka untuk 
itu janganlah kalian mendahului mereka memberi salam. Dan apabila 
mereka memberi salam kepadamu, maka katakanlah: "Wa 'alaikum." 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada Ibnu Ishag, dia seorang mudallis. 
Shahibuz-zawa-id berkata: Abu "Abdurrahman tidak mempunyai riwayat pada 
arena san hadits ini. Demikian juga dia tidak mempunyai sesuatu dalam 

Us-5i ftal 


daa aa ha rt, 


BAB 14 
Memberi salam kepada anak-anak dan kaum wanita 


GELESN IE SAK Kay Eng 


427 


“ “G4, A 


Aya 
Gia RAN JASEG Iorog st 
“84 -n PF) 
Neng Fog 
3700. Mewartakan kepada kami Abu Bakr, mewartakan kepada ka- 
mi Khalid Al-Ahmar, dari Humaid, dari Anas, media berkata: "Rasulullah 


saw. mendatangi kami, sedangkan kami adalah anak -anak, lalu beliau 
memberi salam kepada kami". 


A 49 | ang AA is 
KE GA LAN NA 
p Kana 5 
Pak nga « AV AAAS AI KRAAI 
(Aa. £ A22 2462 
Parag Ta AI Pd 33 MATI 5 Ke a ai ye 
Kon Pata PAI YA due 
Sa ga 9 K ng 
3701. Mewartakan kepada kami Abu Bakr, Baba kepada 
kami. Sufyan bin 'Uyainah, dari Ibnu Abu Husain, dia mendengarnya dari 
Syahr bin Hausyab, dia berkata:-Asma- bint Yazid mengkhabarkan ke- 


padanya, dia berkata: "Rasulullah saw. pernah melewati ami, diantara 
kaum wanita, beliau memberi salam kepada kami". 


ABAH d0 


BAB 15 
Berjabat tangan 


428 


2 az 2AG YAAA LINA Ep MIN Ye 
LP “G2 S5 03 LAS ay Afita H3) 
@A..X (SB 2-0, LG ADI “33 Ah Pi 
! £— Ktu se ofakai Kaka 


“3702. Me varkan kepada kami 'Aliy bin Muhammad, mewartakan 
kepada kami Waki', dari Jarir bin Hazim, dari Hanzhalah bin ' Abdur- 
rahman As-Sadusiy, dari Anas bin Malik, dia berkata: Kami berianya: 
"Ya Rasulullah! Apakah kami boleh saling membungkuk satu sama 
laih?" "Tidak". Jawab beliau. Kami bertanya: "Apakah kami boleh be- 
rangkulan” satu sama jain?" "Tidak. Akan tetapi berjabat tanganlah kalian 
satu sama lain". Jawab beliau. 


AA 3 KA LAN S3 Kabah 


2. 1 uban aa 5 
Sana nun 
a . AAL Haa : Pe “2 
Gaha 4 TAG NI Jaan SONG ae HI IN 
PALA (IM AG — ea KE ng 2 
SN yA 1 PA ya un 
. Kata 
KB 


3703. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah: me- 
wartakan kepada kami Abu Khalid Al-Ahmar dan ' Abdullah bin Numair, 
dari Al-Ajlah, dari Abu Ishag, dari Al-Barra- bin 'Azib, dia berkata: 
Rasulullah saw. bersabda: "Tiada dua orang muslim yang bertemu, lalu 
saling berjabat tangan, melainkan diampuni dosa keduanya sebelum me- 
reka berpisah". : 


429 


| OSN INA, OMA AN 


BAB 16 


BAB 17 
Seorang laki-laki mencium tangan orang lain 


Minta idzin 


& 


TN Pa | Ly 2KRIKI A0 Sea AK “OSK KS NA 
RI Para 1 ag Ae 2 AL KI YA c NI, AK 
, Ra en ES yA P7. - , "3 Ma, 5A . Dan 
K 1 w Ata & 1 l P1 LX ES Zat b) 2f & w 4 
Lg ANA9 LKS « Yoto£ Hp GI 3 YANG end 
. $ . ye 4 . (4 2, NT 
3704. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- (San “8 g 3 te Has MEA Dinas 
wartakan kepada kami Muhammad bin Fudhail, mewartakan kepada kami 


Yazid bin Abu Ziyad, dari "Abdurrahman bin Abu Laila, dari Ibnu 
"Umar, dia berkata: "Kami biasa mencium tangan Nabi saw". 


BAE. NOT exo 
CE Ka TAN 24, 4 ta Oa MA ran KAI 


A3 asn A — Eat 2g EA RI 
kete 4, 4 . 4 £ 5 
5 na AE Tap Ia 


Pd Ank 


GET an ME A3 NIS 


ve P7 ,. » 11 HA : BL ta « Xx 

ANA TA PAI TAP AT Ta FA ME NAN T 2. da33 MR 36 

| 19 AX9 — 
"ang, Ig: “ENG SVGES 3 ya Da Ya 


ageng mg 


3706. Mewartakan kepada kami Abu Bakr: mewartakan kepada 
kami Yazid bin Harun, memberitakan kepada kami Dawud bin Abu Hind, 
dari Abu nadhrah, dari Abu Sa'id Al-Khudriy, bahwasanya Abu Musa 
pernah minta idzin kepada ?Umar sampai tiga kali, namun dia belum 
diberi idzin. Maka diapun pergi. Lalu 'Umar mengutus seseorang me- 
nemuinya. "Apa yang membuatmu pulang?" Tanya "Umar. Dia men- 


3705. Mewartakan kepada kami Abu Bakr, mewartakan kepada 
kami "Abdullah bin Idris dan Ghundar dan Abu Usamah, dari Syu'bah, 
dari 'Amr bin Murrah, dari 'Abdullah bin Salamah, dari Shafwan bin 
'Assal, bahwasanya ada sekelompok kaum dari orang Yahudi mencium 
tangan Nabi saw. dan kedua kakinya." 


430 431 


jawab: "Aku telah minta idzin seperti yang diperintahkan Rasulullah saw. 
kepada kami, yaitu sampai tiga kali. Jika kami diberi idzin, maka kami- 
pun masuk. Dan jika kami tidak diberi idzin, maka kamipun pulang." 
Abu Sa'id melanjutkan: Maka "Umar berkata: "Sungguh engkau harus 
mendatangkan saksi atas perkara ini, atau aku akan berbuat (keras ter- 
hadapmu)". Lalu Abu Musa mendatangi majlis kaumnya, dan meminta 
mereka bersumpah, maka mereka bersaksi untuknya. Akhirnya ' Umar 
melepaskannya. 


Gb ts EHE LAS 


TA GT AG SAE yap Kat 
Ka Yah SNI san TAN Pe. CASE 


KL ar KG 36 AAN AN 
KAP 2 23 2 


SA G3 EK GS 


Oni Ka. DAN ADI » Saga pi CoA PAN 
NA Aa sar Ne tag 


3797. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami 'Abdurrahim bin Sulaiman, dari Washil bin As- 
Sa-ib, dari Abu Saurah, dari Abu Ayyub Al-Anshariy, dia berkata: Kami 
bertanya: "Ya Rasulullah! Ucapan salam ini (telah kami ketahui). Lalu 
minta idzin itu bagaimana?" Beliau menjawab: "Seseorang membaca 
tasbih, takbir dan tahmid seraya berdehem, lalu memberitahu kepada 

penghuni rumah". 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada. Abu Saurah, Al-Bukhariy. berkata 
nainya: Munkarul-Hadits, dan meriwayatkan dari Abu Ayyub hadits-hadits 
muntar yang tidak ditelusuri. 


432 


) 
4 
& 
5» 


KN ASEAN OT 
“3 - - 
3 jae PB EME 


au Naga MIE EA 
BEAYES. AE Si YA SI 


AR 
| Ipa 


3708. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Abu Bakr bin 'Ayyasy, dari Mughirah, dari 
Al-Harits, dari "Abdullah bin Nujay, dari 'Aliy, dia berkata: "Aku mem- 
punyai dua waktu masuk (rumah) dari Rasulullah saw., siang hari dan 
malam hari. Dan aku, apabila mendatangi Nabi saw., padahal dia sedang 
shalat, maka beliapun berdehem". 


.. GL A 
14 


o- - 29 Te YP 
ag Appa NO LKS “NNYA 
EN ra 2 te KAA R3, 
| - a - » 
BL NIA 22 WIN, ST, NIA 
eS pe 3 SAN CEK 
dan, di, « 44 in “Ah 
NI TENIS. 
3709. Mewartakan kepada. kami Abu Bakr bin Abu Syaibah: me- 
wartakan kepada kami Waki', dari Syu'bah, dari Muhammad bin Al- 
Munkadir, dari Jabir, dia berkata: "Aku minta idzin kepada Nabi saw. 


Maka beliau bertanya: “Siapa Ttu?" Lalu aku aa "Saya". Maka 
Nabi saw. berkata: "Saya, saya!". 


. 
- 


433 


sama EnYG da IL AN, 


BAB 18 
Apabila seseorang ditanya: "Bagaimana engkau pagi ini?" 


IL IL LL RAD A2 Ta Ah LA Ge 
KEKE GE Aa STAUSSE ay 


2 
ad 2G 
SO pn dd TN METE dai dn 


. » - DG -a4 2L 
MA TON AN TELAK ENG 


C1 22-54, D9 PAK A2 
ea IN AA la pe 5 


SEA yag 4 Juni Meong eSP 
! NE an 


3710. Mewartakan kepada kami Abu Bakr, mewartakan kepada 
kami 'Isa bin Yunus, dari ' Abdullah bin Muslim, dari ' Abdurrahman bin 
Sabith, dari Jabir, dia berkata: Aku bertanya: " Bagaimana engkau pagi 
ini ya Rasulullah?" Beliau menjawab:"Baik-baik saja. Dari seseorang 
yang pada waktu pagi tidak mampu berpuasa, dan tidak dapat mengun- 

. jungi orang sakit". Tuna 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada "Abdullah bin Muslim, dia adalah Ibnu 
Mu-min Al-Makkiy, dilemahkan oleh Ahmad, Ibnu Ma'in serta yang lainnya. | 


Fata LI SEA 


2 Dg & A . 8 
EYE ALA JAN NE 


434 


Ha - 
TA YO ES AN jak 


HA # en w - 
dea Sa NG IE VAKA MR ots 


A33 
LA La AH | « 
PEGAWAI IN ISIS 0 LTE 
AI Ih, . & IL LA 
LSN ITS JENGEL EKA A » SO 
2124 4 Ta 


Sae NO | ANE CA HA KEKZA 


“5 
: 5 -£ En .. &« RKA 3 


ON AA de HS Br MANA NS 23 

8, Rw - » 1 “. 

FAAJEN Ade Ba Ka oatdNa HE ta 
» Kerana La Sae ng yo PA eyknne 


3711. Mewartakan kepada kami Abu Ishag Al-Harawiy, Ibrahim bin 
"Abdullah bin Abu Hatim: mewartakan kepada kami 'Abdullah bin 
"Utsman bin Ishag bin Sa'ad bin Abu Waggash, mewartakan kepadaku 
kakekku (ayah ibuku), Malik bin Hamzah bin Abu Usaid As-Sa'idiy, dari 
ayahnya, dari kakeknya, Abu Usaid As-Sa'idiy, dia berkata: Rasulullah 
saw. bersabda kepada Al-'Abbas bin 'Abdul -Munthalib (ketika beliau 
mengunjungi mereka): "As -salamu 'alaikum." Mereka menjawab: "Wa 
'Alaikas-salam wa rahmatullah wa barakatuh." Beliau bertanya: "Bagai- 
mana kalian pagi ini?" Mereka menjawab: "Baik-baik saja. Kami memuji 


435 


Allah (Al-Hamdu lillah). Lalu bagaimana engkau pagi ini ya Rasulullah? 
Demi bapak kami dan ibu kami!" Beliau menjawab: "Aku pagi ini dalam 
keadaan baik-baik saja. Aku memuji Allah (Al-Hamdulillah)". 


Dalam Az-Zawa-id: Al-Bukhariy berkata: Riwayat Malik bin Hamzah, dari ayah- 
nya, dari kakeknya, peanaenya nabi saw. memanggil Al- Abbas.... Ai-Hadits, tidak 
ditelusuri/dikesemapingkan. Abu Hatim berkata: "Abdullah bin "Utsman scorang 
syeikh, meriwayatkan hadits-hadits yang musy kil. ”—- 


aa Bag AS RUN) AAN, 


BAB 19 


Apabila “seorang pemimpin suatu kaum datang kepada 
- kalian, maka hormatilah 


BAR PEN E -YUR 


KEKE En Kap Ula 
,.. : S2 aa 

AE ES SN Ga Kang AI 

« . . 
» dizao yg 4 Ahad Ly Da ON, 9? KATA 


3712. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Ash-Shabbah: 
memberitakan kepada kami Sa'id bin Maslamah, dari Ibnu "Ajian, dari 
Nafi”, dari Ibnu "Umar, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Apabila 
seorang pemimpin suatu kaum datang kepada kalian, maka hormatilah". 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada Sa'id bin Maslamah, dia itu dha'if. 


436 


| tato ai ema Ka 


BAB 20 
Mendo'akan orang yang bersin 


S3 3 SES ASASI 
2 ZA 


“ 


pad 


NN jg 4 2 2 A , 4 Te P3 , para , 
PE BANK Cin Dia IS LAI 


3713. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Yazid bin Harun, dari Sulaiman At-Taimiy, dari 
Anas bin Malik, dia berkata: "Ada dua orang bersin di dekat Nabi saw. 
Lalu beliau mendo'akan salah satunya, namun tidak mendo'akan yang 
lain. Maka beliau ditanya: "Ya Rasulullah! Dua orang bersin di dekatmu, 
lalu engkau mendo'akan salah satunya sedangkan yang lain tidak, 
(mengapa)?". Maka beliau menjawab: "Sesungguhnya orang ini memuji 
Allah, sedangkan orang ini tidak memuji Allah". 


ad a- Ga 4 2 Se 
SUPER OB aw 
PAN Ge SEN AA ufon Se 


437 


SEE BAN IG IG 


«33 Apa SS 


3714. Mewartakan kepada kami 'Aliy bin Muhammad: mewartakan 
kepada kami Waki”, dari 'Ikrimah bin Ammar, dari Iyas bin Salamah bin 
Al-Akwa”, dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Orang 
yang bersin itu dido'akan sampai tiga kali. Adapun jika lebih (dari tiga 
kali), maka dia itu terserang selesma", 


Hb s AE AG EA G3 - yan 
Hp xe1a. PRA NeTe Id 
EL AN Ay 
a15 iban DI YES AAA Aka ag, 


ee ETAY 5 Hn ata. APA 
AAA 


v LA Lp Aa JAN ooti Sya 


. eta 9 9 


3715. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami 'Aliy bin Mushir, dari Ibnu Abu Laila, dari 'Isa, 
dari 'Abdurrahman bin Abu Laila, dari 'Aliy, dia berkata: Rasulullah 
saw. bersabda: "Apabila salah seorang diantara kalian bersin, hendaklah 
dia membaca: AL-HAMDULILLAH, segala puji bagi. Allah". Dan 
hendaklah orang-orang yang disekitarnya" menjawab: YARHAMU- 


438 


PAP AA LAN AIR ARBaaaan sa 


KALLAH, semoga Allah merahmatimu. Dan hendaklah orang yang 
bersin itu menjawab: . YAHDIKUMULLAHU WA YUSHLIH 
BAALAKUM, Semoga Allah memberi kalian petunjuk dan memperbaiki 
keadaan kalian". 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam Isnadnya ada Ibnu Abu Laila, namanya adalah 
Muhammad bin 'Abdurrahman, dan dia itu dha'if selesai. 


Awido Jamil  — MAAN, 


: | BAB 21 
Penghormatan seseorang terhdap teman duduknya 


AM UD- 2 9 TT BILA 14. Ge 
GEN Eu KAA. Babi 


- At-0 Ko IA 4 28 
CON ON uya de AG Laga 


| Hssno 909 4 “AN On) Ie Senada 3 SM 


3716. Mewartakan kepada kami 'Aliy bin Muhammad: mewartakan 
kepada kami Waki', dari Abu Yahya Ath-Thawil, seorang laki-laki dari 


439 


penduduk Kufah, dari Zaid Al-' Ammiy, dari Anas bin Malik, dia berkata: 
"Adalah Nabi saw., apabila bertemu seseorang, lalu dia mengajaknya ber- 
bicara, maka beliau tidak pernah memalingkan wajahnya dari orang ter- 
sebut sehingga dia sendirilah yang lebih dahulu berpaling. Dan apabila 


beliau menjabat tangannya, maka beliau tidak pernah melepaskan tangan- 
nya (dari.tangannya) sehingga dia sendirilah yang lebih dahulu melepas- 
nya. Dan tidak pernah sama sekali terlihat beliau memajukan kedua 
lututnya ke depan terhadap teman duduknya. : 


Dalam Az-Zawa-id: Sumber pembicaraan pada hadits ini ada pada "Aliy Zaid 
Al-'Ammiy, dia itu dha'if. " 


Aap mba en Oya, 


BAB 22 


Barangsiapa pergi dari majlis, lalu kembali lagi, maka dia 
. berhak dengan tempat itu. | 


: a . 9 IIA d4 
IP YM BEN AIG - W 
Sh | 


KADAR Desi ya 
PE EA SE Re AA 


WA LA 
& 


KANAK D 


3717. Mewartakan kepada kami ' Amr bin Rafi': mewartakan kepada 
kami Jarir, dari Suhail bin Abu Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, 
dari Nabi saw., beliau bersabda: "Apabila salah seorang diantra kalian 
berdiri dari majlisnya, kemudian dia kembali, maka dia lebih berhak 
dengan tempatnya itu". mia B4 


AN AG IA PASAL TARIAN "7 AL 5 


AL HYTYAN NNgI 


”- sun TAG S 3 


BAB 23 
Udzur 
pb G3 KL AN 


Kd P Kah 


CAT «22 (2 : ILL 2 
— NG: Je ME FI YA LEAN KP 


“dot Loe) MH N BB 
S "AAN NG SE 3 BEAN S7 


Lo LA KA mantra 
ra yok Kena Yan ARE ras 
AN LM en AA AL 
Je NG “YANG EN SIS 
Tah 2. GA SEN 2 “ aa PL SA 
2 1 WN - oa . cat 2 
Ke RA Sep 
UN k01 AAS Is ALL) MAA aan SN 
2 IoeR Ing ALI Aa LD 
'3718. Mewartakan kepada kami 'Aliy bin Muhammad, mewartakan 
kepada kami Waki', mewartakan kepada kami Sufyan, dari Ibnu Juraij, 
dari Ibnu Mina-, dari Jaudzan, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
"Barangsiapa minta'udzur kepada saudaranya dengan sesuatu, namun 
saudaranya itu tidak mau menerima udzurnya, maka dia akan mendapat- 


kan dosa seperti dosa pemungut pajak". 
Mewartakan kepada kami Muhammad bin Isma'il: mewartakan ke- 


441 


pada kami Waki', dari Sufyan, dari Ibnu Juraij, dari Al-'Abbas bin 
"Abdurrahman (dia adalah Ibnu Mina-), dari Jaudzan, dari Nabi saw., Se- 
perti hadits di atas. 


Dalam Az-Zawa-id: Para perawinya tsiggat, hanya saja hadits ini mursal. Abu 
Hatim berkata: Jaudzan ini tidak mempunyai masa (persahabatan dengan Nabi saw., 


aa Tata 


HA BG LAPAN ya 


- 
Den eta 2, 1. 9 RA u 2 - Pd 
(3 . . “ 
RT JI LAS B9 “& c Na Na 
KP, 


Aang NE BA pa 2 KA 
m2 LE IA Ge AG kta drs 
PDA “IL, — & 

pe Our ae 5 2533 

BAYI AG AAA 

an TA AA 1 Aa 2, GA ea 


Gear « aa 


Oa Ip) na SA SS IG 


442 


AL HYPYUM ANA 


BEE BAN KAS tan II AA 


pss ena. Learn 
Koro KI, PAKA GE. 


“ Pra .x ge pa 
IT 


MIE ES, 


9 s0 214 2 EA 


DE IKEA ne AE PALA 


. Lae 
SL PG wr PN 9g. Pn 
GIA Aa? 319 s NN AA SU Aha 
“. 2RT “2 Ta aed “034 aa Nee Na 
Ag Pe sana KAP . Haa) 


5 AK. IE S1 IG KA 
Bata AO IS. DAS TG IA at 
BAN Son AAS Rs AGE 

BALA 


SAN s0. HA Kanan In #9 M5 
Sean org Mg Ia De END Ya 
“Pata 


3719. Mewartakan kepada kami Abu Bakr, mewartakan kepada 
kami Waki” dari Zam'ah- bin Shalih, dari Az-Zuhriy, dari Wahb bin 
'Abdu Zam'ah, dari Ummu Salamah. 

Mewartakan kepada kami 'Aliy bin Muhammad: mewartakan kepada 
kami Waki's mewartakan kepada kami Zam'ah bin Shalih, dari Az- 
Zuhriy, dari Abdullah bin Wahb bin Zam'ah, dari Ummu Salamah, dia 
berkata: "Abu Bakar pergi untuk berdagang ke Bashra, setahun sebelum 
wafatnya Nabi saw., dan ikut bersamanya Nu'aiman dan Suwaibith bin 
Harmalah, kedua-duanya pernah ikut perang Badar. Adapun Nu'aiman 
menjaga perbekalan, sedang Suwaibith sendiri adalah laki-laki yang 
jenaka. Maka dia berkata kepada Nu'aiman: "Berilah aku makan!" 
Nu'aiman menjawab: "-Nanti dulu-, hingga Abu Bakar . datang”. Maka 
Suwaibith berkata: "Sungguh aku membuatmu marah". 

Lalu mereka lewat pada suatu kaum, maka Suwaibith berkata kepada 
mereka: "Apakah kalian mau. membeli budakku?" Mereka menjawab: 
"Ya, mau". Suwaibith berkata: "Sesungguhnya dia itu seorang budak 
yang pintar omong. Dan dia akan mengatakan Kepana kalian" Sesung- 
guhnya saya ini orang merdeka". 

Dan jika kalian mendengar dia mengatakan ucapan ng itu, maka 
janganlah kalian gubris, dan jangan kalian pukul budakku!". 

Mereka berkata: "Tidak. Kami tetap membelinya darimu." 

Maka mereka membeli Nu'aiman darinya dengan harga sepuluh ekor 
onta betina. Kemudian mereka mendatangi Nu'aiman dan menaruh sor- 
ban atau tali di lehernya. Maka Nu'aiman berkata: "Sesungguhnya orang 
itu memperolok-olok kalian. Karena: saya ini orang merdeka, bukan se- 
orang budak". Mereka berkata: "Dia telah memberitahu kami tentang 
dirimu". Lalu mereka membawanya pergi. Maka datanglah Abu Bakar, 
lalu orang-orang memberitahunya' tentang kejadian itu. Lalu dia menyu- 
sul kaum tersebut, dan mengembalikan onta-onta betina mereka, dan 
mengambil Nu'aiman kembali. | 
Perawi melanjutkan: "Ketika mereka datang di tempat Nabi saw., dan 


menceritakan kejadian itu kepadanya, maka tertawalah Nabi saw. serta: 


sahabat-sahabatnya semua dengan cerita tersebut". 


Dalam Az-Zawa-id: Mewartakan kepada kami Zam'ah bin Shalih. Dia itu 
meskipun haditsnya dikeluarkan oleh Muslim, namun Muslim meriwayatkan haditsnya 
secara berkait dengan riwayat yang lain. aan Ahmad, Ibnu Ma'in serta yg lain 
melemahkannya. 


Ia 


«AN Pen Sa ye 
REK GS (333 papa 


'— 3720. Mewartakan kepada kami ?Aliy bin Muhammad, mewartakan 
kepada kami Waki', dari Syu'bah, dari Abut-Tayyah, dia berkata: Aku 
mendengar Anas bin Malik berkata: "Rasulullah saw. pernah memper- 
gauli kami, bahkan beliau berkata kepada saudara kecilku: "Hai Abu 
'Umair! Apa yang sedang dilakukan Nughair?". 

Waki' berkata: Yakni Peang yang Aki temannya bermain". 


PETA YA 5x uh SO, 


BAB 25 
Mencabut uban 


BKsu AE AA PAI MAA 
sena Jaa IE g La 


aP Ta yanat 


SERI LAN KA NG 


445 


2A 2 2 gx 
| He IN, IG saANUSS 


3721. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah: me- 
wartakan kepada kami 'Abdah bin Sulaiman, dari Muhammad bin Ishag, 
dari ' Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata: Rasulul- 

ih saw. melarang mencabut uban, dan beliau bersabda: "Dia adalah 
cahaya bagi orang yang beriman". 


wa Jd sae Take 


BAB 26 
Duduk diantara naurigan dan matahari 


BD BIL ag “AT ny KAI LG, A1 . 
OP NYA, ANE KANG sena 
£ 2 K» -. Apa 
TANTE IR ASN AE AA 
IA, 9 
yaeid 19 JAN Aing MOTIA Sts ran 


& Oyaaaa SN ya Spa do oa Kur 


3722. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Zaid bin Al-Hubab, dari Abul-Munib, dari Ibnu 
Buraidah, dari ayahnya, bahwasanya Nabi saw. melarang seseorang du- 
duk diantara naungan dan matahari. "Yakni sebagian tubuh terkena sinar 
matahari dan bagian lainnya ternaungi. 


Dalam Az-Zawa-id: Isnad hadits Ibnu Buraidah Hasan. 


Sa ESA PTERNLN T Tan ri. 


sapi inap 


den P PANEN RN, 


BAB 27 
Larangan tidur menelungkupkan wajah 


ate B. Smp S3 bana 


3 2 uga KA Bana 


in BE ai Ae 
Aas 2g LA Aa, 
SEN 2 sa GA 


3723. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Ash-Shabbah, me- 
wartakan kepada kami Al-Walid bin Muslim, dari Al-Auza'iy, dari 
Yahya bin Abu Katsir, dari Oais bin Thikhfah Al-Ghifariy, dari ayahnya, 
dia berkata: "Rasulullah saw. mendapati ku tertidur dengan posisi me- 
nelungkup di Masjid, ialu beliau membangunkan aku dengan kakinya, 
seraya berkata: "Mengapa engkau. tidur seperti ini? Ini adalah cara tidur 
yang dibenci Allah atau dimurkai Allah". 


CAP yang AS Ha H-0 
KN nye St Hu dn 
pa Ms atas AS 


- “ 2 


N 


447 


dn SP EA at Gis kaka 
5 EL 


MENAAS on USA MIS 


Ka “ 


“Kg yo d3 LAN LL cola) 3: 2 SN NG 
LN oli loo Bg: AD AL NE" Ip sang 


3724. Mewartakan kepada kami Ya'gub: bin Humaid bin Kasib, me- 
wartakan kepada kami Isma'il bin 'Abdullah:” mewartakan kepada kami 
Muhammad bin Nu'aim bn "Abdullah Al-Mujmir, dari ayahnya, dari Ibnu 
Thikhfah Al-Ghifariy, dari Abu Dzar, dia berkata: "Nabi saw. melewati- 
ku, sementara aku tidur menelungkup, Lalu beliau membangunkan aku 
dengan kakinya, seraya berkata: "Hai Junaidib! Sesungguhnya ini adalah 


tidurnya penghuni neraka". 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada Muhammad bin Nu'aim, aku tidak 
melihat ada orang yang mencacatnya atau mentsig |gatkannya. Adapun 'Ya'gub bin 
Humaid masih dipersclisihkan. Sedangkan sisa perawi dalam #snad hadits ini tsiggat. 


aka sea DAN Io NN O 
BN Ha HE pa Boneka 


aa GRI SIA ANAE 


£. 
aah IX oa Ar Fs 
arab A3 Pen gua 3S 
an 3 Kena Aa Ta 
SN PG DodEraan 


Per PAGI» dns ai Jaan MAN as N3 
sob ag Gadang YG)» S0 LasN pe tadya nh 


4438 


SKR Lapar D,enRaNg Clenyay Alang» SEN Gone 339 

3725. Mewartakan kepada kami Ya'gub bin 'Humaid bin Katsib, 
mewartakan kepada kami Salamah bin Raja-, dari Al-Walid bin Jamil 
Ad- Dimasygiy, bahwasanya dia mendengar Al-Gasim bin ' Abdurrahman 
mewartakan hadits dari Abu Umamah, dia berkata: Rasulullah saw. per- 
nah melewati seorang laki-laki yang sedang tidur di masjid, dalam posisi 
menelungkupkan wajah. Lalu beliau memukulnya dengan kaki, seraya 
berkata: "Bangun dan duduklah! Sesungguhnya ini adalah tidurnya peng- 
huni jahannam". 


Dalam Az-Zawa-id: Al-Walid bin Jamil, dilembekkan oleh Abu Zur'ah. Abu 
Hatim berkata: Seorang Yanuar maxiwnyatkan bad ketapang murikar dari Al-Oasim. 
Abu Dawud berkata: mengapa Sedangkan Ibnu - Hibban 
menyebutnya dalam Ats-Tsiggat. Salamah bia gema bet Ya'gub bin Humaid, masih 
diperselisihkan kedusnya. 


BAB 28 
| Belajar ilmu nujum (astrologi) | 
S3 Ka SE 8 KTA AS NT 
Gap PEN ES Ga Xx 


AN Yaa se anna 
“ &« Sa NE 


3726. Mewartakan kepada kami Abu Bakr, mewartakan kepada ka- 


449 


mi Yahya bin Sa'id, dari 'Ubaidullah bin Al-Akhnas, dari Al-Walid bin 
' Abdullah, dari. Yusuf bin Mahik, dari Ibnu 'Abbas, dia berkata: Rasulul- 
lah saw. bersabda: Barangsiapa mengambil ilmu dari bintang (belajar 
astrologi), maka dia benar-benar mengambil sebuah cabang dari sihir." 
Beliau bertambah-tambah dalam memburukkan ilmu nujum seperti hal- 


nya memburukkan ilmu sihir" 
— fe AN AA s8 
BAB 29 


Larangan memaki angin 


Am 2 bs DG 
“« Wb Sa aU 23, 


3727. Mewartakankepada kami Abu Bakr, mewartakan kepada kami 
Yahya bin Sa'id, dari Al-Auzai'y, dari Az-Zuhriys mewartakan kepada 
kami Tsabit Az-Zuragiy, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. 
bersabda: "Janganlah kalian memaki angin, karena sesungguhnya dia itu 
termasuk nikmat Allah, yang datang dengan membawa rahmat dan adzab. 
Akan tetapi mintalah Allah dari kebaikannya. Dan berlindunglah kepada 
Allah dari kejahatannya". 


450 


AP IMPIAN 


Kn UBR BAB 30 
Ora 2 Nina yong disuka" 


LAU ya Ga Aya, EA B-NYA 
5 2 sayu daa Pa 
Ke YP NN ARK 


373. 'Merkartaken La kami Abu Bakr, mewartakan “kepasa 
kami: Khatid hin-Makhlad, " Kepada Kimi At-'Umariy, ari 
Mera baba 'Umar"dari ras Seng beliau bersabda: "Nama Yang 
ling disukai. aleh ba Azza wa Jalla adalah "Abdullah dan »Abdur- 
rahman" », LA Jalinan 


am PR Dow A AV 


BAB 31 | 
. Nama-nama yang Open, 


451 


AT SA ALAN 


3729.. Mewartakan kepada kami Nashr bin 'Aliy: mewartakan ke- 
pada kami Abu Ahmad, mewartakan kepada kami Sufyan, dari Abuz- 
Zubair, dari Jabir, dari "Umar bin Al-Khaththab,.dia berkata: Rasulullah 
saw. bersabda: "Sekiranya aku (tetap) hidup, insya Allah, pasti aku me- 
larang seseorang diberi nama: Rabah, Najih, Aflah, Nafi” dan Yasar 
(Yang beruntung: Yang berhasil, Yang paling jaya: Yang bermanfaat dan 
Yang mudah). | 1 | 


- : 3 
4, " 1 ra Ss - 
“ PR 4 -“ | ss. 
Dapat an ibuk 
MATA GA MIT “ego Ia 
( 2 9 Sa A ol : AAA D dug 


Pe A 


3730. Mewartakan kepada kami Abu Bakr, mewartakan kepada 
kami Al-Mu'tamir bin Sulaiman, dari Ar-Rukain, dari ayahnya, dari Sa- 
murah, dia berkata: "Rasulullah saw. melarang kami menamakan budak 
kami, dengan empat nama: Aflah, Nafi”: Rabah dan Yasar". 


ka» CAN SAAD TAI js -& NA Yi 


SER KANG NA TAG  KER 
EA LA Ty Ka EL 9G 


Lhnngneis RD. SEngtpua 


2 Naa 4 ye 3 P3 & 
Se EN SAN R3 


373i. Mewartakan kepada kami Abu-Bakr, mewartakan kepda kami 
Hasyim bin Al-Oasim: mewartakan kepada kami 'Agil, mewartakan ke- 
pada kami Mujalid bin Sa'id, dari Asy-Sya'biy, dari Masrug, dia berkata: 
"Aku bertemu dengan "Umar bin Al-Khaththab, lalu dia bertanya: "Siapa 
engkau?" Maka aku. menjawab: "Masrug bin Al-Ajda”. "Umar berkata: 


"Aku men dengar Rasulullah saw. bersabda: "Al-Ajda' itu (nama) syetan". 
| Me pas SS 

: BAB 32 | 

| »' Merubalr nama 
5 Ka BLN aan KAB ana 
GA KI IN SN TE NN 
Aa 53ERA elas 
., | 


SEA AN ESe Ye pe 


3732. Mewartakan kepada akami Abu Bakr, mewartakan kepada 
kami Ghundar, dari, Syu'bah, dari ' Atha- bin Abu. Maimun, dia berkata: 
Aku mendengar Abu Rafi” mewartakan 'hadits-dari Abu Hurairah, bah- 
wasanya Zainab dahulunya bernama Barrah (Yang berbuat kebaikan), 
lalu dikatakan padanya: "Apakah engkau hendak mensucikan dirimu sen- 
diri". Lalu Rasulullah saw. memberinya.nama Zainab. 


Go GTA 0. PERSIS NY 


453 


Ea: ah : ara - KL A2A fa 1 
“JO AN na TAG Aku 
“ 


A5 G3: Aa Yaa & KAK 


j 373. Ka An Ran Kan 
mi Al-Hasan bin Musa, mewartaklin kepada kami' Hammiad bin Salamah, 
dari 'Ubaidullah, dari Nafi”, dari Ibnu "Umar, bahwasanya salah aja 
putri "Umar dipanggik dengan. Haa, ps. Paya 'CYang durhaka), lalu 


Rasulullah saw. memberinya nama Jl 


ck 
& 


ban : tajas PE LV 

SANG Ye Bompinkea 
Batan AAU RI : 
Ags dug Iri sg MIA AS 


SEAL Io Pad Pend AN 


3734. Mewartakan kepada kami Abu -Bakr, ' mewartakan kepada 
kami Yahya bin Ya'la, Abul-Muhayyah, dari "Abdiul-Malik bin "Umair, 
mengkhabarkan “kepadaku anak saudaraku "Abdullah bin” Salam, dari 
"Abdullah bin Salam, dia berkata: "Aku datang kepada Rasulullah saw., 
sedangkan ketika ita 'hamaku bukan "Abdullah bin Salam! Lalu- befisu 
memberiku nama #cullah bin Salam". 


2 Sag P 2 Lag #3 .a 


Note: Anak saudaraku "Abdullah bin Saiam, tidak disebutkan himanya, sedang- 
kan sisa perawi dalam isnad hadits ini tsiggat. ' 


454 


"pasokan 


TSM BAB 33 


Tae 
Ma al & 8 bian 


Menggabungkan 3 antara nama nabi saw. . dan kuniyahnya ' 


Ia 


Ana Ka LAGKAN Yana -PNYO 


f suda 
LABA “ia BERI 
An PU Sa: KE Asasi SEA 32 


- 


kap - Hei aa 5 ae ca TAG As 
| o.2€ 
KGN 


-.? -. 
(“1 37965.» Mewartakan kepada: kami Abu. Bakt.bin Abe Syaibah, me- 
waktakkah kopbda Kami Sabyan bin "Uysindh, dari Ayyub, dari Mubam- 
saw. bersatida: "Buatlah: nhniniama kalian dengan namaku, akan totapi 
jungan kalian sia ai asa seba an Gea 


PN KA Ka SE “SY 
mata : 2 Hn 
EN 2598 NG. meta AN 
Gi har a PELAN SE Pan » 


3736. Mewartakan kepada" kami Abu- Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Abu Mu' awiyah, dari Al-A'masy, dari Abu 
Sufyan, de.i Jabir, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Buatlah nama- 
ndafe kohan dengan rarhaky, 'akan'tetapi jangan kalian menjadikan. kuni- 
yah kalian dengan kuniyahku". 


455 


ABIS AE SN GEA eye 

SN ES LAS TAN at 

KENA KA Ang Ariana ats 

AN tg bapa Ft 
: 2 Kn » ag , 


Pa 


3737. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah: me- 
wartakan kepada kami 'Abdul-Wahhab Ats-Tsagafiy, dari Humaid, dari 
Anas, dia.berkata: "Suatu saat Rasulullah saw. berada di kuburan Baki”, 
tiba-tiba seseorang memanggil orang: "Hai Abu Oasim!" Maka Rasulul- 
lah saw. menoleh kepadanya. Lalu laki-laki tersebut berkata: "Sesung- 
guhnya bukan' engkau yang kumaksudkan". Maka Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Buatlah nama-nama kalian dengan namaku, akan tetapi jangan 
kalian menjadikan kuniyah kalian dengan kuniyahku". 


BMN BSN Ae 


BAB 34 
Seseorang memakai kuniyah sebelum anaknya dilahirkan. 


TA 9 2 
GLEN NG ES PA TS YAN 
5 JAN NEK Kapas SA 


456 


ON HVPVW NNSI 


ia MAN Ona Tara Ya 
NG bau saka £ 2 net Ka 
Em. Ing NN Sa dan 

ad at uks aono2Aba 1 Ya 


3738. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Yahya bin Abu Bukair, mewartakan kepada kami 
Zubair bin Muhammad, dari "Abdullah bin Muhammad bin "Agil, dari 
Hamzah bin Shuhaib, bahwasanya 'Umar bertanya kepada Shuhaib: 
"Kenapa engkau memakai kuniyah Abu Yahya (bapakya Yahya)? Pada- 
hal engkau belum punya anak”. Dia menjawab: "Rasulullah saw. mem- 
berikan kuniyah padaku Abu Tanya si 


' Salam Az-Lawa-id: Kanaan iaran, Dra karenn “Abdatlin. bin Muhammad, 
masih diperselisihkan 


IS adtata BRG KENIS Hana 
TA AI eps PEN tapa 


3730, Merirtiikan kepada kami Abu Bar, mewartakan kepada 
kami Waki”, dari Hisyam bin 'Urwah, dari Maula Abuz-Zubair, dari 
"Aisyah, bahwasanya dia berkata kepada Nabi saw.: "Semua istrimu 
engkau beri kuniyah kecuali aku." Beliau berkata: "Engkau adalah Ummu 
'Abdullah". . 


TA KATA AG SEA IS - RV, 


457 


NY. ente pd aa 
SAE at Fak GBLA Ce ks 


iba Mieivertakan kojanta" kami Abu Baki” bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Waki', dari Syu'bah, dari Abut-Tayyah, dari Anas, 
dia berkata: "Adalah Nabi saw. mendatangi: :kami,: lalu berkata kepada 
saudaraku yang masih kecil: "Hai Abu "Umair!". 


ata #0, Bi aa 0 . 


HA BAB3S 
LN  GBEAR Nee 


BA AN IE JA AE 
SA BERaNG Bangun: “3 Eng 
k Ea Gaga, Layan s.d 
Lah ea A5 53 Ig 
KAS Mn ad. 2) Anya 

| An HE 


Pee as 


"ani, Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syalbah: me- 


458 


wartakan kepada kami 'Abdullah Bin Indris, dari Dawud, dari Asy- 
Sya'biy, dari Abu Jabirah bin Adh-Dhahhak dia berkata: "Perihal kami, 
segenap orang-orang Anshar, ayat ini turun: (Yang artinya: Dan jangan- 
lah kalian panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk.) 

Nabi saw. datang di tengah-tengah kami, saat itu seseorang diantara 
kami biasa mempunyai dua buah nama atau tiga buah. Dan Nabi saw. 
sendiri barangkali pernah memanggil mereka dengan sebagian nama- 
nama jitu. Lalu dikatakan kepada beliau: "Ya Rasulullah! Serunggunnya 
dia merah dengan gelaran itu". 

Maka turunlah ayat: "Dan janganlah kalian panggil-memanggil de- 
ngan gelar-gelar yang buruk". (OS. 49:11). 


: BAB36 | 
Pujian: 
w 9 SDIT, 232 3 Pa gb on 1, Aj ? 
PMA PENA»  PULAJO NAN 
NK SAK KKN 2 LAN EA AT 
JAE an Asah Naa GE 
/ SA Ke BSN AP 2— 
1 2 , N - . & a32 
AI 5, Na dora 25 YSS ya Il YEL jon 


3742. Mewartakan kepada kami Abu Bakr, mewartakan kepada 
kami ' Abdurrahman bin Mahdiy, dari Sufyan bin Habib bin Abu Tsabit, 
dari. Mojahid: dari Ibnu Ma'mar, dari Al-Migdadbin 'Amr, dia berkata: 

"Kami diperintah Rasulullah saw. supaya menaburkan debu di wajah 
Yang yang biasa memuji". 


Keterangan, maksudnya ialah mempermalukannya. 


459 


“ 

2 IL NI 3, AR KL 2, 

ALAN AN CNG II SE Anta 

P3 Te G4 arak - AN KR 1335 
IE s TN, sa 

FN: BAG RE SIA Hg AN PS 


Apan yi » Wan uda 0) Ska A0 Endro) NA 3 
, PA va Aa Yen Sg ad OR TP 


3743. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah: me- 
wartakankepada kami Ghundar, dari Syu'bah, dari Sa'ad bin Ibrahim bin 
"Abdurrahman bin 'Auf, dari Ma'bad Al-Juhaniy, dari Bean an 
berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Janganlah kalia 
ling puji memuji, karena pujian itu adalah penyembelihan (baca: racun)". 


- : Dalam Az-Zawa-id: Isnad hadits Mu'awiyah hasan. Oleh karena Ma'bad Al- 
Juhaniy masih diperselisihkan. Sedangkan sisa perawi yang lain Tsiggat. ” 


e3 Aa BATA PAS Ntt 
nba LELAH ks AL AG 


.u 


La dag A9 Hg 5 AG 
«Ito g3 TA NYA 33 » bg BMN Ga 


8 - 
4 : 


£ A —A - 
HA Bak TAB: 8 


SA BEI Keusa » YEAS 


3744. Mewartakan kepada kami Abu Bakr, mewartakan kepada 
kami Syababah, dari Syu'bah, dari Khalid Al-Khadzdza-, dari ' Abdur- 
rahman bin- Abu Baktah, dari ayahnya, dia berkata: "Ada seorang lelaki 
memuji Iaki-laki lain di dekat Rasulullah saw. Maka Rasulullah saw. 
berkata: "Celaka kamu! Engkau telah memotong leher sahabatmu". Sam- 
pai berulang-ulang. 

Kemudian beliau bersabda: "Jika seseorang diantara kalian hendak 
memuji saudaranya, hendaklah dia berkata: "Aku mengiranya demikian, 
dan aku tidak mensucikan seorangpun di hadapan Allah". 


Oka Mtaloph. ah 


BAB 37 


Orang yang dimintai pendapat itu adalah orang yang di- 
percaya 2 


3G. 


TEMA LAN S0 


- 


an 2g A2 
Ka mpe 


3745. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah: me- 
wartakan kepada kami Yahya bin Abu Bukair, dari Syaiban, dari 
' Abdul-Malik bin 'Umair, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dia ber- 
kata: Rasulullah saw. bersabda: "Orang yang dimintai pendapat itu adalah 
orang yang dipercaya". 


461 


3 - - 
SKP , l IS UK AK pS 2-9 
Maba aga ay "SL Damn 
2g, LS 
“ & ' SP 


3746. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Aswad bin 'Amir, dari Syarik, dari Al-A'masy, 
dari Abu "Umar Asy-Syaihaniy, dari Abu Mas'ud, dia berkata: Rasulullah 
saw. bersabda: Orang yang dimintai pendapat itu adalah orang yang 
dipercaya". 


Dalam Az-Zawa-id: Isnad hadits Abu Mas'ud shahih. Para perawinya tsiggat. 


PES AA AE NAN 


“ LN, . PP LA AP 
PNP DAA BEYA CL 


« P3 2 TI PA PA 3 
KENA Gy o RELA A5 GIS AS 


2 


Ol | Pa 

| #ABE DSA 

Mangan ay, Kam Ng IN ros SAE 
Ibis yang ego UIN Taka YEN Mean “ah 


3747. Mewartakan kepada kami Abu Bakr, mewartakan kepada ka- 


462 


mi Yahya bin Zakariyya bin Abu Za-idah dan 'Aliy bin Hasyim, dari 
Ibnu Abu Laila, dari Abuz-Zubair, dari Jabir, dia berkata: Rasulullah 
saw. bersabda: “Apabila salah seorang diantara kalian meminta pendapat 
saudaranya, hendaklah saudaranya itu memberi pendapat (yang baik) 
kepadanya". | 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya aa Ibnu Abu Laila, namanya adalah Muham- 
mad bin “Abdurrahman bin Abu “Laila. Sedangkan ayahnya adalah ' Abdurrahman 
Al-Anshariy Al-Oadhiy, dia itu dha'if. 


AA en ah MA, 
| . BAB 38 | 
Masuk tempat-tempat mandi 


. 


rn, 


AKA 3 M2 3 FG Hn | 
AD ONE: SA AE -NGN 
9g YEN EGA C5 


Ha HL ny TN Pa tp | 2G Di 
BN : G. 1 6 2 £ PL ANYE en 2, us 
LG Ko LN eh agaah 5 1 
GEA MAAN 53 das AD Tr 


TI NET IS SL GE AS 
NAK ALI ratan 
METAL MEI ASNG eh 


| 3748. Mewartakan kepada kami Abu Bakr, mewartakan kepada ka- 
mi ' Abdah bin Sulaiman. 


463 


Mewartakan kepada kami 'Aliy bin Muhammad, mewartakan ke- 
padaku pamanku Ya'la dan Ja'far bin 'Aun. Semuanya dari 'Abdur- 
rahman bin Ziyad bin An'um Al-lfrigiy, dari ' Abdurahman bin Rafi', 
dari "Abdullah bin "Amr, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Kelak 
akan dibukakan bagi kalian negeri 'Ajam (bukan Arab). Dan kalian akan 
mendapati di sana rumah-rumah yang dinamakan tempat-tempat mandi. 
Maka janganlah para lelaki memasukinya kecuali dengan kain/sarung. 
Dan cegahlah para wanita memasukinya kecuali yang sakit atau nifas". 


Nya . « 4 LE9- 
“ep - Si Kn maa Be Ika 
AKA Ans IG YES ORA 
CAN A 355 SE NE NAAM 
Tx 5 KK La 
IN Read bet an 
: / 


3749. Mewartakan kepada kami 'Aliy bin Muhammad, mewartakan 
kepada kami Waki”. | 

Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, mewartakan 
kepada kami 'Affan, keduanya berkata: Mewartakan kepada kami Ham- 
mad bin Salamah, memberitakan kepada kami” ' Abdullah bin Syaddad, 
dari Abu 'Udzrah, dia berkata: (Dia telah menjumpai zamannya Nabi 
saw.), dari 'A-isyah, bahwasannya Nabi saw. melarang kaum pria dan 
kaum wanita masuk di tempat-tempat mandi. Kemudian beliau memberi 
kelonggaran kepada kaum pria untuk memasukinya dengan memakai 
sarung. Namun beliau tidak memberi kelonggaran kepada kaum wanita. 


Se 
BAG Keyut Gis -vo. 


... 
6.9 #9 d D popo 
PAN diss MAN desa kasta 
LA MK NA asean 


Mentan WA NA 


, , ai Ka Pa 4 AT $ 
aa NA 


e 


An CIA LLD 2 Gan 

3750. Mewartakan kepada kami 'Aliy bin Muhammad, mewartakan 
kepada kami Waki” dari Sufyan, dari Manshur, dari Salim bin Abul-Ja'd, 
dari Abul-Malih Al-Hudzaliy, bahwasanya pernah sejumlah wanita dari 
penduduk Himsh minta idzin kepada 'A-isyah (untuk masuk rumahnya). 
Lalu 'A-isyah berkata: "Barangkali kalian ini termasuk mereka- yang 
masuk tempat-tempat mandi. Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: 
"Siapapun wanita'.yang meletakkan pakaiannya di luar rumah suaminya, 
sungguh dia telah mengoyak penutup antara dia dengan Allah". 


| Bh sbuhara, 


bia met BAB 39 
Melumuri badan dengan kapur tuhur 


PK EN. EGA NO 
Beta AR Ne Aa GA 


KA 2G DANG A50 Kama eta 


3 Ae oa Ka sasa 93 BAB 40 
. “. 2 - .. — : 2 | 
diusung : Bit 309 SA alga Labor "2 Ceramah/khutbah 
2 1 “.. , “iB 
: BNI SL XXL Ga - 
» Jaan “las Sun AO - NOW 
3751. Mewartakan kepada kami 'Aliy bin Muhammad, mewartakan : 
kepada kami ' Abdurrahman bin ' Abdullah: mewartakan kepada kami 2. .. 2 1 AA an. 2 BENER 0 -, 
Hammad bin Salamah, dari Abu Hasyim Ar-Rummaniy, dari Habib bin KL 5. NA 9) 
Abu Tsabit, dari Ummu Salamah, bahwasanya Nabi saw. apabila melu- ga Pe 
AA : , Uo » GR PELAN 2, PA 
muri (badan), maka beliau mulai dengan auratnya terlebih dahulu. Beliau ATA png S1 « DO « AAN | oya Lap 
melumurinya dengan kapur tuhur, kemudian istrinya melumuri seluruh ' Pn | 
badannya. AIK BSI 2 4 GA BL AG. 
Te Kala Iran Dana di oa NE Tas » JS 
Dalam Az-Zawa-id: Hadits ini, para perawinya Le Ta Akan tetapi mungathi”, 2 : : 
ea en da Makin tnya La ey Ba co) ia 
Dgn INKA CP IIMNAL, “La 1 3753. Mewartakan kepada kami Hisyam bin 'Ammar, mewartakan 
N Sa AA HS 35. £ Ly ae EA JO NON kepada kami Al-Higul bin Ziyad, mewartakan kepada kami Al-Auza'iy, 
| a » “ Sah dari ' Abdullah bin ' Amir Al-Aslamiy, dari ' Amr bin Syu'aib, dari ayah- 
red Pai IA — : | au 
bu NGIK 3 2 2 4 & . AN nya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "Tidak akan 
ad AG a38 NN Mr 2 berkisah/berkhutbah kepada orang ramai kecuali (salah satu diantara 


. 


Ae - A3 LE -a an & 217 tiga): Seorang pemimpin atau seseorang yang mendapat mandat atau se- 

, 2S ES Ea Ex EA “ : 3Xa 9 Ta orang yang berlaku riya". 
anang Clatia gg » SAI alan) Lem Lg AL 
LA NS € Adm Aha gam Tp LA 


, Sai Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada "Abdullah bin ' Amir Al- Aslamiy, dia 
itu dha'if. 


en PA LGA KUE No 


3752. Mewartakan kepada kami ?Aliy bin Muhammad, mewartakan 


kepadaku Ishag bin Manshur, dari Kami Abul -'Ala-, dari Habib bin Abu 4 Da Maag La P 3 44 Cah 2 
Tsabit, dari Ummu Salamah, bahwasanya Nabi saw. melumuri (badan) NI Fa Yw0) MAN 236 d ENG € — 


dan menyertakan tempat tumbuhnya rambut bagian bawah perut dengan 
tangannya. TN nun Ba . 2: 


467 


LK Ah 


. EGA Ana, 
JS YP 35 & BAYI aa 


3754. Mewartakan kepada kami 'Aliy bin Muhammad, mewartakan 
kepada kami Waki”, dari Al-'Umariy, dari Nafi”, dari Ibnu 'Umar, dia 


berkata: "Kisah itu belum ada pada zaman Rasulullah saw., Abu Bakar 
maupun pada zaman ' Umar". 


KAA DG AN 


BAB 41 
. Sya'ir/pantun 


. Ag - . 
“ih, LL za, 
w ab It LT AL IL 2 2 2 N 
Neo sA Uga9 NS LAU nan 

12 2, GK AT An Pena ad 
ADA MN LI Ag GEN Ig) 


3755. Mewartakan kepada kami Abu Bakr mewartakan kepada kami 
Abu Usamah, mewartakan kepada kami "Abdullah bin Al-Mubarak, dari 
Yunus, dari Az-Zuhriys mewartakan kepada kami Abu Bakr bin 'Abdur- 
rahman bin Al-Harits, dari Marwan bin Al Hakam, dari ' Abdurrahman 
bin Al-Aswad, bin 'Abdu Yaghuts, dari Ubay bin Ka'ab, bahwasanya 
Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya diantara Sya'ir itu terdapat 
hikmah". 


468 


3756. Mewartakan kepada kami Abu Bakr, mewartakan kepada 
kami Abu Usamah, dari Za-idah, dari Simak, dari 'Ikrimah, dari Ibnu 
?Abbas, bahwasanya Nabi saw. pernah bersabda: "Sesungguhnya di- 
antara sya'ir itu ada terdapat beberapa hikmah". 


Ka DAA LI, “ 2 & LA 
KE Aek O. PENGEN 


ATAS To 2 Na ye j ah xerg 


5 —sand 
&, K “Gawe h a 4 
e MENGS KESLA IG de IE 
PA L 
AA Gp AA bi ng 
Lk Ja YA OA YA z2 K3 


3757. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Ash-Shabbah: me- 
wartakan kepada kami Sufyan bin "Uyainah, dari 'Abdul-Malik bin 
'Umair, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah 
saw. bersabda: "Sebenar-benar kata yang diucapkan oleh penyair adalah 
kata-kata Labid, yang artinya sebagai berikut: 

. "Ketahuilah, segala sesuatu selain Allah adalah. batil. Dan hampir 
saja Umayyah bin Abush-Shalt masuk Islam". 


469 


P4 - £. 
& & A 242 NS 4 LT 
LPG NI A5 DIM GIA Sen MN 


LESTI SARI PI pa AO AG 


3758. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah: me- 
wartakan kepada kami "Isa bin Yunus, dari "Abdullah bin "Abdurrahman 
bin Ya'la, dari 'Amr Asy-Syarid, dari ayahnya, dia berkata: "Aku me- 
lantunkan seratus sajak dari sya'ir-sya'ir Umayyah bin Abush-Shalt untuk 
Rasulullah saw. Beliau berkata "Tambah lagi" diantara tiap sajak, seraya 
berkata: "Dia hampir masuk Islam". 


N AN ya AS Levek ct, 


BAB 42 
Sya'ir yang dibenci. 


AN KANG Gak EGA TS - NA 
KOP Nan AA ad. AE LS 
Hen KAK Ag Annas YG NE 


470 


Yna A Pe AI, TS 
Kara 2 
AN 38 IA 3 


Ta 

3759. Mewartakan kepada kami Abu Bakrs mewartakan kepada 
kami Hafsh dan Abu Mu'awiyah dan Waki', dari Al-A'masy, dari Abu 
Shalih, dari “Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
"Sekiranya perut seseorang itu penuh dengan nanah sehingga mem- 
buatnya sakit, adalah lebih baik baginya daripada perutnya penuh dengan 
sya'ir". 

Hanya saja Hafsh tidak mengatakan kata: "Membuatnya sakit". 


SEN pasa JAS IBI SRS 
& Fe AP 


P- 
09. sa 


2» 
Gol NG P2 2 Ke ar FLA KSO 
WAS Se ngak, 


Nan kt IA 


“3760. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Basysyar: mewarta- 
kan kepada kami Yahya bin Sa'id dan Muhammad bin Ja'far, keduanya 
berkata: Mewartakan kepada kami Syu'bah: mengkhabarkan kepadaku 
Gatadah, dari Yunus bin Jubair, dari Muhammad bin Sa'ad bin Abu. 
Waggash, dari Sa'ad bin Abu Waggash, bahwasanya Nabi saw. bersabda, 
"Sekiranya perut seseorang itu penuh dengan nanah sehingga mem- 


buatnya sakit, adalah lebih baik baginya daripada perutnya penuh dengan 
syair". 


411 


-. AN bp Leah »- 

ASIA ni 4 KG, A EL Ad 

An AB Un AN ESA AE AW Pa 
Gs. 24 A9 Sa SN MA LI 

ISL Ga PNG Aga TA aa YG 

sgt 

“GK AAN 


Gaia 0 CN 2D PI In 9» SARI djleny 2 oom) 23 

"PAN Anglang TN EN AS Ud smoke 9 Ii 

« Gra ya Kar oi 2g. Olga DH Lada ga ia AG 
. wang LS pan) Lp. 


3761. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah: me- 
wartakan kepada kami 'Ubaidullah, dari Syaiban, dari Al-Amasy, dari 
'Amr bin Murrah, dari Yusuf bin Mahak, dari 'Ubaid bin ”Umair, dari 
'A-isyah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya manusia 
yang paling besar kedustaannya adalah seseorang yang mengejek orang 
lain, karena berarti dia telah mengejek satu suku seluruhnya. Dan sese- 
orang yang menghapuskan (nasab) dari bapaknya. Dan seseorang yang 
menuduh ibunya berzina". : 


Dalam Az-Zawa-id: Isnadnya shahih, para perawinya tsiggat. 

Dan 'Ubaidullah, adalah Ibnu Musa Al-Osisiy, juga berjuluk Abu Muhammad. 
Dan Syaiban, adalah Ibnu "Abdurrahman An Nahwiy, juga berjuluk Abu Mu'awiyah 
Al-Mu-addib. Dan Al A'masy, adalah Sulaiman bin Mahran. Adapun dalam isnad 
hadits ini terdapat empat orang Tabi'in, sebagian meriwayatkan hadits dari sebagian 
yang lain. 


472 


AA ad ah et, 


BAB 43 
Bermain nard atau nardasyir (dadu) 


- 2- 4 2 LL. W Pad 
rta AE SAG SAI NS 
ie - - LA 9 “0, “Log 4 2 
BUAS JAN BAN AG Ma Gi 


3 . “ E) 1 s N 9 

NO BALA Te MMA Kan Ha 
“ # TN Na “. 

TAN gan SES PA Aan Be Kg 

PA LL 

.« A)3m)9 


3762. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah: me- 
wartakan kepada kami 'Abdurrahim dan Abu Usamah, dari 'Ubaidullah. 
bin 'Umar, dari Nafi”, dari Sa'id bin Abu Hind, dari Abu Musa, dia 
berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa bermain Nard, maka 
sesungguhnya dia bermaksiat dengan Allah dan Rasul-Nya". 


Keterangan: Permainan Nard atau Nardasyir adalah permainan dadu. 


Fak Apaan NE NY 


- 3 . 
- LK KN TPA PIA KAI 
2. - "3 . “A 91 
Sa pH ME LAN SE BI 


473 


- 
(Pane 5G ag LX GS ASSA 


3763. Mewartakan kepada kami Abu Bakr, mewartakan kepada 
kami 'Abdullah bin Numair dan Abu Usamah, dari Sufyan, dari 'Al- 
gamah bin Martsad, dari Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya, dari Nabi 
saw., beliau bersabda: "Barangsiapa bermain Nardasyir, seakan-akan 
membenamkan tangannya ke dalam daging babi dan darahnya". 


AE cat et, 


| BAB 44 
Bermain-main dengan burung dara 


Pa ta AA » 95 “GG . 

BU IE KELAS - WNT2 
ANE JA MO Ahn AP Lahae KS 
Po 1 24 Pa tah 2 AL a 
Okan,, AS Ob KA lan| JIE date TAN 


“AR Aly» poni Le do #X1 9! 12 


3764. Mewartakan kepada kami "Abdullah bin 'Amir bin Zurarah, 
mewartakan kepada kami Syarik, dari Muhammad bin 'Amr, dari Abu 
Salamah bin ' Abdurrahman, dari 'A-isyah, bahwasanya Nabi saw. pernah 
melihat seseorang mengikut 8 seekor burung, lalu beliau bersabda: "Syetan 
mengikuti syetan". 


Dalam Az-Zawa-id: Hadits 'A-isyah ini, isnadnya shahih, para perawinya tsiggat. 


474 


“0 


Te NE 5 YAA “NS 
La Ao NE “ay PET NA YA 
B3 AA K3. La Jne FAN ,, 325 28 


aX TA TANK 


KA ana) ba, 3,3 
Ai - 2 8 - . 4 
LL Adem NE piye Ant 3 Nas 2glaVol9) 
BAP SL MN EN S9 PS 
3765. Mewartakan kepada kami Abu Bakr, mewartakan kepada 
kami Al-Aswad bin 'Amir, dari Hammad bin Salamah, dari Muhammad 
bin. ' Amr, dari Abu Salamah, dari Abu: Hurairah, bahwasanya Nabi saw. 


melihat seorang laki-taki sedang mengikuti seekor burung dara, lalu be- 
liau persanda: "jasa laki-laki mengikuti 5 daa perempuan". 


Note:. Abu Dawud dan Ibnu Hibban meriwayatkan hadits ini dalam shahihnya, 
dati: jalan Hammad bin Salamah, dari Muhammad bin 'Amr dan dari Abu Umamah, 
dari Abu Hurairah. 


Pi 
ea £ # 
2 BALA “2x sI A3 ANE 


-“ 


dadi: PN aur ea Ma 


475 


& 

“AS LRNAS "katy JAS Ya ma 

3766. Mewartakan kepada kami Hisyam bin 'Ammar, mewartakan 

kepada kami Yahya bin Sulaim Ath-Tha-ifiy, mewartakan kepada kami 

Ibnu Juraij, dari Al-Hasan bin Abul-Hasari, dari "Utsman bin 'Affan, bah- 

wasanya Rasulullah saw. melihat seorang (berjalan) di belakang seckor 

burung dara, lalu beliau bersabda: "Syetan laki-laki mengikuti syetan pe- 
.rempuan". 


Dalam Az-Zawa-id: Para 1 dalam isnad hadits ini tsiggat, hanya saja 
mungathi'. Ses 'Al-Hasan tidak mendengar dari "Utsman bin" Affan, demi- 
kian dikatakan Abu Zur'ah. 


SCREN JET EA GB 0 YAN 
PARA TA 5 AAS 
Z5 TA: , das AW H5 As. 3G : Me 

PN Tea NA » Kas 


» Usai gang cab YO) otw SR 


3767. Mewartakan kepada kami Abu Nashr, Muhammad bin Khalaf 
Al-' Asgalaniy: mewartakan kepada kami Rawwad bin Al-Jarrah: me- 
wartakan kepada kami Abu Sa'id. As-Sa'idiy, dari Anas bin Malik, dia 
berkata: "Rasulullah saw. melihat seorang laki-laki sedang mengikuti bu- 
rung dara, lalu beliau bersabda: "Syetan mengikuti syetan". 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada Rawwad bin Al-Jarrah dia itu dha'if. 


Bg. 


P3 Shan aya Seto, 


Ta BAB 45 
»2« Makruh berjalan sendirian 


AS S1 as 


PNY "7 SA 


- 


in 3768. Mewartgkan. kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Waki', dari 'Ashim bin Muhammad, dari ayahnya, 
dari Ibnu 'Umar, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Seandainya se- 
seorang diantara kalian tahu sesuatu yang ada dalam kesendirian, niscaya 
tak seorangpun mau berjalan sendirian di malam hari". | 


PEN UEA DATA PAP, PAI 


BAB 46 
Mematikan api ketika hendak tidur 


KERANA S6 se NYA 


ad 


L » & 24 aL9- 2 2 '. 
TOR ON AA Ie dlanE US 


47 


LK KUA. ag LA IIK 
LM K3 LEMARI » 

3769. Mewartakan kepada kami Abu Bakr: mewartakan kepada ka- 
mi Sufyan bin 'Uyainah, dari Az-Zuhriy, dari Salim, dari ayahnya bah- 
wasanya Nabi saw. bersabda: "Janganlah kalian meninggalkan api (tetap 
menyala) di rumah-rumah kalian ketika kalian hendak tidur". 


» 3 : 231 £ & 
dada . AI BG KA ta 3 IG NN. 
Ge de Ata KGD Ie KEJAR 


3 BONE Lena 


3710. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Abu Usamah, dari Buraid bin ' Abdullah, dari Abu 
Burdah, dari Abu Musa, dia berkata: "Sebuah rumah di Madinah terbakar 
karena kelalaian pemiliknya. Lalu perihal mereka itu dikhabarkan kepada 
Nabi saw. Maka beliau bersabda: "Sesungguhnya api itu adalah musuh 
bagi kalian. Dan apabila kalian hendak tidur, maka matikanlah api ter- 
sebut dari (tempat) kalian". 


b PA £ “ 
GAN ARA SBS - yA 


478 


CA LI AG 3 ang 
Eta BP DG SE Nag 
3771. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami "Abdullah bin Numair, dari 'Abdul-Malik dari 
Abuz-Zubair, dari Jabir, dia berkata: "Rasulullah saw. memerintah kami 


dan melarang kami. Dan beliau memerintah kami supaya mematikan lam- 
pu (sebelum tidur)". 


SAS IA YAI Ica, 


a50. BAB 47 
Ka aka dl jalan b besar 


SI Hee SEN AS Hp ye 
IE IE pe ya Hakan. 
PELAN YAN JST dug Arisan 

He PAS 


3772. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah: me- 
wartakan kepada kami Yazid 'bin Harun, memberitakan kepada kami 
Hisyam, dari Al-Hasan,-dari Jabir, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 


"Janganlah kalian turun/singgah di jalan besar, dan janganlah kalian 
membuang hajat di situ". 


. 1199 


bepergian, biasa diperjumpakan kepada kami." ' Abdullah melanjutkan: 
"Pernah beliau 'diperjumpakan kepadaku dengan Al-Hasan atau Al- 
Husein. Lalu beliau mengangkat salah seorang diantara kami di depannya 
dan yang lain di basa sehingga tiba di Madinah". 


BAB 48 .. 
Boleh tiga orang menunggang di atas seekor binatang 


data 


bin Ja'far, dia berkata: "Adalah Rasulullah saw. apabila datang dari 


SESI SE tg 
— BAB 49 | 
Memberi debu ag kitab 


Kingnga A5 Tas NUSA - yvvz 
Aa AS Aarti 333 

Peru Pas deal 
ET NG PRA 
Ea Ker SA 


ta. Ia - N ' reg aan Tan 


£ 
1 
& 
ya 


G0 ya 
£ .? RAN 
523) abi PN Pena Sam oy 
AS HO 2 3TI 2 AG. Lao ND ya SI 0 SIA OM ALE Sia ang "3, ASN 
LBNPN ITN SAPI ain y09 GAN TAS Jaa Ap Anh BN 
MEN na aa IG: Tebe AN LIL In 
/ h MN yN GAN ya 1 
Cak SA LM 9 K3 me AIA ASEAN Ka 
3773. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah: me- Co a89 otr ay welab SAS yana J6 
wartakan kepada kami ' Abdurrahim bin.Sulaiman bin ' Ashim, mewarta- 
kan kepada kami Muwarrag Al-'Ajliys mewartakan kepadaku ' Abdullah AS Ia SA Sa d3 
bin Ja'far, dia berkata: "Adalah Rasulullah saw. apabila datang dari 
! : Satuan IS es 


480 


. . Lc | .N | ro - | 

P9 NN AN dala Ha S 
3774. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah: me-' 
wartakan kepada kami Yazid bin Harun memberitakan kepada kami 
Bagiyyah, memberitakan kepada kami Abu Ahmad Ad-Dimasygiy, dari 
Abuz-Zubair, dari Jabir, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "Berilah 


debu lembaran kertas kalian, (karena yang demikian itu) akan membuat- 
nya sukses. Sesungguhnya debu itu berbarakah". 


Dalam Az-Zawa-id: Aku berkata: At-Tirmidziy meriwayatkan dari Muhammad 
bin Ghailan, mewartakan kepada kami Syababah, dari Hamzah, dari Abuz-Zubair 
dengan lafazh: Apabila salah seorang diantara kalian menulis sebuah kitab, hendaklah 
dia memberinya debu, karena dia itu skan membuat sukses suatu keperluan. Lalu 
At-Tirmidziy berkata: Hadits ini munkar, dan saya tidak mengetahuinya dari Abuz- 
Zubair melainkan dari jalan ini. Dia berkata: Dan Hamzah menurutku adalah' Ibnu 
'Amr An-Nashibiy, sedangkan dia itu dha'if dalam hadits. Selesai ucapgn Az- 
Zawa-id. 

As-Sindiy berkata: Aku berkata: As-Suyuthiy berkata: Ini adalah salah satu hadits 
yang mendapat kritikan dari Al-Hafizh Sirajuddin AL Oaaniniy dalam Al-Mashabih, 
dan dia menganggap kalau hadits itu maudhu'. 


S9 SA MEN co. 


BAB 50 
Tidak boleh dua orang “berbisik:bisik Panen 
orang ketiga 

Ta Lagh da "Lgu PIN KU 
Arakan tua YAN US 3 KE NN 
Gea xe GE ata Ge 02 3 SR —— 
£ TAG MA 28,2 Si aga AA AYU 
SS AN GL 3 
KE EARS : (et0 533 JS 


kami Muhammad bin 'Abdullah bin 


- 


“ea 


— Numair, mewartakan kepada kami Abu Mu'awiyah dan Waki', dari Al- 


A'masy, dari Syagig, dari "Abdullah, dia berkata: Rasulullah saw. 
bersabda: "Apabila kalian dalam keadaan bertiga, maka tidak boleh yang 
dua orang berbisik-bisik tanpa menyertakan sahabatnya. Karena hal itu 
membuatnya dongkol". 


3 MA “. e Naya SN ge An ore 
: Pn PPP”. , : Ph 23 
SUGBK GA 


3776. Mewartakan kepada kami Hisyam bin "Ammar, mewartakan 
kepada kami Sufyan bin 'Uyainah, dari ' Abdullah bin Dinar, dari Ibnu 
"Umar, dia berkata: Rasulullah saw. Mnelrang dua. . berbisik-bisik 
tanpa menyertakan yang ketiga". Tea 


“Gas des Monika 2 


BAB 51 


| Barangsiapa membawa anak panah, maka hendaklah dia 
memegang mata panahnya 

LIA 2 sip Pd Sa 

Annas MA pn "NNX 


- DIA MK A22 
IaaEAS 1 3 PA YA 


— Su ANA AN NE 
3 at Wan yng IR 


3771. Mewartakan kepada kami Hisyam bin 'Ammar, mewartakan 


. 


483 


kepada kami Sufyan bin "Uyainah, dia berkata: Aku bertanya kepada 
"Amr bin Dinar: Apakah engkau mendengar Jabir bin "Abdullah berkata: 
"Ada seseorang lewat di masjid dengan membawa anak panah, lalu 


Rasulullah saw.-memerintah: "Peganglah bagian mata Ny "Ya." 
Jawabnya. 


Pin ons eat 
Sa 3 aa 3 tt 


3778. 'Mewartakan kepada kami Mahmud bin Ghailan, mewartakan 
kepada kami Abu Usamah, dari Buraid, dari kakeknya Abu Burdah, dari 
Abu Musa, dari Nabi saw., beliau bersabda: "Apabila salah seorang di- 
antara kalian lewat di masjid kita atau di pasar kita, sedangkan dia mem- 
bawa anak panah, maka hendaklah dia memegang bagian Iniita parahnya 
dengan telapak tangannya. Supaya tidak: melukai seorangpun “dari kaum 
muslimin. Atau hendaklah dia Gi bagian mata Mn Ja | 


Pad 


TN BAB 52 
Pahala membaca al-guran. 
Ah 


KPI 533 Ge BAE AS MEN Sa 5 


03, 


BENGESG: IEEE lin Ii SAI 


Sg . sh JGA . JT Zat 2 Pn 
: Pa lg e aa Las, A3 tag 385 


3779. Mewartakan kepada Kami Hisyam bin "Ammar, mewariakan 
kepada kami 'Isa bin Yunus, mewartakan kepada kami Sa'id. bin Abu 
'Arubah, dari Oatadah, dari Zurarah bin Aufa, dari Sa'ad bin Hisyam, 
dari 'A-isyah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Orang yang pandai 
membaca At-Our-ari akan : “ikurhpulkan: bersama. para malaikat yang 
mulia lagi berbakti. Sedangkan' orang yang membaci Al-Our-an tertegun- 


tegun, dan dia merasa kesulitan (engan beras maka dia akan mem- 
peroleh dua pahala": - 


. 


Mangku. Kaos YVA 


-..u 5 4 ” :i . n.. 1 Att 
23 TN? BA “Tea RI SI AN 


€KEN AANG » Betg Av 596: KI 
AKAEAS AA ang TN 
Ang ENeana Yna 253 


| Lduajo yng « kata has on La 35 sap 


3780. Mewartakan kepada kami Abu Bakr, iiewarakan Wopada 


485 ' 


kami 'Ubaidullah bin Musa, memberitakan kepada kami Syaiban dari 
Firas, dari 'Athiyyah, dari Abu Sa'id Al-Khudriy, dia berkata: Rasulullah 
saw. bersabda: "Dikatakan kepada orang yang membaca Al-Our-an, apa- 
bila dia masuk surga: Bacalah dan naiklah (derajatmu). Lalu diapun 
membaca dan naik (derajatnya), setiap ayatnya satu derajat sehingga dia 
baca akhir ayat yang ada bersamanya". 


Dalam isnadnya ada 'Athiyyah Al-'Aufiy, dia itu dha'if. 


P) ar Pri « AL AB Sa 
—EEFAGA KETS ANN 


- 
ANE IG Anisa Sana 
pg se 


31 - ak 5 
SENI KAS KANG 315 
s : KA ur Sl . ar 22 bwah SNI 


3681. Mewartakan kepada kami 'Aliy bin Muhammad, mewartakan 
kepada kami Waki”, dari Basyir bin Muhajir, dari Ibnu Buraidah, dari 
ayahnya, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Al-Our-an itu akan da- 
tang pada hari kiamat seperti seorang laki-laki yang pucat wajahnya, lalu 
berkata (kepada pembacanya): "Sayalah yang membuatmu berjaga malam 
di malam hari, dan membuatmu haus di siang hari". 


Dalam Az-Zawa-id: Isnadnya shahih, para perawinya tsiggat. 


KERAS E eng 


“ 


. 


3 : Ah A 
KENA » RE RI ME3 
ME BEST EN KA YAN 


BIS MAL AK Aa IA 4 : 2. 
TN SNN sIB "par Naa 


Panu 


HER IA 


“ 
Na AL 

.3782. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan 
'Aliy bin Muhammad, keduanya berkata: Mewartakan kepad akami 
Waki”, dari Al-A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dia berkata: 
Rasulullah saw. bersabda: "Apakah salah seorang diantara kalian suka, 
apabila dia kembali kepada keluarganya, mendapatkan padanya tiga ekor 
onta bunting, besar dan gemuk? Kami menjawab serentak: "Tentu." 
Beliau bersabda: "Tiga ayat Al-Our-an yang dibaca salah seorang di- 
antara kalian dalam shalatnya, adalah lebih baik baginya daripada men- 
dapatkan tiga ekor onta bunting, besar dan gemuk". 


Pet Dan 


BINA 3 INA CLS YA 

Aan AE, 2 5 EA AS CA 

| Ag Tea MMA 

| Ia BUTA AA php AVI 2596 

9 P3 , P' P3 c “1 E) 

| SINTANG GIRANG, AAN 
La P3 33 

He KE Akan DIA 25 


3783. Mewartakan kepada kami Ahmad bin Al-Azhar, mewartakan 


487 


kepada kami. 'Abdurrazzag: memberitakan kepada kami Ma'mar, dari 
Ayyub, dari Nafi", dari Ibnu 'Umar, dia berkata: Rasuiuitah saw. ber- 
sabda: "Perumpamaan Al-Our-an itu seperti onta yang ditambat. Jika pe- 


miliknya itu senantiasa menjaga onta tersebut dengan talinya, maka dia 


akan tetap memilikinya. Akan tetapi jika dia melepaskan tali penam- 
batnya, maka onta tersebut akan pergi (menghilang)". 


TENSE TE 2923 NA ats - 0 va 
£ End Ao P 


TEYEN KE AAN NINA AA 


- 


Iga gisdin IE AAA 


P3 Pa 
Ker Aa ana WINGS JNE 


seks Jua) 2 an LX 


| MA Ang sn ka. trais 
SENISAA Gaa ING KE 
Isnnng nat CA AKG. :- 


9229 


yg TA NA PIR TN Sia 
Ian LG MERE AA 13 
AE nasa kasa KA Ns 
uas 


” k 
1 EKENM ORG: . 


Sa Ne Fee mena ana 


LA ika FE SAR 
BAN SA MAYI AKAN 


3784. Mewartakan kepada kami Abu Marwan Muhammad bin 
"Utsman Al-'Utsmaniys mewartakan kepada kami 'Abdul-'Aziz bin Abu 
Hazim, dari Al-'Ala- bin "Abdurrahman, dari ayahnya, dati Abu Hu- 
rairah, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Allah 
Azza wa"Jaita berfirmah:.Aku telah membagi surat Al-Fatihah menjadi 
dua bagian antara Aku dan hamba-Ku. Separuhnya itu bagi-Ku, dan 
separuhnya Jagi'" bagi haniga-Ku., Dan bagi, hamba-Ku apa yang sdia 
minta". Abu Hurairah melanjutkan: Rasulullah saw. bersabda: "Bacatah 
oleh kalian -surat tersebut -sebab apabila seorang 'hamba- membaca: 
Al-Hamdau lillahi rahbil- 'astamien, segata puji bagi Allah Tuhan Se- 
mcsta alam." Maka Allati' Azza wa Jalla berfirman: "Hattiba-Ku telah 
memujiKu, dan bagi hamba:Ku apa yang dia tninta." Lau dia membaca: 
Ar-Rahmaanir-rahiem, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang". 
Maka Aijah Azza wa' Jalfa berfirman: Hamba-Ku telah mernyanjung-Ku, 
dan bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Apabila dia membaca: Maaliki 
yaumid-dien yang menguasai hari pembalasan. Maka Allah Azza wa 
Jalla berfirman: Hamba-Ku' telah 'memuliakan-Ku. Dan ini adalah 
bagi-Ku. Dan ayat ini adalah separuh bagi-Ku dan separuh bagi hamba- 
Ku. Apabila hamba membaca: Iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'ien, 
hanya kepada-Mu kami menyembah, dan hanya kepada-Mu kami mohon 
pertolongan. (Allah Azza wa Jalla berfirman" : Ini adalah antara Aku dan 
hamba-Ku. Dan bagi hamba-Ku : apa yang dja minta. Dan 'akhir surat bagi 
hamba-Ku. Dia membaca: Ihdinash-shiraathal-mustagiem, shiraathal- 
ladziena an'amta 'alaihim ghairil-maghdhu bi 'alaihim wa ladh- 
dhaallien, t-njukkanlah kami kejalan yang lurus. Yaitu jalan orang-orang 
yang.telat Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang Engkau 
murkai « dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Dan ini bagi hamba-Ku, 
dan bagi hamba-Ku yang dia minta. 


489 


ROA KS KAI 2 204 
« 


IN A Cifs.eyAo 


9 ag Aan 


GIS AE JENK ET AS EA 
Pe 2G LA EK 


SA Pat Pa 


KANG IR Laga ENOAI 
634 LAN KIS Ge Kaka 
2 3 5 Tita SIKA 3 K2 saganha 
SA ae: aa AN 3 KAS 


3785. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Ghundar, dari Syu'bah, dari Habib bin 'Abdur- 
rahman, dari Hafsh bin "Ashim, dari Abu Sa'id bin Al Mu'alla, dia 
berkata: Rasulullah saw. berkata kepadaku: "Maukah aku ajarkan kepada- 
mu surat yang paling agung dalam Al-Our-an, sebelum aku keluar dari 
masjid?" Abu Sa'id, melanjutkan: "Lalu Nabi saw. beranjak untuk keluar 
masjid, maka aku mengingatkannya. Kemudian beliau bersabda: "Yaitu 
Al-Fatihah, dan ia adalah tujuh yang berulang-ulang (As-Sab'ul- 
matsaaniy) dan Al-Our-anul ' Azhim yang diberikan kepadaku". 


SAK As. AKA ba sni LN VAT 


By 


AI LINYIAL ANA) 
AN 


8G Pa aa » 

ALA LOL AK Ann AE “e 

S Menollah Sinita « AO “DN A 
Kes 

APA 2 2. - XX IL 

KIM BLN NAS 


3786. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Abu Usamah, dari Syu'bah, dari Oatadah, dari 
"Abbas Al-Jusyamiy, dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. beliau bersabda: 
"Sesungguhnya ada surat di dalam Al-Our-an, berjumlah tiga puluh enam 
ayat, memberi syafaat bagi pembacanya, sehingga dia diampuni, yaitu 
Tabaarakalladzi biyadihil-mulk (Surat Al-Mulk)". 


CA 3, 2' Sa 4 . -J , D 
Gea At AANG S YA 
SES Kebga kkn sa 


3787. Mewartakan kepada" kami Abu 'Bakr, mewartakan kepada 
kami Khalid bin Makhlad, mewartakan kepada kami Sulaiman bin Bilal: 
mewartakan kepadaku Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia ber- 
kata: Rasulullah saw. bersabda: "Oul-huwallahu ahad (surat Al-Ikhlas), 
sebanding dengan sepertiga Al-Our-an". 


LE LAS A BAM 


AL 2 
“« JNE A8 | 


3788. Mewartakan kepada kami Al-Hasan bin 'Aliy Al-Khallal me- 
wartakan kepada kami Yazid bin Harun, dari Jarir bin Hazim, dari 
Oatadah, dari Anas bin Malik, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
"Oul huwallahu ahad (surat Al-Ikhlas) itu sebanding dengan sepertiga 
Al-Our-an". 


(2 o— Ko , aa PA AAN 
EA BU KG ANE VM 


2 Ie? IKI L9— 

NA 2. R3 9 EA Rar 2 &2 
HE HIS YP, Lg IS IN IS 
£ 4 


2 


PAN 22 IG IG 2 Ass Ia sana 
g 21 | LL 1 
NAN LENSA KA, 


ti, Am aj) 5 ora ND S9 M2 
| Ol 


3789. Mewartakan kepda kami 'Aliy bin Muhammad, mewartakan 
kepada kami Waki”, dari Sufyan, dari Abu Oais Al-Audiy, dari ' Amr bin 
Maimun, dari Abu Mas'ud Al-Anshariy, dia berkata: Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Allahu ahad, Al-Waahid Ash-Shamad (surat Al-Ikhlas) itu se- 
banding dengan sepertiga Al-Our-an". 


Dalam Az-Zawa-id: Isnad hadits ini shahih, para perawinya tsiggat, sedangkan 
Abu Oais itu adalah ' Abdurrahman bin Tsarwan. : 


492 


ENibas 08) 


BAB 53 
Keutamaan dzikir 


LI 4 LAKI Ba “AU 
Oni Bm KEY ANIS - Va, 


A4 


3 ". P3 
w 2... MA GL ) Pa 
NE Yg. C Neplas 


3790. Mewartakan kepada kami Ya'gub bin Humaid bin Kasib, me- 


493 


wartakan kepada kami Al-Mughirah bin ' Abdurrahman dari ' Abdullah 
bin Sa'id bin Abu Hind, dari Ziyad bin Abu Ziyad, Maula ibnu 'Ayyasy, 
dari Abu Bahriyyah, dari Abud-Darda-, bahwasanya Nabi saw. bersabda: 
“Maukah aku beritahukan kepada kalian dengan amal-amal kalian yang 
terbaik, dan paling di ridhai di sisi Tuhan kalian, dan membuat tinggi 
derajat kalian, dan lebih baik bagi kalian daripada memberikan sedekah 
emas dan perak,.dan lebih baik daripada kalian bertemu musuh, lalu 
kamu penggal leher mereka, dan mereka memenggal leher kalian?" Me- 
reka bertanya: "Apa itu? Ya Rasulullah!" Beliau menjawab: "Dzikrullah" 

Mu'adz bin Jabal berkata: "Tiada seseorang yang beramal dengan suatu 


amalan yang lebih dapat menyelamatkannya dari siksa neraka, daripada 
Dzikrullah". 


1,95 


2 02 KLIK AK FA 
S3 AG KSB AG SPN - NN 


3 EL 5G FEIA Pn na Da 2 1 PAI 


342 22, : pi Hn 203 Aa AR, IK GA 
PESAN PES) ALSEN 223 


&N 


3791. kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, mewartakan kepada 
kami mewartakan Yahya bin Adam, dari 'Ammar bin Ruzaig, dari Abu 
Ishag, dari Al-Aghar, Abu Muslim, dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id, 
keduanya bersaksi bahwa Nabi saw. bersabda: "Tiada suatu kaum yang 
duduk disuatu majlis untuk berdzikir kepada Allah di situ, melainkan 
mereka akan dikelilingi para malaikat, dandiliputi rahmat serta akan 
turun sakinah (ketenangan) pada mereka. Dan Allah menyebut-nyebut 
mereka kepada siapa saja yang berada di dekat-Nya". 


494 


3 
L 
s 
4 
3 
£ 


Dead 9 Leo luB AN enamnao 2 IE ooliwah 2 11 
LA Bj ya A0 BNP II dani 26), 
» Tayan Ap yaa Lp TN Gap UII US nga 


3792. Mewartakan kepada kami Abu Bakr, mewartakan kepada ka- 
mi Muhammad bin Mush'ab, dari Al-Auza'iy, dari Isma'il bin ' Ubaidul- 
lah, dari Ummud-Darda-, dari Abu Hurairah, dari Nabi saw., beliau ber- 
sabda: "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman: "Aku selalu ber- 


sama hamba-Ku, apabila dia mengingat-Ku dan kedua bibirnya bergerak 
karena Aku". ' 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada Muhammad bin Mush'ab Al-Oargasaniy, 
Abu Shalih mengomentarinya: Dha'if. Akan tetapi Ibnu Hibban meriwayatkan hadits 


itu dalam Shahihnya, dari jalan Ayyub bin Suwaid, dari Al-Auza'iy juga. Dan Ayyub 
bin Suwaid itu dha'if. . 


KA IAI, 


SM AN AS IE Na 


1 Ia BD KIA IE 4 BEBAS 


L 
Em XD LINE YAN. 2 OA gana 


495 


read 
£ 


3793. Mewartakan kepada kami Abu Bakr, mewartakan kepada 
kami Zaid bin Al-Hubabs mengkhabarkan kepadaku Mu'awiyah bin 


Pa 
22 


aa 


Pan 


" &« 


Shalih, mengkhabarkan kepadaku 'Amr bin Oais Al-Kindiy, dari ' Abdul- 
lah bin Busr, bahwasanya ada seorang arab badui bertanya kepada 


Rasulullah saw. Sesungguhnya syariat Islam telah banyak aku ketahui, 


Ya 5 5 z STS gas, & tx 
TUM gk 1i333Ait3 S 

N 110 N N N 0 GS xx Es 

AND NG. &3 » “33353 y5a 

AR ANAK GOS LSM EF 
MN AN ba S& 2.8. 

3 NN Dp Na y 2T SL. 3359 

“ YN j a55 3EEw, 

Na 5 , -- sc 

NN 14. 8s 2g Sa 

AN 1g VW V9 3g MN Ice 93 

. — ..N : us Soma O2 
) N Fa aa 5 MN— C3 

“9 N YA “ .. SO $S 335 

Ea MA 19 AJA 33S 

, R2 v9 HE Rani 

$ Y$ — D tr gE3 Sy 
V9 a N S3 La 

. NA (ad F1 09g23 S8 

a N p 3 Sesp5 SA 

& va 19 ESEK EgI A3 

—. WN NanYya, Fg5934533 

0 NP ON GE ag ar 

KAS AA sig P3 353 

5 vw AN Ss 532633 

NG MALAN “ “ E$SIIEE 5S 

MAN 2 — 

NYA . 12 Tn ee 

Y5 ba Ya 2925, 333 

2 P4 a, “IC Os833 3 

» “9 NX yEKIa3 Sr 

9 Ng. 1 Casa. EA 

ra “) N SNN 7 ME cs 

SixcgatE, 


IBNU MAJAH IV 


N A.A 1 HA 
SG Pa 

N . N 
SIN A3) s 3 
. 4 ) age. NX v2 sd 
N) N "9 A g) 
0 “ ix RN 3 

y KG Eh 4 e 
s s 

| ") 4 h 5 & 


» 
Tr 
ah 
195 
48 

SA 
"3 


BAB 54 
Keutamaan laa ilaaha illallaah. 
L. & 

4, 
“. 
“2 
TG 


AN an N N 
TEE AE UR "AN - 
2? , NN 4 83. 


WNA ras 


CT) 
£ 
Ne 
Pd 

L 
LX 
V9 
LA 


PN 
- 
SO 
t-| 
"3 
Pa 
| 
SN 
Pe 
. 


SG 
& Ph 
Na 
er 
yA 


kuat-kuat daripadanya". Beliau menjawab: "Hendaknya lisanmu senantisa 


untuk itu beritahukanlah padaku dengan sesuatu yang dapat aku pegang 
basah karena dzikrullah Azza wa Jalla". 


| Allah berfirman: Benar- apa yang dikatakan- hamba-Ku: Tiada Tuhan ke- : 2 aa . ig 5 PA 
| . « 9 
cuali aku saja." Dan apabila hamba membaca: La ilaaha Illallah laa 2 ia 31 CA Pa 5 NG ? Ae & Ang) 19 
| syariika lah, tiada Tuhan kecuali Allah dan tidak ada sekutu bagi-Nya. : j jek Kes at 
Maka Allah berfirman: Benar-apa yang dikatakan-hamba-Ku: Tiada Tea n AI VALB GL “AE mn PAK AA 
Tuhan kecuali Aku, dan Aku tidak mempunyai serikat. Dan apabila uu « ENG NS Ag Hy 3 DAN AG 
hamba membaca: Laa ilaaha illallah lahul-mulku wa lahul-hamdu, P3 
2 21: Dad #3 L j9" 
tiada Tuhan kecuali Allah. Milik-Nya lah kerajaan itu, dan milik-Nya lah Mann aan Ma 2 35 si. x s1 £ ep A 


| segala puji itu. Maka Allah berfirman: Benar- apa yang dikatakan 
| hamba-Ku: Tiada Tuhan kecuali Aku: Milik-Ku lah kerajaan itu, dan | TI Na Ea 2g na Aan 
. milik-Ku lah segala puji itu. Dan apabila hamba membaca : Laa ilaaha KAS hn 9 S3 Chin Juko "pat de BRA MA 


illaallah wa Ila haulawa laa guwwatz illa billah, tiada Tuhan kecuali - : Mt « - 
bawa As ye ka AN AL HN « 
| Allah dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. #Ir39 af 0 SEL : da “ag ae ea ye 


Maka Allah berfirman: Benar apa yang dikatakan hamba-Ku: Tiada Mas A3 Aib us 
Tuhan kecuali Aku, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan per- : 
tolongan-Ku. I, nga 

.Abu Ishag berkata: Kemudian Al-Aghar mengucapkan sesuatu yang tidak $ 3795. Mewartakan kepada kami Harun bin Ishag Al-Hamdaniy: me- 
aku fahami. Maka aku bertanya kepada Abu Ja'far: "Apa yang dia kata- wartakan kepada 'kami' Muha Kimad bin Abdul-Wahhab, dari Mis'ar, dari 
kan?" “Dia' menjawab: “Barangsiapa: diberi. karunia” dengan. membaca Isma'il bin Abu Khalid, dari Asy-Sya'biy, dari Yahya bin Thalhah, dari 


semua itu menjelang kematiannya, maka neraka itu tidak akan me- ibnunya Su'da Al-Murtayyah, dia berkata: "Perriah suatu ketika "Umar 


nyentuhnya". Ta melewati Thalhah, yaitu sesudah wafatnya Rasulullah saw. Lalu "Umar 
bertanya: "Mengapa engkau berduka cita? Apakah kepemimpinan saudara 
Ae TI, ARI 6! Paha 5 sk : as 
ang 1g ANU IIS “NAO sepupumu (Abu Bakar) tidak menyenangkan hatimu?". Thalhah men- 
PAN 2 5 


si jawab: "Tidak. Akan tetapi aku pernah mendengar Rasulullah saw. ber- 

La 2432 2 - P3 mr .. hemat 5 2 1 

: N LA At A b Ainan KE MEA x sabda: Sesungguhnya aku benar benar mengetahui sebuah kalimat, yang 
“4 3 LL La sa tiada seorangpun membacanya menjelang kematiannya, melainkan ia 

ea KERO A a aa 7G N 3 akan menjadi cahaya bagi shahifah (lembaran) amalnya. Dan sesungguh- 


(dear . « ta . : 
aa “Ng AM aa Ae ag 6 »- 5, nya jasadnya dan ruhnya benar-benar akan mendapatkan kenyamanan 
—. Ki “ 25 Kasi menjelang mati" Dan aku tidak pernah menanyakan beliau hingga wafat- 
KEL KN IA MO AKA 3 Mo, 24 8 nya." 'Umar berkata: "Aku mengetahuinya. Itulah kalimat yang Nabi 
2 Yan: AN A29 ye? : Naa 
A3 - 2209 . : "ad : saw. kehendaki agar paman beliau membaca. Sebab seandainya beliau 
' tahu ada sesuatu yang lebih dapat menyelamatkan dari kalimat tersebut 
IG Le “Ba ML NS0 “NN AA LA yang p yean , 
3 “3. No Su No 4 5 | m5 His | tentu dia akan memerintahnya".. 
“RI, £ - $ 5 | 
Kp KATA IG at N A ra Pra PI 2A Sanga ' Dalam Az-Zawa-id: Para ulama masih berselisih mengenai riwayat Asy-Sya'biy. 
PR ”, &£, 2 90 Sand : - Ada yang mengatakan: Demikian inilah darinya. Dan ada yang mengatakan: Darinya, 


dari Abu Thalhah, dari ayahnya. Dan ada yang mengatakan: Darinya, dari Yahya bin 
IG 19-10 — 3 “2113 H- 'Thalhah. Dan ada yadg mengatakan: Darinya, dari Thalhah secara mursal. 
(-) |) . AA | PI Al AS Ae | : 


498 


499 


- “ “.—X “ 
2 & TK 7 SIA LANPIL IIA SAS, 
IL JB TEE NS NET 


Adaa ay, NIA Re 
Aa YA. “sa LAS R33 A3 
AL oa 9 ne NI 


3796. Mewartakan kepada kami 'Abdul-Hamid bin Bayan Al- 
Wasithiy, mewartakan kepada kami Khalid bin ' Abdullah, dari Yunus, 
dari Humaid bin Hilal, dari Hishshan bin Al-Kahil, dari. ' Abdurrahman 
bin Samurah, dari Mu'adz bin Jabal, dia berkata: Rasulullah saw. ber- 


sabda, "Tiada jiwa yang mati dalam keadaan bersaksi bahwa tiada Tuhan' 


kecuali Allah, dan sesungguhnya aku adalah Rasulullah saw. (yang demi- 
kian itu pasti timbul dari hati yakin), melainkan: Allah akan mengam- 
puninya". 


Dalam Az-Zawa-id: Hadits ini diriwayatkan juga oleh An-Nasa-iy dalam bab 
amalan siang dan malam hari beberapa jalan. 


““ 


Ea AN Ea NE - yan 


" Un2n09D9 6 gara HA on NG 


3797. Mewartakan kepada kami Ibrahim bin Al-Mundzir Al- 
Hizamiys mewartakan kepada kami Zakariyya bin Manzhur, mewartakan 
kepadaku Muhammad bin 'Ugbah, dari Ummu Hani-, dia berkata: 
Rasulullah saw. bersabda: "Laa ilaaha illallah, adalah kalimat yang tidak 
dilampaui suatu amalan apapun (dalam hal keutamaannya). 'Dan kamu ti- 
dak akan meninggalkan dosa". 


Ta Dalam Az-Zawa-id: Dalam knadaya ada Zakariyya bin Manzhur, dia itu dha'if. 


Kan ju K3 SA SIG NAN 
segan N 3 Kana TNO: 
NI SAN TE IKA 
IN One 125 AA esa 


5 KE RSA 4 £ s 5 ». 3. 
SEE SIS sop ES n9 A5 
, 


3798. Mewartakan kepada kami Abu Bakr, mewartakan kepada 


kami Zaid bin Al-Hubab, dari Malik bin Anas, mengkhabarkan kepadaku 


501 


Sumay, Maula Abu Bakr, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dia ber- 
kata: Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa membaca dalam seharinya 
seratus kali (Laa ilaaha illallah wahdahu laa syariika lah lahul-mulku 
wa lahul-hamdu wa huwa 'Ala kulli syai-in gadir, artinya: Tiada 


Tuhan kecuali Allah saja, tiada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya lah kerajaan 


itu dan milik-Nya lah segala pujian itu. Dan Dia berkuasa atas segala 
sesuatu) maka dia akan memperoleh pahala sebanding dengan memer- 
dekakan sepuluh budak. Dan akan ditulis seratus kebaikan baginya. Dan 
dihapuskan seratus dosa daripadanya. Sedangkan bacaan itu akan men- 
jaganya dari godaan syetan, dari seluruh siangnya sampai malamnya. Dan 
tak seorangpun membawa sesuatu yang lebih afdhal dari apa yang 
dibawanya, melainkan siapa saja yang membacanya lebih banyak". 


10 2 
Har Ha AE NA 
25 Aga AS NN ato 333 YG TP 
EB3 SI ora SPG INA ANN 
AKSI 9323 KEK Ia 


BELIIN NG isa ping HI sa Bulas ooltual 3 LING MN 


3799. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Bakr bin ' Abdurrahman, mewartakan kepada kami 
'Isa Al-Mukhtar, dari Muhammad bin Abu Laila, dari 'Athiyyah Al- 
'Aufiy, dari Abu Sa'id, dari Nabi saw., beliau bersabda: "Barangsiapa 
membaca, tiap selesai shalat: "Laa ilaaha illallah wahdahu laa syariika 
lah lahul-mulku wa lahul-hamdu biyadihil-khairu wa huwa 'ala kulli 


502 


syai-in gadir, artinya: Tiada Tuhan kecuali Allah, tiada sekutu bagi-Nya. 
Milik-Nya lah kerajaan itu, dan milik-Nya lah segala pujian itu. Dan di 
tangan-Nya lah terletak kebaikan, dan Dia berkuasa atas segala sesuau". 
Maka adalah dia itu seperti memerdekakan seorang budak dari anak tu- 
runan Isma'il" s 


Dalam Az-Zawa:id: Dalam isnadnya ada 'Athiyyan, dia itu dha'if. Demikian juga 
yang meriwayatkan darinya. 


. HAL Inn pl co0o, 


BAB 55 
— Keutamaan meat yang memuji allah 


- . 


La Hanya ta 2 neha 
4-1 ag PON Henna 22 


Aa Wa 


: .iG HE ag 
Aya PA Aa Bana AN an Cas « As 
AA KANG “YAI 


“3800. Mewartakan kepada kami 'Abdurrahman bin Ibrahim Ad- 
Dimasyigy: mewartakan kepada kami Musa bin Ibrahim bin Katsir bin 
Basyir bin Al- Fakih, dia berkata: Aku mendengar Thalhah bin Khirasy, 
saudara sepupu Jabir berkata: Aku mendengar Jabir bin "Abdullah ber- 
kata: "Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Seutama-utama dzikir 
adalah : Laa ilaaha ilallah. "Dan seutama-utama do'a adalah "Al- Hamdu 
liHah" 


1 2 
Aceh, Kata 


Ht 
. Pa 


503 


BUKA BEA ae baE 
WA Ahn Dia Ae OS IS 
GIE Ea WE, KAS 


. - - TI - 


. # - v— - 
NA D4 ES 4 CAN Ok gua 
“A, - 2G. “9 
PA “ J-A . 
y P4 
2 AL IT 
KA Kan 


504 


Dan Blog» aitg yo dg anhnya ND id ip AD da0 
An AI 


3801. Mewartakan kepada kami Ibrahim bin Al-Mundzir Al- 
Hizamiy: mewartakan kepada kami Shadagah bin Basyir, Maula go- 
longan Al-'Umiariy, dia berkata: Aku mendengar Oudamah bin Ibrahim 
Al- Jumahiy mewartakan: bahwasanya dia pernah datang balik ke tempat 
' Abdullah bin-' Umar bin Al-Khaththab. Ketika itu dia masih kecil dan 
memakai dua pakaian yang sudah diwarna dengan 'Ashfar (warna 
kuning). Lalu 'Abdullah bin 'Umar mewartakan hadits kepada kami, 
bahwasanya Rasulullah saw. mewartakan kepada mereka: "Sesungguhnya 
ada seorang hamba diantara hamba-hamba Allah membaca: Ya Rabbi 


'Lakal hamdu kamaa yanbaghi lijalaali wajhika wa 'azhiimi 


sulthanik. Ya Tuhanku, milik-Mu lah segala pujian, pujian yang sesuai 
bagi kerhuliaan wajah-Mu, dan bagi keagungan sultan-Mu. 


. Maka kiilimat tersebut membuat repot dua orang malaikat, karena mereka 


tidak tahu bagaimana harus menulisnya. Lalu keduanya naik ke langit, 
dan melapor: “Ya Tuhati kami! “Sesungguhnya hamba-Mu telah 'meng- 
ucapkdh” Suatu perkatian yang kami 'tidak tahu bagaimana harus me- 
pulisnya". ' - . 20k: 

Allah Azza wa Jalla pun berfirman, dan Dia lebih mengetahui dengan 
apa yang“diucapkan hamba-Nya?" Apa yang dikatakan hamba-Ku?" 
Keduanya menjawab: "Sesungguhnya dia membaca Ya rabbi lakal- 
hamdu kamaa yanbaghi lijalaali wajhika wa azhiimi sulthani". Maka 
Allah Azza wa Jalla berfirman kepada keduanya: "Tulislah sebagaimana 
apa yang diucapkan hamba-Ku sehingga dia sendiri menjumpai-Ku. 
Maka Aku akan memberinya pahala dengan ucapannya itu". 


, Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada Gudamah bin Ibrahim, Ibnu. Hibban 
menyebutnya dalam At-Tsiggat. Sedangkan Shadz yah bin Basyir, aku tidakmelihat 
ada yang mencacatnya atau mentsiggatkannya. Da sisa perawi yang lain tsiggat. 


1 una Ban 4 Pe 
AT Ea Per APA Hui LEE AN HA 


: # 
AG 2» Ex 2 -.» Perta PA NN 2 4 27. 
IE SE Ing EL EA BN AE 
505 


AN AN bag Peka 


4 . 


3802. Mewartakan kepada kami 'Aliy bin Mubammad, mewartakan 
kepada kami Yahya bin Adam, mewartakan kepada kami Israil, dari Abu 
Ishag, dari 'Abdul-Jabbar bin Wa-il, dari ayahnya, dia berkata: "Aku 
shalat bersama Nabi saw., lalu seseorang membaca: "Al-Hamdu lillah 
hamdan katsiira thayyiban mubaaraka fih, artinya, Segala puji bagi 
Allah, dengan pujian yang banyak, bagus dan diberkati." Tatkala Nabi 
saw. telah selesai shalat, beliau bertanya: "Siapakah yang membaca itu 
tadi?" Seseorang menjawab: "Saya. Dan saya tidak bermaksud apa-apa 
melainkan kebaikan." Beliau bersabda: "Sungguh pintu-pintu Jangit telah 
dibukakan baginya, dan tidak ada sesuatu yang Bel kecuali 
Te | Lian 


KA 2 Hi ye Gs OTG - WN 


Harta 22 Pe, Par 
Ka Rat enkasa Ne. Ha 


ai P3 . Gea Bag A06 "2 NG 


:. 


506 


ET kasa teman 


DAN Ala 9 ea Oom, SN 


3803. Mewartakan kepada kami Hisyam bin Khalid Al-Azrag, Abu 
Marwan: mewartakan kepada kami Al-Walid bin Muslim, mewartakan 
kepada kami Zuhair bin Muhammad, dari Manshur bin ' Abdurrahman, 
dari ibunya Shafiyyah bint Syaibah, dari 'A-isyah, dia berkata: "Adalah 
Rasulullah saw. apabila melihat sesuatu yang disukai membaca: "Al- 
Hamdu Iillahilladzi bini? matihi tatimmush-shaalihaat, artinya: Segala 
puji bagi "Allah" yang dengan nikmat-Nya akan sempurna segala ke- 
baikan." Dan apabila melihat sesuatu yang tidak disukai, membaca: 
"Al-Hamdu Iillah 'gla. kuli baal, artinya: Segala puji bagi Allah atas 
segala keadaan yang ada". ' 


“Dalam Az-Zawa-id: Isnadnya shahih, para perawinyi tsiggat." - 


AKI 9» Tip 90 9 4D Sa Ur GAYA Ooh DGN NS 
dedek 


3804. .Mewartakan kepada kami 'Aliy. bin Muhammad, mewartakan 


507 


kepada kami Waki”, dari Musa bin "Ubaidah, dari Muhammad bin Tsabit, 
dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi saw. pernah bersabda: "Al-Hamdu 
lillah 'Ala kulli haal. Rabbi a'udzu bika min haali ahlin-naar, artinya: 
Segala puji bagi Allah atas segala keadaan yang ada. Ya Tuhanku, aku 
berlindung diri kepada-Mu dari keadaan perighuni neraka". 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada Musa bin 'Ubaidah, dan dia itu dha'if, 
dan gurunya Muhammad bin Tsabit majhul. 


cs IA KESAN 4 M0 
Ab 513 36.y6 TON ANT SN 


Mt 


Sr data apaan 
KANAN KA3I 


Lab HS pita 2 Keabata «Uya Ooh) 3 5193013 


3805. Mewartakan kepada kami Al-Hasan bin 'Aliy Al-Khalal me- 
wartakan kepada kami Abu 'Ashim, dari Syabib bin Bisyr, dari Anas, dia 
berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Tidaklah Allah memberi kenikmatan 
kepada hamba-Nya, lalu dia mengucapkan "Al-Hamdu lillah", melainkan 
apa yang ada diberikan padanya itu lebih baik. dari apa yang sudafi dia 
terima". 


Dalam Az-Zawa-id: Isnadnya hasan, Syabib bin Bisyr itu diperselisihkan. 


(eta rod co, 


BAB 56 
Keutamaan tasbih 


| Iv vrv 


TEA 
r 


Maa Aa La Jasa 
sc bata 2 Ja ah 7» 3 


Jataii 
. 


“ 3806. 'Mewartakan kepada kami Abu Bisyr dan' "Aliy bin: Muham- 
Ka 'keduanya berkata: Mewartakan kepada kami ' Muhammad bin 
Kidihait, dari "Umarah”bih Al-Oa'ga', dari Abu Zur'ah, dari Abu 
tilifitan,“'afa berkata: “Rafulullah Saw: bersabda: "Dua kalimat yang 
Hiasi artidah" Tetapi "berat “dalam” timbangari serta dicintai 'oleti Allah 
yaitu: Subhaanallah wa bi hamdih h sutihikatahahil-'azhlin 


.@ Ak 3 Pa IG IR 
SL Nian sn Ae NU yg "yana nusa 13 Sp 


3807. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah: me- 
wartakan kepada kami 'Affan) mewartakan kepada kami Hammad bin 
Salamah, dari Abu Sinan, dari 'Utsman bin Abu Saudah, dari Abu 
Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. melewatinya, sedangkan dia se- 
dang menanam, pohon. Lalu beliau bertanya: "Hai Abu Hurairah! Apa 
yang engkau tanam itu?" Aku menjawab: "Pohon milikku." Beliau ber- 
tanya: "Maukah aku tunjukkan kepadamu tentang pohon yang lebih baik 
bagimu daripada pohon itu?" "Tentu, ya Rasulullah! Jawabnya. Beliau 
bersabda: "Bacalah: Subhaanallah wal-hamdu lillah wa laa ilaaha 
illailah wallahu akbar, niscaya ditanamkan bagimu dengan setiap satu 
(bacaan) nya, sebuah pohon di surga". 


Dalam Az-Zawa-id: Isnadnya hasan. Dan Abu SSinan, namanya adalah 'Isa bin 
Sinan AN Hama dia itu Gipeni baikan, 


49 2 sha 3 Saba IP GA NI 
Tb NE NN TES Akin. jig 
2 IA nd 2D (4 ALA “ - 
- Vs, Ia IG Apt YAA 
A02 ALA 22 & 


510 


SA ah NK SA D3 NS 5 yk 


Naa IT hh AIA NP 
Gog PNG» an SSS AAS 2 AS 


An MAL aa KPA AT 
NA NAS. AA IN GASAN - dad 

PNY 
Aa BASA 


- 3808. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin. Abu Syaibah: me- 
wartakan kepada kami Muhammad bin Bisyr, mewartakan kepada kami 
Mis'are-miewartakan kepadaku Muhammad bin ' Abdurrahman, dari Abu 
Risyidn,. .Gari Ipny, :Abba, Sari Juwairiyah,. .gia berkata: "Rasulullah saw. 
melewajinya. ketika beliay hendak, shalat shubuh atau sesudah shalat shu- 
buh, saat itu dia sedang berdzikir. Lalu beliau kembali ketika siang sudah 
an (atau menggtakan: sketika pertengahan. siang), dan dia masih. dalam 

Tk seperti itu,, .Maka, Nabi , Say.: bersabda: "Sungguh sejak saya me- 
anmu tadi, Kaya: telah membaca, empat, kalimay sebanyak tiga 


TANI 


dari, ar apa- yang engkau baca: Subhanallah radada khalgih. Su- 

haa nafsih. Subhaanallah zinata 'arsyih. Subhaanallah 
Ia Kalimaatih Maha Suci Allah sebanyak makhluk-Nya. Maha 
Suci Allah sebesar keridhaan diri-Nya. Maha Suci Allah seberat Sn 
Nya: tang Suci Allah sebanyak firman- “Nya. 


Biak sah 


Ta ak 3, Arena 


dab. Ta Ge ENG & AT, Pr 
Kanaan s pegkani HA 
ALE (5: SATA 


« 


Am LA 
PE 


DAA ateyag , AS dr y" a. # ia) 2 X9 SN 
Na a Ae 


'3809. Mewartakan kepada kami Abu Bisyr, Bakr bin Khalaf: me- 
wartakan kepadaku Yahya bin 'Sa'id, dari Nusa bin Abu 'Isa Ath- 
Thahhan, dari "Aun bin Abdullah, dari ayahnya: atau saudara laki-lakinya, 
dari An-Nu'man bin Basyir, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
"Sesungguhnya diantara apa yang kalian baca dalam dzikir berupa ke- 
agungan Allah yaitu: Tasbih, tahlil dan tahmid, akan berbelok di sekitar 
?Arsy. Mereka mempunyai suara bergemuruh seperti dengungan lebah. 
Suara yang mengingatkan orang yang membacanya. Tidakkah Seseorang 
diantara kalfan suka agar ada baginya (tau senantiasa ada baginya) sese- 
orang yang mau mengifgatkarinya?" 


Dalam Az-Zawa-id: Isnadnya shahih, para perawinya terpercaya. Dan saudara 
laki-laki 'Aun menanya adalah 'Ubaidullah bin "Utbah. 


Mu P. ANK, SE HA NS “Ng 


- 
Rae 2 aa 4 . : ng 
Ly ko 00 123 528 oC Bahana AK 

5 . . 
A Aya IE BS pebauy 


3, ee. 2 2. . 9g... Pd SV 
Iebg SMA03ESI IYAS TN 4 
: & PIA 
Pi! 5 ' 3 '. AS ALA Ha 
| Cissio 909 0 Yoh B3 Mp 


i “3810. Mewatakan kepada kami Ibrahim bin Al-Mudzir Al-Hizamiy, 
meriditakah kepadak gi: Abu, Yanya.Zakadyya bin Manzhur, mewarta- 
kan kepadaku: 'Muhamrhad bin "Ugbih bin Abu Mafik dari Ummu ia 
dia berkata: "Saya datang m erpui Rasulullah gaw., lalu berkata: " 
ta Tugokkanlah Ha aku puatn : #malani:Karena ja la 


saya ihi telah” tua, lemah dan gemuk. " Maka beliau bersabda: "Besarkan- 
lah-Allah seratus kali. Pujilah Allah seratus kali. Sucikenlah-Allah seratus 


kat“Iku- ddalah“Mbin-baik aripada”teratos kuda yang dikekang dan 
pp untuk berjihad di jalan Allah. Dan lebih baik daripada seratus 
pa Dan lebih. baik daripada memerdekakan seratus orang 


aa Ha Dalam isnadnya ada Zakariyya, dia itu dharif. 

IL 09 KE Jak Tar Basa -R AN 
2,4 Saga GA 35 2 £ Ag Lu. 2G E 

Yasa ng NN NN 


“ 


Tera Kena an ear KIA IE 


t8 


513 


Mangan A3 INA An 


3711. Mewartakari kepada kami Abu "Umar, Hatsh bin 'Amr, me- 
wartakan kepada kami 'Abdurraiman bin Mahdiy, mewartakan kepada 
kami Sufyan, dari Salamah bin Kuhail, dari Hilal bin Yasaf, dari Sa- 
murah bin Jundab, dari Nabi saw., beliau bersabda: "Empat kalimat yang 
paling utama. Tidak akan membahayakanmu dari mana saja engkau mu- 
lai: Subhanallah. Wal-hamdulillah. Wa laa ilaaha illallah. Wallahu 
akbar". 


8 3. 33 “, 2 1,29 2 Ta Ah, G- 
AO TAI INKA IE 


ag Pr hansn RA 


YEN CL PA HN ak aa 


ISS & 
S3 sea SE 353 ja 4 


3812. Mewartakan kepada kami Nashr bin-' Abdurrahman Al- 
Wasysya-, mewartakan kepada kami ' Abdurrahman Al-Muharibiy, dari 
Malik bin Anas, dari Sumay, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dia 
berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa membaca: Subhaanallah 
wa bihamdih seratus kali, niscaya dosa-dosanya diampuni, meskipun 
dosanya itu seperti banyaknya buih di laut". 


8 IL EA a Gap ot NY 
ae KA Nek: ena 


“ 


514 


& 


Raga Iga MPA AN AI JA ke 
AN ANIy ANIS AP KEY PANAS 12 IIS 
Gea KE SUNGKAN 
ella: AB Ong PR AKI 232 


Sendi Oon! « PA Kd 4 & tnJasira KLS IA Nus 
Hd TN Yaa JAN) 03 ja 
3813. Mewartakan kepada kami 'Aliy bin Muhammad, mewartakan 


kepada kami Abu Mu'awiyah, dari "Umar bin Rasyid, dari Yahya bin 
Abu Katsir, dari Abu Salamah bin ' Abdurrahman, dari Abud-Darda-, dia 


- berkata: “RasuluHalt- sew. 'bersabda' kepadaku: "Jagalah selalu (untuk 


membaca) (Subhaanallah, walhamdu lillah, wa laa ilaaha illallah, wallahu 


akpar) $ Karena: MESIN ungguhnya. « dia, fm, dapat , merontokkan dosa-dosa 
sita Genkai 'pobon'itu merontokkan ea 


he Peran rena Dafara Pa ada "Umar bin” Rasyid, Al-Bukhariy me- 
ngomeatarinya: Haditsnya dari Ibnu Abu Kasir Mudhtharib, tidak kokoh. Ibnu Hibban 
berkata: Dia membuat hadits maudhu', yang tidak halal disebutkan kecuali hanya 
s@bagsi.jelan untuk mencelanya. 


Kasie HI cON, 


BAB 57 
Istighfar 


Amma ta 


AA ap 42. P, 4. Pad 
H3 Git AAN Kue DPI KERTTR yh: “gs 
Fe EN Kala Wen 35 3 


3814. Mewartakan kepada kami 'Aliy bin Muhammad: mewartakan 
kepada kami Abu Usamah dan Al-Muharibiy, dari Malik bin Mighwal, 
dari'Muhammad bin Sugah, dari Nafi”, dari Ibnu "Umar, dia berkata: "Se- 
sungguhnya .kami pernah menghitung ucapan Rasulullah saw. (Rab- 
bighfirli wa tub 'alayya, innaka Anta tawwabur-rahim, artinya: Ya 
Tuhan, ampunilah aku dan berilah aku taubat. Karena sesungguhnya Eng- 
kau adalah Maha Penerima taubat dan Maha Pengasih.) dalam suatu 
majlis sebanyak seratus kali". 


STA A22 II en, ai 

EN ARE AG SIASTS AM 
29X KA “i - | | AG, 2. 

KA 2.16 Pee ae 3 


KAA NG HaR & Lag Aa 9G 
KA AA 


MAS along" AD Aas Sah ha 


3815. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Muhammad bin Bisyr, dari Muhammad bin 'Amr, 
dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Sesungguhnya aku. beristighfar kepada “lah dan bertaubat 
kepada-Nya seratus kali dalam sehari". 


Dalam Az-Zawa-id: Isnad hadits Abu Hurairah shahih, para perawinya tsiggat. | 


S16 


AT ni 


ea -... 3 sg 

SN BER AG, KA SINGA 

—aes ot dea pad Ie 3 “BAN olgy 2 MAN 2 
“dy LEnaa ye C3 21 ya an gay 


3816. Mewartakan kepada kami “Aliy-bin Muhammad, mewartakan 
kepada kami Waki',-darf Mughirah”bin: 'Abdul-Hut, dari Sa'id bin Abu 
Burdah bin Abu Musa, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata: Rasulul- 
lah saw. ' bersabda: : "Sesuggguhnya aky beristighifar. kepada Allah tujuh 
puluh kali:dalam Sekati". 


ma Teams, Diriwayatkan oleh An- Nasaiy dalam bab, amalan sehari 
semala dari Ibrahim bin Ya'gub, dari Abu Nu'aim, dari Besa 


A4 : “2 - II 4 Ki £ 
“63 & Ae Ia “y3 | NG “G A "3 
“9 beta IX LIA Jo NIKAL BA 9, P4, . 
N (adi 

Sa LIL 29 AA A DAN £ 32 Pagar 
AA IG Aa, NS AN AN ST XS 
«3 EP AN 1 .h aer 


: 517 


| 
nge 2 . P, R23 0 AP. SL KPA, aa Na ayat 
He Eni Jaian € pel SY yA oo buah 9 MN 3 : MMI an Ie. yk » (aa Ah - NA 
Na 3 : 
, KEK N AS ho S0 se gta A3A PPN) | 
Urai ad 4 | 2 Laga 0 Ikan Hp RE o 2 
AP ALE - : 
3817. Mewartakan kepada kami 'Aliy bin Muhammad, mewartakan A22 yA dg P GC Ka az 
i : 0... “ 32 3 LA Cd “ 
kepada kami Abu Bakr bin 'Ayyasy, dari Abu Ishag, dari Abul-Mu- Kain v 3 1G ru : 9 KE 
ghirah, dari Hudzaifah, dia berkata: "Aku biasa mengucapkan kata-kata NS - 3 NN 
keji kepada keluargaku, akan tetapi tidak sampai merembet kepada selain | ag 1 Gano" A59 6 eta D PAN 
mereka. Lalu aku menyampaikan hal itu pada Nabi saw. Maka beliau | 3 s—c5 i Z 2 y 
bersabda: "Apakah engkau sudah beristighfar? Hendaklah engkau beris- | SI KEK NK ILIR Lan 
tighfar kepada Allah tujuh puluh kali dalam sehari". .« | 02 LD) )9 
Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada Abul-Mughirah Al-Bajaliy, haditsnya : 
dari Hudzifah Mudhtharib, demikian dikatakan Adz- Dzahabiy dalam Al-Kasyif. an 3819. Mewartakain kepada kami Hisyam bin ' Ammar, mewartakan 


kepada kami Al-Walid bin Muslim, mewartakan kepada kami Al-Hakam 


Pan Pe aa 2 | bin Mush'ab, dari Muhammad bin 'Aliy bin 'Abdullah bin "Abbas, bah- 
PE HoA LT » KE Ce TG - MA Io wasanya dia mewartakan hadits dari "Abdullah bin "Abbas, dia berkata: 
- | Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa.tekun beristighfar, niscaya Allah 
2 RAI IN BATAS at & £ 2? $ . | akan menjadikan baginya kesenangan dari setiap duka cita, dan men- 
mh IN , & MAN. (DAS ALI Y. jadikan jalan keluar gari-setiap kesempitan dan memberinya rezki dari 

, »2 ' arah 'yarig tidak diduganya."” -——. . 


RI AJE jk E ne Laga 30 an | 
si : : "Ada i 2 na P 
AA ana ON SAS TEA KA Ong, 


- - 0.0. 3 
Jadi PIL 2 IN KIK AK 3 Key Pa Taad 
S1 ON NG 6 No | 2 
OA dna um 25lo ya BS PIN I si Ad y 1 6 Da 
3818. Mewartakan kepada kami 'Amr bin "Utsman bin Sa'id bin - KA 21 2 £ Asad E : ve 
Katsir bin Dinar Al-Himshiys mewartakan kepadaku ayahku, mewartakan & 24 Lo 31A BA DAU 5 # P 
kepada kami Muhammad bin "Abdurrahman bin 'Irg: Aku mendengar Bl 1513. nyaa NE 2 L GAN Garataga 
"Abdullah bin Busr berkata: Nabi saw. bersabda: "Alangkah beruntung- mes ian 
nya seseorang yang mendapati dalam lembaran amalnya istighfar yang 5 2ar aga 
banyak". "& | | 
Dalam Az-Zawa-id: Isnadnya shahih, para perawinya tsiggat. 


518 519 


8 H2 9D 9 Sunny up IC ey 


3820. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Yazid bin Harun, dari Hammad bin Salamah, dari 
'Aliy bin Zaid, dari Abu 'Utsman, dari 'A-isyah, bahwasanya Nabi saw. 
pernah berdo'a: "Ya Allah! Jadikanlah aku termasuk diantara orang- 


orang yang apabila berbuat baik merasa bergembira, dan apabila berbuat 
jahat segera beristighfar". 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada "Aliy bin Zaid, dia itu dha'if. 


. dead co N » 


BAB 58 
Keutamaan beramal 


AE - “3 


aa ra NA An 
27. 5 ga uh 


) sed va 
agak an denah PEYAN 


“x 


23 2g ra el LA 
“3 P3 Sala RR ptk MAN 
: PPA, pa F3 


ewartakan kepada kami 'Aliy bin Muhammad: mewartakan 


Pa gan ”Waki', dari Al-A'masy, dari Al-Ma'rur bin Suwaid, dari 


gi 


dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Allah Tabaraka wa 

Abu pa berfirman: "Barangsiapa datang dengan membawa satu kebaikan, 
mika baginya sepuluh kebaikan yang serupa, dan Aku akan menambah- 
nya. Dan barangsiapa datang dengan membawa kejahatan, maka balasan 
dari sebuah kejahatan adalah kejahatan yang serupa, atau Aku ampuni. 
Dan barangsiapa mendekat kepada-Ku sejengkal, maka Aku mendekat 
kepadanya Hug Dan barangsiapa mendekat kepada-Ku sehasta, maka 
Aku “mendekat kepadanya sedepa. Dafi barangsiapa mendatangi-Ku de- 
ngan Meng maka Aku mendatangi-Nya dengan berlari. Dan barang- 
siapa menjumpai-Ku dengan membawa dosa hampir scisi bumi, kemu- 
dian dig tidak Menyekitukan Aku dengan' sesuatu apapun,, mtaka Aku 
kn ngany seb sapaan yang Sisa 1 

-n Lena 


3 apa Ser KAS DE en 

HE BENAR Au 

Rasya Ag DIII 

Hana sipenaaa LA KAN 
33595 

Ary 


AX 


Ing, 


Nae S: Han 


521 


. 9 —D 


3822. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan 
'Aliy bin Muhammad, keduanya berkata: Mewartakan kepada kami Abu 
Mu'awiyah, dari Al-A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dia 


berkata: Rasulullah saw. bersabda: Allah Subhaanah berfirman: "Aku 


selalu mengikuti sangkaan hamba-Ku, dan Aku selalu bersamanya, ketika 
dia mengingat-Ku (berdzikir). Jika dia mengingat-Ku dalam dirinya, 
maka Aku mengingatnya dalam diri-Ku. Dan jika dia mengingat-Ku 
dalam kumpulan orang, maka aku mengingatnya dalam kumpulan yang 
lebih baik dari kumpulan mereka. Dan jika dia mendekat kepada-Ku se- 
jengkal, maka Aku mendekat kepadanya sehasta. 

Dan jika dia mendatangi-Ku dengan berjalan, maka Aku mendatanginya 
dengan berlari". 


CG Ba , - 94 29 GL LaG- | 
BaSap AE NE KAS Ap 
TAG ga Naa BEN LA, 


BNN AE ine Avi 256. 16 
DE ain SES YG SAR 


AN 


SEA M3 BA Ap eren AN 


3823. Mewartakan kepada kami Abu Batr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Abu Mu'awiyah dan Waki', dari Al-A'masy dari 
Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
“Setiap amal Ibnu Adam itu akan dilipatkan- pahalanya- : Satu kebaikan 
itu dilipatkan sepuluh kali yang semisalnya hingga tujuh ratus kali lipat. 


522 


Allah Subhaanah berfirman: Kecuali puasa. Karena puasa itu untuk-Ku, 
maka Aku sendirilah yang akan membalasnya". 


Pa M3, dota Delalork,0a, 
BAB 59 


Tentang keutamaan "laa haula wa laa guwwata illaa billah". 


- 23 — LA IG Pra ID aa LA ketan 
BEE ATA 3 BIS H0 NN 
ai LA 


2AG AA NG IKEUN Ten SAN one 
WEI ISA, NG Bae LAN sasa 


Ag BA 
LEBAT AH ANTENA 
, A AA — n2g - hh snZ 
NI ET SB EN 2 LP 


TA 


: MA gi Ku AA AA 
.« ALI TA ATA . 8 po NS 


“3824. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Ash-Shabbah: 
memberitakan kepada kami Jarir, dari ' Ashim Al-Ahwal, dari Abu 'Uts- 
man, darf:Aba Musa, dia berkata: "Nabi saw. mendengar Aku membaca: 
"La haula wa laa guwwata illaa billah". 

Lalu beliau bersabda: "Ya 'Abdullah bin Oais! Maukah aku tunjukkan 


dai kepadamu suatu kalimat dari perbendaharaan -surga?" Aku menjawab: 
"Tentu, ya Rasulullah!” Beliau bersabda: "Laa haula wa laa guwwata 
illaa billah". | | 


KN Gu. Ae -YARO 
BE YA PI Ea 0 LIS 


523 


oh LA 


Sh Wala site AN 35 2116 AG 
ASIH da. KAU ASASI Us 
" AE ASI " 

' WAS an LAN Sa roe Dalan S2 


3825. Mewartakan kepada kami ?Aliy bin Muhammad: mewartakan 
kepada kami Waki”, dari Al-A'masy, dari Mujahid, dari ' Abdurrahman 
bin Abu Laila, dari Abu Dzar,-dia berkata: Rasulullah saw. bertanya ke- 
padaku: "Maukah aku tunjukkan kepadamu suatu" perbendaharaan dari 
perbendaharaan-perbendaraan surga?" Aku menjawab: "Tentu, ya 
Rasulullah!" Beliau bersabda: "Bacalah: Laa haula wa laa guwwata illa 
billah". 


Dalam Az-Zawa-id: Isnad hadits Abu Dzar shahih, para perawinya tsiggat. 


KEK S5 ARK 


4 
2 


jaman ir la Snap ileng "AS ya Peni 
EA UAN yaa Y39 SBN 3 ULor uye 
me AJAR IT Yep ghar 9 an 


aa “2 bndisa abi: Ao ra La 
| , BAB 


3826. Mewartakan kepada kami Ya'gub bin Humaid Al-' Adaniy: 
mewartakan kepada kami Muhammad bin Ma'an, mewartakan kepada 
kami Khalid bin Sa'id, dari Abu Zainab, Maula Hazim bin Harmalah, 
dari Hazim bin Harmalah, dia berkata: "Aku pernah lewat di dekat Nabi 
saw., lalu beliau bersabda kepadaku: "Hai Hazim! Perbanyaklah mem- 
baca: "Laa haula wa laa Te illaa billah." Oleh Karen bacaan itu 
dari perbeddhhhraan sitiga”: us : 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada magal/pembicaraan. Abu Zainab tidak 
disebutkan namanya, narhun aku tidak. melihat ada"yang mencacatnya ataupun yang 
mentsiggatkannya. Khalid bin Si'idi: “adikliloJogu u Marya? At-Taimiy, disebutkan 
Ibnu Hibban dalam Ats-Tsiggat Muhammad bin Ma'an Al-Ghifari dipakai berbujjah 

Al-Bukhariy dalam Shahihnya. Ya'gub bin Humaid itu ada perselisihan 1 mengenain ka 
Kemudian Mushannif tidak mengeluarkan bagi Abu Hazim bin Harmalah selain 
ini. Dan dia tidak mempunyai Bana sisa kitab-kitab hadits yang lain. 


525 


DENGAN NAMA ALLAH, MAHA PENGASIH, 


MAHA PENYAYANG 
SAN Aa aa panjat 
EA. 
24. KITABUD-DOA (PERIHAL DOA) 
AAN dead Ah 


BAB 1 
Keutamaan berdoa 


TE LITE AT, 1 3 BASE pny 
Lag 2. TKA pg ANA 5 RB IG 
Ie IR Ana 


3827. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan 
'Aliy bin Muhmmad, mereka berkata: Mewartakan kepada kami Waki', 


526 


mewartakan kepada kami Abul-Malih Al-Madaniy, dia berkata: Saya 
mendengar Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. 
bersabda: "Barangsiapa yang tidak. berdoa kepada Allah SWT., maka 
Allah murka kepadanya". 


MI AG. ERA STS 0 Ken 
Kn HE DAS Ay 
KET NG NG AS Bj ye 

DERNGAS IBAN 


LEAN 231 
" : 3 - — 
S1 5 : ma 4 gs . Ea . 


So aan Eu Na an 


3828. Mewartakan "kepada. kami Ta naan Muhammad, Toewartakan 
kepada kari Waki”, dari Al-Atmasy, daki Zir- bin ' Abdullah Al-Ham- 
daniy: dari Subai At-kibdiy, dari An-Ny'man bin Basyir, dia berkata: 
Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya berdoa adalah suatu ibadah". 
Kemudiah beliau “saw. membacakan ayat (artinya): "Dan Tuhan kalian 
berfirman Berdoalah kalian kepada-Ku, maka Aku akan papi selagi 
doa. kalian '.. .. (OS. 40 : 60). 


AK Pa 


200 Su, Per Got LAyA 
Page Sian Faith 
Ka PE Neng an ah 
su SN Ia 2 SA 


. 3829. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Yahya, mewartakan 


527 


kepada kami Abu Dawud, mewartakan kepada kami 'Imran Al-Oaththan, 
dari. Oatadah, dari Sa'id bin Abul-Hasan 'Imran Al-Oaththan, dari 
Oatadah, dari Sa'id bin Abul-Hasan, dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. 

Beliau saw. bersabda: "Tidak ada sesuatu yang lebih utama bagi 
Allah SWT. daripada (dibanding dengan) doa". 


| nga, 
Doa Rasulullah saw. 
gnsnsnyana Eye SE Seng. 
Ing maa CS 13 HA 3169 


“A2 pop 


ata Sat KAIN WP 2 NAS. 3.16 


KK ak 9— « G 2 Yo » & — 
2 8 4 aa | - 
pa ajaa Pane 


at 
& 
-3 
BI 
AN 
AN 
bg 
$$ 
ks 
ke 
@| 
G G 
La 
€ 
Ya 
AL 
“ 


K3 


agan. — 2P 20 Ta 
« & rd Yg .  £ 


sah Li Pe AAA 6 


: # 2 an 

3830. Morarakaa kepada kami 'Aliy bin Muhammad, pada tahun 
231 Es, mewartakan 1 kepada kami Waki', pada tahun 195 H. dia berkata: 
Mewartakan kepada kami Sufyan, dalam majlis pengajiannya Al- 
A'masy, sejak 50 tahun, mewartakan kepada kami "Amr bin Murrah Al- 
Jatoaliy pada: zamam- Khalid, dari ' Abdillah bin Al-Harits Al-Mukattib, 
dari Yunus bin Thalg Al-Hanafiy, dari Ibnu 'Abbas, bahwasanya Nabi 
saw..mengucapkan dalam doanya (yang artinya): "Ya Tuhan, bantulah 
aku menghadapi musuh dan janganlah Engkau membantu musuh me- 
ngalahkan aku. Tolonglah saya menghadapi/mengalahkan musuh dan 
janganlah Engkau menolong- musuh-untuk mengalahkan aku. Berilah aku 
siasat--untuk mengalahkan musuh-- dan janganlah Engkau memberi siasat 
untuk mengalahkan aku. Tunjukilah aku, serta mudahkanlah petunjuk 


: kepadaku dan tolonglah aku terhadap orang yang mengantaya aku. Ya 


Tuhanku, jadikanlah aku sebagai orang yang banyak bersyukur kepada- 
Mu, orang yang banyak mengingat-Mu, orang yang selalu takut kepada- 
Mu, orang yang selalu taat kepada-Mu, orang yang selalu khusyu' dan 
tawadhu” kepada-Mu, orang yang selalu penghiba dan suka kembali-Mu 
(taubat) ya Tuhanku, terimalah taubatku, cucilah dosaku, perkenankanlah 
doaku, tunjukilah hatiku, benarkanlah lisanku, tetapkanlah hujjahku dan 
lepaskanlah kedengkian hatiku". 

Abul-Hasan Ath-Thanafisiy berkata: Saya bertanya kepada Waki': 
Apakah aku dapat mengucapkannya dalam doa gunut witir? Dia men- 
jawab: Ya. 


529 


Ga RA 


2G a34, GL 39 PE AG | Gia berkata: Fathimah, putri Nabi saw. datang meminta kepada beliau 
SL &. AR 3 S3 Ae “SAM | seorang peinbantu. Lalu beliau berkata kepadanya: "Saya tidak mem- 

23 2 3 8 P P punyai apa-apa yang aku berikan kepadamu". Lalu Fathimah kembali. 
La 2 AG 3 4 & 1 .”3 Ce KE LA | Kemudian beliau saw. mendatangi Fathimah setelah itu, berkata: 
Soo, maa SN "Sesuatu yang kamu minta adalah lebih kamu senangi, atau sesuatu yang 

Do Ng, TDM Mn AL LE LA 4 lebih baik dari itu?". 

SAS 5 « . Vanda SN: AE : SEA Lalu 'Aliy. berkata kepada Fathimah: "Katakanlah: Tidak. Tapi 
Pan Ba ka g: 3: Peran 5 i sesuatu yang lebih baik dari itu". Lalu kata Fathimah: Nabi berkata: 
an 9 « Alas “ Pn Xl sbiaa RA IN ya "Berdaalah: Ya Allah, Tuhannya langit yang tujuh, Tuhannya Arsy yang 
sai 52 -. 5 agung. Ya Tuhan kami, brio an sesuatu. Wahai Sr beta cg 

NK Ly NA 27 AA LN LIA AA nurunkan kitab Taurat, Injil dan ur-an yang agung. Engkau a 
SAYA SAN ia | » YG NI AN 1st Dzat yang Awwal, maka tidak ada sesuatupun sebelum Engkau. Engkau 
Ta | adalah Dzat yang Akhir, maka tidak ada sesuatupun setelah Engkau. 
ea S2 2 w 3 bikes A4 2 B2 AA a | | Engkau adalah yang Zhahir --nyata karena banyak bukti-buktinya--, maka 
pe : 2“ Se Me "3D 9 : tidak ada sesuatupun yang melebihi Engkau. Dan Engkau adalah yang 
yA 4 n NK AS "At 2 Fax AA Bathin--paling rahasia--, maka tidak ada sesuatupun yang melebihi Eng- 
SAN £ era » : : A YyaOn Ls kau --dalam Pangan Bayarkanlah hutang kami dan jadikanlah 


kami kaya, jauh dari fekir"? 


G AG WK 1 PR LAN LA CK Aa | | “ 
D9 3 (8 ri Pa ll v5 A daa an Pa 
D A55... W Aw 8 


12 23 
X R2 32 2. 3 4.25 Pn 3 Kat: Y3, D GAN) 
AMI PAS: 2 Nas Tag aan. Au YG Kagang 
AA AG RT 2000 3 tina y £ “ ENG, “ 4 dn 


“ 
“ 


3 

PAT NN TC : NS IPIN : oa. A2 LA EA 
iB ena PADA Pn SN AS Ii: bag pap SANG mal hn 
SIGN TOE KAS SAN SSH BEI a 251 : Par SA Ag Wo # 
Ij Keag KAA NS 

TING L 10 Ro NAMA TA || 8 sa Nan 
#NES jas SL 9D yan9 DA IkO 3 | | Yo.3 Pa an “3 LAKUA 

na, 
2 AA Li : 

“& CA Getas 9 3832. Mewartakan kepada kami Ya'kub bin Ibrahim Ad-Dauragiy 


dan Muhammad bin Basyayar, mereka berkata: Mewartakan kepada kami 
'Abdur-Rahman bin Mahdiy, mewartakan kepada kami Sufyan, dari Abu 


3831. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- : Ishag, dari Abul-Ahwash, dari "Abdullah, dari Nabi saw., bahwasanya 
wartakan kepada kami Muhammad bin Abu 'Ubaidah, mewartakan ke- beliau berdoa: "Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu suatu pe- 
. pada kami ayahku, dari Al-A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, tunjuk, ketakwaan, kesucian dan kekayaan/kecukupan". 

530 


531 


3833. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami 'Abdullah bin Numair, dari Musa bin 'Ubaidah, 
dari Muhammad bin Tsabit, dari Abu Hurairah, dia berkata: Adalah 
Rasulullah saw. berdoa: "Ya Allah, berikanlah aku manfaat dengan apa 
yang Engkau ajarkan kepadaku. Ajarilah aku sesuatu yang bermanfaat 
kepadaku dan tambahkanlah ilmu kepadaku. Segala puji bagi Allah di 
setiap keadaan. Dan. aku berlindung diri kepada Allah dari siksa neraka". 


3 Pony Doni Obeng 
Ay, 


: BY AT galang 3 Se yaas 


Si 


Ig gua. aa 

Ne ae MEI: dng AVR 
UPT Tu 23- IA, 
EA VE Fasa ang 
“, Fata NAN 25 - 

Ia ISS Ag LABA HER, 
532 


ee ynna 


Ra ada td HE RO G AYI 


ALA 
“ « 


“3 . RN 


ALASAN re MEN KNYA 


» 


an Ed SAN 


Aa 


sai y09 EP NIA Naa, S9 


3834. Mewartakan kepada kami Muhammad bin 'Abdullah bin Nu- 
mair, mewartakan kepada kami ayahku, mewartakan kepada kami 
Al-A'masy, dari Yazid Ar-Raggasyiy, dari Anas bin Malik, dia berkata: 
Adalah Rasulullah saw. Mean doa: "Ya, Allah, tetapkanjah hati- 
ku,pada.agama-Mu". .... 

Kemudian ada. seorgng lelaki berkata: Wahai (Rasulullah, sbakah 
engkau mengkhawatirkan kami? Sementara kami sungguh telah beriman 
kepadamu, membenarkan apa yang engkau bawa. £, 

Maka belian berkata: "Sesungguhnya hati “adalah terletak pada 
jari-jemari Tuhan Yang Maha Rahman, Azza Wa Jatla. Dia membolak- 
balikkannya". TA 

Al-A'masy: memberi isyarat dengan kedua jemarinya. 


Dalam Az-Zawaid: Hadits ini berkisar Pn Yazid Ar-Raggasyiy, dia itu dha'if. 


W. DIES Ws- WAWO 


9 “9 


SEE ADP eka SEN ANK 
JELEK SE De AN Gn 


3923 daa aa AN BEAN Per 


KA ENYA AN 


533 


tag 


NBA 


- 


KEY BY. 243163 Xe 


3585. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Rumh, mewartakan 
kepada kami Al-Laits bin Sa'ed, dari Yazid bin Abu Habib, dari Abul- 
Khair, dari 'Abdullah bin 'Amr bin Al-'Ash, dari Abu Bakar Ash- 
Shiddig, bahwasanya dia berkata kepada Rasulullah saw. "Ajarilah aku 
doa yang aku buat berdoa dalam shalatku". : : 

Beliau menjawab: "Berdoalah: Ya Allah, sesungguhnya aku telah 
menganiaya diriku sendiri dengan banyak aniaya, dan tidak ada yang 
dapat mengampuni dosa selain Engkau. Maka dari itu, ampunilah aku 
dengan suatu ampunan dari Engkau serta rahmatilah aku. Sesungguhnya 
Engkau adalah Dzat yarig Maha pengampun dan Maha Penyayang". 


Pan LAH SEA IS 4 px 
PARA IA Sen ye aN IL Sah 3 
HS RAN AGE Ganga 
ISI GS ES SS as 
II Lan An (3 gang yo Mars 
CA TA AG 

SAS naas EA Lag, 


534 


Yo HALaha ap 


KENA PAN ET GANGA NG AT 
ai g P- 
AA LE 


3836. Mewartakan kepada kami 'Aliy bin Muhammad, mewartakan 
kepada kami Waki', dari Mis'ar, dari Abu Marzug, dari Abu Wa-il, dari 
Abu Umamah Al-Bahiliy, dia berkata: Rasulullah saw. keluar menuju 
kepada kami, sedangkan beliau itu bersandarkan tongkat. Ketika kami 
melihat beliau, maka kami berdiri. Lalu beliau berkata: "Janganlah kalian 
mengerjakan seperti apa yang dikerjakan oleh orang-orang Parsi kepada 
para-Pembesar mereka". . Mean” 

Kami berkata: "Wahai Rasulullah, alangkah baiknya sekiranya eng- 
kau akan beroda untuk kami". h 

| Beliau berdoa: "Ya Allah, anipunilah kami dan rahmatilah kami, 
ridhailah kami, terimalah amal kami,. masukkanlah kami ke dalam surga, 
selamatkanlah kami dari neraka dan perbaikilah keadaan kami, se- 
muanya". 

Abu Umamah: berkata:: Kami-agaknya senang kalau beliau me- 
nambah lagi doa untuk kami. Lalu beliau berkata: "Bukankah #ku sudah 
menghimpunkan semua perkara untuk kalian?". | 


2 Pa 2 0 2 DADA 2 AE 
mt Hp Mata JL NAS SEA» CAN 


PP Na NP AG SD OML 2o,t2- 
PAN SAN 4 NAK N IE AON GE 


. A4 Bh Pa Ta 
SEN LI Sg AW, YEN GAS 


IL 2.2 IG Ka 


aa £ 3G 2 4760 A 
TES be RI lela Oleh 


535 


IG MA PP 5 93 A2. 2G y 
AS URA BEG 22 Te 1 MEA 3 
“&« s3 SE Lag" PASI pWd yag SEA Sa Ar AN 2 
| at | akan Kana JAN AN 
3837. Mewartakan kepada kami 'Isa bin Hammad Al-Mishriy, mem- 9 SN IS 59. yaa 


beritakan kepada kami Al-Laits bin Sa'ed, dari Sa'id bin Abu Sa'id 23 
Al-Magburiy, dari saudaranya, yaitu ' Abbad bin Abu Sa'id , bahwasanya Oya 4 4 Aan a33, Ke Nat 9 & NAK 

dia mendengar Abu Hurairah mengatakan: Adalah Rasulullah saw. ber- TA 

doa: "Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepada-Mu dari perkara 4 san 1s 19 1 Pp 1 £ 
(empat): 1. Ilmu yang tidak bermanfaat, 2. Hati yang tidak khusyu”, 3. “« PAI 3 yg 3 


Nafsu yang tidak kenyang, 4. Dan doa yang tidak terkabul". 


3838. Mewartakan kepada 25 Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami ' Abdullah bin Numair. 
Dan mewartakan kepada kami 'Aliy bin Muhammad, mewartakan 
| Fr "9 abs Ina SN gw aa wb » kepada kami Waki'. Semuanya dari Hisyam bin "Urwah, dari ayahnya, 
Sa "A-iSyahy bahwasanya. Nabi saw. selalu berdoa dengan kalimat doa 


-BAB3 z ni: "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung diri. kepada-Mu dari fitnah 

z neraloi dan siksa ngraki, dari. fitnah kubur dan siksa kubur, dari kebu- 

. Doa perlindungan yang dibaca oleh Rasulullah saw. & rukan fitnah kaya dan keburukan fitnah fakir, dan dari keburukan fitnah 

| I Dajjal. Ya Allah, cucilah kesalahan-kesalahanku dengan air salju dan es. 

“TA OA Lan 2 BEN Na c Bersihkanlah hatiku dari kesalahan:kesalahan sebagaimana Engkau mem- 

PWI 2 AL ea A LA JE HN bersihkan kain yang putih dari kotoran. Jauhkanlah antara aku dan ke- 

2... e 1 salahan-kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan 

L9— CA - oh a09 2 barat. Ya Aliah, sesungguhnya aku berlindung diri ke -Mu dari ma- 
SI 2 pe 5 ». Las keari ?- ye Fa Io las, lemah (karena tua), dosa dan hutang". 3 ag 


dee GANDA AGS PE MAKE jasa 


| a$ “ - £ PMA 224 4 PP IA yA LD 1, KI 
20 AG. AA... KLL An aahu 2 PU 9 2 NA 
JI 3658 529 EN yA AE A3 Ye 28 PP 2 4 2 2 TG : : 
. | 4 | : -x AA yA ba Pia CU ara Ha 
ANK 9 GEN AIO 3 09» MAN AE 8 


JASA EA IE Madatses IA 


536 537 


«SRI Aa 5593. SAAT ja Ie 338 


3839. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami ' Abdullah bin Idris, dari Hushain, dari Hilal, dari 
Farwah bin. Naufal, dia berkata: Saya bertanya kepada 'A-isyah tentang 
doa yang selalu dipakai berdoa oleh Rasulullah saw. 

'A-isyah menjawab: Adalah Rasulullah saw. selalu mengucapkan: 
"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung diri kepada-Mu dari keburukan 
sesuatu yang aku kerjakan, dan dari keburukan sesuatu yang belum aku 
kerjakan". 


Kanaan BEN 
sek ya Babat 223 


BN Seto P) BA AA Ep 
(Nia 22 sa. JAN Ah 23 


IG ah ia. NA an ni 
Tn Nang 


3840. Mewartakan kepada kami Ibrahim bin Al-Mundzir Al- 
Hizamiy, mewartakan kepada kami Bakr bin Sulaim, mewartakan ke- 


538 


padaku Humaid Al-Kharrath, dari Kuraib, maula Ibnu Abbas, dari Ibnu 
"Abbas, dia berkata: Adalah Rasulullah saw. mengajarkan doa ini kepada 
kamu sebagaimana beliau mengajarkan kepada kamji surat Al-Our'an: 
"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung diri kepada-Mu dari siksa 
Jahannam. Aku berlindung diri kepada-Mu dari siksa kubur. Aku ber- 
lindung diri kepada-Mu dari fitnah pembohong Dajjal. Dan aku berlin- 
dung diri kepada-Mu dari fitnah kehidupan dan kematian". 


Dalam Az-Zawa-id: Isnad haditsnya hasan. Sebab Humaid Al-Kharrath diper- 
sselisihkan. Begitu juga Bakr bin Sulaim. 


23 La IL YUI BL, “ay” 
SANG, AS, 3 


“ « 
BAG aa ISSN. dag NI 35 


| Pi £ ! 10 53 "EU LA 
Ba em AR ARIS LE Ek 
Ag AL 
SS HA GA te Pogaean 
NA. BK LA, BRA) AA LK 5 At ai 
AN NG. Ds Ga IN A13. BKK Ha 


E Letart 


ASEAN SA. ITE ET ae Ita 


3841. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Abu Usamah, mewartakan kepada kami 'Ubaidul- 
lah bin "Umar, dari Muhammad bin Yahya bin Habban, dari Al-A'raj, 
dari Abu Hurairah, dari 'A-isyah, dia berkata: Pada suatu malam, saya 
kehilangan Rasulullah saw. dari tempat tidurnya. Lalu saya mencarinya. 


539 


Kemudian tanganku menyentuh telapak kaki beliau. Sementara beliau 
“ berada di masjid. 

Kedua kakinya berdiri (yakni: dalam posisi sujud. Beliau berdoa: "Ya 

Allah aku berlindung diri kepada keridhaan-Mu dari murka-Mu, kepada 

perlindungan-Mu dari siksa-Mu. Dan aku berlindung diri kepada-Mu dari 

jauh dengan-Mu, sementara aku tidak mampu menghitung pujian kepada- 

Mu. Wahai Engkau, sebagaimana Engkau memuji diri-Mu sendiri". 


aa GE. PAI - ai 


0 Kong 1 4-2 
ea Batak AN KE NG 5 


93 sg ANN is YG IK AIB AH 


KEREN. AN AN IN Sada, 


“ 


“3842. Mewartakah kepada kami Abu Bakr, mewartakan kepada ka- 
mi Muhammad bin Mush'ab, dari Al-Auza iy, dari Ishag bin ' Abdullah, 
dari Ja'far bin 'Iyadh, dari Abu Hurairah, dia berkata: 

Rasulullah $aw. bersabda: "Berlindung dirilah kamu sekalian kepada 


Allah dari kefakiran, kekurangan dan kehinaan, dan dari menganiaya atau 
diangiaya". .. 


Ne ah har Ta 


TAN RS su. Hut AL NN, 
DB IG ERA KAN LES aga 
1335333 G3 Cke ah da E Ya 


angry 


540 


PA Maa. 1g Hakan ag 


/ 5 


10 30) "p AtallN 9 » AA Alony" LS” onluaah L ENGNA 
| 5 0. 
dara PANGAN s0 
3843. Mewartakan kepada kami 'Aliy bin Muhammad, mewartakan 
kepada kami Waki”, dari Usamah bin Yazid, dari Muhammad bin Al- 
Munkadir, dari Jabir, dia berkata: 
Rasulullah saw. bersabda: "Mohonlah kamu sekalian kepada Allah, 


ilmu yang bermanfaat, serta berlindung dirilah kamu sekalian kepada 
Allah dari ilmu yang yang tidak bermanfaat". . 


# Dalam Az-Zawa-id: Isnadnya hasan. Rijalnya tsigat. Dan Usamah bin Zaid ini 
bernama Al-Laits Bea Dia dipakai hujjah oleh imam Muslim. 


Jaa Ku. £ TG, Sis -nea 
SEA 


Bl KEL AH ES Bh Az 
BEN ALA Tara EK 


kasa 

23 95 

AA HAN Ae AN 

EN 233 KAN PX 9 Jaa 

&z | 12, . Ta 
SENI FF SATA 3G 


3844. Mewartakan kepada kami 'Aliy bin Muhammad, mewartakan 
kepada kami Wa'ki, dari Isra-il, dari Abu Ishag, dari 'Amr bin Maimun, 
dari 'Umar, bahwasanya Nabi saw. selalu berlindung diri kepada Allah 
dari ketakutan, kikir, pikun, siksa kubur dan fitnah Shadr. 

Waki' berkata: Fitnah Shadr yaitu orang yang meninggal dunia 


dalam fitnah, sementara dia belum mohon ampun kepada Allah dari fit- 
nah tersebut. 


4 NN ya mal et 


BAB 4 
Doa yang meliputi 


DSA SU. KIA ons 


Aa £ K3 Ka C IIS Kn 4 var GA 


. 
P$ 


".X 
KA Le y 5. 2 at, 0 9 3 .? 
LN LN GO Haa as 
4» 20232 KB) AN ANA — #1 
AA 0 SARAN NE 


3845. Mewartkan kepada kami Abu Bakr, mewartakan kepada kami 
Yazid bin Harun, memberitakan kepada kami Abu Malik yaitu Sa'ed bin 
Tharig, dari ayahnya, bahwasanya dia mendengar Nabi saw. sementara 
ada seorang lelaki yang datang kepada beliau. Dia bertanya: "Wahai 
Rasulullah, bagaimana aku harus berdoa ketika memohon kepada 
Tuhanku?". i 

Nabi menjawab: "Berdoalah: Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah 
aku, berilah aku kesejahteraan dan berilah aku rizki". Beliau meng- 
himpun jemarinya yang empat kecuali ibu-jari. 
"Sesungguhnya yang empat ini dapat menghimpunkan--kebajikan-- aga- 
ma dan duniamu". | 


542 


sud 


| : Ph GL, “aU 
Se KE AKA SE NE 


1 Ly IE - na - 
WA 3 BEA Sg Arta CAME « Apr Are 
Kg, 2 rae 
Kah | AG Ain SN AN Ae P3 

Be IIS Kas En AA HM 
P4 3 4 


KA OR MEA NE 
“jin Pra AE AG AP AK R 0 

3 AN 5S TKANUA 3) 
MEA AAU, 
JA KPAI Ra 2 Jan 
42 Ss .. 4. KH IL 

Par Yaa Haa eg Kas YSS M9 
BKO 2 (IX A19 Jia ork) 2 2 
Ja enndokg Abs dndg | RAGA ISL Flo 
“SAB Aa Wo Bg IN Da0 


N 
N 
& 
g. 
£ 
Y 


2 


1» Y “AN 


An adi SE RBT MATA “ 


3846. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 


543 


- 


wartakan kepada kami 'Affan, mewartakan kepada kami Hammad bin 
Salamah, mengkhabarkan kepadaku Jabr bin Habib, dari Ummu Kultsum 
bin Abu Bakr, dari "A-isyah, bahwasanya Rasulullah saw. mengajarinya 
doa ini: "Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu semua keba- 
jikan, cepat atau lambat (dunia-akhirat), yaitu kebajikan yang aku ketahui 
dan yang belum aku ketahui. Dan aku berlindung diri kepada-Mu dari se- 
mua keburukan, cepat atau lambat (dunia-akhirat), yaitu keburukan yang 
aku ketahui dan yang belum aku ketahui. 

Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu suatu kebajikan yang 
diminta kepada-Mu oleh hamba-Mu dan Nabi-Mu. Dan aku berlindung 
diri kepada-Mu dari keburukan yang diminta perlindungan dari padanya 
oleh hamba-Mu dan Nabi-Mu. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon ke- 
pada-Mu surga dan sesuatu yang mendekatkan padanya, baik ucajran atau 
perbuatan. Dan aku berlindung diri kepada-Mu dari neraka dan sesuatu 
yang mendekatkan kepadanya, baik ucapan atau perbuatan. Dan aku 
mohon kepada-Mu agar Engkau menjadikan setiap ketentuan yang Eng- 
kau putuskan kepadaku, seluruhnya baik". . 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya terdapat perbincangan. Ummu Kultsum ini, 
saya tidak melihat ada arang yang memperbincangkannya. Sebagian besar ulama 
menghitungnya ke dalam jajaran shahabat: Dalam hal ini ada pemeriksaan. Sebab dia 
dilahirkan setelah komatian Abu Bakr. Sedangkan para perawi selebihnya dalam 
isnadnya terpercaya. 


Sa ng P) aa DA | | 
PEAR DIGAN S aj Lan CaT5 — NN 


BEAN BEN GSANA 


au Ba « - P 2 23 La 
SEKEN YAI ey Ye BAGAN Sen YG 
| "en 5 BN e 
Lan A3 Sg LL Ka P. AG 


& Ya 
- , F 
C3 ISS AA ANA 


5 
LA 


AA lan "at PA) un Iga 


3847. Mewartakan kepada kami Yusuf bin Musa Al-Oaththan, mc- 
wartakan kepada kami Jarir, dari Al-A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu 
Hurairah, dia berkata: 
Rasulullah saw. berkata kepada seorang lelaki: "Apa yang kamu baca 
dalam shalat?". 

Dia menjawab: "Saya membaca Tasyahhud (Tahiyat), kemudian 
mohon surga kepada Allah serta saya berlindung diri kepada-Nya dari api 
neraka. Ingatlah, demi Allah. Saya tidak dapat membaguskan bicaramu 
yang lirih, dan pula tidakpembicaraan Mu'adz yang lirih itu". 

Beliau berkata: "Di sekitarnya (yakni: dalam shalat) itulah kami 
lirihkan". | 5 


— Dalam Az-Zawa-id: Isnad hadits ini shahih, para perawinya terpercaya/tsigat. 
w. . « si TE | 
ASI, sia ANU 0, 

BAB5 


Berdoa dengan mohon ampunan dan kesejahteraan 


3 PNG LA NU LAU” 
WEAR GAY NE IG NA 


CAS HT AT AE Y GMO LE Ngga 
tea AI LT KA a. 22 
A3 IR A3 BESI. IG kai 


La» LEAN ANA ANA, 


erat 2 


AT N an PN aa 2 
Na « SEN WN 3 s TANYA 


545 


2 « SEN, KAN TN SEA, 
2 ANGS LAN ab JUS SEN asal 3261 
AS. Lp SA Iisa, 1G 
SAS SANA 3. 1 


Gila SAN Saos “42 PGI 


3848. Mewartakan kepada kami ' Abdur-Rahman bin Ibrahim Ad- 
Dimasygiy, mewartakan kepada kami Ibnu Abu Fudaik, mengkhabarkan 
kepadaku Salmah bin Wardan, dari Anas bin Malik, dia berkata: Ada se- 
orang lelaki yang datang kepada Nabi saw. dia berkata: "Wahai Rasulul- 
lah, manakah doa yang paling utama?". 

Beliau menjawab: "Mintalah engkau kepada Tuhanmu ampunan, 
kesejahteraan di dunia dan akhirat". 

- Kemudian dia mendatangi beliau pada hari yang kedua. 

Dia berkata: "Wahai Rasulullah, manakah doa yang paling utama?". 

Beliau menjawab: "Mintalah engkau kepada Tuhanmu ampunan dan 
kesejahteraan di dunia dan akhirat". 

Kemudian dia mendatangi beliau pada hari yang ketiga, dia berkata: 
"Wahai Nabi. yullah, manakah doa yang paling utama?" | 

Beliau menjawab: Mintalah engkau kepada Tuhanmu ampunan dan 
kesejahteraan di dunia dan akhirat. Bila engkau diberi ampunan dan ke- 
sejahteraan di dunia dan akhirat, maka sungguh kamu sat 


Abu IG Erna S3 ABIS eps 
Arena an GE aa SAH NG: » 3 


yg. 


SEA PENA IS SET. tg 


- 


546 


Al HVPVW NNSI 


1 


SEN AA AS EM ANN AA 


AG dg TN 3 Gor KUSEN UAS 


pn SE Ang pe KPS 
Bs. Pe an 


- . 


Sak PN SERIR pAE. AA GaiS 
Ka. SIS Ke MAA 


bye AN aa 3. BALA laa 1003 RENA 29 
Nop IR SA MEN PNAAS yA Lp 0 LAS 1 Lha 
Ay gd IE Pan NN LOTINNS 1 (alta Sa " 


3849. Mewartakan kepada kami Abu Bakr dan 'Aliy bin Muham- ' 
mad, mereka berkata: Mewartakan kepada kami 'Ubaid bin Sa'id, dia 
berkata: Saya mendengar Syu'bahi --hadits-- dari Yazid bin Khumair, dia 
berkata: Saya mendengar Sulaim 'bin ' Amir mewartakan hadits dari 
Ausath bin Isma'il Al-Bajaliy, bahwasanya dia mendengar Abu Bakr 
pada waktu Nabi saw. meninggal dunia, mengatakan: Rasulullah saw. 
pernah berdiri di tempatku, berdiri ini pada tahun pertama. (Kemudian 
Abu Bakr menangis), kemudian beliau bersabda: "Tetaplah kalian dengan 
perkataan yang benar. Sebab dia itu bersama kebajikan. Kedua-duanya 
dalam surga. Dan hindarkanlah diri kalian dari kebohongan. Sebab dia 
bersama kedurhakaan. Kedua-duanya ada dalam neraka. Mintalah kalian 
kepada Allah akan kesejahteraan. Sebab sesungguhnya tidak ada se- 


547 


orangpun yang diberi, setelah adanya keyakinan, sesuatu yang lebih baik 
daripada kesejahteraan. Janganlah kalian saling mendengki. Janganlah 
kalian saling membenci. Janganlah kalian saling memutuskan silatur- 
rahim. Dan janganlah kalian saling permusuhan. Jadilalr kamu sekalian, 
sebagai hamba Allah, saling bersaudara". 


“ 


Dalam Az-Zawa-id: Saya berkata: Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa-iy dal 
fasal : Fil-Yaumi wal-Lailati dari beberapa jalan: Diantaranya adalah dari Yah 2 bin 
Utsman, dari 'Umar bin 'Abdul-Wahid. Dan dari Mahmud bin Khalid, dari Al-Walid. 
Keduanya dari 'Abdur-Rahman bin bkan Jabir, dari Sulaim bin "Amir. 


Ja. Png: sanga ya 
GEMA NU AT 
Fata TES KHS 1S 36 


3850. Meweartakan Kena kami 'Aliy bin KA bla ta mewartakan 
(kepada kami Waki', dari Kahmas bin Al-Hasan, dari 'Abduliah bin 
Buraidah, dari 'A-isyah, bahwasanya dia berkata: "Wahai Rasulullah, apa 
pendapatmu kalau aku dapat. menepati Lailatul-Oadar, aku harus berdoa 
bagaimana?” | 

Beliau menjawab: "Kamu harus 'berdoa: Ya Allah, sesungguhnya 
Engkau adalah Maha Pemaaf, yang menyukai pemaafan. Maka maafkan- 
lah aku". 


Lt. | 9 | aj, San | 
Lola Mn LEG 3. CE NEK UNA 
(Kari Sy em pn AN 
Ian Ig A5: LG TAPI 1 


548 


LE AR AAN 


2 SEA EN EKA AIA STA MN Nan P3 


bag Aa ri EN oat Aa 
“« Sma 


Bts ah Na Sa danau 
Ta 2 peka Bose ak ) SINI US) 


RGS 90 AIA 24 - 
S AA YENNY TE Saka KN S3 2325 


3851. Mewartakan kepada kami 'Aliy bin Muhammad, mewartakan 
kepada kami Waki', dari Hisyam, yaitu sahabat Ad- -Dastawa-iy, dari 
Oatadah, dari AH'Ala- bin Ziyati At: : Adawiy, dari Abu Hurairah, dia 
berkata: 

-Rasulullah saw. bersabda: "Tiadalah « suatu doa yang dipanjatkan oleh 
seorang hamba yang JIebih utama daripada kalimat: "Ya Allah, sesung- 
guhnya aku mohon kepadaMu kesejahteraan di dunia dan akhirat". 


Dalam -Az-Zawazid: “Isnad xhadits: Abi. Hurairah shahih. Para perawinya ter- 
percaya. Sedangkan : Al:"Ala- bin Ziyad disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab 
Ats-Tsigat. Dan aku tidak melihat ada orang yang memperbincangkannya. 


Para perawi selebihnya dalam isnad ini tentang perilaku mereka tidak usah di- 
pertanyakan karena sudah termasuk, 5 


Pant Ra 3 
Baba Ko tes ABS 5 
Bila salah seorang di antara kalian Tanta, maka hendaklah 
. mendahulukan dirinya . 


Na pergan “al 


AB Ab ar O2lbuah 2 ASN, 3S 3 


3852. Mewartakan kepada kami Al-Hasan bin 'Aliy Al-Khallal, me- 
wartakan kepada kami Zaid bin Al-Hubab, mewartakan kepada kami 
Sufyan, dari Abu Ishag, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 'Abbas, dia ber- 
kata: 


Rasulullah saw. bersabda: "Semoga Allah memberi rahmat kepada 
kami dan saudara "Ad --yakni: Nabi Hud". 


Dalam Az-Zawa-id: Isnadnya shahih. Dan para perawinya terpercaya. 


Jp So Setan 3 Ns 


BAB 7. 


Akan dikabulkan doa salah senang di antara kalian selama 
tidak tergesa 


AOA 22K, 3 1 Ban 2G 
Ola SY. Bia 59 -wpow 


AA 9 w 2 
Ie Te A3 .. Ta Ie ALL 
PE IS engan NY IA 3E 
& 2 ha SA 9 KL 9-5 1 92 9 2G 
“ & SS ai 
(AS NS H ST LS 


550 


sig play 


Se SAAA LN ON 


AKA KAA 3. SE, IG 
AN AAA PKLIP 


3853. Mewartakan kepada kami 'Aliy bin Muhammad, mewartakan 
kepada kami Ishag bin Sulaiman, dari Malik bin Anas, dari Az-Zuhriy, 
dari Abu 'Ubaid, maula (mantan budak dari) 'Abdur-Rahman bin 'Autf, 
dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "Akan di- 
kabulkan doa salah seorang diantara kalian selama tidak tergesa-gesa". 

Ditanyakan: "Bagaimana dia tergesa-gesa, wahai Rasulullah?". 

Beliau saw. menjawab: "Yaitu dia mengatakan: Sungguh saya telah 
berdca kepada Allah, namun HaUaN tidak mengabulkan kepadaku". 


Siantar Ateh, 


BAB 8 


Orang tidak boleh mengatakan: Ya Allah, ampunilah aku, 
kalau engkau mau 


MERE PAN KE IN KATS - A01 
an KA Ke GIE AE 
ta Cas—4 & —.i " 5 & 
SA dng A5 ama 
3 9 2 Ga 2 BN ox 
Bona 3 3 da ES 
551 


SA ea ALAN 8. 


3854. Mewartakan kepada kami Abu Bakr, mewartakan: kepada ka- 
mi "Abdullah bin Idris, dari Ibnu 'Ajlan, dari Abu Zinad, dari Al-A'raj, 
dari Abu Hurairah, dia berkata: 
Rasulullah saw. bersabda: "Janganlah sekali-kali salah seorang di antara 
kalian berdoa: Ya Allah, ampunilah aku, kalau Engkau mau. Dan hen- 


daklah dia mantap dalam hal permohonan. Sebab sesungguhnya Allah itu 
tidak ada yang memaksa-Nya". 


dh Ta 


BABI 
Asma Allah yang agung 
“AI NA A9 »RG, 2 0 Ge . 
Hantidaa K3 550 - WM 00 
$ - H s2? & IL 3 
KAB AAA 2g. Pe YAN NS 
“3 3 243, | Area : In sah 2g a,. 
BSA: 116: NS ne YA AKI 


AN. — 5 
PK AYat 


3855. Mewartakan kepada kami Abu Bakr, mewartakan kepada 
kami 'Isa bin Yunus, dari "Abdullah bin Abu Ziyad, dari Syahr bin 
Hausyab, dari Asma- binti Yazid, dia berkata: 


552 


Rasulullah saw. bersabda: "Nama Allah yang Agung terdapat dalam dua 
ayat (yang artinya): Tuhan kalian adalah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak 
ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang (OS. 2: 
163) dan awal surat Ali 'Imran (2s. 3: 2)". 


Axa Ha EK Wo 


PR “ 


SIA, Ao KE Aka DAA ja 
SEA. set ha Nate 2 
| KATAKAN TARI segi 3 SA 
Giaa IN NAN INGET 

Bajunya 


KAA peng aa 
3 Ine TA LAN AA 


PAN 9 sb sb3A 909 » Kab coli) eny 2 
3 Se OS, beban #0 IE ama 
“SAB os Geo 

| 3856. Mewartakan kepada kami ' Abdur-rahman bin Ibrahim Ad- Di- 
masygiy, mewartakan kepada kami 'Amr bin Abu Salamah, dari ' Abdul- 


lah bin Al-'Ala-, dari Al-Oasim, dia berkata: Nama Allah yang Agung 
yang bila dipakai untuk berdoa, maka Allah akan mengabulkan. Yaitu 


yang terdapat dalam tiga surat: Al-Bagarah, Ali 'Imran dan Thaha (OS. 


20:98). 


553 


Mewartakan kepada kami 'Abdur-Rahman bin Ibrahim Ad-Dima- ra i ra 
: i i an dak ad ngpun yang menya- 
sygiy, mewartakan kepada kami 'Amr bin Abu Salamah, dia berkata: anak, tidak diperanakkan dan tidak ada seorangpun Yang y 


Ning aa 5 : : mai-Nya". 
AN mn ap ba ena ne Kepada “Ia an Musa, maka ena "3 Pk saw. bersabda: "Sungguh dia memohon kepada Allah 
mewartakan Ka Pa pakta asa A Sala Dn 2 dengan menyebut Namanya yang Agung, yang bila dibuat memohon, ma- 
hadits di atas Ba aa 125 Ta Tt ka Allah tentu memberinya. Dan bila Namanya dipakai berdoa, maka 
Allah mengabulkannya". 
Kia aa Daan Pan 1 sek lanadnya Merperoaya, Pdin itu mang Adapun KALNE , Fo - Pan ee LI MOM LU Pd 
, a di dalamnya ilan yang saya ti tahui ad “4 . v 2 se 3 - 
Sa ena! tidak ada yang Beton pan orang mera ma Rea Ac 1 v AA ' Kr M , 3 Ly AON 
a. e 
Perawi selebihnya dalam isnadnya terpercaya. 3 wae AA 2g, 232 9 dk9— 
: “ . : 6 s . . . » . . 
| | | SAI AKAN LH PN 
A9 rara 2 , h 
MN An. LAHAN IS LA ORA ED ya ASIA AP £ 
Aas NG EU #EASIIO 6 NON | : (A4 NA Ni ai Ta G3 dita 


| gi | - - 219 
SI JINKE ALA Ngko KASN AKSI D5 NIAS 
| ye 2 AN OR. £. P PA Pa MK A3 ah TN LE AN 
2 NN EEANG ta Da. ENG IA 3 na 
0 BENKENA ATA, IA | i 


| - 1 I-4, n » 91 TC 20 
| —E3 SAI Jeng 32 YAN 


Ka 


AKAN LAIN aa ANIS 


de 


. “34, Ah AL TT N ' 
: : . - - 2. 

P das AE ANN LK pg KN 9) | 3858. Mewartakan kepada kami 'Aliy bin Muhammad, mewartakan 
“. - kepada kami Waki', mewartakan kepada kami Abu Khuzaimah dari Anas 
AN Uba Pee IR PK LAI bin Sirin, dari Anas bin Malik, dia berkata: Nabi mendengar seorang le- 

HD. 3 Ya das La | : 8 s 
. 2 . ke IA CAN Nag — 5) laki yang mengatakan (dalam berdoa): Ya Allah, sesungguhnya aku 
2 | mohon kepada-Mu, sebab.bahwasanya bagi-Mu segala puji. Tidak ada 


'Tuhan selain Engkau, dengan ke-Esaan-Mu, yang tidak ada sekutu bagi- 


3857. Mewartakan kepada kami 'Aliy bin Muhammad, mewartakan 
Mu. Yang Maha memberi, yang menciptakan langit dan bumi, yang 


kepada kami Waki', dari Malik bin Mighwal, bahwasanya dia men- : : 
dengarnya dari ' Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, dia berkata: Nabi mempunyai kebesaran dan kemuliaan. 

saw. mendengar seorang lelaki yang berdoa: "Ya Allah, sesungguhnya Kemudian beliau saw. berkata: "Sungguh dia memohon kepada 
aku mohon kepada-Mu, sebab sesungguhnya Engkau adalah Allah yang | Allah dengan menyebut Nama-Nya yang agung, yang bila dipakai untuk 


Maha Esa, yang bergantung kepada-Mu segala sesuatu, yang tidak ber- memohon, maka Allah akan memberinya, dan bila dipakai untuk berdoa, 
maka Allah akan mengabulkannya". 


554 | | 555 


4 
2 MN LAA GOT KIN un NA MAU 
. ' 
DIN P4 Kapan 31 aa 215 Ng AA 
2 2. " RK Any, OA “3 De A 
- 


556 


—., 


LL GELAS BA 
KENA IST Ls Angan On natan s 
RD s5 Ke) 


sae aa 5 »19 3 Aa pada Aura ya OK09 

“ 2 ' p- “t n P 
"SAS oa Oil 3g” Ag ya 9 Oka 
3859. Mewartakan kepada kami Abu Yusuf Ash-Shaidalaniy, yaitu 
Muhammad bin Ahmad Ar-Raggiy, mewartakan kepada kami Muham- 
mad bin Salamah, dari Al-Fazariy, dari Abu Syaibah, dari ' Abdullah bin 
'Ukaim Al-Juhaniy, dari 'A-isyah, dia berkata: Saya mendengar Rasulul- 


lah saw. memanjatkan doa: "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ke- 
pada-Mu dengan menyebut nama-Mu yang suci, yang bagus, yang ber- 


, barakah, yang paling Engkau sukai, yang bila dipakai untuk berdoa ke- 


pada-Mu, Engkau pasti mengabulkan, dan bila dipakai untuk memohon 
kepada-Mu Engkau pasti memberi, dan bila dipakai untuk memohon 
rahmat kepada-Mu, maka Engkau pasti memberinya rahmat, dan bila di- 
pakai untuk mohon kelapangan kepada-Mu, maka Engkau pasti mela- 
pangkan". 

Selanjutnya 'A-isyah berkata: Nabi saw. berkata pada suatu hari: 
'Hai 'A-isyah, apakah kamu mengetahui bahwasanya Allah telah mem- 
beri petunjuk kepadaku mengenai Nama Allah yang bila dipakai untuk 
berdoa, maka Allah mengabulkannya?". 

?'A-isyah berkata: Saya berkata: "Wahai Rasulullah, demi ayah, 


557 


engkau dan ibuku. Maka ajarkanlah Nama itu kepadaku". 

Nabi berkata: "Bahwasanya Nama itu tidak layak bagimu, hai 'A- 
isyah 

"A-isyah berkata: Lalu saya menepi, dan duduk sebentar, kemudian 
berdiri, lalu mencium kepala beliau. Kemudian saya berkata: Wahai 
Rasulullah, ajarkanlah Nama itu kepadaku". 

Nabi menjawab: "Bahwasanya Nama itu tidak layak bagimu, wahai 
"A- isyah untuk saya ajarkan padamu. Nama itu tidak layak bagimu kalau 
kamu pakai untuk memohon masalah duniawiyah". 

"A-isyah berkata: Lalu saya berdiri melaksanakan wudhu. Kemudian 
shalkat dua rakaat, kemudian saya memanjatkan doa: "Ya Allah, se- 
sungguhnya aku berdoa kepada-Mu, dengan menyebut nama: ALLAH. 
Aku berdoa kepada-Mu, dengan menyebut nama: AR-RAHMAN. Aku 
berdoa kepada-Mu, dengan menyebut nama: AL-BARRURRAHIM. Dan 
aku berdoa kepada-Mu, dengan Asma-Mu yang baik semuanya, yang 
telah aku ketahui dan yang belum aku mengetahuinya, agar Engkau 
mengampuni aku dan memberi rahmat kepadaku". 

'A-isyah berkata: Maka Rasulullah saw. tertawa, lalu berkata: 
"Bahwasanya Nama itu ada terdapat dalam Nama-nama yang kamu pakai 
untuk berdoa". | 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya terdapat beberapa pembicaraan. ' Abdullah 
bin 'Ukaim dinyatakan tsigat dan dihitung dalam jajaran shahabat oleh Al-Khathib. 
Dan tidak shahih Ibnu 'Ukaim dapat mendengar. Sedangkan Abu Syaibah, saya tidak 
melihat ada orang yang mencercanya, maupun orang yang menganggapnya terpercaya. 


Dan para perawi dalam isnad selebihnya adalah tsigat. - 


Jana 2 AA el & » 


BAB 10 
Nama-nama Allah azza wa jalla 


bh 
$ | TR 
KL YAI, AC 3 - PA 3 MB gn HA 
CAS KN ap KEL 


. 
2” PN. 


& 


- 


| 


ARE Ia Ma IN EL 


. 


3860. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami 'Abdah bin Sulaiman, dari Muhammad bin 'Amr, 
dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata: 

Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah memiliki 99 (sem- 
bilan puluh sembilan) nama, yaitu seratus kurang satu. Barangsiapa yang 
menghayatinya, maka dia akan masuk surga". 


SAE KET MEMAIE NO 
KA Ganas NA ea £ 
SA NA naa aa 
LA kg MEI LAN 
FSELAL 9 26) Wong S1 BBlo Centang 
ITA Aa Ana M3 ENY an 33 
BKK MAN Baen NG 
Bd Ba ATA GT AM IgAN 
NA BE PA SER TA 
PAN PAN KAA | tah 


559 


. 


jaya eh ng 


RA AN Wee) BR KAK ega 
na IA Hai MAIN Siah GAN 
& Gn GA 3, 
AMAN CA ban AAN « KEREN 


mantra Lage : yA AA 
SA. TOM sA daa TAN 
Aa “2 K3 SI GA HAN 
Ah. AK IA BAM 
LI SALA Lega AKN 


“ 


560 


SA SAS FTA 


Pat 


Karan Je BEA 2 AT SR 
$- 3-9 SANA : 2. ARA SA EK 
na « PELNI PNY KE 


Pu 


| Sag TAP AN S5 Pa 


Bonar: Nya IN ME 
(Raga AMAN kelagnah toping Aj ko ie 

LPM KB PALA Iabo Ka 
Heli as nmia « igako enak "NI abu) 9 2 —36 


ur 


3861. Mewartakan kepada. kami Hisyam bin ' Ammar, mewartakan 
kepada kami 'Abdul-Malik bin Muhammad Ash-Shan'aniy, mewartakan 
kepada kami Abul-Mundzir, yaitu Zuhair bin Muhammad At-Tamimiy, 
mewartakan kepada kami Musa bin 'Ugbah, mewartakan kepadaku 
'Abdur-Rahman Al-A raj, dari Abu Hurairah, bahwasanya. Rasulullah 
saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah memiliki. 99 nama, yaitu seratus 
kurang satu. Dia adalah Maha Tunggal/ganjil, yang menyukai hitungan 
ganjil. Barangsiapa yang menghapalkannya,. maka dia masuk surga. 
Nama tersebut yaitu: Allah. AL-WAHID (Yang Maha Satu), AS- 
SHAMAD (Dzat. yang dituju), AI-AWWAL (Yang Pertama), AL- 
AKHIR (Yang Akhir), AZH-ZHAHIR (Yang Nyata bukti-buktinya), 
AL-BATHIN (Yang paling rahasia), AL-KHALIO (Yang Maha 
Pencipta), AL-BARI-U (Yang Maha Pembuat), AL-MUSHAWWIR 
(Yang Maha membentuk rupa), AL-MALIK (Yang Maha Raja), 
AL-HAOOU (Tuhan yang sebenarnya), AS-SALAM (Yang Maha sejah- 


561 


tera), AL-MUKMIN (Yang Maha memberi keamanan), AL-MU- 
HAIMIN (Yang Maha Memelihara), AL-AZIZ (Yang Maha Perkasa), 
AL-JABBAR (Yang Maha Kuasa), AL-lMUTAKABBIR (Yang Maha 
memiliki segala Kebesaran), AR-RAHMAN (Yang Maha Pengasih), 
AR-RAHIM (Yang Maha Penyayang), AL-LATHIF (Yang Maha 
Halus), AL-KHABIR (Maha mengetahui), AS-SAMI' (Maha men- 
dengar), AL-BASHIR (Maha Pemirsa), AL-'ALIM (Maha mengetahui), 
AL-'AZHIM (Maha Agung), AL BARR (Maha membuat kebaikan) AL 
MUTA'LI (Maha Tinggi), AL-JALIL (Maha Agung), AL JAMIL 
(Maha Bagus), AL HAYYU (Maha Hidup) AL-GAYYUM (Maha man- 
diri, AL-OADIR (Maha kuasa), AL-OAHIR (Maha Pemaksa), AL- 
OORIB (Maha Dekat), AL-MUJIB (Maha Mengabulkan doa), AL 
GHANNY (Maha kaya), AL-WAHHAB (Maha memberi), AL-WADUD 
(Maha Sayang), ASY-SYAKUR (Maha Mensyukuri, yakni memberi 
pahala dan memaafkan), AL-MAJID (Maha Pemurah), AL-WAJID 
(Maha Kaya), AL-WALIY (Maha Penguasa), AR-RASYID (Maha 
memberi Petunjuk), AL-'AFUWW (Maha Pemaaf), AL 'ALIYYU 
(Maha Tinggi), AL-HAKIM (Maha Bijaksana), AL-HALIM (Maha 
Penyantun), AL-KARIM (Maha Mulia), AT-TAWWAB (Maha me- 
nerima Taubat), AR-RABB (Maha Pemelihara), AL-MAJID (Maha 
Pemurah), AL-WALIY (Maha Pelindung), ASY-SYAHID (Maha Me- 
nyaksikan), AL-MUBIN (Maha Menerangkan), AL-BURHAN (Maha 
memberi bukti), AR-RA-UF (Maha Penyantun), AR-RAHIM (Maha 
Penyayang), AL-MUBDI- (Maha memulai), AL-MU'ID (Maha me- 
ngembalikan), AL-BA'ITS (Maha Pembangkit), AL WARITS (Maha 
Pemberi Warisan), AL-OAWIYY (Maha Kuat), ASY SYADID (Maha 
Keras), ADH-DHARR (Maha memberi madharat), AN-NAFI” (Maha 
memberi manfaat), AL-BAOIY (Maha Kekal), AL-WAOIY (Maha Pe- 
melihara), AL-KHAFIDH (Maha menurunkan), AR-RAFI? (Maha 
meninggikan), AL OABIDH (Maha Mencabut), AL-BASITH (Maha 
memberi Lapang), AL-MU'IZ (Maha memuliakan), AL MUDZILL 
(Maha menghinakan), AL-MUOSITH (Maha Pemberi keadilan), AR 
RAZZAO (Maha pemberi rizki), DZUL-9UWWAT (Yang mempunyai 
Kekuatan), AL-MATIN (Yang: Maha Kokoh), AL-OA-IM (Yang Maha 
berdiri), AD-DA-IM (Maha Lestari), AL-HAFIZH (Maha Penjaga), AL- 
WAKIL (Maha Pemimpin), AL-FATHIR (Maha Pencipta) AS-SAMI 
(Maha mendengar), AL-MU'THIY (Maha memberi), AL MUHYIY, 


562 


(Maha menghidupkan), AL-MUMIT (Maha mematikan), AL-MANI 
(Maha Pencegah), AL-JAMI' (Maha mengumpulkan) “AL-HADIY 
(Maha memberi petunjuk), AL-KAFIY (Maha mencukupi), AL-ABAD 
(Maha Abadi), AL-'ALIM (Maha mengetahui), ASH-SHADIO (Maha 
Benar), (AN-NUR (Maha memiliki cahaya), AL-MUNIR (Maha mem- 
beri cahaya) AT-TAMM (Maha Sempurna) AL-9ADIM (Maha Dahulu), 
AL-WITR. (Maha Tunggal/Ganjil), AL-AHAD (Maha Esa), ASH 
SHAMAD (Maha Yang dituju oleh semua makhluk), yang tidak beranak, 
tidak diperanakkan dan tidak ada seorangpun yang menyamai-Nya". 

'Zukair berkata: Telah sampai kepada kami bukan hanya dari seorang 
ahli ilmu: Bahwasanya permulaan Asma Husna itu dibuka dengan ka- 
limat: La Ilaha Illallah Wahdahu La Syarika Lahu. Lahul-Mulku Wa 
Lahul-Hamdu, Bi Yadihil Khair Wahuwa 'Ala Kulli Syai-in Oadir. 
La Ilaha Illallah Lahul-Asma-ul-Husna --Tidak ada Tuhan melainkan 
Allah, Dia sendiri, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan hanya Allah yang 
memiliki kerajaan, dan hanya Allah yang memiliki segala puji. Di ta- 
ngan-Nya-lah segala kebajikan. Dan-Dia adalah maha kuasa atas segala 
sesuatu. Tidak ada Tuhan melainkan yalan, hanya bagi- Nya memiliki 
Nama- Nama yang sagu, : 


Dalam Az-Zawa-id: Tidak ada seora ngpun penyusun Kutubus Sittah yang 
mengeluarkan sejumlah Asma Husna (Nama-Nama Allah yang bagus) dari cara seperti 
ini, dan pula tidak dari cafa lainnya, selain yang disebutkan Ibnu Majah dan At- 
Tirmidziy, serta terdapat pembukaannya dan penutupnya. Tapi jalan At-Tirmidziy 
adalah lebih shahih dalam bab ini. 


Berkata selanjutnya: Isnad jalan Ibnu Majah dha'if, karena dha'ifnya "Abdul- 
Malik bin Marwan. 


AMAN SeSng MN SOLID AN, 


BAB 11 
Doa orangtua dan doa orang teraniaya 
, 


PK 25 w 4 ja 5 BU - en 


3 


BASA EN dn Ta 


563 


an TA EYE dea ay 


. k ni 
2 2 gu 3 KA 
3S 9 AINI TSS 
Peci Pe hat ar 
(a « 03 
Le WNI 2359 


3862. Mewartakan kepada kami Abu “Bakr, mewartakan kepada 
kami 'Abdullah bin Bakr As-Sahmiy, dari Hisyam :Ad-Dastawa-iy, “ari 
Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Ja'far, dari Abu Hurairah, dia berkata: 
Rasulullah saw. bersabda: "Ada tiga doa yang pasti dikabulkan doanya, 


tidak diragukan lagi: 1. Doa orang yang teraniaya, 2. Doa "Seorang musa- 
fir, 3. Doa orangtua kepada anaknya". 


Ka “1 Le. GA 

AA IA 0. HE GO AT 
€ SA MERE EK 
255 Dia AAA NONA 
TER DNA Sg AG 


' « KTA HB NIH Aap » 


ea aotkn H 9S3 ya para Jin ank RSNI 
SEN Ya Ala 39. sabar, mna de sudi 
Hei Lang» Aa « GARA 13 an ya Aa) 


3863. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Yahya, mewartakan 


564 


YEAR TEKAN Ian 


kepada kami Abu Salamah, mewartakan kepada kami Hubabah binti 
'Ajlan, dari ibunya, yaitu Ummu Hafsh, dari Shafiyah binti Jarir, dari 
Ummu Hakim binti Wadda' Al-Khaza'iyyah, dia berkata: Saya men- 
dengar Rasulullah saw. mengatakan: "Doa orangtua itu dapat meng- 
hantarkan ke Gala terkabul doa". 


Za a-id: Dalam isnadnya ada beberapa penilaian. Sebab oran -orang 
Parayi dalam jsnad ini sebagian besar para wanita. Saya tidak mengetahui ada 
orang yang mencerca mereka, maupun orang yang menganggapnya terpercaya. 


Abu Salamah, yaitu At-Tabadzukiy yang namanya: Musa bin Isma'il, dia itu 
tsigat/terpercaya: Begitu juga seorang perawi yang meriwayatkan dari padanya. 


AN IKAN Aas Sh 5 


| . BAB 12 Pa 
Makruh tidak disukai berlebihan dalam berdoa 


5 Kes naAe Pee S3 Na 
ga, NA TA KISS 5 
Mang 1 BERANGEN AS 
CL gta TESSNAN SA 3 
KE Ay BSA CSS 


. 


3684. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 


565 


wartakan kepada kami 'Affan, mewartakan kepada kami Hammad bin 
Salamah, memberitakan kepada kami Sa'id Al-Jurairiy, dari Abu Na- 
'amah, bahwasanya 'Abdullah bin Mughaffal mendengar anaknya me- 
ngatakan: "Ya Allah, sesungguhnya saya mohon kepada-Mu sebuah ge- 
dung yang putih dari kanan surga, bila saya nanti memasukinya". 

Lalu 'Abdullah bin Mughaffal berkata: Hai anakku! Mohofilah 
kepada Allah surga, dan berlindunglah diri kepada-Nya dari neraka. Se- 
bab sesungguhnya aku mendengar Rasulullah saw. berdoa: "Bakal ada 
suatu kaum yang berlebih-lebihan dalam berdoa". 


PEN — hg 5) 5 Ay 


BAB 13 
Mengangkat Tangan dalam berdoa 


FP 2 
aa c — 
MELATI DX DAA 
# An PA . Ai 
Tea IE Kap NE SES: 
OS Maa 
(3 YO AGAN 38 PENA INA OA 


3865. Mewartakan kepada kami Abu Bisyr yaitu Bakr bin Khalaf, 
mewartakan kepada kami Ibnu Abu 'Adiy, dari Ja'far bin Maimun, dari 
Abu "Utsman, dari Salman, dari Nabi saw. beliau bersabda: "Sesung- 
guhnya Tuhan kalian malu lagi dermawan. Dia malu pada hamba-Nya 
yang mengangkat kedua tangannya berdoa kepada-Nya. Lalu Dia 
--Allah-- menolak kedua tangannya secara hampa (atau Nabi mengata- 
kan) secara gagal". 


566 


A SE &. Aan B6 - Kg NT 
MAY Me Jidiorp Pa 
FI BE NY Ye EA 


ra 

| : Tag KT 8 A21 | 
a ag ) y La g IS 3 TAG CAN 
: . era “2 5 Kg, 2 Me SI TAS 


' x3866..Mewartakan kepada kami Muhammad bin Ash-Shabbah, 
mewartakan kepada kami 'A-idz bin Habib, dari Shalih bin Hassan, 
dari Mubammad bin Ka" ku) Al- -Gurazhiy, dari Ibnu “Abb38, dia ber- 
kata: 
Rasulullah saw. bersabda: "Bila kamu berdoa: kepada Allah, maka ber- 
doalah dengan kedua telapak tanganmu. Dan janganlah kamu berdoa de- 
ngan punggung telapak tangan. Lalu bila sudah selesai, maka usapkanlah 
kedua telapak itu ke wajahmu". 


sah 9 peradangan At, 


BAB 14 
— Doa yang. dipanjatkan oleh seseorang di waktu pagi dan sore . 


EN Ag TE ANA Kosan 
PA Yaa er 2 x DAA 


. 


KENA dil AN IIA AS 
KEREN SN 


3867. Mewartakan kepada kami Au Bakr, mewartakan kepada 
kami Al-Hasan biri Musa, mewartakan kepada kami Hammad bin Sala- 
mah, dari Suhail bin Abu Shalih, dari ayahnya, dari Abu 'Ayyasy Az- 
Zuraigiy, dia berkata: 

Rasulullah saw. bersabda: “Barangsiapa yang mengucapkan di waktu 
pagi (yang artinya): “Tidak ada Tuhan melainkan Allah, dengan sendiri- 
nya, tiada sekutu bagi-Nya. Hanya bagi-Nya-lah segala kerajaan, dan 
hanya bagi-Nya-lah segala puji. Dan Dia maha kuasa atas segala se- 
Suatu", maka baginya memperoleh (pahala) sebanding memerdekakan 
budak dari anak cucu Isma'il, dan akan dihapuskan sebanyak sepuluh 
kejahatan-dosanya, serta-akan dinaikkan sepuluh derajat/pangkatnya, dan 
dia bakal dipelihara dari gangguan Setan sampai waktu sore hari. Dan 
bila dia di waktu sore membaca seperti tersebut di atas, (maka akan di- 


568 


pelihara dari gangguan setan) sampai waktu pagi". 

Selanjutnya perawi berkata: Lalu ada seorang lelaki melihat Rasulul- 
lah saw. perihal mimpi orang yang tidur, dia berkata: Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya Abu 'Ayyasy meriwayatkan hadits begini-begini dari 
engkau. ' : | 
Maka Nabi berkata: "Benarlah apa yang dikatakan oleh Abu 
'Ayyasy".. 1 L 


- 
Ha 3 2 4, 
ANE YEL ENYA 


3 MEA DEA 
2s 1 Nan Aoa. 3. IE 


API 


N 2 F3 Maa ” tas 


3868. Mewartakan kepada kami Ya'kub bin Humaid bin Kasib, 
mewartakan kepada kami 'Abdul-'Aziz bin Abu Hazim, dari Suhail, dari 
ayahnyardari Abu Hurairah, dia berkata: 

Rasulullah saw. bersabda: "Bila kalian di waktu pagi, maka ucapkanlah 
(yang artinya): "Ya Allah, hanya dengan Engkau-lah, kami berada di 
waktu pagi. Dan hanya dengan Engkau-lah, kami berada di waktu sore. 
Hanya dengan Engkau-lah, kamihidup, dan hanya dengan Engkau-lah 
kami mati". Dan bila kaliani di waktu sore, maka ucapkanlah (yang 
artinya): "Ya Allah, hanya dengan Engkau-lah, kami berada di waktu 
sore. Hanya dengan Engkau-lah, kami berada diwaktu pagi. Hanaya de- 


569 


ngan Engkau-lah, kami hidup. Dan hanya dengan Engkau-lah, kami mati. 


Dan hanya kepada-Mu-lah tempat kembali". 


- 
Pd 
«1 


SG #6 Se. ALA Sa AN TA 


AI Aa 2 2-3 aa 


A EYE Las 96 
ana KE pa seng hn 

IS aa Kas See SA Aa rar 
”? PA Ie 


TU IGRA 


Te an DN 
SE AGAMA CN 
EK YANG. para SA 
KAA BELSULAA 


2, FA IN Ga 


3869. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, mewarta- 
kan kepada kami Abu Dawud, mewartakan kepada kami Ibnu Abuz- 
Zinad, dari ayahnya, dari Aban bin Utsman, dia berkata: Saya mendengar 
'Utsman bin 'Affan mengatakan: Saya mendengar Rasulullah saw. 
bersabda: "Seorang hamba yang mengucapkan doa setelah terbit fajar 
setiap pagi hari dan setelah terbenam matahari setiap malam (Artinya): 


- aga 


30 


3 


5170 


TAN a MET A3 WAT. 


"Dengan nama Allah yang tidak membahayakan Sesuatupun bersama me- 
nyebut nama-Nya, di dunia maupun di langit. Dan Dia adalah Maha 
Mendengar dan Maha Mengetahui", sebanyak 3 (tiga) kali, maka dia 
tidak dapat ditimpa bahaya oleh sesuatu". 
Perawi berkata: Sementara Aban mendapatkan suatu penyakit Mati 
.separoh badan. Lalu ada seorang lelaki yang melihatnya, kemudian 
4, Aban berkata kepada orang tersebut: Mengapa kamu memandang aku? 
Ingatlah, bahwa hadits itu sebagaimana saya telah mewartakan kepada- 
FE: mu, akan tetapi saya tidak/belum mengatakannya pada waktu itu, agar 
Allah melaksanakan ketentuannya kepadaku. 


Lu a12 PN SAAT - AN 


IE IA eyaan at Sain . 2 
ono en an Pt 


ya at 


Be DEKAN JAYA Ata, 


« 


Plan Ga ana 65 PNP kereta: 2g 3 


(SAN AAA Ih 4 Srd 


a He ik 
SP AAA NN aa usut ESAI 


MA Ao) « £ 0 Abah» ay 2 


3870. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Muhammad bin Bisyr, mewartakan kepada kami 
Mis'ar, mewartakan kepada kami Abu "Agil, dari Sabig, dari Abu Sallam 
yang menjadi pelayan Nabi saw. dari Nabi saw., beliau bersabda: "Tiada- 
lah seorang muslim, atau seorang manusia, atau seorang hamba sahaya 


s71 


yang mengucapkan doa, pada waktu sore dan pada waktu pagi (yang 
artinya begini): "Aku ridha kepada Allah sebagai tuhanku, Islam sebagai 
agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku", kecuali Allah pasti: akan 
'meridhainya, pada hari kiamat". 


Dalam Az-Zawa-id: Isnad hadits ini shahih. Para perawinya terpercaya. 


Lu tata PA ANN 

AAN Kafir dau 
BEI SEA Tao NG alan 1 
et TAYANI 223 Sg Haa F5 
Tg 1s GAKUA: Nee pon 
(dis JIKA GEN 2 FE AKN 

x Sarat CI Tama Kat 
YES AI 2 


TS oera GANGA NE GAN «IL 


M3 IS RA. dad 
MN aa 


SS GG A8 


3871. Mewartakan kepada kami 'Aliy bin Muhammad Ath-Thana- 
fisiy, mewartakan kepada kami Waki', mewartakan kepada kami ' Ubadah 


9 LX dek Pa ta RAS ASMA 


PL €L 
NG 


. 


572 : 


1 


bin Muslim, mewartakan kepada kami Jubair bin Abu Sulaiman bin 
Jubair bin Muth'im, dia berkata: Saya mendengar Ibnu 'Umar mengata- 
kan: Rasulullah saw. tidak pemah meninggalkan doa-doa ini pada waktu 
sore dan pada waktu pagi (yang artinya begini): "Ya Allah, sesungguhnya 
aku mohon kepada-Mu kemaafan dan kesejahteraan di dunia dan di 
akhirat. Ya Allah, aku mohon kepada-Mu kemaafan dan kesejahteraan 
dalam agamaku, duniaku, ahliku dan harta- bendaku. Ya Allah, tutupilah 
aurat/cacat diriku, hilangkanlah ketakutanku, jagalah diriku di depan, 
dibelakang, di kanan, di kiri dan di arah atasku --dari segala bencana--. 
Dan aku berlindung kepada-Mu akan terpedaya dari arah bawahku". 
Waki' berkata: Yakni, hilang dari permukaan bumi. 


PP. Hape Ss -#ANY 


pem rtopa ERA GAN AE 
RK Has Kay NS: IG 4 AA 3S 
CG ALE, SIA KG Arina 
32 IA BAKU M3 Si. 4 DAS 
I5 6 333 A3 Kana 3 ena 
DESA 


Ig ai, Ine 1135 IS. 8 
Khana. Pena c (3 C, 15 
«ISA AG NE 


3872. Mewartakan kepada kami Ra bin Muhammad, mewartakan 


573 


kepada kami Ibrahim bin 'Uyainah, mewartakan kepada kami Al-Walid 
bin Tsa'labah, dari ' Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, dia berkata: 
Rasulullah saw. mengucapkan doa: "Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku 
(yang memelihara aku), tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Engkau 
menciptakan aku, aku adalah hamba-Mu, aku adalah berada pada per- 
janjian-Mu dan janji-Mu selama aku mampu. Aku berlindung kepada-Mu 
dari keburukan apa yang aku perbuat. Aku mengakui kenikmatan (yang 
diberikan kepadaku oleh)-Mu, dan mengakui akan dosa-dosaku. 

Maka ampunilah diriku. Sebab, tidak ada yang dapat mengampuni dosa 
kecuali Engkau". 

Buraidah berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa yang 
mengucapkannya dalam sehari semalam, lalu dia meninggal dunia pada 
hari itu atau di malam harinya, maka dia akan masuk surga, Insya Allah 
SWT.". 


A53 Ye Aaja sena A3 


BAB 15 
Doa hendak pergi tidur 


ANT KAN x£ GE Na 


TAS 
Hasta basa Kan 
basa SEN, Sa 
Fa AN SA AG. 


CG -& La ha TA 
naapanan PAMA ON and 


574 


Pa Pai Pa 
2 non DAK Aa ae Lae 
£ DG CN Merr La - 


3873. Mewartakan kepada kami Muhammad bin 'Abdul-Malik bin 
Abusy- Sywarib, mewartakan kepada kami 'Abdul-' Aziz bin Al-Mukhtar, 
mewartakan kepada kami Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari 
Nabi saw. bahwasanya beliau mengucapkan doa bila hendak pergi tidur 
(yang artinya begini): "Ya Allah, Dzat yang memelihara langit dan bumi, 
Dzat yang memelihara segala sesuatu, Dzat yang menumbuhkan butir 
tumbuhan dan biji buah-buahan, Dzat yang menurunkan Taurat, Injil dan 
Al-Our'an yang agung. Aku berlindung diri kepada-Mu dari keburukan 
setiap binatang melata, yang Engkau adalah pemegang ubun-ubunnya. 
Engkau adalah yang Awwal, maka tidak ada sesuatupun sebelum Eng- 
kau. Engkau adalah yang Akhir, maka tidak ada sesuatupun setelah 
Engkau. Engkau adalah yang Zhahir (nyata bukti-buktinya), maka tidak 
ada sesuatupun yang melebihi Engkau. Engkau adalah8 yang Bathin(yang 
halus), maka tidak ada sesuatupun yang melebihi daripada Engkau. 
Bayarkanlah hutangku dan Pe aku kaya jauh dari kefakiran". 


EN LA, KIS - KN Nvs 
TABAE X3 Kah aaa Ta dateng 
SA SA SSL NG AMP 
CNG UKS LAS AN 


2 & 
JAN. 


575 


RA "Gd AKA LSG Na laa 
PO BEA 2 ARIS “AG 
“ LL 2 — 
-. LI SALA, “2 WTA DI (CIA 
3 N (7) : - — & - s 
MEA YI . 6. Tana 3 : 
2 PA LSG gk AI bea 4 92 SIT 
ema SIA 3G AD 2 | GeSa mand 


2 ANA 
kan MIA 


3874. Mewartakan kepada kami Abu Bakr, mewartakan kepada 
kami ' Abdullah bin Numair, dari 'Ubaidullah, dari Sa'id bin Abu Sa'id, 
dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "Bila salah 
seorang dia antara kamu sekalian hendak tidur di tempat tidurnya, maka 
hendaklah dia melepas sarung dalamnya, kemudian mengibas-baskannya 
pada tempat tidurnya. Sebab dita tidak mengerti apa yang tertinggal di 
tempat tidur. Lalu hendaklah dia tidur miring pada lambungnya sebelah 
kanan, kemudian mengucapkan doa: "Ya Tuhanku, karena Engkau-lah, 
aku letakkan bahuku/lambung, karena Engkau-lah aku mengangkatnya. 
Maka bila Engkau menahan jiwaku, maka kasihanilah ia. Dan bila Eng- 
kau melepaskannya, maka jagalah ia dengan suatu penjagaan yang Eng- 
kau buat menjaga kepada hamba-hamba-Mu yang Saleh". 


Klang KTA 5. RIAS 4 Wo 


Li EL LUAR ANWAR Agra 
Ie En LAN NAN IPA 
AL GL IK AK aa 
MEA GG ABI 
ea” PX) TC B2 115 : 1 “Gg 
(AE ASEAN REA 


576 


ea ama 


- 


- 


aa daa ca an 


3875. Mewartakan kepada kami Abu Bakr, mewartakan kepada 
kami Yunus bin Muhammad dan Sa'id bin Syurahbil. Memberitakan ke- 
pada kami Al-Laits bin Sa'ed, dari "Ugail, dari Ibnu Syihab, bahwasanya 
"Urwah bin Az-Zubair mengkhabarkannya dari 'A-isyah, bahwasanya 
Nabi saw. ketika hendak tidur, beliau tiup kedua tangannya serta mem- 
baca surat Al-Mu'awwidzatain (yakni: OS. 113 dan 114), dan beliau 
mengusapkannya ke badan beliau. | 


Ie KE TI. TE JNE KENA SE 


“ 


DSN BAA. Iran SENI 


SANG IN IN GA . JS 
K 2» Pera 
Aj AE KG PaN: (ATT MOS 


LT BNNK SI 
CG en ae 9G Tm “0 A . 
Ga ATAS IS. Ikahag 
2 : 3 an 
- Ai CK 2 X9 sda £ San BII La 


BELAH 


3876. Mewartakan kepada kami 'Aliy bin Muhammad, mewartakan 
kepada kami Waki', mewartakan kepada kami Sufyan dari Abu Ishag, 
dari Al-Barra- bin 'Azib, bahwasanya Nabi saw. berkata kepada seorang 


S1 


lelaki: "Bila engkau hendak tidur, atau hendak menempati tempat tidur- 
mu, maka berdoalah: Ya Allah, aku serahkan wajahku kepada-Mu, aku 
serahkan punggungku kepada-Mu, dan aku pasrahkan urusanku kepada- 
Mu, karena senang dan takut kepada-Mu. Tidak ada tempat berlari, tidak 
ada tempat berlindung (mencari selamat) dari siksa-Mu, kecuali dengan 
--memperoleh-- rahmat-Mu. Aku beriman dengan kitab-Mu yang Engkau 
turunkan, aku beriman dengan Nabi-Mu yang Engkau utus". Maka bila 
kamu meninggal dunia di malam harimu, maka kamu meninggal dunia 
secara suci. Dan bila kamu tetap bidup di pagi hari, maka kamu hidup di 
pagi harimu dalam keadaan memperoleh banyak kebajikan". 


2, 9-— “Ly EN se Ta Et Ph 
Ne Pn ea YAAA G5 


- 
Pd 
“ PTN At AA, LL 9. 2g 
Ia Ega DN IG» ILK BN 
PS NA AT SEK AL 3 
»« Maket (ed 


Bhas yNg ki EA Hitajgaa 313 


3877. Mewartakan kepada "kami 'Aliy bin Muhammad, mewartakan 
kepada kami- Waki”, dari Isra-il dari Ishag, dari Abu 'Ubaidah, dari 
' Abdullah, bahwasanya Nabi saw. bila hendak menempati pembaringan- 
nya, beliau meletakkan tangannya (yakni yang kanan) di bawah pipinya, 
kemudian berdoa : "Ya Allah, peliharalah diriku dari siksa-Mu pada hari 
Engkau membangkikan (mengumpulkan) para hamba-Mu". 


.. 


Dalam Az-Zawa-id: Para perawi isnadnya tsigat, hanya saja hadits ini mungathi'. 
Abu "Ubaidah tidak mendengar sa is dari ayahnya. 


578 


. 


Iya AN 2 Isla YAN, 


BAB 16 
Doa yang dipanjatkan ketika bangun tidur di malam hari 


TENANG NN 
SNN ana Tan AN 3 


ahh 


KN SEMEN wa TN 1753 kets, Aan « 3S 


ME. GARA ang AVI 5G. 
pg ag Shang 


Adian mengaka 


Pa (3 
Haag 


3878. Mewartakan kepada kami 'Abdur-Rahman bin Ibrahim Ad- 


579 


Dimasygiy, mewartakan kepada kami Al-Walid bin Muslim, mewartakan 
kepada. kami Al-Auza'iy, mewartakan kepadaku "Umair bin Hani-, me- 
wartakan kepadaku Junadah bin Abu Umayyah, dari 'Ubadah bin Ash- 
Shamit, dia berkata: 
Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa yang bangun tidur di waktu 
malamnya dan dia mengucapkan ketika bangun: "Tidak ada Tuhan me- 
lainkan Allah, dengan sendiri-Nya, yang tidak ada sekutu bagi-Nya. 
Hanya bagi-Nya-lah segala kerajaan, dan hanya bagi-Nya-lah segala puji. 
Dia adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha Suci Allah, segala puji 
bagi Allah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Allah Maha Besar, dan 
tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, yang 
Maha Tinggi dan Maha Agung". 
Kemudian dia memanjatkan doa: "Ya Tuhan, ampunilah aku", maka dia 
akan diampuni". 

Al-Walid berkata: Atau Nabi berkata: "Dia berdoa, maka akan di- 
kabulkan doanya. Maka bila berdiri, berwudhu kemudian mengerjakan 
shalat, maka shalatnya akan diterima". 


SATA Br HEASE mn 
NTP KIRI da 
KE snemeeanga 2 S3 Lagi 


“3 


ia YAI AAN Ine Angan m6 
AN Ongaa yaa IA 
: KIIE PA NA LIS: NA NIAS 5 DA 


3879. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Mu'awiyah bin Hisyam, memberitakan kepada 
kami Syaiban, dari Yahya, dari Abu Salamah, bahwasanya Rabi'ah bin 


580 


Ka'eb Al-Aslamiy mengkhabarkannya, bahwasanya dia bermalam di de- 
pan pintu Rasulullah saw., sedangkan dia mendengar Rasulullah saw. 
membaca di waktu malamnya: "Maha suci Allah, Dzat yang memelihara 
seluruh alam", yakni di waktu malam. Kemudian beliau membaca: "Maha 


Suci Allah dan dengan ek puji bagi-Nya" 


DE KG PA NUN 
AA 2 Ia SE e KE JAN KE 


"aa w H CIK 
mega UN peng aa 


. 


3880. Mewartakan kepada kami 'Aliy bin Muhammad, mewartakan 
kepada kami Waki', mewartakan kepada kami Sufyan, dari ' Abdul-Malik 
bin 'Umair, dari Rib'iy bin Hirasy, dari Hudzaifah, dia berkata: Adalah 
Rasulullah saw. bila bangun dari tidur malam harinya, beliau mengucap- 
kan (yang artinya): "Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan 
kami setelah Dia mematikan kami. Dan kepada-Nya-lah kalian dibang- 
kitkan". 


Oa» 2 k Jaa) Ka 
AT a.n Bed IL 2 3G 
KOWNTLKPNA Sa 


3881. Mewartakan kepada kami 'Aliy bin Muhammad, mewartakan 
kepada kami Abul-Husain, dari Hammad bin Salamah, dari 'Ashim bin 


Abun-Najud, dari Syahr bin Hausyab, dari Abu Dhabyah, dari Mu'adz 
bin Jabal, dia berkata: 


Rasulullah saw. bersabda: "Tiadalah seorang hamba yang tidur di malam 
hari dalam keadaan suci, kemudian bangun lalu (mengerjakan shalat) dia 


mohon kepada Ailah tentang masalah dunia atau urusan akhirat, kecuali 
Allah akan memberinya". 


LM AYOA EN) AN, 


BAB 17 
Doa di Waktu Duka 


Genap. Pa 


KG. sela seen 


582 


M 1 PA A2 GA DA .€ & 
Para”. Vs Td 31 la 


3882. Mewartakan kepada kami Abu Bakr, mewartakan kepada ka- 
mi Muhammad bin Bisyr. 

Dan mewartakan kepada kami 'Aliy bin Muhammad, mewartakan 
kepada kami Waki'. Semuanya dari ' Abdul-'Aziz bin "Umar bin ' Abdul- 
'Aziz. Mewartakan kepadaku Hilal, maula (mantan budak dari)” Umar bin 
'Abdul-'Aziz, dari "Umar bin 'Abdul-'Aziz, dari 'Abdullah bin Ja'far, 
dari Ibunya yaitu Asma-binti ' Umais, dia berkata, Rasulullah saw. meng- 
ajari aku beberapa kalimat yang aku baca di waktu duka, yaitu (yang ar- 


tinya): "Allah, Allah Tuhanku. Aku tidak Meng eakaanya dengan se- 
suatu". 


MERE RGU KU Ang Tas -p NN 
DNE ES PAN A3 


. 
TAI TA pg AN GRa ceng KAN 
PP NNS pan IN, La ya 2 


Aa gray ANA BKN 


3883. Mewartakan kepada kami 'Aliy bin Muhammad, mewartakan 


583 


kepada kami Waki', dari Hisyam sahabat Ad-Dastawa-iy, dari Oatadah, 
dari Abul-'Aliyah, dari Ibnu "Abbas, bahwasanya Nabi saw. memanjat- 
kan doa di waktu duka (yang artinya): "Tidak ada Tuhan melainkan 
Allah yang Maha Penyantun, yang Maha Mulia. Maha Suci Allah, Dzat 
yang memelihara 'Arsy yang agung. Maha Suci Allah, Dzat yang meme- 
lihara tujuh langit, Dzat yang memelihara 'Arsy yang mulia". 

Waki' berkata: pada kali lain: "La Ilaha Illallah Fiha Kulliha ..... 


An PASI EN Se AAA AN, 


—— BAB 18 
Doa seseorang bila keluar dari rumahnya 


Na 


Bu: re Ags KANG AMt 


: FIP AYANG sen 


3884. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, mewar- 
takan kepada kami ' Abdah bin Humaid, dari Manshur, dari Asy-Sya'biy, 
dari Umau Salamah, bahwasanya Nabi saw. bila keluar dari rumahnya, 
mengucapkan doa (yang artinya): "Ya Allah, sesungguhnya aku berlin- 
dung diri kepada-Mu dari sesat dan salah, menganiaya "au dianiaya, bo- 
doh atau saya dibodohi". 


584 


A Z - 2 MA 
EA ea : ay S3 La AN AS PK PAYAYS) 
. , B3 Ne CE sea 3 
“2 AA 3 SU Aku NG 


& “ARA 2, 
DEKAN SAE parluyasa : 
4 IN da Ta. Pn 

tah ana AIRTAN 5 Casa 

| Ya A 1 4 & data" A— A3 
«3 SIN “AN Ipar 
& ie Alim «Opa 27, SAS polis D 228193 
: io BKN 


M1 aaian 


3885. Mewartakan kepada kami Ya'kub bin Humaid bin Kasib, me- 
wartakan kepada kami Hatim bin Isma'il, dari ' Abdullah bin Husain, dari 
'Atha-bin Yasar, dari Suhail bin Abu Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hu- 
rairah, bahwasanya Nabi saw. bila keluar dari rumahnya, mengucapkan 
doa (yang artinya): "Dengan menyebut nama Allah, tidak ada daya dan 
kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Aku bertawakkal kepada 
Allah". 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada "Abdullah bin Husain, dia itu didha'if- 
kan oleh Abu Zur'ah, Al-Bukhariy dan Ibnu Hibban. 


Xx Sa 2 


PETA AAN GGS - WAT 
Ta. 9 


PEDE SSS. WMA 


585 


.. 
Iu 
$ 
kop 
N 
& 
Lol 
MX oo 
&. 
Gx 


Pd 


« & 
Misi INN 21 20 DD D2, cow) 2 SN 


3886. Mewartakan kepada kami 'Abdur-Rahman bin Ibrahim Ad- 
Dimasygiy, mewartakan kepada kami Ibnu Abu Fudaik, mewartakan 
kepadaku Harun bin Harun, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, bahwasa- 
,nya Nabi saw. bersabda: Bila seseorang keluar dari rumahnya (atau dari 
pintu rumahnya), maka dia disertai oleh dua orang malaikat yang dipa- 
srahi mengurusnya. Maka bila dia mengucapkan "Bismillah", maka me- 
reka menjawab: "Kamu mendapat petunjuk". Bila dia mengatakan: "La 
Haula Wa La Ouwwata Illa Billah", mereka menjawab: "Kamu dipeli- 
hara". Bila dia mengatakan: "Tawakaltu 'Alallah", mereka menjawab: 
"Kamu diberi kecukupan". bi 

(Beliau bersabda): "Lalu dia ditemui oleh dua orang Oarin. (dua 
orang Setan yang menemani)-nya, mereka mengatakan: "Apa yang kalian 
inginkan dari orang ini, yang 'dia telah mendapat petunjuk, kecukupan 
dan sudah dipelihara?". | | 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada Harun bin Harun bin "Abdullah, dia itu 
dha'if. 


586 


At HVFYW NNGI 


mma 


Asin jubwn!3) Ay KAN wb AA, 
| BAB 19 
Doa seseorang bila masuk rumahnya 


2 RG. 


, £ S PE La 3 
SEN BE Saran JA SO NN 
LA, LA IK 9, CDC 9 & 5 
PEN AN 2 Sa PSA ole 
2 28 6G nd IG , a33 | 5 
Ya 3 REA LK ey 


2 Bang KL NIP Ia LG 
Nero KN 3. ALA AKA 
PA Pa ai 2 P4 na ' tag # -“ 
BESI PA LAB TRENYG «aa 


Ak et 3 hh 2g AKA 
NG A33 Xie e AN S& Al 2 Jra13N9 
P2 Mt H « 24 SIS, £ 
An SAS KR 53 AA AE 


Ae Pa 22 7», PA at - “ 
TG SIN NG ant Le 


3887. Mewartakan kepada kami Abu Bisyr, yaitu Bakr bin Khalaf, 
mewartakan kepada kami Abu 'Ashim, dari Ibnu Juraij, mengkhabarkan 
kepadaku Abuz-Zubair, dari Jabir bin ' Abdullah, bahwasanya dia mende- 
ngar Nabi saw. mengatakan: "Bila seseorang masuk ke dalam rumahnya, 
lalu berdzikir kepada Allah ketika memasukinya dan ketika makan, maka 
Setan berkata kepada temannya: Tidak ada tempat bermalam bagi kamu/ 
kalian dan tidak pula makan malam. 

Bila dia masuk, tapi tidak berzikir kepada Allah ketika memasuki 
rumahnya, maka Setan berkata: "Kamu mendapat tempat bermalam". Ser. 


587 


ta bila dia tidak berdzikir dapat tempat bermalam. Serta bila dia tidak 
berdzikir kepada Allah di waktu makan, maka Setan berkata kepada 
temannya: "Kamu mendapat tempat bermalam dan makan malam". 


PA bastonla unt R3 
BAB 20 
Doa seseorang ketika ena bepergian 


LES. BEPAUSS WAN 


Pra egkna span As ia 
Jen 2 KA an SE NG Sea 
Kasi BSA, .& Di 
23, FN ana Ka 


IG, ag p SEM 21855, ya, 
| «ID 
Gang as GE 


3888. Mewartakan kajada kami Abu Bakr, mewartakan kepada ka- 
mi. 'Abdur-Rahim bin Sulaiman dan Abu Mu'awiyah, dari 'Ashim, dari 
"Abdullah bin Sarjis, dia' berkata: Adalah Rasulullah- saw. berdoa 
('Abdur-Rahim berkata: Dia berta'awwudz) bila hendak pergi: "Ya Allah, 
sesungguhnya aku mohon perlindungan kepada-Mu dari kesulitan beper- 
gian, kedukaan ketika kembali, kerugian setelah keuntungan, doanya 


| 


588 


LA STEP ANTA ALAN NELLA 


orang yang teraniaya dan buruknya pemandangan dalam keluarga dan 
harta benda". - 

Abu Mu'awiyah menambahkan: Bila kembali hendaklah mengucap- 
kan kalimat yang sama itu. 


Hp ASN Jen AS 0Ala aa MI 


BAB 21 
Doa seseorang yang melihat mendung dan hujan 


pensi AG K3 KETS NAN 
Ra PN BN AG AAA & 
LAGI Hug ANN AAN AAS 
TAGS SENAR 
NAN MAAN GS an 2 3 
BIS ed INK IP ESEY KAN » 


3889. Mewartakan kepada-kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Yazid bin Al-Migdam bin Syuraih, dari ayahnya, 
bahwasanya 'A-isyah mengkhabarkannya bahwasanya Nabi saw. bila me- 


589 


lihat mendung yang datang dari sebagian cakrawala, maka beliau mem- 
biarkan apa yang ada padanya. Dan kalau dia berada dalam shalat, hing- 
ga mendung menghadapinya. Beliau mengucapkan doa (yang artinya): 
"Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung diri kepada-Mu dari Keburu: 
an sesuatu yang dilepaskan oleh mendung". 

Maka bila terjadi hujan beliau berdoa: "Ya Allah berilah hujan yang 
bermanfaat", dua atau tiga kali. Dan kalau Allah SWT. menghilangkan, 
tidak terjadi hujan, maka beliau menghaturkan puji (membaca Hamdalah) 
kepada Allah atas hal tersebut. 


- | & Tg aa 
LP tau EGA IE NA, 


LX. . - 
VARK BN IKA 0 MI 
ar: APA aa Fa 


3890. Mewartakan kejada kami Hisyam ba "Ammar, mewartaksih 
kepada kami ' Abdul-Hamid bin Habib bin Abuk 'Isyrin, mewartakan ke- 
pada kami Al-Auza'iy, mengkhabarkan kepadaku Nafi', bahwasanya Al- 
Oasim bin Muhammad mengkhabarkannya dari 'A-isyah, bahwasanya 
Rasulullah saw. ketika melihat hujan, beliau berdoa: "Ya Allah, IN 
lah hujan itu curahan air yang Sa be ma 


590 


ALL OA belas 


Kap KEL ND BENVI AS 


43 KA IN 13 9 P3: 13 


BER EI5 NG KEGra Lan 
CP Ag 2S AE 
5 san ANA Pe 

( Oejad SE io NS 


3891. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, mewar- 
takan kepada kami Mu'adz bin Mu'adz, dari Ibnu Juraij, dari 'Atha-dari 
"A-isyah, dia berkata: Adalah Rasulullah saw. bila melihat mendung yang 
akan hujan, maka wajah: beliau berobah-robah warnanya, keluar-masuk 
menghadap-membelakang. Maka bila hujan turun, maka hilanglah kese- 
diannya. 

Perawi berkata: ' A-isyah menuturkan kepada Nabi saw. sebagian se- 
suatu yang dilihatnya dari beliau. Beliau berkata: "Apa yang menyebab- 
kan kamu melihat? Mungkin saja seperti apa yang dikatakan oleh kaum 
Nabi Hud as. (yang artinya): "Maka tatkala mereka melihat azab itu beru- 
pa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka: Ini- 
lah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Bukan, bahkan 
itulah azab yang kalian minta supaya datang dengan segera, yaitu angin 
yang mengandung azab yang pedih" (OS 46.24). 


3 9 Hana at 


591 


AISI LB 3) Jenis Jalal, SP, 


| BAB 22 
Doa seseorang bila melihat orang yang tertimpa musibah/bala 


oh Lan Bh 32 aa 
yak Nan &. Eyang A50 AAN 
Pa 


BEE KANG I 38 ABE AR al 
KF Tan BE NIA BETA 


Ke LNA AR SAS 


At 


— AE Ag 21 AKP DA AR 20 
AA LP Amaad9 «4 SN 
16 4 PA 1 2L — aa 
«3 CE AA We 3S enam 


3892. Mewartakan kepada kami 'Aliy bin Muhammad, mewartakan 
kepada kami Waki', dari Kharijah bin Mush'ab, dari Abu Yahya, yaitu 
'Amr bin Dinar (dia bukan sahabat Ibnu 'Uyainah) maula keluarga Az- 
Zubair, dari Salim, dari Ibnu 'Umar, dia berkata: 

Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa yang didatangi secara tiba- 
tiba oleh orang yang terkena musibah/bala, lalu dia mengucapkan (yang 
artinya): "Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari mu- 
sibah/bala yang telah diberikan oleh Allah kepadamu, dan Allah sungguh 
telah melebihkan aku atas kebanyakan orang di antara makhluk". maka 
dia bakal selamat dari bala tersebut, yang pernah terjadi". 


— 


DENGAN NAMA ALLAH, MAHA PENGASIH, 
— MAHA PENYAYANG 


3 M3 UAAS K00 
— 35. KITAB TA'BIR MIMPI 
LAN AM M3, 


BAB 1 


MIMPI BAIK: YANG DILIHAT OLEH SEORANG- MU- 
SLIM ATAU DIPERLIHATKAN KEPADANYA 


SESNG Hen pa YAN PSN GE AI 


kepada kami Malik bin Anas, mewartakan kepadaku Ishag bin ' Abdullah 
bin Abu Thalhah, dari Anas bin Malik, dia berkata: 

Rasulullah saw. bersabda: "Mimpi yang baik dari orang yang saleh 
adalah merupakan 1 : 46 (seperempat puluh enam) bagian dari kenabian". 


NEARS 2 GA Kado 8 has 
Bantan RN nya FS 

£ £ a “3 LL ae Baik 
PEN 33» IG TE AE AA 


Pad 
sa £ 23 2 In UB» 
«0 : 5 


“ 


. PA « - MA 
NN SG Aa 3 2D 


3894. Mewartakan kepada kami Abu Bakr, bin Abu Syaibah, yaitu 
'Abdul-A'la, dari Ma'mar, dari Az-Zuhriy, dari Sa'id, dari Abu Hurairah, 
dari Nabi saw. berkata: "Mimpi seorang mukmin adalah seperempat pu- 
luh enam bagian kenabian". : 


P3 — 4 2 PPP AG 
PAGAKA 243 KAS -H NA2 
Lg ek, 3 


La LX AA 
AA PMK NI IR 
z 2 7. Lah £ 2. & aa 
yr) KA Na DA GE Tae ya 3S 


Eny AK ENG LI dang 
Mt n”. 22X 19 »— 2 


M2 Gale Hn Ora Ya 


. - 


99. CASN EN Dana 27 Anas Oow 2 "SN 


0 AKMAL 


3895. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan 


594 


Abu Kuraib, mereka berkata: Mewartakan kepada kami 'Ubaidullah bin 
Musa, memberitakan kepada kami Syaiban, dari Firas, dari 'Athiyah, dari 
Abu Sa'id Al-Khudriy, dari Nabi saw. bersabda: "Mimpi seorang muslim 
yang saleh adalah merupakan sepertujuh puluh bagian kenabian" 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada 'Athiyyah bin Sa'id Al- 'Aufiy Al- 
Bajaliy, dia itu dha'if. 


3 4 ALA LA. e 4 4 22 -—- 
CN H3 IN Ag NU Abas 


P.. MA KS Ao 
«Dab Kanan 


, BUS lema i #0) 2 NG 8 


. 3896. Mewartakan kepada kami Harun bin "Abdullah Al-Hammal, 
mewartakan kepada kami Sufyan bin '"Uyainah, dari ' Ubaidullah bin Abu 
Yazid, dari ayahnya, dari Siba'bin Tsabit, dari Ummu Kurzin Al-Ka'biy- 
yah, dia berkata: Saya mendengar Rasulullah saw. mengatakan: "Kenabi- 
an bakal hilang dan mimpi yang baaik masih tetap ada". 


— Dalam Az-Zawa-id: Isnadnya shahih. Para perawinya terpercaya/isigat. 


595 


AAN (RE ANA Taj DG YSS 


Pai 2 SA 


3897. Mewartakan kepada kami 'Aliy bin Muhammad, mewartakan 
kepada kami Abu Usamah dan 'Abdullah bin Numair, dari '"Ubaidullah 
bin "Umar, dari Nafi”, dari Ibnu "Umar, dia berkata: 

Rasulullah saw. bersabda: "Mimpi yang baik adalah Sa Sea se- 
pertujuh Lana bagian kenabian". 


G.16 LA 
2» 


AA sala an 


a 


KEAEA : “Kapat stok 
P Fu PB ak “s Pa TEA LA 
SAN: EPA AA evan Ag 

aa AANG taun SN 3 
ak “R 3 AA Ags 


3898. Mewartakan Kendda kami Atiy bin Muhammad, mewartakan 
kepada kami Waki?, dari 'Aliy bin Al-Mubarak, dari Yahya bin Abu 
Katsir, dari Abu Salamah, dari 'Ubadah bin Ash-Shamit, dia berkata: Sa- 
ya bertanya kepada Rasulullah saw. tentang firman Allah SWT. (yang ar- 
tinya): "Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di 
akhirat..." (OS. 10: 64). 

Nabi saw. menjawab: "Yaitu impian yang baik, yang dilihat oleh se- 
orang muslim, atau diperlihatkan kepadanya". 


596 


! 
ha 


& 
Li TA as 0 ve sa 3 
ra 


Jha dada $ Sasa 


3899. Mewartakan kepada kami Ishag bin Isma'il AL-Aitiy, mewar- 


takan kepada kami Sufyan bin ”Uyainah, dari Sulaiman bin Suhaim, dari 


Ibrahim bin 'Abdullah bin Ma'bad bin ' Abbas, dari ayahnya, dari Ibnu 
Abbas, dia berkata: Rasulullah saw. membuka tutup dalam sakitnya, se-. 
mentara barisan-barisan ada di belakang Abu Bakar. Lalu Nabi saw. ber- 
sabda: "Wahai sekalian manusia, bahwasanya sudah tidak terdapat berita 
gembira kenabian, kecuali impian yang baik, yang dilihat oleh seorang 
muslim, atau diperlihatkan Ga 


bip NA 


BAB 2 
Mimpi bertemu/melihat Nabi saw. 


SET KUE SL ea 


597 


“ 
oh KAI da 22 AS Ino 
LN dab AAN B2 3 LE NG 
. GA ht MN oa 
ae 3 NAK YG MATAN 


3900. Mewartakan kepada kami 'Aliy bin Muhammad, mewartakan 
kepada kami Waki”, dari Sufyan, dari Abu Ishag, dari Abul-Ahwash, dari 
"Abdullah, dari Nabi saw. bersabda: "Barangsiapa yang melihat aku da- 
lam tidur(yakni: bermimpi), maka sungguh dia melihat aku dalam keada- 
an jaga/bangun. Sebab sesungguhnya Setan tidak akan dapat menyamai 
--sesuai dengan--rupaku". gi 


— KL AI 2 LI ae 
Setu NE AAN IG TN SEA 


3901. Mewartakan kepada kami Abu Marwan Al-'Utsmaniy, dia 
berkata: Mewartakan kepada kami 'Abdul-'Aziz bin Abu Hazim, dari Al- 
'Ala-bin 'Abdur-Rahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata: 

Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa yang melihat aku dalam 
tidur, maka sungguh dia telah melihatku. Sebab sesungguhnya Setan ti- 
dak akan dapat menyamai aku". | 


2G , c SG Ay 
CASN. 23 KAS - a.n 
BAN EA HAN 


598 


PNENBBNMNABMANN G2 NG 2 MANA ANE La 


Bap PAN seba an 


Oo retgaa 2 KA (Warna aa 
GNIAN 2S. MN YUU ta JOS 
» 21 oa 24 Tata 


RON RN Yaa 


3902. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Rumh, memberi- 
takan kepada kami Al-laits bin Sa'ed, dari Abu Zubair, dari Jabir, dari 
Rasulullah saw. bahwasanya beliau bersabda: "Barangsiapa yang melihat 
aku dalam tidur --yakni: mimpi--, maka sungguh dia melihatku. Sesung- 
guhnya tidak layak bagi Setan menyamai rupaku". 


ASK -4a 
CAN kan DA METE AAA 
IP 2S ta DH IG: Hg 


“ 


Pp ARE “4 2 


io (“3 gali Aa 17 Mela Lian € Latano Ooliuah 2 AGAN 
dede Ne ae, Ind 2 


3903. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan 
Abu Kuraib, mereka berkata: Mewartakan kepada kami Bakr bin Abdur- 
Rahman, mewartakan kepada kami "Isa bin Al-Mukhtar, dari Ibnu Abu 
Laila, dari ' Athiyyah, dari Abu Sa'id, dari Nabi saw. bersabda: "Barang- 


599 


siapa yang melihat aku dalam tidur, maka sungguh dia telah melihatku. 
Sebab sesungguhnya Setan tidak akan dapat menyamai aku". 


Dalam Az-Zawa-id: Isnad hadits ini dha'if, karena dha'ifnya 'Athiyyah bin Sa'ed 
Al-'Aufiy ta Ibnu Abu Laila, yang namanya adalah Muhammad bin 'Abdur-Rahman 
bin Abu Laila: 


pLRII “AI IKI GG 
AS HA OPEN. 


MD HR EN Aan DI om onta LIL 


3904. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Yahya, mewartakan 
kepada kami Sulaiman bin Abdur-Rahman Ad-Dimasygiy, mewartakan 
kepada kami Sa'dan bin Yahya bin Shalih Al-Lakhmiy, mewartakan ke- 
pada kami Shadagah bin Abu 'Imran dari 'Aun bin Abu Juhaifah, dari 
ayahnya, dari Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa melihat aku di da- 
lam tidurnya--yakni: bermimpi--, maka hanyasanya dia itu seperti meli- 
hatku di waktu jaga. Sesungguhnya Setan itu tidak akan dapat menyeru- 
pai diriku". 

He SE SA maa aa 


Dalam Az-Zawa-id: Isnadnya hasan, sebab Shadagah bin "Imran itu diperselisih- 


kan. 
1 


AS AN 


nana 


2 Ra aa Naat LA LB 
S 6 | . : “2 Aa LAI 2 
: CON 35.) ye Oo | 91 

RA Af “UK BL Na, IA 

PELAT ALA ELIA Saru, Yan ya 

LA GL PA AA — — « 

. BANGSA . ("- $ N “DD 2 

Oa 2 SAS EN 2 Fe, 


ae EK 
| " H3R3 “had Vo ooh 2G NG 


3905. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Yahya, mewartakan 
kepada kami Abul-Walid, Abu 'Awanah berkata: Mewartakan kepada 
kari Jabir, dari "Ammar, yaitu. Ad-Duhniy, dari Sa'id bin Jubair, dari 
Ibnu "Abbas, dia berkata: | 
Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa yang melihat aku di dalam 
tidur--yakni: bermimpi--, maka sungguh dia itu melihatku. Sebab setan 
itu tidak dapat menyerupaiku". 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada Jabir Al-Ju'fiy, dia itu tertuduh berbuat 


HN BAL AS 


BA3 
Mimpi itu ada tiga 


BIL Ly IE IKLI 2 BK“ UT 
DIM AA ON Kep ALA YAI 


HAK HI IG 1 Aidit 530 eni) S3 
$ 2 , “4 2d . L s 5 YT- 
3906. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, mewar- 
takan kepada kami Haudzah bin Khalifah, mewartakan kepada kami 'Auf 
dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. bersabda: 
"Mimpi itu ada tiga: 
1. Kabar gembira dari Allah, 2. Percakapan batin, 3. Kabar menakutkan 
dari Setan. Maka bila salah seorang diantara kalian melihat impian yang 
membuatnya senang, maka hendaklah dia menceritakannya, kalau mau. 
Dan bila dia melihat sesuatu impiannya yang tidak membuatnya senang, 
maka janganlah dia menceritakannya kepada seorangpun, dan hendaklah 
dia mengerjakan shalat". 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada Haudzah bin Khalifah. Ibnu Ma'in ber- 
kata: Haudzah bin Khalifah adalah dha'if/lemah 


2821 IK, 8 2. 4 GL — 
GAHAR AN 


Char "9 » 
Aa 2 a A2 AL 2. 
Ae AE YAN Ar Naa AON 


2 « “3 R2 “2 “ at 
GRAN Dia Para aa tag 
PAI 0 IK MIA «De 
Mona A0 SAS TA AB IA 
& 


“3 5 . 
Sd RI 


AS aoi TN 213 


3907. Mewartakan kepada kami Hisyam bin "Ammar, mewartakan 
kepada kami Yahya bin Hamzah, mewartakan kepada kami Yazid bin 
"Abidah, mewartakan kepadaku Abu 'Ubaidullah, yaitu Muslim bin 
Misykam, dari 'Auf bin Malik, dari Rasulullah saw. bersabda: "Impian 
itu ada tiga: 1. Perasaan takut dari Setan agar anak Adam menjadi sedih, 
2. Sesuatu yang dicitakan oleh seseorang di waktu jaga, lalu dia meli- 
hatnya di saat tidurnya (yakni: membuatnya bermimpi), 3. Sebagian dari 
1:46 (seperempat puluh enarg) wahyu kenabian". : $ 

Abu "Ubaidullah berkat: Saya bertanya kepada 'Auf bin Malik: 
Apakah kamu mendengar hadits ini dari Rasulullah saw.? 

-Pia menjawab: Ya, saya mendengarnya dari Rasulullah saw. Saya 
mendengarnya dari Rasulullah saw.” . 

1 Tas . . 
Dalam Az-Zawa-id: Isnad hadits ini shahih. Para perawinya terpercaya. 


603 


Ta v3, -A5 yh cb 
BAB 4 


Orang yang melihat impiannya tidak menyenangkan 


DNS SS ea, A 
SE NE ban Ma" 

BSA CE ag dn yaa KE 
33 KG GI FN SAE AAS YA 
PSN IYA Kyiinan 


3008. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Rumh Al-Miskriy, 
memberitakan kepada kami Al-laits bin Sa'ed, dari Abuz-Zubair, dari Ja- 
bir bin ' Abdullah, dari Rasulullah saw. bahwasanya beliau bersabda: "Bi- 
la salah seorang di antara kalian melihat impian yang tidak menyenang- 
kannya, maka hendaklah dia meludah tiga kali di: sebelah kirinya, dan 
hendaklah dia mohon perlindungan kepada Allah dari godaan Setan, se- 
an tiga kali. Dan hendaklah dia merobah bahunya dari posisi se- 


pEGA PSA OAT -WALA 
sa EA GA 2 Ant 


—& 


AE En 933 A3 53632 2Ag 


604 


3 GA Gg. A3 CE 


N 2 : Te. £ AG 22 c4 5: ena ear 25 
As 2 m0 Hwa 


h 

Na N 

Cs 
2 A 
NAN 


pe Io, 


3909. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Rumh, mewartakan 
kepada kami Al- Laits, bin Sa'ed, dari Yahya bin Sa'id, dari Abu Salamah 
bin 'Abdur-R3hman bin 'Auf, dari Abu Oatadah, bahwasanya Rasulullah 
saw. bersabda: "Impiar, yang baik adalgh dari Allah, sedangkan impian 
yang buruk adalah dari Setan. Maka kalau salah seorang di antara kalian 
melihat suatu impian yang: tidak menyenangkannya, maka hendaklah dia 
meludah tiga kali' di #rsh kirinya, dan hendaklah dia-mohon perlindungan 
kepada Allah dari godaan Setan yang terlaknat. Dan hendaklah dia mero- 
bah bahunya dari pori sg 


LAN GO RE Pn ARE 
DG IG Aa Na 
Ka PA 2 Hae ANA 
PANTUN GW AK EYANG YES 

AA aia NG ran 2 


bni AP Ng ya Ot rn 
3910. Mewartakan kepada kami 'Aliy bin Muhammad, mewartakan 


605 


kepada kami Waki”, dari SE many, dari Sa'id AMA: dari Abu 
Hurairah, dia berkata: : 

Rasulullah saw. bersabda: "Bila salah seorang diantara kalian meli- 
hat impian yang tidak menyenangkannya, maka hendaklah dia merobah 
--posisi tidurnya--dan meludah tiga kali di arah kirinya. Dan hendaklah 
dia mohon kebajikannya kepada Allah dan mohon perlinduagan kepada 
Allah dari keburukannya". 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada Al-'Umariy, yang namanya adalah 
"Abdullah Al-Umariy, dia itu dha' di 


Ka #seadoncak & Ka 


BAB 5 


Oa yang-dipermainkan oleh Setan dalam tidurnya (ber- 
mimpi buruk), maka tidak boleh memberitakannya kepada 
orang lain 


Te TN ngak S3 ga) AN 


Basa EA Kan 
-G a21, “1 A —— 
As, £ » at Kari 13 230355 


“aga La “4 
Me GABISA AS BALA KE Set 


“ 


ke 


AAS Aom: gf ot) Sa 
3011: Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 


wartakan kepada. kami Muhammad bin 'Abdullah bin Az-Zubair, dari 


'Umar bin Sa'id Abu Husain, mewartakan kepadaku 'Atha-bin Abu Ra- 
bah, dari Abu Hurairah, dari Abu Hurairah, dia berkata: Ada seorang da- 
ta da Nabj saw., lalu berkata: Sesungguhnya aku bermimpi (meli- 
hat) laku '“dipenggat lalu saya melihatnya berguling- guling/bergulir. 

. Rasulullah saw. bersabda: "Setan sengaja bertandang ke pada salah 
setang4 di intara kalian, lalu dia menakni-oskutinya. Kemudian paginya, 
dia me tiranan keparia manusia". 

Datam kana Ishadnya shahih. Para perawinya terpercaya /tsigat. 


TG 


KT f 25K KA NE G NAK 
na Abaya Da 2? aa Nai 
MEA HI AG KA y 

Y NG CIA SP AS ANA 

Bea ki 24 arc A2 AG AA IE. Pn aa ag tdp 

SA AN Ya rug ang 
. “gina GI. 2 


. 3912. Mewartakan kepada: kami 'Aliy bin Mubammad, mewartakan 
kepada kimi Abu Mu' awiyah, dari Al-A'masy, dari Abu Sufyan, dari 
Jabir, dia berkata: Ada seorang lelaki yang mendatangi Nabi saw: yang 
sedang berkhutbah. Dia berkata: "Wahai Rasulullah, semalam saya ber- 


607 


mimpi sebagai mana orang-orang bermimpi. Seakan-akan leher saya di- 
potong dan kepala saya jatuh. Lalu saya mengikutinya dan mengambil- 
.nya, kemudian saya mengembalikannya (lagi)". 
Maka Rasulullah saw. menjawab: "Bila Setan mempermainkan salah 
seorang di antara kamu, di dalam tidurnya, maka janganlah dia menceri- 
takannya kepada orang lain". 


SA BER OT Oa 
Ng Pe Ae KIE 


Ye ISA MIS 
NB) GA AA Saga pa —ya SI 
“" £ Du 


“.« SA 


Pd 


3913. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Rumh, memberita- 
kan kepada kami Al-Laits bin Sa'ed, dari Abuz-Zubair dari Jabir, dari 
Rasulullah saw. bersabda: "Bila salah seorang di antara kalian bermimpi 
buruk, maka janganlah dia mengkhabarkan kepada orang lain perihal per- 
mainan Setan pada dirinya dalam tidurnya". 


BENoan LAS 9 Ha ana 9 SA 


'BAB 6 


Impian bila ditafsir, maka terjadi. Maka dari itu, janganlah 
dia. menceritakannya kecuali kepada orang yang menye- 
nanginya 


Lana ah 2 KAS AN 


4 - 2 RAK AS 2 Pan 
pr 4 “19 Ar N— ee R9 "ye 


! 608 


.€ 


ae Yap Kg AU MAAN Pap 1g AN 
Fr Aa 
Haro 29 » 


La NG « KA DES Kia 
ea GESA 3 IN GG 


3914. Mewartakan kepada kami Abu Bakr, mewartakan kepada ka- 
mi Husyaim, dari Ya'la bin '"Atha-, dari Waki” bin 'udus Al-'Ugailiy, 
dari pamannya, yaitu Abu Razin, bahwasanya dia mendengar Nabi saw. 
bersabda: "Impian itu berada di kaki seekor burung, selama tidak ditafsir. 
Maka bila impian itu ditafsir, maka akan terjadi". Kata beliau selanjut- 
nya: "Impian itu adalah : 46 Ceper Se enam) Depan dari wahyu 
kenabian". i : PN 

Perawi berkata: 1g mengira beliau mengatakan: "janganlah dia 
menceritakannya kecuali kepada orang yang senang kepadanya, atau ke- 
pada orang yang berilmu". & 


B1 NAN aah N, 


BAB 7 
Dengan apa Impian itu ditafsirkan? 


A.A 


NS « SAS PENIS Si 


. 4 


He Pun LN RS Sis -# no 
YA ja hn TN ISS EA 5 
kan Sangat eeejamamaa 
ES EK 


“inn yng "BTN AA 2 Sea onta 3 SG 


3915. Mewartakan kepada kami Muhammad bin ' Abdullah bin Nu- 
mair, mewartakan kepada kami ayahku, mewartakan kepada kami Al- 
A'masy, dari Yazid Ar-Raggasyiy, dari Anas bin Malik, dia berkata: 

Rasulullah saw. bersabda: "Tafsirkanlah olehmu sekalian akan impi- 
an itu dengan nama-namanya, dan tafsirkanlah impian itu dengan nama- 
nya yang | lain. Dan impian itu bagi penifsir pertama kali" . 


' Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada Yazid bin. Aban Ar-Rangasyiy. Dia itu 
dha'if.. 


aU, en N N 


BAB 8 
Orang yang. pura-pura mimpi dusta 


Ket Ah PAN Na 2GB -pant 

PN An SE GEN 3D 
He PE NYEAG N E 
DE JO KN KS 


3916. Mewartakan kepada kami Bisyr bin Hilal Ash-Shawwaf, me- 
wartakan kepada kami 'Abdul-Warits, bin Sa'id, dari Ayyub, dari 'Ikri- 
mah, dari Ibnu "Abbas, dia berkata: 

Rasulullah saw. perna "Barangsiapa berpura-pura mimpi dengan 


610 


4 


Lara berdusta, maka dia dibebani untuk mengikat antara dua gandum. yai- 
tu dia disiksa karena hal itu". 


(Gado ban MAAN HAK & 


Ona, e 


| BAB 9 


Orang yang paling benar mimpinya adalah orang yang pa- 
ling bertar pembicaraannya 


AA RTA ai NI 
GAN Appa ga JAS EGA 
Haa baka y 
BABKA. KB 
E SA eka AI: 53 

“« SA 


x $ h 
3917. Mewartakan kepada kami Ahmad bin ?Amr bin Aksi Al- 
Mishriy, mewartakan kepada kami Bisyr bin. Bakr, mewartakan kepada 
kami Al- Auza'iy, dari Ibnu Sirin, dari Abu- Hurairah, dia berkata: 
Rasulullah saw. bersabda: "Bila masa kiamat sudah dekat, maka 
hampir-hampir impian seorang mukmin tidak bohong. Mereka yang pa- 
ling benar impiannya adalah mereka yang paling benar perkataannya. 
Dan impian seorang mukmin adalah 1 : 46 Se ssda puluh sean) ba- 
gian wahyu kenabian". ”.- - 


61: 


ki Insta An 


BAB 10 
Tafsir mimpi 


2 Ne GNEGSB IN IS -x NN 
Ak xE Kephngann dngan IE CA t 
AA AA Less AN tang Aang 
Asa Mu 4g. Kita 
GEET MENEAS. Th Ta Ka LS 
AA ES SAN ARE Aa 
TE. NE her KAS AAN 
5 SA IG DU EA 

AI Pn BESAR AG IK 
AN ANE 23: KANG aa 

&. Ho ata DE ENI, 


PNP Tara 
Ja TA sg, & Sala SEN 


612 


MENATA YC MAY 


KAN 


KA itiae LE An 

KENA GS SA SEKSI 

Baen 3 cealan AG 

EA aan pn 
Ge 


— 2. » LA AA SA 
Ea Ap an SA EOTIK Ia 


ena sita U GELI. Gis 
“AG meng Jaa KE 2 PNS 


PSI KA UD DL IG AN 


Pegang TAG AKAN, maa 


Aa : » ta RA 
| Ana BATAN 


LA BEN NE 2g 


3918. Mewantakah kepada kami Ya'kub bin Humaid bin Kasib, Al- 
Madaniy, mewartakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah, dari Az-Zuhriy, 


613 


dari 'Ubaidullah bin "Abdullah, dari Ibnu 'Abbas, dia berkata: Ada seo- 
rang lelaki yang datang kepada Nabi saw., pada waktu kembalinya dari 
perang Uhud. Dia berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ber- 
mimpi melihat mega berawan yang menurunkan hujan mentega dan ma- 
du, dan aku melihat orang-orang menjulurkan telapak tangan mereka 
mengambilnya. Maka ada yang memperoleh banyak dan ada pula yang 


mendapatnya sedikit. Dan saya melihat tali yang sampai ke langit. Saya 


melihat engkau memeganginya, lalu engkau naik dengan tali itu. Kemu- 
dian ada seorang lelaki yang memeganginya setelah engkau, lalu dia naik 
dengan tali itu. Kemudian. ada seorang lelaki lain yang memeganginya 
setelah dia, lalu orang itu naik dengan tali itu: Kemudian ada seorang le- 
laki lainnya lagi yang memeganginya setelah dia, 'maka putuslah tali tadi. 
Kemudian tali tersebut Gisaaibungnya, maka dia naik dengan tali ter- 
sebut. 


Abu Bakar berkata: “Biarkanlah saya menafsirkannya wabai: ba 


sulullah!". 

Beliau menjawab: "Silakan kamu menafsirkannya". 

Abu Bakar berkata: "Adapun mega berawan, maka itu adalah Islam. 
Sesuatu yang dijatuhkan oleh awan yang berupa madu dan mentega, ma- 
ka adalah Al-Our'an, manis dan lembutnya. Sesuatu yang diperolehnya 
oleh orang-orang dengan menggunakan telapak tangannya, maka itu ada- 
lah orang yang mengambil Al-Our'an, ada yang banyak ada pula yang se- 
dikit. Adapun tali yang sampai ke langit, maka itu adalah suatu 
kebenaran yang engkau pegangi, engkau ,memeganginya kemudian naik 


bersamamu. Kemudian ada seseorang setelah engkau yang memegangi- 


nya, lalu dia naik dengari tali itu. Kemudian ada orang lain, lalu naik de- 
ngan tali itu. Kemudian. ada orang lain lagi, "€. putus talinya, kemudian 
disambungnya, lalu dia naik dengari' tali “itis". 

Nabi berkata: "Engkau benar sebagian dan salah sebagiannya". 

Abu Bakar berkata: "Saya bersumpah padamu, wahai Rasulullah. 
Sungguh khabarkanlah kepadaku, mana yang aku benar dan mana yang 
aku salah". : 

“Lalu Nabi saw. berkata: "Janganlah kamu berpa wahai Abu 
Bakar!". 

Mewartakan kepada kami Muhammad bin Yahya, mewartakan kepa- 
da kami "Abdur-Razzag, memberitakan kepada kami Ma'mar, dari Az- 
Zuhriy, dari "Ubaidullah, dari Ibnu "Abbas, dia berkata: Adalah Abu Hu- 


614 


rairah mewartakan, bahwa ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah 
saw., lalu berkata: "Wahai Rasulullah, saya bermimpi melihat mega yang 
berawan yang berada di antara langit dan bumi, yang menurunkan hujan 
berupa mentega dan madu...", lalu Abu Hurairah menuturkan hadits se- 


perti di atas. 


ae LIL MA ta) D5 ena 
BEN JEANS ANE 


BINI Bag nan GP 
re) (AAS TAN Aa LA ABS gua doa 
Pe AG te KAK as. ks 
21 Ing EN ABG 2 
Gas 5 Ya ada & - 
A2. ra 2- a 
AS 15. AS Cas 
@s. NBA Liat Da 9 533 


2—- DAA A8 Ap: PX. a. 2-24 
- - 


4 1 2 &3. 


615 


AI Rs ATA 
NIK AN A5 
YAN SETAN SAS KS IE 


3919. Mewartakan kepada kami Ibrahim Al-Mundzir Al-Hizamiy, 
mewartakan kepada kami 'Abdullah bin Mu'adz Ash Shan'aniy, dari 
Ma'mar, dari Az- -Zuhriy, dari Salim, dari Ibnu ?”Umar, dia berkata: Ada- 
lah saya seorang lelaki muda, belum beristri, pada masa Rasulullah saw. 
Kemudian saya bermalam di masjid. Maka ada salah seorang di antara 
kami bermimpi, dia menceritakannya kepada Nabi saw. Lalu saya ber- 
ujar: "Ya Allah, kalau -yang ada padaku adalah baik bagi-Mu, maka per- 
lihatkanlah padaku dalam mimpi yang Nabi saw. akan menafsirkannya 
untukku", Lalu saya tidur, kemudian bermimpi melihat dua orang malai- 
kat mendatangi aku, lalu mereka pergi bersama denganku. Lalu ada seo- 
rang malaikat lain menemui mereka berdua. Dia berkata: "Janganlah ka- 
mu gentar". Lalu kedua malaikat itu pergi bersama denganku ke neraka. 
Maka tiba-tiba nereka itu digulung seperti gulungan sumur, dan di dalam- 
nya ada orang-orang yang sebagian di antara mereka sudah kukenal. Lalu 
mereka menjadikan aku di bagian kanan. Kemudian tatkala pagi, saya 
menuturkan hal tersebut kepada Hafshah. Hafshah yakin, dia akan men- 
ceritakannya kepada Rasulullah saw. Lalu beliau bersabda: "Sesung- 
guhnya. 'Abdullah adalah yang saleh, . kalau dia MempePInyan shalat 
malamnya". 

Perawi | berkata: Maka adalah ' Abdullah selalu memperbanyak shalat 


TA el jstal PE AKA 
KE Pe 1 De: 28 
AA Mapan 
Ta HNS Kena NY 
Jasa, se. Kb ea pn 
P Ma AG AC SS EH NG 


5 EMAK AG KK 


FP hd 27 ttad 


BEAN FERI AG 
sx SS NAAM Pan aa B3 TO 
ge E2 5. , AI Na 

AG. LAH 2 LA We aa 

naa BA SEAT 
205 Tekuk. aa 


TAG ce PE Ar 2 & . AGS 

s3 YP II SAGAn 3 
AN Ga AL 2 -— Lae NAS 

| MEA Para IKA 


233 debat KA mna 
We ATA KAN BPA AN 1g 
Ia Pe Pa 
Tega ak 
DENGAN GEA 
0 3 Na ag 2 ... ant 
Aa Ta SN GI . 1 Ce 


KILLIA Kes 3 


' 3920. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, mewar- 
takan kepada kami Al-Hasan bin Musa Al-Asyyab, mewartakan kepada 
kami Hammad bin Salamah, dari 'Ashim bin Bahdalah, dari Al-Musay- 
yab bin Rafi”, dari Kharasyah bin Al-Hurri, dia berkata: Saya tiba di Ma- 
dinah, lalu saya duduk di dekat para orang-orang tua di masjid Nabi saw. 


618 


a 


AL HVTVW 


Kemudian ada orang tua datang, seraya bersandar pada tongkatnya. Lalu 
kaum berkata: "Barangsiapa yang senang melihat orang ahli surga, maka 
hendaklah dia melihat orang ini". Lalu dia berdiri di belakan tiang (-mas- 
jid), dia mengerjakan shalat dua rekaat. Kemudian saya berdiri mende- 
katinya, lalu berkata: "Sebagian kaum berkata begini dan begini". 

Dia menjawab: "Al-Hamdulillah, surga adalah milik Allah. Dia me- 
masukkan ke dalam surga orang yang dikehendaki-Nya. Sedangkan aku 
pernah bermimpi pada masa Rasulullah saw. Aku bermimpi, seakan-akan 
ada seorang lelaki yang mendatangiku, berkata kepadaku: Pergilah kau. 
Lalu saya pergi-bersamanya. Dia berjalan dengan aku di suatu jalan yang 
besar terang. Lalu ada jalan yang ditampakkan kepadaku berada di sebe- 
lah kiri, dan aku hendak melewatinya. Maka dia berkata: Sesungguhnya 
kamu tidak termasuk golongan di jalan kiri. Kemudian ada jalan yang 
ditampakkan kepada-ku berada di sebelah kanan, maka saya melewati- 
nyak: -hingga ketika aku sampai di sebuah gunung yang licin jalannya, ma- 
ka dia memegang tanganku, lalu : melemparkan aku. Maka tiba-tiba aku 
sudah berada di puncaknya, dan aku belum tenang dan belum pula me- 
megang sesuatu. Tiba-tiba ada tiang dari-besi, yang dipuncaknya terdapat 
lingkaran dari emas. Kemudian dia memegang tanganku, lalu melempar- 
kan aku, sehingga aku berpegangan pada lingkaran itu. Dia berkata: Apa- 
kah karhu 'memeganginys” Saya menjawab: Ya. Lalu dia menendang 
tiang.itu dengan kakinya, Aku tetap berpegang pada pegangan itu. 

“Selanftitnya perawi berkata: Saya menceritakannya kepada Nabi saw. 
Beliau berkata: "Kamu bermimpi bagus. Adapun jalan besar, itu adalah 
padang Mahsyar. jalan yang ditampakkan di samping kirimu, itu adalah 
jalan ahli neraka dan kamu tidak termasuk ahlinya. Sedangkan jalan yang 
ditampakkan di samping kananmu, itu adalah jalan ahli surga. Adapun 
gunung yang: licin 'jalahnya itu, maka adalah tempat para Syuhada. Se- 
dangkan pegangan yang kamu pegang itu adalah Islam. Maka dari itu, 
peganglah dia sampai kamu meninggal dunia". 

Maka saya ingin menjadi termasuk ahli surga. 

Lalu tiba-tiba dialah ' Abdullah bin Salam. 


LARAS EYE & BN 


619 


tuslah depannya. Maka dia itulah musibah yang menimpa kaum muslimin 
pada perang Uhud. Kemudian saya menggerak-gerakkannya lagi pedang 
tersebut, lalu pedang itu kembali lebih baik daripada mula adanya. Maka 
dia itulah suatu kemenangan (yakni: penaklukan kota Makkah) yang 
diberikan oleh Allah-serta berkumpulnya orang-orang mukmin. Dan saya 
bermimpi juga melihat seekor sapi. Allah maha baik. Maka mereka ada- 
lah sekelompok orang-orang mukmin pada pertempuran Uhud. Ternyata 
kebaikan ialah kebaikan yang diberikan oleh Allah, setelah itu, dan 
pahala kebenaran yang diberikan oleh Allah kepada kami pada pertem- 
puran Badar". 


#Yamamah yaitu daerah antara Makkah dan Yaman. 
“# Hajar yaitu pusat daerah Bahrain, atau daerah Yaman. 


LE KE IG ESA SP AKN 
» £ ita Pt A3 2 IG ar, 3 
AN Ea SA EK AI 
SA SAN PE NG IG AA 
aa an Mi 

SANG MPA» KAB Pa LNG 
IAI AOA — G3 

HE GAN Ayo KEK 


3922. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, mewar- 
takan kepada kami Muhammad bin Bisyr, mewartakan kepada kami Mu- 
| hammad bin 'Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata: 

3921. Mewartakan kepada kami Mahmud bin Ghailan, mewartakan Rasulullah seal bersabda: "Saya bermimpi melihat dua buah gelang 
kepada kami Abu usamah, mewartakan kepada kami Buraidah, dari Abu ". cmas berada di tanganku. Saya Me kedusinya, bala paka Metaninah 
Burdah, dari Abu Musa, dari Nabi saw. bersabda: "Saya bermimpi, bah- | keduanya sebagai dua orang pendosta: Yaitu, Musailamah dan Al-'Ansiy 
wa aku berhijrah, dari Makkah ke daerah yang ada pohon kurma. Kemu- 


£ & | IG Att 
dian anganku melayang bahwa daerah itu adalah Yamamah" atau Ha- W PEN PN AN 3 “» GET) -N Y Lv 


L 
& 
y 
xx 
“ 
1 
tt 
N 
€. 
« 
N 
Ng OA 
4 
: 


jar?" Maka dia justru Madinah, Yatsrib. Dan saya melihat dalam mimpi- 
ku itu, bahwasanya saya menggerak-gerakkan sebilah pedang, maka pu- 


620 621 


Maka Nabi saw. berkata: "Kamu telah menyakiti anakku. Semoga 
Allah memberi rahmat padamu". 


Tg we Pe b! Pe Pong eta 
Keset Ae My 
. Ca KIA « PKL AN (SI 


LK. 
GIA SL NG Bp dr 


BS ne BN 2 


- OS AD IG. RSS, 25 
aya SALE ka AS 


eino LA S3 SA cola) Ilen M LGA 3 
HL AS AS Lg NA gi eni 39 
AA , ... ust 

. Y 


3923. Mewartakan kepada kami Abu Bakr, mewartakan kepada ka- 
mi Mu'adz bin Hisyam, mewartakan kepada kami 'Aliy bin Shalih, dari 
Simak, dari Oabus, dia berkata: Ummul Fadhl berkata: "Wahai Rasu- 
lullah, saya bermimpi melihat seakan-akan di rumahku ada sepotong ang- 
gota badan engkau". 

Nabi menjawab: "kamu bermifnpi baik sekali. Fathimah akan mela- 
birkan anak, lalu kamu yang menyusuinya". Lalu Fathimah melahirkan 
Husain atau Hasan, maka Ummul-Fadhl yang menyusuinya dengan si susu 


Dalam Az-Zawa-id: Para tokoh dalam isnadnya tsigat, hanya saja hadits ini 
Mungathi'. Dalam kitab At-Tahdzib dan Al-Athraf disebutkan: Oabus. meriwayatkan 
hadits dari ayahnya, dari Ummul- Fadhl. 


6 GA JA “AN aS Ho HA 


ntu Tp agar 


sej ant Se EN A 3 
TES -| AN Sa rr ae 


2- 3 ba 2x 7 


g-3 s Aan Kel 2 
953.3 re 5 Lena Ga P3 
| KB 


3924. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, mewar- 
takan kepada kami Abu 'Amir, mengkhabarkan kepadaku Ibnu Jurajij, 
mengkhabarkan kepadaku Musa bin ”Ugbah,. mengkhabarkan kepadaku 
Salim bin "Abdullah, dari "Abdullah bin "Umar tentang impian Nabi 
saw., beliau bersabda: "Saya bermimpi melihat-seorang wanita yang hi- 


2. ——m aa pt —.—-————————e 
$ 
: $ —. 
. v a . 
NG 


c 


Outsam. tam, yang kepalanya penuh uban tak teratur. Dia keluar dari Madinah, 
Ummul-Fadhl berkata: Kemudian saya datang dengan membawa Hu- hingga tiba di Mahya'ah, yaitu Juhfah. Lalu saya menafsirkannya sebagai 

sain (atau Hasan) mengunjungi Nabi saw. lalu saya meletakkannya di penyakit menular di Madinah, lalu pindah di Juhfah"" 

pangkuan beliau, lalu Husain (atau Hasan) kencing. Maka saya memukul 

bahunya. LN 7 


“Juhfah yaitu daerah Migat orang-orang Syam. 


Li 623 


2 CAN LG, De 3 AL Ph Ha 4» SA (2 BL Na AA 
AL ANAG AA fa RARO W0P559 Ayat Sa KAN « 
2—. . . eh KK & deh CA IK oo. AP Head ,» 
BABA ME App M3 KPAI SAS SETAN 
. Sa . P: 5 3 2 
NA SES, MAN ea EA NE. Aa AL AAS 
PTUN HL sr : la ... "31 " 3 Na 
PRE La . - -" - re "art (Gr Ag Ae ACA L Ly 
z ek SAE NG AN Jung “luan Dra) Sa» 


Ss NAK CEK 
"TP. SPA Ea: KE 2 KENA 


RS oa da 58K BELA 3 


| . PNG AA Las LI IS 
AG. Sia LA 3 ae: PAR 
Kab ab ma dd gNe 0 »h Gal de 


ame FE Nek 23. AL 
BTN IA KUN 
BEE II REK 


3925. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Rumh, memberita- 
kan kepada kami Al-Laits bin Sa'ed, dari Ibnul-Had, dari Muhammad bin 
Ibrahim : At-Taimiy, dari Abu Salamah bin 'Abdur-Rahman, dari Thalhah 
bin 'Ubafdullah, bahwasanya ada dua orang lelaki menghadap Rasulullah 


- 
£ 5 saw. Keduanya Islam semua. Tapi salah seorang adalah lebih bersung- 
LG 15. » IS 3 aa LP PAN EA ' Lo guh-sungguh daripada lainnya. Orang yang bersungguh-sungguh tersebut 
& tc Taun. man - na berperang, lalu dia mati syahid. Setelah itu, yang seorang lagi masih hi- 


dup selama setahun, kemudian dia meninggal dunia. 

Thalhah berkata: Saya bermimpi: Sementara saya berada di depan 
pintu surga, tiba-tiba saya bersama dengan kedua orang tersebut. Lalu 
ada orang yang keluar dari surga memberi ijin kepada' salah seorang yang 
meninggal dunia paling akhir. Kemudian dia keluar lagi, lalu memberi 
ijin kepada orang yang mati syahid. Kemudian dia kembali kepada saya, 
berkata: "Kembalilah kamu. Sebab sesungguhnya kamu, saat ini, belum 
tiba waktunya masuk surga". 

Selanjutnya, pagi-pagi, Thalhah menceritakannya kepada orang- 
orang, mereka kagum akan hal itu. Lalu berita tersebut sampai kepada 
Rasulullah saw., mereka menceritakannya kepada beliau. Maka beliau 


Sa ALI 


“ an 33. aon 


323 dapatrosas Na AL aa 


dana yaaa 


AA 

L | ' 

AA : 
-d———— ————- 


- 


624”. | 625 


berkata: "Perihal apa kalian heran?". 

Mereka menjawab: "Wahai Rasulullah, orang ini adalah seorang le- 
laki yang paling bersungguh-sungguh--perang--kemudian dia mati syahid. 
Sedangkan orang ini yang terakhir --meninggalnya--masuk surga sebelum 
dia". 

Lalu Rasulullah saw. berkata: "Bukankah dia ini masih hidup selama 
setahun setelah meninggalnya?" 

Mereka menjawab: "Ya, benar". 

Nabi berkata: "Dia mendapati bulan Ramadhan, dia melakukan pua- 
sa. Dia mengerjakan shalat begini, begitu selama setahun?" 

Mereka menjawab: "Ya, benar". 

Rasulullah saw. bersabda: "Jarak antara keduanya lebih jauh dari- 
pada jarak antara langit dan bumi". | : 


Dalam Az-Zawa-id: Para tokoh isnadnya tsigat, hanya. saja hadits ini Mungathi'. 
"Aliy ibnul-Madiniy dan Ibnu Ma'in mengatakan: Abu Salamah tidak mendengar satu 
hadits pun dari Thalhah. 


4 IA “YG, K2 Ca A92 AN 
PA IA TA AK NE KAN: 
PA 2.” Pn 


3926. Mewartakan kepada kami ?Aliy bin Muhammad, mewartakan 
kepada kami Waki', mewartakan kepada kami Abu Bakr Al-Hudzaliy, 
dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
"Saya membenci dengki dan menyenangi keterikatan. Keterikatan itu 
adalah tetap dalam agamamu". 


626 


—. 


Na ma AN MANA ENAM. 


B3 2 
Lt arm AI ra 


DENGAN NAMA ALLAH, MAHA PENGASIH, 
MAHA PENYAYANG 


CAS RL 
“36. KITABUL-FITAN (URUSAN FITNAH) 
Sarijadi IE AMA, 


BAB 1 
Membiarkan orang yang sudah Seng La Ilaha Illallah 


3G NG EN TA 


s3 ea 1g. angs GENGA 


. ig £ 4 & CIA sean Ba ba gaat 3s 
- ad AL DAA 
.« Aa It A09 


3927. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, mewar- 


627 


takan kepada kami Abu Mu'awiyah dan Hafsh bin Ghiyats, dari Al- 
A'masy, dari Abus halih, dari Abu Hurairah, dia berkata: 

Rasulullah saw. bersabda: "Saya diperintah untuk memerangi manu- 
sia, sehingga mereka mengucapkan: La Ilaha Illailah-- Tidak ada Tuhan 
melainkan Allah--. Maka bila mereka mengucapkannya, maka-- berarti-- 
mereka memelihara darahnya, dan harta benda mereka dari tuntutanku, 
kecuali dengan sebab yang benar. Sedangkan hisab-perhitungan mereka 
terserah Allah, 'Azza wa Jalla". 


Tenae NE AE Haa 
IE UGATEA vs Ari 2596 
CA IYA PAK 3S AAS AS 
Aa GA TAGAG BAR Ya HS 

ea £ 


3928. Mewartakan kepada kami Suwaid bin Sa'id, mewartakan ke- 
pada kami. 'Aliy bin Mus-hir, dari Al-A'masy, dari Abu Sufyan, dari 
Jabir, dia berkata: : Ne: 

Rasulullah saw. bersabda: "Saya diperintah untuk memerangi orang- 
orang, sehingga mereka mengucapkan: La Ilaha Illaitah, Maka bila me- 
reka mengucapkannya, maka berarti memelihara darahnya dan harta ben- 
da mereka dari tuntunanku, kecuali dengan sebab yang benar. Sedangkan 
hisab perhitungan mereka terserah Allah". Aap 


628 


Lea 
P 


R Lea At IRE An SL 
KEK RE ABM S6 -p AKA 
LD, 9 22 Se KE ah Ta 82» 
KENA TN SA 


2. : - sana | N NA 
NA HI ARENA 
BLN SA AAU doi AP catu 

Bg LV AA. 3 yarga Yan 


.. 3929, Mewartakari kepada kami-Abu Bakr bin Abu Syaibah, mewar- 
takan kepada kami 'Abdulla bin Bakr As-Sahmiy, mewartakan kepada 
kami Hatim bin Abu Shaghirah, dari An Nu'man bin Salim, bahwasanya 
"Amr bin Aus mengkhabarkannya, bahwa ayahnya yaitu Aus, mengkha- 
barkannya, berkata: Sesungguhnya kami duduk di dekat Nabi saw. Se- 
mentara beliau berkisah-dan menuturkan kepada kami, tiba-tiba ada seo- 
rang lelaki yang datang padanya, lalu bercakap-cakap lirih dengan beliau. 


629 


Nabi saw. berkata: "Bawalah olehmu sekalian dia pergi dan bunuhlah 
dia". : : 
Maka ketika lelaki tersebut berpaling, maka beliau memanggilnya, 
berkata: "Apakah kamu bersaksi, bahwa tidak ada Tuhan melainkan 
Allah?". 

Dia menjawab: "Ya". 

Nabi berkata: "Pergilah kalian, biarkanlah jalannya (yakni dia hidup) 
Hanyasanya saya diperintah untuk memerangi manusia, sehingga mereka 
mengucapkan: La Ilaha Illallah. Maka bila mereka melakukan hal 
tersebut, maka haram bagiku darah Gan harta benda mereka". 


Dalam Az-Zawa-id: Isnad haditsnya shahih. Rij alnya/para Jpeninya tsigat. Akan 
tetapi hadits ini juga terdapat dalam An-Nasa-iy. Mengisyara dalam Az-Zawa-id 
kepada sesuatu yang lebih dari itu. 


dang LE Aga C5 -$ NG 


KE MEN BAN Enno ES 
Pe SS (SL 2A. IE LSN 
GE KEKE As AN AS. ps 
256, GAag. Tee Sae hua. ar 
2 NE, KANG 3 
TEKAN. REK AAS 
NS. Bg An Ia ALS AA 
ND NE Aga An Pad SAS 23 


Na IE 383, 5 Hang 
Og L Lara LAKS LAI ara 

, NESES 1s sa CAS CAN 
P Td Ka RI 24 pa ZA 4, 
IPA Sa ago A aan 
Kanak - Aang S pers 
PN ES La Ann Aa 


mangan LENGAN NE ane APA 
AU MTA KA Sa Aa 
HAN BANGIL Sr LN ag » 
La 1 


AA tpe - sa SA 
s3 


aa 
M3. 


Ta “ AS Aa 
TPP 52? . 6 1g 


. 
aa 
Pepe Na UN IE HAL IEL 


“2 2, aI KR OA, 
Tan IN ulas yo ob pao 


631 


aan" EA (ea GA At OS 9 
ANA er NYA La 


hara Lg pg" “Ioi 0 aoleg. peska um 
Antar Angang SLB pong ANA 


Fe 

Pn, 2 “pa 2 au) BAU »AX 
2 3 # Aa & LA TA 1 
Sh ST, “3 2 krna $ 


» - 


MA As. re sana 


“ wol an IPA 


3930. Mewartakan kepada kami Suwaid bin Sa'id, mewartakan ke- 
pada kami 'Aliy bin Mus-hir, dari ' Ashim, dari As Sumaith ibnus-Samir, 


“632 


Al HYPYUA NANGA. 


3 


an anta 


dari'Imran bin Al-Hushain, dia berkata: Nafi” bin Al-Azrag dan teman- 
temannya datang lalu mereka berkata: "Celaka kamu, hai "Imran". 

Dia menjawab: "Saya tidak celaka". 

Mereka berkata menjawab: "Ya, kamu celaka". 

Dia berkata: "Apa yang menyebabkan aku celaka?" 

Mereka menjawab: Allah berfirman (yang artinya): 

"Dan perangilah olehmu sekalian mereka itu, sehingga tidak ada fitnah 
lagi, dan sehingga agama itu hanya untuk Allah belaka.." (OS. 2: 193). 

'Imran berkata: "Sungguh kami telah memerangi mereka, hingga ka- 
mi dapat mengusir mereka. Sehingga agama itu hanya untuk Allah bela- 
ka. Jika kalian mau, saya akan mewartakan kepada kalian suatu hadits 
yang saya mendengarnya dari Rasulullah saw." 

Mereka berkata: "Kamu juga mendengarnya Rasulullah saw.?". 

Dia menjawab: "Ya,, saya menyaksikan Rasulullah saw. mengirim- 
kan pasukan tentara kaum muslimin untuk memerangi orang-orang mu- 
syrik. Maka ketika pasukan tentara muslimin menemui mereka, tentara 
muslimin menyerang mereka dengan penyerangan yang keras. Mereka 
dapat dipojokkan, dikalahkan. Lalu seorang lelaki: dari keluargaku dapat 
menundukkan seorang lelaki musyrik dengan sebuah tombak. Maka tat- 
kala dia dapat ditundukkannya, berkata: Saya bersaksi bahwa tidak ada 
Tuhan melainkan. Allah. Sesungguhnya saya. adalah wang muslim, lalu 
dia ditikam dan dibunuhnya. 

Lalu seorang dari keluargaku tadi mendatangi Rasulullah saw. ber- 
kata: "Wahai Rasulullah, saya celaka". 

Nabi saw. berkata: "Apa yang kamu perbuat?", sekali atau dua kali 
pertanyaan. Lalu dia mengkhabarkan kepada beliau sesuatu yang dia per- 
buat. Lalu Rasulullah saw. berkata kepadanya: "Mengapa kamu tidak 
membelah perutnya, lalu kamu dapat mengetahui isi hatinya?". 

Dia menjawab: "Wahai Rasulullah, kalau sekiranya aku membelah 
perutnya, tentu aku dapat mengetahui isi hatinya". ' 

Nabi saw. berkata: "Kamu sekali-kali tidak dapat menerima apa 
yang dibicarakannya, dan sekali-kali kamu tidak dapat mengetahui isi ha- 
tinya". 

Perawi berkata: Rasulullah saw. mendiamkannya, lalu tidak lama 
kemudian, dia mati. Lalu kami menguburkannya, tapi ia tiba-tiba berada 
di permukaan bumi. 

. Selanjutnya mereka berkata: Mungkin saja ada seorang musuh yang 


633 


membongkar kuburnya. Lalu kami menguburkannya kembali. Kemudian 
kami memerintahkan anak-anak kami untuk menjaganya. Lalu paginya 
berada di atas bumi lagi. 

Lalu kami berkata: Mungkin saja anak-anak itu mengantuk. Lalu ka- 
mi menguburkannya kembali. Kemudian menjaganya sendiri, maka pagi- 
nya berada di atas bumi lagi. Maka kami ta ja Data salah satu 
jalan di antara dua gunung. 

Mewartakan kepada kami Isma'il bin Hafsh Al-Ailiy, mewartakan 
kepada kami Hafsh bin Ghiyats, dari 'Ashim, dari As-Sumaith, dari 
“Imran bin Al-Hushain, dja berkata, Rasululiah saw. mengutus kami da- 
lam rombongan pasukan tentara. Kemudian ada seorang lelaki muslim 
mengalahkan seorang lelaki musyrik. Penuturan haditsnya seperti di atas. 
Dia menambahkan redaksi di dalamnya: "Bumi membuangnya". Lalu Na- 
bi saw. diberi khabar, berkata: "Sesungguhnya bumi tetap mau menerima 
orang yang paling buruk tapi Allah senang untuk menampakkan kea- 
gungan kehormatan kalimat: La Haha Illaliah, kepada kalian. 


Dalam Ar-Zawa-id: Isnad ini hasan. Karena Isma'il bin Hafs adalah diperse- 
lisihkan. Sementara perawi selebihnya dalam isnad ini terpercaya. 


diagga Ld hay Ay X3 


BAB 2 
Haramnya darah dan harta benda orang mukmin 
A0 wu“ 


Af da. P0 5 AAN 
Ma pe AA AA 


YA & 3 aa 516-38 
Se (Aa Ka Kan AA 


an 


. 


ST. AI KAA Oa 


PN an 


AA NAAM AAN 2 Teen Lega Hat AL 


BERAS 
SRI K3 BIA 
«K3 (EN KANAN, IG 3 5.8 

AI dra G OA 


3931. Mewartakan kepada kami Hisyam bin ' Ammar, mewartakan 
kepada kami "Isa bin Yunus, mewartakan kepada kami Al-A'masy, dari 
Abu Shalih, dari Abu Sa'id, dia berkata: 

Rasulullah saw. bersabda pada waktu hajji wada', "Ingatlah, se- 
sungguhnya hari yang paling mulia adalah hari ini. Ingatlah, sesungguh- 
nya bulan yang paling mulia adalah bulan ini. Ingatlah, sesungguhnya 
negeri yang paling mulia adalah negeri ini. Ingatlah, sesungguhnya darah 
dan harta-benda kalian adalah haram bagi kalian--yang tidak berhak, 
seperti haramnya harimu ini, pada bulanmu ini, di negerimu ini--untuk 
perang--. Ingatlah, apakah saya sudah menyampeikannya?". 

Mereka menjawab: "Ya" 

Beliau berkata: "Ya Allah, saksikanlah". 


35x Ao Lie SA DEKAN 
Srdngea. Yu: KAN gate 
NE aas. LA 
MIS, AIA an 
AG HAK AE. SE, KKG ata, 


635 


5 


Si 2 


MAA Na 2G GA 
LES Nano AA MAA ATASAN 


“& ta 


Maia Man pb af Unang. Season 3 LN 


» SEN 2 Yhopd a35 9 6 Cw 


3932. Mewartakan kepada kami Abul-Oasim bin Abu Dhamrah, yai- 
tu Nashr bin Muhammad bin Sulaiman Al-Himshiy, mewartakan kepada 
kami ayahku, mewartakan kepada kami Abdullah bin Abu Oais An-Nash- 
riy, mewartakan kepada kami 'Abdullah bin 'Amr, dia berkata: Saya 
melihat Rasulullah saw. melakukan Thawaf di Ka'bah, mengatakan: 
"Alangkah bagusnya kamu dan alangkah harumnya baumu. Alangkah 
agungnya kamu dan alangkah mulianya kehormatmu. 

Demi Dzat yang jiwa Muhammad ada di tangan-Nya, sungguh ke- 
hormatan seorang mukmin adalah lebih agung di sisi Allah daripada ka- 
mu, yaitu berupa harta bendanya, darahnya serta kami mesti menduga le- 
bih baik kepadanya". 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada perbincangan. Nashr bini Muhammad 
adalah guru Ibnu Majah yang Mi paapaya dha? if oleh Abu Hatim. Tapi dituturkan 
dalam kitab Ats-Tsigat oleh Ibnu Bibban, | 


Aa: PE LA AI 
GE GRA SENAN Ia, 

e Pa in An Kelana 

Ke NG Ran Ap AA ira 


636 


HM aNAINRaN. Ledaagpa... ya 


LA B3 2A 

K PON 189 ARI AN 2 SANG Ate 5 

3933. Mewartakan kepada kami Bakr bin ' Abdul-Wahhab, mewarta- 
kan kepada kami ' Abdullah bin Nafi' dan Yunus bin Yahya. Semuanya 
dari Dawud bin Oais, dari Abu Sa'id maula (mantan budak dari) 
"Abdullah bin 'Amir bin Kuraiz, dari Abu Hurairah, bahwasanya Ra- 
sulullah saw. bersaabda: "Setiap orang muslim terhadap muslim lainnya 
adalah haram yaitu darahnya, harta bendanya dan kehormatannya". 


LAN EA is - Pan 
RENT 2 BU 3 Aku 
aa HSE KE TAE ahaa 


Pad 
MR ahiyo NE 


KA 33 NA 5G 
an, Snotanaa Rege TA ENY 


IT A3 Ao 9 3 don el Saad NN 
| . 2 LA « 


3934. Mewartakan kepada kami Ahmad bin 'Amr bin. As-Sarh 
Al-Mishriy, mewartakan kepada kami ' Abdullah bin Wahb, dari Abu 
Hani-, dari 'Amr bin Malik Al-Janbiy, bahwasanya Fadhalah bin' Ubaid 
mewartakannya bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Orang mukmin adalah 
orang yang dapat dipercayai oleh manusia terhadap harta benda mereka 
dan jiwa mereka. Sedangkan orang yang berhijrah adalah orang yang 
meninggalkan kesalahan-kesalahan dan perbuatan dosa". 


Dalam Az-Zawa-id: Isnad haditsnya shahih. Para perawinya tsigat. Sedang Abu 
Hani- namanya adalah Humaid bin Hani- Al-Khaulaniy 


637 


ade, - | BB 


BAB 3 ! 3936. Mewartakan kepada kami 'Isa bin Hammad, memberitakan 
Larangan merampas harta benda F. kepada kami Al-Laits bin Sa'ed, dari 'Ugail, dari Ibnu Syihab, dari Abu 
» #5 : Bakr bin 'Abdur-Rahman bin Al-Harits bin Hisyam, dari Abu Hurairah, 


bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "Tiadalah orang yang berzina, 
waktu berzina dia beriman. Tiadalah orang minum arak, waktu me- 
minumnya dia beriman. Tiadalah orang yang mencuri, waktu mencuri dia 
beriman. Dan tiadalah orang yang merampas harta, sementara orang- 
orang melihatnya, waktu merampas harta dia beriman". 


| 2 LA Lt and 
Ora Daja BIS ON HL -YASN 


C4 AA KANG Pan Pa 
IG as Sdn Sa 


“ 


3 Sea he nta Ba, Pa TI 


AP ai - 
aa aa ah DAY 0 200 22 3 LK PAN AA 
, b Rn? “ . . “. A Oh & ? a 
Pm S) ge—aA A4 Te KANG ya Vo DAK 2 
: ai Test ' . , : 

3935. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Basysyar dan Mu- : KT 3 IR LA, 3. A (5 Ag AN Si sia 
hammad bin Al-Mutsanna, mereka berkata: Mewartakan kepada kami si .. . & . S, 2 3 Ian 5 
Abu 'Ashim, mewartakan kepada kami Ibnu Juraij, dari Abuz-Zubair, i ha Aa Ten Rn net Hina Pend pian YAI €. 
dari Jabir bin "Abdullah, dia berkata: 5 : : « He 


Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa yang merampas harta benda se- 


3937. Mewartakan kepada kami Humaid bin Mas'dah, mewartakan 


cara terang-terangan, maka dia tidak termasuk kelompok kita/kami". 
| 8 8 po kepada kami Yazid bin Zurai”, mewartakan kepada kami: Humaid, me- 

Ps MEN A. PAN EP La Tah wartakan kepada kami Al-Hasan, dari 'Imran bin Al-Hushain, bahwasa- 
SANA Fa SS UI Aw 5, nya Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa yang merampas harta, maka 


dia tidak termasuk Mena kami". 


G DA 


una. HA HDPE at. : 
2 A42 1 9 ANE, ARE LAI Ye AS su ATA 
SIN gw 513 4117 AHAD ANN Med | Ak £ “- Kara ye) sea 

2-42 . TH Ag $ $ 5 KASN S3 
Gaa Bg "IN YE 3 an 2G 3 | Penari TS BC CA pa 
Cp AI 5. Saja Se BN Gs ! | 3 4 Ke LL GTX 
“9 AL (3 325, Pa LE3 GO AG. | 5 SA " KI dg AGS 
Ge BAN AN SIS RA CEN9 2 


638 : 639 


3938. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Abul-Ahwash, dari Simak, dari Tsa'labah bin 
Al-Hakam, dia berkata: Kami mendapati seekor kambing milik musuh, 
maka kami merampasnya. Maka -—setelah kami menyembelihnya-- kami 
memasang periuk-periuk kami --untuk memasak daging--. Kemudian 
Nabi saw. melewati periuk-periuk kami itu, lalu beliau memerintah- 
kannya agar dimuntahkan, maka dimuntahkan isinya. Kemudian beliau 
berkata: "Sesungguhnya barang rampasan adalah tidak halal". 


Dalam Az-Zawa-id: Isnadnya “shahih. Para perawinya tsigat. Hadits ini tidak di- 
keluarkan sama sekali Kutubul Khamsah. 


Sab 3 pam Jah tea Ie 


BAB 4 


. Memaki-maki Orang Muslim adalah Fasik dan membunuh- 
nya adalah Kufur - : 


Hiejkar ERA Anya 

"AG 3d Ft SEN. ag 

rei Pn aa SK PARA Ka 
"KY 


3939. Mewartakan kepada kami Hisyam bin ' Ammar, mewartakan 
kepada kami 'Isa bin Yunus, mewartakan kepada kami Al-A'masy, dari 
Syagig, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata: 


AL LIPAT AIO 
Ban Bana dm 


Rasulullah saw. bersabda: "Memaki-maki orang muslim adalah fasik dan 
membunuhnya adalah kufur". 


Sg Aa LG 


OR. KE KAE WA. 
SE) Ro PESTA & Le Bere 
KE EaN BE CNG Kaka 

«AE S5 S3 
Ig 9 » Gn Buy SN Case an AKN, 
— ab PN U8 1) AD LL « ON Op Khan 


oh se BAog 2 MN 


3940. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, mc- 
wartakan kepada kami Muhammad bin Al-hasan Al-Asdiy, mewartakan 
kepada kami Abu Hilal, dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah, dari Nabi 
saw. bersabda: Memaki- maki orang muslim adalah fasik dan mem- 
bunuhnya dalah kufur”. 


Dalam Az-Zawa-id: Isnad hadits Abu Hurairah bernilai hasan. Dan Abu Hilal, 
namanya adalah Muhammad bin Sulaim, dia itu diperselisihkan. Begitu juga Mu: 
hammad bin Al-Hasan Al-Asdiy. Sedangkan selebihnya orang-orang yang meriwayat- 
kan dalam isnad i ini aa & 


NEnGe KAB SE -yan 
AG NG: Ma GAYA 
dara aa Nana Lang sa” arif 


641 


Mike 9 KG0 SN Un hana denda) KINI 


3941. Mewartakan kepada kami 'Aliy bin Muhammad, mewartakan 
kepada kami Waki”, dari Syarik, dari Abu Ishag, dari Muhammad bin 
Sa'ed, dari Sa'ed, dia berkata: 

Rasulullah saw. bersabda: "Memaki-maki orang muslim adalah fasik dan 
membunuhnya adalah kufur". | 


Dlam Az-Zawa-id: Isnad hadits Sa'ed: bin Abu Waggash shahih, serta para pe- 
rawinya usai 


Gama DG) Mana Kaya Pa 


BAB 5 


Janganlah kalian kembali sebagai orang kafir yang menye- 
babkan saling bunuh-membunuh di antara kalian 


Saga Brapa Da semiagran Sya 


»8555 2 & 

ia Lane Ns 
Sa IE 4 SEN J3 
Dean 2-— na 6 TN La 
Kia Pp 2 Dyah. BUS d Ledar 


3942. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, mewarta- 
kan kepada kami Muhammad bin Ja'far dan ' Abdur-Rahmin bin Mahdiy, 


mereka berkata: Mewartakan kepada kami Syu'bah, dari 'Aliy bin . 


642 


Se OReaker anna 


2 
ta 
Tai 
ha 
YA 
: 
Ha 


Mudrik, dia berkata: Saya mendengar Abu Zur'ah bin 'Amr bin Jarir 


“mewartakan dari: Jarir bin. "Abdullah, bahwasanya Rasulullah saw. 


bersabda di waktu Haji Wada': "Suruhlah orang-orang diam", lalu kata 
beliau selanjutnya: "Janganlah kalian kembali, sepeninggalku, sebagai 
orang-orang kafir. Yang menyebabkan saling bunuh-membunuh di antara 
kalian". 


BAY. aa YEN AE “para 
Are PE KA NE A2 AAS Ida 
Pa bs pan anan 


Us “abad 2-— Ta Ker 23 Aset 
Ra 6 Ke As ag 
3943. Mewartakan kepada kami " Abdur-Rahman bin Ibrahim, me- 
wartakan kepada kami Al-Walid bin Muslim, mengkhabarkan kepadaku 
"Umar bin Muhammad, dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Kasihan kalian! (atau celaka kalian), janganlah kalian kembali, 


sepeningalku sebagai orang-orang kafir. Yang menyebabkan saling bunuh 
membunuh di antara kalian". 


2 “ : 
Ka AAA IE LAIN AN KS, 2,22 
(PNG He AAA Ge yaaa 


lonntam a39» LAS Alena € Pa Sebuah AE 
MEA Mis 0 gado An DA 211 Justar)g 


643 


Ata LSG Kan Isa Ka 9 "End deg 


Oa (rzad AI CA KU SI A2 TN TX 


GA oke nan 9 £ Ke ala C Celah KMI 
"AB cd ontg LN AI 2 0g 9X 
og 3399 YO) TA uenak Aan 3 9 
"Anni NA CAR NI 


3944. Mewartakan kepada kami Muhammad bin "Abdullah bin Nu- 
mair, mewartakan kepada kami ayahku dan Muhammad bin Bisyr, 
mereka berkata: Mewartakan kepada kami Isma'il bin Oais, dari Ash- 
Shunabihiy Al-Ahmasiy, Rasulullah saw. bersabda: "Ingatlah, sesungguh- 
nya aku adalah orang yang mendahului kalian berada di sebuah telaga. 
Dan sesungguhnya aku adalah berlomba dengan banyaknya kalian kepada 
umat-umat yang lain. Dan janganlah kalian saling bunuh-membunuh, 
sepeninggalku". 


Dalam Az-Zawa-id: Isnad haditsnya shahih dan para perawinya tsigat. 


Oais adalah Ibnu Abu Hazim. Dan Isma'il adalah Ibnu Abu Khalid, Sedangkan 
Ash -Shunabihiy ini pada Ibnu Majah hanya ada dalam hadits ini saja. Serta pula 
tidak ada pada Kutubus-Sittah. Saya berkata: Dia diperselisihkan kebenarannya se- 
bagai seorang sahabat nabi. Sebagian ulama menyebutnya sebagaimana tertera di sini 
"Ash-Shunabihiy" dengan Ya. Nisbat. Tapi sebagian lainnya menyebutnya tanpa Ya, 
yaitu: "Ash-Shanabih", yaitu yang dipilih oleh Al Bukhariy dan ulama lainnya. . 


Teks hadits ini terdapat dalam Musnad Ahmad juz IV, halaman 351, dia meri- 
wayatkan dengan kata Ash-Shunabihiy. dengan Ya Nisbat. 


1 OA aa GUgd Ph 


BAB 6 


Orang-Orang Muslim itu berada Dalam Jaminan Allah 
?'Azza Wa Jalla 


2 2 


» LA 2D ag 5295 La Gt | | 
AAS Mp IMT AIP - 8 450 


644 


means 


As Ani abal aa 


ba ad -— 4 2 
INA LTE Tekan UN Ha LAN 


ne - 


- 
aa 


van bear LL - 

, » 1 Pai & TN 22 25 Pes 
“.- IR AT “ Wa AA “Dg 2, 
IN A3 "dn AI Da gi PAN SA 

x « in 


en ta Faisn s3)» SAB cokiae Glen 293 
HAL AG Aan ia metil eU) 


3945. Mewartakan kepada kami 'Amr:bin "Utsman bin Sa'id bin 
Katsir bin Dinar Al-Himshiy, mewartakan kepada kami Ahmad bin Kha- 
lid Adz-Dzahabiy, mewartakan kepada.kami ' Abdul-'Aziz bin Abu Sa- 
lamah Al-Majisyun, dari ' Abdul-Wahid bin "Aun, dari Sa'ed bin Ibrahim, 
dari Habis Al-Yamamiy (Al-Yamaniy), yaitu Abu Bakr 'Ash-Shiddig, dia 
berkata: Ne: | AL 
Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa yang mengerjakan shalat Shu- 
buh, maka dia adalah dalam jaminan Allah. Maka janganlah kalian me- 
rusakkan jaminan Allah. Barangsiapa yang membunuhnya, maka Allah 
akan mencarinya sampai Allah membanting-telungkupkan wajah si pem- 
bunuh ke dalam neraka". Pia : 


Dalam Az-Zawa-id: Para perawi dalam isnadnya terpercaya,-hanya saja hadits ini 
mungathi'. Dan Sa'ed bin Ibrahim tidak bertemu dengan Habis bin Sa'ed. Demikian 
kata pengarang Kitab At-Tahdzib. 


645 


(EA LN 2G. (Dag LB 2 25 aa 
HP INA 3 “ai PENS Sa NG 


— ai 2 Beta aan jua WM aa ehi RAS 


3946. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, mewarta- 
kan kepada kanfi Rauh bin "Ubadah, mewartakan kepada kami Asy'ats, 
dari Al-Hasan, diri Samurah bin Jundab, dari Nabi saw. -bersabda: 
"Barangsiapa yang mengerjakan shalat Shubuh, maka dia adalah dalam 
jaminan Allah, "Azza Wa Jalla". 


— Dalam Az-Zawa-id: Isnad hadits ini shahih, kalau Al-Hasan mendengar hadits 
dari Samurah. Dan -Asy'ats adalah 'Abdul-Malik. 


BISPANAI On MESIN AE 
seuuai MAN yel Co - wa gy 
AI 0, PRIR | Leo niat un 


Ka Ino. MAKA BAK 028 — .... 
"AG AJA ga ass 
Gn 2” Gb NYALAKAN D3 
SIA ja KI NYA Aa 
MAAN Oei Ma Aida Sh 3 


3947. Mewartakan kepada kami Hisyam bin ' Ammar, mewartakan 
kepada kami Al-Walid bin Muslim, mewartakan kepada kami Hammad 
bin Salamah, mewartakan kepada kami Abul-Muhazzim, yaitu Yazid bin 


646 


Sufyan, saya mendengar Abu Hurairah mengatakan: 
Rasulullah saw. bersabda: "Orang mukmin adalah lebih mulia, me- nurut 
Allah, daripada sebagian para malaikat-Nya". 


, 


Dalam Az-Zawa-id: Isnadnya dha'if, karena dha'ifnya Yazid bin Sufyan, yaitu 


Abul-Muhazzim. 
| ana wl N$ 
—. BAB7 
Fanatik Golongan 


beraad 


CT 3 Da UI 2 2 aa : | 
TES Lai IN MA NA Ko AA 


3 


aa - Pe “ F3 


3948. Mewartakan kepada kami Bisyr bin Hilal Ash-Shawwaf, me- 
wartakan kepada kami ' Abdul-Warits bin Sa'id, mewartakan kepada kami 
Ayyub bin Ghailan bin Jarir, dari Ziyad bin Riyah, dari Abu Hu- rairah, 
dia berkata: | | 
Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa yang berperang di bawah panji 
kesesatan, yang mengajak kepada fanatik golongan, atau marah -kepada 
orang lain karena golongannya, maka pertempurannya adalah ala Ja- 
hiliyaa”. 


647 


NAS 2 Aa X6 SP, dai Fa 


SA II8 Hata 55 NE 
“ « Bete tasya ta Kas Nae IS —— Rc 


Ah 23 1909 “EN NANNO jam 20an) na 
Le BN nang YEN nano GI Anna 


3949. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Ziyad bin Ar-Rabi' Al-Yuhmidiy, dari ' Abbad bin 
Katsir Asy-Syamiy, dari seorang wanita kelompok mereka yang bernama: 
Fasilah, dia berkata: Saya mendengar ayahku mengatakan: Saya bertanya 
kepada Nabi saw. Saya berkata: "Wahai Rasulullaj, apakah termasuk 
fanatik golongan kalau seseorang menyukai kaumnya?" 

Nabi saw. menjawab: "Tidak. Tapi yang termasuk fanatik golongan 
adalah kalau seseorang menyukai kaumnya dalam kezaliman". 


Dalam Az-Zawa-id: Abu Dawud meriwayatkan sebagian teks hadits, yaitu: Oultu 
Ya Rasulullah, Ma Al-'Ashabiyyatu? Oala An Yu'inar Rajulu Gaumahu 'Alazh- 
Zhulmi (Saya bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah fanatik golongan itu?" Beliau 
menjawab: "Yaitu seorang yang menolong kaumnya atas dasar kezaliman". 


LH PIA ANT 


Aa APAA ARE N3 


BAB 8 
Sawadul-A'zham (Golongan Mayoritas) 


AIO AG “4 


a -“ 2 . 2G 3 
& & 23 SEE AG -Y A0. 
Ad CA DAU — »A9 

HUTANG au «Sea 


NGK AO ps tar Asi 


NG SAE 


KA AIA Ko 
Va GRAN M3 AI 


: “24 aa 
Le INI NAN, 
-“ - 
4 . 

belas aiorasr Ng 1 SE Ilkag oolia 2 Selo 2 

Kug—i AG Jas Ye, Har Bad elang. Lisan 90 9 

. Lara baso Gi 3 "EN AN 
3950. Mewartakan kepada kami Al-'Abbas bin "Utsman Ad- Di- 
masygiy, mewartakan kepada kami Al-Walid bin Muslim, mewartakan 
kepada kami Mu'an bin Rifa'ah As-Salamiy, mewartakan kepadaku Abu 
Khalaf Al-A'ma, dia berkata: Saya mendengar Anas bin Malik me- 
ngatakan: Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya 


umatku tidak akan berhimpun dalam kesesatan. Maka bila kalian melihat 
perselisihan, maka tetaplah kalian pada Sawadul-A'zham (Mayoritas 


649 


umat Islam)". 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada Abu Khalaf Al-A'ma, namanya adalah 
Hazim bin 'Atha-. Dia itu dha'if. 


Hadits ini datang dengan beberapa jalan, yang masing-masingnya perlu pemerik- 
saan. Demikian dikatakan oleh Syaikh Al-'Iragiy dalam mengeluarkan hadits-hadits 
Al-Baidhawiy. 


JIN pangal LA 


BAB 9 
Terjadi Fitnah-Cobaan 


Re An ..- AN 
ad At at 
Ah ae. 22X LM BA 0 Be 
Pe ec (Kau: aa 
AL 2 GL 2 Mo ILIA wa 
SE AN Ny aP3 YAN Si 
L An ZA Lk 4 2213 
keep Ie MN Ps IP: (8s dam up alas 


TPA BANI WHILE NS 


Ad NG KEAN AA ET IN 


— vw Te PE PON ALA Oa 2G 

Ti IK a VENUS Ina Jae 2 AS Th 

Kan Ea GE IE EA 

OX ng 3 9 2 Iaslo HI 

“2 3G 9 2 GA ITA TALK 8I£ 
KACA ana ad JAN 


a 


o Ga 334. LAG IE IK 
ME GI KIRI HAB, 


Gta - gen nan 22 9 4 MAS 
Ga Hi: 
PPL TA Ie AAU 2 


| MSM day P3 ora AG 


3951. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin 
Numair dan 'Aliy bin Muhammad, mereka berkata: Mewartakan kepada 
-kami Abu Mu'awiyah, dari Al-A'masy, dari Raja-Al-Anshariy, dari 
"Abdullah bin Syaddad ibnul-Had, dari Mu'adz bin Jabal, dia berkata: 
Rasulullah saw., pada suatu hari, mengerjakan shalat, lama beliau shalat. 
Kemudian tatkala beliau pulang, kami (atau mereka) bertanya: "Wahai 
Rasulullah, pada hari ini, engkau lama mengerjakan shalat". 

.. Beliau menjawab: "Sesungguhnya aku mengerjakan shalat karena 
harap-harap cemas. Saya memohon kepada Allah SWT. untuk umatku 
tiga perkara. Dia memberiku dua perkara dan menolak yang satu ke- 
padaku. Saya memohon kepada-Nya: agar seorang musuh tidak menguasai ' 
umatku. Maka Allah memberikannya kepadaku. Saya memohon kepada- 
Nya agar umatku tidak dihanyutkan oleh air bah. Maka Allah memberi- 
kannya kepadaku. Dan saya memohon kepada-Nya agar Dia tidak men- 
jadikan pertempuran di antara umatku. Maka Allah menolaknya ke- 
padaku". 


Dalam Az-Zawa-id: Isnad hadits ini shahih. Dan para perawinya terpercaya. 


OLGA La e A9 FG “4. D- 
TELAK NE Ona Cile yo 
DTG hat 


w - 2 

, PLAN aa , va 21 3G 
Aha WA LL NIC 25 yg” KO £ 
AN, TE Ola Lu ego YA 2 PIN 
Su — 2 5,2 » da CE 
SEE AG RA 


N 


ta ge S2 
SKEMA Gang GP dansa HD 
. ia 64, 2 LN A5 KKR 
2 aa 
CN D HA (PN ci is 
| Bu AN 
Bh RN KE O Yb3 RO 
- . ' SAK - .9 1g 
ALA KA SNN 
: ba bana 2 KAA 
2 & 1? 3 da p . 2 yr 
LATIN g 
| 1G : 5 A5 - 
KERI C mai DB SAP) , 
4 p I-2XA 3 
FEB AKAN G1 TANAH 
- Sa Pe 
Irena aa 


KA Pari AAN 
. 2 si : ne 3 
“ 


ren 
PA Oa KAA ON 2 
AO 8 ai Maa. , Li ai 


CN 
IN 
yA 
ee 
5 

AN 
“» 

3" 

G 
Ng 


N 
N 
N 


NG 
tt 
N 

& 
“N 
SN 

ba 
A 
—$ 
AN 
GA 
Ta 
WN 

N w 

ta 


(“3 
N 
Tg 
bs 
CAN 
PA 
& 
€ 


6 
6 
€ 
k 


652 


, 


, KKN “SIK A5 
Ka a BIKE BI TA Ih GANGA AG 


NEBAG DE ehh 


3952. Mewartakan kepada kami Hisyam bin 'Ammar, mewartakan 
kepada kami Muhammad bin Syu'aib bin Syabur, mewartakan kepada 
kami Sa'id bin Basyir, dari Oatadah, bahwasanya dia mewartakan hadits 
kepada mereka, dari Abu Oilabah Al-Jarmiy, yaitu "Abdullah bin Zaid, 
dari Abu Asma Ar-Rahabiy, dari Tsauban, maula (mantan budah dari) 
Rasulullah saw. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "Bumi dikumpul- 
kan untukku, sehingga kau dapat melihat daerah timur dan baratnya. Dan 
aku diberi dua harta simpanan: Kuning (atau merah) dan putih (yaitu: 
emas dan perak)". Un abah KA : 

Ditanyakan kepada saya: "Sesungguhnya kerajaanmu adalah sampai 
pada daerah yang dikumpulkan untukmu", Sesungguhnya aku memohon 
kepada Allah 'Azza wa Jalla, sebanyak tiga kali.“Yaitu agar Allah tidak 
memberikan suatu kelaparan menguasai umatku, sehingga membinasakan 
mereka karena kelaparan selama setahun penuh. Agar Allah tidak men- 
campur mereka dalam keadaan -berfirgah-firgah.- Dari agar” Allah tidak 
memberikan rasa kepada sebagian umat suatu penderitaan/kesusahan se- 


AN F2 


bagian umat Jainnya. 

Bahwasanya dikatakan kepadaku: "Bila saya memutuskan suatu 
keputusan, maka tidak ada orang yang dapat menolaknya. Dan sesung- 
guhnya Aku tidak memberikan suatu kelaparan menguasai umatmu, se- 
hingga membinasakan mereka dalam kelaparan itu. Dan aku tidak akan 
mengumpulkan orang diantero bumi menguasai mereka, sampai sebagian 
dari mereka melenyapkan sebagian lainnya dan saling bunuh di antara 
mereka". : : 

Bila perang sudah terjadi diantara umatku, maka tidak akan 
mberakhir peperangan itu sampai hari kiamat. 

Dan sesungguhnya termasuk yang saya khawatirkan terhadap umatku, 
yaitu para pemimpin yang menyesatkan. Dan suku-suku dari umatku me- 
nyembah berhala. Suku-suku umatku akan bertemu dengan orang-orang 
musyrik. Dan sesungguhnya menjelang hari kiamat muncul para Dajjal, 
tukang pembohong hampir sebanyak 30 (tiga puluh) orang. Semuanya 


653 


mengaku dirinya adalah seorang Nab 
yang selalu dalam kebenaran mem 
akan dapat diberi madharat oleh orang yang menyelisihi meeka, 


datang titah Allah 'Azza wa Jalla". 


Bat CT Te LD 2 
KANG Se BSE PNS 


i. Dan ada sekelompok dari umatku 


peroleh pertolongan, mereka tidak 
sampai 


Abul-Hasan berkata: Tatkala Abu ? Abdullah merampungkan hadits 


ini, dia mengatakan: "Alangkah menakutkannya". 


- Pt " 2-2 E 8g 
KAN » AAN IS Y Ao 
V. Lnn2A 332 


. 


GA SEN KG 7 KS EKEA 


“ 


Di Ma Ya. BEAN Sa BASA: AS 
Jt DINI AAS R55 
SA RN TIP 
GBLA AG 

(Cap BAN A5 GE 3 NG 


: «SAS »NGS YAA 


3953. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Sufyan bin ?Uyainah, dari Az-Zubriy, dari 'Ur- 
wah, dari Zainab binti Ummu Salamah, dari Habibah, dari Zainab binti 
Jahsy, bahwasanya dia mengatakan: Rasulullah saw. bangun dari tidur- 
nya, sementara wajahnya dalam keadaan merah. Beliau mengatakan: "La 
Ilaha Illallah, celakalah bagi orang Arab karena keburukan benar-benar 
telah mendekat, yang pada hari ini telah dibuka dari timbunannya Yakjuj 


. 


654 


d . 1 . : 
an 2 Haa beliau menghitung sepuluh dengan kedua tangannya 
Pa a rkata: Saya bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah kami bi- 
, mentara di antara kami ada orang-orang yang saleh?" 
Beliau menjawab: "Bila keburukan sudah banyak" | 


LA BEN PL SIN 1 AAA 
BEST AAN AE. waot 


2 ee -s L —. "3 
ESA AA PNS A2 


“ 


3 Pap P LT 3g 23X 3 0 
AA AN NS se Ca STAN 


Nahi Ja Ina) DG ayat 22 1 NG 
o IP PA p.- . ar Pe Lg 4 
- 2 NE G3, GS Aaio LL ANA Ye mata 
nga | ' & K . . . 
" EA SA. dam yA 
wartakan Sada kan kepada kami Rasyid bin Sa'id Ar-Ramliy, me- 
bin Abus-Sa-ib Ba PA pin Muslim, dari Al-Walid bin Sulaiman 
ks , ! Din i i 5 : n 
Ka Aa ai AC Jb Aa "Aa 
asulullah saw. bersabda: "Bakal terjadi 
' : a: terjadi bebe: g 
P : 4) rapa fitnah -- 2 
aginya, seseorang masih .mukmin, tapi sorenya orang Nan 


menjadi kafir, kecuali o af ah dihi 
lgu". dasi yang telah dihidupkan oleh Allah dengan 


NA 


Dalam Az-Zaw id: i S 
dari. Al 2 a-id: Isnad hadits ini dha'if. Ib i NE PER 
Bakti aa, Sari aa Umamah, silsilah Tang Ega petatas 21 Aa Yazid 
2 ana ta: 'Aliy bin Yazid adalah orang yang Pan ra 


655 


Sak ji A5 AA laka 


Pi Ta ACA Aga LA 
ARIE San GAB IS Lg Hee ING Ap NA 
Ls KAA 5 eni era 28 


Kyung! 


2) P9 PNII AS ag aa 
ANA iri Swag yaaa 
Aka SEE. ELIP 
OI IS ANA PI 
EA 5 Ban DL Sta ENG 
TAN LAU Se PEN AE 


& 


« 
SES TATA AS8.36 
pad “2A 
ANE ALAN Per eanar 
Aa ear saga 2 Pake aa 
EN KA SR Bg 
Kd 2x Pat F2 
Ah AT 


656 


AN 


“2 Ae : . L “2 
PA TU ana Neng Ata 


LB NS K3 


3955. Mewartakan kepada kami Muhammad bin 'Abdullah bin Nu- 
mair, mewartakan kepada kami Abu Mu'awiyah dan ayahku, dari Al- 
A'masy, dari Syagig, dari Hudzaifah, dia berkata: Kami duduk di dekat 
'Umar, dia berkata: "Manakah di antara kalian yang hafal hadits Ra- 
sulullah saw. perihal fitnah/kekacauan?" 

Hudzaifah menjawab: Saya berkata: "Saya". ' 


'Umar berkata: "Sesungguhnya kamu adalah orang yang kuat 
hafalannya". 


. Hudzaifah berkata: "Kenapa?". 

"Umar berkata: "Saya mendengar Nabi saw. bersabda: Fitnah/dosa 
yang ditimbulkan oleh seorang lelaki dalam urusan istrinya, anaknya dan 
tetangganya, itu dapat dihapuskan Kena shalat, Dansa, sadakah, amar 
ma'ruf, dan nahi munkar". 

Lalu "Umar berkata: "Bukan" ini y yang saya maksudkan. Hanya saja 
saya memaksudkan hadits yang Pekan bagaikan gelombang laut- 
an". 

Hudzaifah berkata: “Kenapakah engkau dan fitnah itu, wahai Ami- 
rul-Mukminin? Sesungguhnya antara engkau dan fitnah itu 'ada pintu 
yang terkunci". 

'Umar berkata: Tmn apakah pintu itu dapat didobrak ataukah 
dapat dibuka?". 

Hudzaifah menjawab: "Tidak, tapi pintu itu didobrak". 

'Umar. berkata: "Demikian itulah. yang lebih layak kalau tidak di- 
tutup". 

Kami bertanya kepada Hudzaifah: "Apakah "Umar itu mengetahui, 
siapakah yang menjadi pintu?" 

Dia menjawab: "Ya, seperti dia mengetahui, Bahwa sebelum besuk 
adalah malam. Sesungguhnya saya telah mewartakannya sebuah hadits 
yang bukan masalah yang samar". 

Kemudian kami takut untuk menanyakannya, siapakah yang menjadi 
pintu. Laju kami berkata kepada Masrug: "Bertanyalah kepada Umar". 


657 


Lalu dia bertanya kepada Umar, maka dia menjawab: "'Umar". 
Aa AG 5 2 YR Pa yA 
Aga ai AN | EN 
s3 2ER Go 8. R2 12 Pe 
NE G Hasan NASI 
Ae a35 WA, 2, 2 — 3 
29 HE Ep AN NE IE TE 3 
AR 


BA Bo p3 KAN KENA 


Aa” ID $ “ 
SEAL PUG AA 3 GAS 


P0 -.. - 


Tn 4 Ih IT, Oka ANE 
pam | yan) PE 8 Aiagud 
2 “33 - 2 , ' . 


c AA KR 2 Gx Pe 2 
Ibn Ara yan He 2 “Nya pa) 
2.1 “2 Kb ANA 2 MKP 
sisa 3 one 3D GA “ahh 


BEKAS KE AA TAN 
: 2 KISI HA KL AS 
Gr YES KI CL 
B5 SEAL ERA 


BA 
A. & 


Dg PA £ BMP 2AT 
CNG Ela 0 MS EKAN Dl «Wp Ta ad 0 
“r, tg 
. , oa 
LAS ANIS KST 
Ba ga A23 AI, LA A3 
TE EN AS OAT GIS 


658 - 


KANE LAI GM SK ATAS 
KI MA KAT AL NG 2 
ag FE PA TA: en 


Yng dsini RAS Yan BRA 
anake gas ya GI 


TAS 
LRT J5 
3 099 
3956. Mewartakan kepada kami Abu Kuraib, mewartakan kepada 
kami Abu Mu'awiyah dan 'Abdur-Rahman Al-Muharibiy dan Waki”, dari 
Al-A'masy, dari Zaid bin Wahb, dari 'Abdur-Rahman bin 'Abdu Rabbil- 
Ka'bah, dia berkata: Saya telah sampai datang pada ' Abdullah bin ' Amr 
Ibnul-'Ash. Dia duduk di naungan Ka'bah, sementara orang-orang ber- 
'himpun kepadanya. Lalu saya mendengarnya berkata: Pada suatu saat 


kami bersama Rasulullah saw. dalam perjalanan, tiba-tiba beliau Singgah 
di suatu tempat. Di antara kami ada orang yang mendirikan kemahnya, 


659 - 


ada orang yang berlomba memanah --atau berpidato dan baca syair-- dan 
ada orang yang tetap di kendaraan untanya. Tiba-tiba ada sebuah seruan: 
"Ash-Shalatu Jami'ah --Mari shalat berjamaah--" maka kami berkumpul. 
Kemudian Rasulullah saw. berdiri berkhutbah. Beliau berkata: "Bahwasa- 
nya tiada seorangpun Nabi sebelum aku, kecuali dia itu wajib baginya 
untuk memberi petunjuk kepada umatnya suatu kebajikan untuk mereka 
sesuai apa yang diketahuinya, serta dia menakut-nakuti mereka suatu ke- 
burukan yang diketahui olehnya. Dan sesungguhnya umat kalian ini ke- 
. sejahteraannya dijadikan di awalnya. Sesungguhnya umat yang akhir 
mendapatkan cobaan/bala dan beberapa perkara yang kalian membenci- 
nya. Kemudian datanglah beberapa fitnah/cobaan, yang sebagiannnya ri- 
ngan atas sebagian yang lain. Lalu seorang mukmin berkata: "Inilah ke- 
binasaanku", lalu hilanglah cobaan itu. Kemudian datanglah suatu fitnah, 
lalu orang mukmin berkata: "Inilah kebinasaanku", kemudian hilanglah 
cobaan itu. Barangsiapa yang senang kalau dia akan dijauhkan dari 
neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah kematiannya 
menjemputnya, sementara dia beriman kepada Allah dan Hari Akhir, 
serta hendaklah dia mendatangi orang-orang yang dia menyenangi kalau 
mereka datang kepadanya. Barangsiapa berbaiat kepada seorang imam/ 
pemimpin, lalu dia memberinya tepukan janjinya dan buah hatinya, maka 
hendaklah dia taat kepada Imam semampunya. Maka bila ada orang lain 
datang menyelisihinya, maka hendaklah mereka memotong leher orang 
tersebut". : 

? Abdur-Rahman bin 'Abdu Rabbil Ka'bah berkata: Lalu saya masuk- 
kan kepalaku di antara oang-orang, lalu saya berkata: Saya meayumpah 
kamu dengan nama Allah. Apakah kamu mendengar hadits ini dari 
Rasulullah saw. Kata ' Abdur-Rahman berkata: Lalu 'Abduliah meng- 
isyaratkan tangannya kepada dua telinganya, lalu berkata: "Kedua telinga 
saya mendengar haditsnya serta dipelihara oleh hatiku. 


AS IA, AN 


BAB 10 
Teguh dalam Fitnah-Cobaan 


Bee NE Alis CA LN 


660 


2 23K 2LG— NIK S2 2 Aha Kit 
SE - Nai Tn 13 230 

Gie Mo PMA 

& & Ha! 2 » ONE Fa DE 
AA 0 AAN 20 n “K AAS 
NGK BA BNI 
CG PEN AKAN MI 2, AG 

mn ira TAP 


NET. LIA ART, 
Nat A ES KANG 
7 URD . PETA MN” ag , 7». 2g 2d 
On IE BB LANY AN GS 


NE RR Kn tao AR 
CET CASE Da3 


- 5 “ 


'3957. Mewartakan kepada kami Hisyam bin "Ammar dan Mu- 
hammad bin Ash-Shabbah, mereka berdua mengatakan: Mewartakan 
kepada kami 'Abdul-'Aziz bin Abu Hazim, mewartakan kepadaku ayah- 
ku, dari 'Umarah bin Hazm, dari ' Abdullah bin 'amr, bahwasanya Ra- 
sululiah saw. bersabda: "Bagaimana keadaanmu serta kiamat yang hampir 
saja tiba, yaitu orang-orang bagai diayak dalam ayakan zaman dan yang 
tinggal hanyalah orang-orang yang hina-bejat (moralnya). Janji dan ama- 
nat mereka kacau-balau, maka mereka berselisih. Dan mereka adalah 
seperti ini?". 

(Beliau masukkan jemari tangannya pada sebagian lainnya - Jw. 
Ngapurancang), mereka berkata: "Bagaimana dengan keadaan kami, wa- 
hai Rasulullah, bila hal itu terjadi?". 


661 


Nabi menjawab: "Kalian mengambil sesuatu yang kalian ketahui dan 
meninggalkan hal-hal yang kalian ingkari. Kalian mendatangi orang- 
orang yang terbaik di antara kalian serta meninggalkan urusan orang- 
orang kebanyakan di antara kamu". 


LEO IKATAN S5 ROA 
CAN 2 uu 273 « 

ah Par. Na p AN AS 3 BET 

2» | GL | 2 

NG Ge 35 3A SEL san TA Hi ME IE 


CA Sr neha, 


| (1 . - k & 
1 » "ta : t 1 2 & 2 
CAD SAN EN Ga HN 


NGRY Apana YA 2 Gas 
Ea Fr 8 AN hanya 
IL naa BA GE H NELA R3 


0... & 


TES nas Ian 
: cs NG Doorea Asa da INA 


12 


Ring IN EKA penganan 


2 


A2 3 2a RA G 2 “ 
EA TEA TE, IG nia, SLS, 


2.E 2 K IAI HAN 
« A0 AAS IG Aga p AN 


pa - Cd 

4 Ae MUI” A22 a 
3 SETIA IN PI SSI 

AS . 

A3 MAN IE Yan gatan 
: 2 :, £ 
(33 NG RG 2B, SAT 

-. - 


.. 
N— 

CA 
3 


-. 


“ 

c 2. NA ed SB C2» 
SE: ata | ai da AI ah » 
Pd 
« 


AJAR La 


3958. Mewartakan kepada kami Ahmad bin 'Abdah, mewartakan 

kepada kami Hammad bin Zaid, dari Abu 'Imran Al-Jauniy, dari Al- 
Musya'ats bin Tahrif, dari Abdullah bin Ash-Shamit, dari Abu Dzarr, dia 
berkata: . . " 
Rasulullah saw. bersabda: "Bagaimana keadaanmu, wahai Abu Dzarr, 
serta kematian yang menimpa manusia sehingga rumah kubur ditukai 
harga dengan seorang budak?" (yakni: Rumah kubur --karena banyakny: 
orang yang meninggal dunia). 

Saya berkata: "Semoga Allah memilihkan kebaikan kepadaku dan 
juga rasul-Nya memilihkan kebaikan (atau: Allah dan rasul-Nya itu yang 
lebih mengetahui)". 

Beliau saw. menjawab: "Bersabarlah kamu". Beliau berkata se- 
lanjutnya: "Bagaimana keadaanmu serta kelaparan yang menimpa ma- 
nusia, sehingga kamu mendatangi masjidmu, sampai menyebabkan kamu 
tidak dapat pulang/kembali ke tempat tidurmu. Dan kamu tidak mampu 
berdiri dari tempat tidurmu menuju ke masjidmu?". 

Abu Dzarr berkata: Saya menjawab: "Ailah dan rasul-Nya adala 
lebih mengetahui (atau: Semoga Allah memilihkan kebaikan kepadaku 
dan juga rasul-Nya memilihkan kebaikan)". 


663 


Nabi saw. berkata: "Tetaplah kamu menjaga kehormatan diri". Be- 
liau berkata selanjutnya: "Bagaimana keadaanmu serta pembunuhan yang 
menimpa manusia sehing2 tempat di Madinah ini dibanjiri oleh darab?" 

Saya berkata: "Semoga Allah memilihkan kebaikan kepadaks dan 
juga rasul-Nya memilihkan kebaikan". 

Nabi saw. berkata: “Susuilah orang yang Karsu termasuk Gia -yaxn 
ahlimu dan kerabatmu--' . 

Abu Dzarr berkata: Saya berkata: "Wahai Rasulullah, apakah saya 
tidak boleh mengambil pedangku, untuk memukul kepada orang yang 
melakukan hal itu?". 

Nabi saw. menjawab: "Kalau begitu, kamu sama dengan kaum itu. 
Tapi masuklah kamu ke dalam rumahmu". 

Saya berkata: "Wahai Rasulullah, lalu kalau rumahku dimasuki?". 

Beliau menjawab: "Kalau kamu takut untuk ditundukkan oleh 
gebyarnya pedang, maka lemparkanlah rida/selendang ke wajahmu, maka 
menjadi sebab dia kembali dengan membawa dosanya dan dosamu dan 
dia termasuk penghuni neraka". 


Ba ag Ana SEO KETS apa 
3 PI GM EN GAN 3. yak pg 


P0. Lk Ra INN EKA A 


FN 


Lega daan AG. 

EN SIR MN ASIS EA, 
GS sa Na & apaan 
Haa NE So hg A1 Fan ES 
SAE EA 


ka Ta - a pia 
F (M3 Lana LP TI AI 
menata, ai Nenen” Hyo » 


“ z “ - Ca 
A23 p—- eh - c 
ES & TN OA KANE ATI ap SI 
| - C GEN Ta PT 
Gaes Ny ag CE NS 


3959. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, mewarta- 
kan kepada kami Muhammad bin Ja'far, mewartakan kepada kami 'Auf, 
dari Al-hasan, mewartakan kepada kami Asid bin Al-Mutasyammis, dia 
berkata: Mewartakan kepada kami Abu Musa, mewartakan kepada kami 
Rasulullah saw. "Sesungguhnya menjelang kiamat terdapat kekacau- 
balauan". 

Abu Musa berkata: Saya bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah ke- 
kacau-balauan itu?". 

Beliau menjawab: "Yaitu, pebunuhan". 

Sebagian kaum muslimin berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya 
kami, sekarang, membunuh ' orang-orang musyrik begini dan begitu, pada 
tahun yang satu". 

Beliau menjawab: "Bukan membunuh orang-orang musyrik, tapi 
justru di antara kalian membunuh sebagian yang lainnya, sehingga se- 
seorang membunuh tetangganya, anak pamannya dan keluarga dekatnya 
sendiri". 

Dan di antara kaum muslimin berkata: "Wahai Rasulullah, apakah 
kami mempunyai akal pada waktu itu?". 

Rasulullah saw. menjawab: "Tidak mempunyai. Akal pada sebagian 


665 


besar orang-orang zaman itu sudah dicabut dan digantikan oleh orang- 
orang yang hina (-bejat moralnya), mereka tidak mempunyai akal". 


Selanjutnya (Abu Musa) Al-Asy'ariy berkata: "Aku bersumpah ke- . 


pada Allah, sesungguhnya aku mengira bahwa keadaan itu menyusulku 
dan kalian. Demi Allah, tidak ada bagiku dan bagi kalian suatu jalan 
keluar dari kemelut itu, kalau keadaan itu menemui kita dalam masalah 
yang telah dijanjikan oleh Nabi saw. kepada kita, kecuali kalau kita 
keluar sebagaimana kita masuk di dalamnya". 


ERA JEANS - eat 
CNG AS JAN . Sana 


PARI “AL KESAN 


TER IS Aan Yu Alanyan “8 


| 


- 


Ca 2 A SAG 5 Gala SA LL SN 3 AS 4 Si 
de 


d - “ (- 
KAA AK ANA 2 j3. 214 42 
Ata NG AK SAI 018 ta 


3960. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, me- 
wartakan kepada kami Shafwan bin 'Isa, mewartakan kepada kami 
' Abdullah bin 'Ubaid, yaitu seorang muadzdzin masjid Jurdan, dia ber- 
kata: Mewartakan kepadaku 'Udaisah binti Uhban, dia berkata: Tatkala 
'Aliy bin Abu Thalib datang di sini, Bashrah, dia mengunjungi ayahku, 
lalu dia berkata: Wahai Abu Muslim, apakah kamu tidak membantu aku 
mengalahkan kaum itu?". 

Dia menjawab: "Ya". Perawi berkata: Lalu Abu Muslim mengun- 
dang perempuan pembantunya. Dia berkata: "Hai pembantuku, ke- 
luarkanlah pedangku". 

Kata selanjutnya: Lalu pembantu perempuan itu mengeluarkan pe- 
dangnya. Lalu Abu Muslim menghunus pedangnya sekadar sejengkal, 
tiba-tiba pedang itu berupa kayu. Lalu dia berkata: Sesungguhnya sahabat 
karibku yaitu putra pamanmu (Muhammad) saw. telah berjanji kepadaku. 


— Bila terjadi fitnah --kekacaubalauan-- di kalangan kaum muslimin, maka 


aku membuat pedang dari kayu. Maka kalau kamu mau, aku akan keluar 
bersamamu". 


'Aliy berkata: "Aku tidak membutuhkan kamu dan tidak pula 
membutuhkan pedangmu". 


Kandh na AM 
ESA TG Man GEN 
Pn adan Knnbayih  E P 
PEN RE BEA GIS 
Cai angen MEN Has CE 
Ai yA NA 


667 


P4 


BULAN, AE Ana 
ERA, BG SES 
- HR EAKACN FEE 12 Bts GK 


ag CA ANA 


3961. Menara kepada kami “Imran bin. Musa- Al-Laitsiy, me- 
wartakan kepada kami 'Abdul-Warits bin Sa'id, mewartakan kepada kami 


Muhamad bin Juhadah, dari 'Abdur-Rahman bin Tsarwan, dari Hudzail 


bin Syurahbil, dari Abu Musa Al-Asy'ariy, dia berkata: 

Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya menjelang kiamat terdapat 
kekacaubalauan/beberapa fitnah seperti sepotong malam yang gelap. Pagi 
hari, seseorang masih mukmin, tapi di sore harinya dia jadi kafir. Sore- 
nya, dia mukmin dan paginya jadi kafir. Orang yang duduk di saat itu 
lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri di saat itu 
lebih baik daripada orang yang berjalan. Dan orang yang berjalan di saat 
itu lebih baik daripada orang yang berlari. Karena itu, hancurkanlah 
anakpanah kalian dan potonglah tali busur kalian dan pukullah batu itu 
dengan pedang kalian." Bila salah seorang di antara kalian dimasuki 
kekacauan, maka hendaklah dia itu seperti salah seorang kedua putra 
Nabi Adam AS yang paling baik --yakni: seperti Habil--". 


| “ Yakni: merusak segala alat perang, untuk mencegah pembunuhan sesama umat 
Islam. 


Liga ES LAN OT aan 
2 1x2  y— HK PD Naa 2. “ P 
PEN das PKL PAK 


Bere ian yh JASA 3 K3 S3 
KE AIA AT esa » 8 
TA 56 Sha TE ROTI 


Eat tee K3 Jansgnga Pi 


pa iba sotepte Sabu Ierauyia 2193 
: LAN Th 


3962. Mewartakan TAN 'kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Yazid bin Harun, dari Hammad bin Salamah, dari 
Tsabit (atau: 'Aliy bin Zaid bin Jad'an. Abu Bakr mengalami keraguan 
dalam hal ini), dari Abu Burdah, dia berkata: Saya mengunjungi Mu- 
hammad bian Maslamah, lalu berkata: Sesungguhnya Rasulullah saw. ber- 
sabda: “Bahwasanya akan terjadi fitnah --kekacaubalauan--, bercerai- 
berai dan perselisihan. Maka bila hal itu terjadi seperti demikian, maka 
datanglah dengan membawa pedangmu ke gunung Uhud, lalu pukullah 
dia sampai putus/terpotong. Kemudian duduklah di rumahmu sehingga 
kamu didatangi oleh tangan kotor --yakni: seorang Penuh atau 
suatu kematian yang menentukan —padamu--". 

Kemudian fitnah itu benar terjadi, dan aku melakukan apa yang 
dikatakan oleh Rasulullah saw. 


Dalam Az-Zawaid: Ini adalah isnad yang shahih. Kalau Hammad bin Salamah itu 
benar mendengar hadits dari Tsabit Al-Bannaniy. 


669 


eni KL Sl AN, 


BAB 11 


Bila dua orang muslim bertemu/bertengkar dengan kedua 
pedang mereka 


- - 
Pata" 2 C) NN 
2 Pd Da, L) 2 e Laga Ma Pe 
 » S2 no aa DN Ka 
wa Nan al pk AKP -. Ae 


ET HA AS Hang LAN 
Ay An AK EN sa 
DNAN GE IA, 


3963. Mewartakan kepada kami Suwaid bin Sa'id, mewartakan 
kepada kami Mubarak bin Suhaim, dari 'Abdul-'Aziz bin Shuhaib, dari 
Anas bin Malik, dari Nabi saw. bersabda: "Tiadalah dua orang muslim 
yang bertemu dengan kedua pedangnya, kecuali bahwa orang yang mem- 
bunuh dan orang yang dibunuh adalah di neraka". 


. ZA . Dad . 22 2 TG, &G- 
NG Jaa ES -VALS 


A3 EA LA AAN AN aara 
“ & 4 ' 5 LH 9 Pad 

BEAN ISS IG IG 1 ALA Li yk 

SA 2322 al KAL ce 0. LA Ja 
SISA Ceratn JAN FAN » 

ig ATT , ». 
AS AS NAS va Yen aonlga IG PEN 
670 


» 
“ 


Pa, 


AKA Nee 


swAa5 dilas) » ee AN AA KE MITLY 


3964. Mewartakan kepada kami Ahmad bin Sinan, mewartakan 
kepada kami Yazid bin Harun, dari Sulaiman At-Taimiy dan Sa'id bin 
Abu 'Arubah, dari Oatadah, dari Al-Hasan, dari Abu Musa, dia, berkata: 
Rasulullah saw. bersabda: "Bila dua orang muslim bertemu/beradu kedua 
pedangnya, maka orang yang membunuh dan orang yang dibunuh di 
dalam neraka". 

Mereka bertanya: "Wahai Rasulullah! Ini adalah -bagian- si pem- 
bunuh. Lalu bagaimana keadaan orang yang dibunuh?" 

Beliau menjawab: "Bahwasanya dia --yang dibunuh-- itu juga meng- 
hendaki kematian teman --lawan-: nya". 


Dalam Az-Zawa-id: Isnadnya shahih, dan para perawinya terpercaya. 


yg 2 422 .. 
bein CAR pa "y 


- “& .. GI Ko 90 “ w Hera 
| Ep SIN TKA EA ut NE 
DNA ESAI AMAN, IS 


AN eh 
" ana BIS 

3965. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, me- 
wartakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, mewartakan kepada kami 
Syu'bah, dari Manshur, dari Rib'iy bin Hirasy dari Abu Bakrah, dari 
Nabi saw. bersabda: "Bila dua orang muslim yang salah satunya mem- 
bawa senjata untuk memusuhi saudaranya, maka keduanya berada di tepi 
Jahannam. Kemudian bila salah satunya membunuh saudaranya, maka 
keduanya masuk neraka semua". 


671 


AL Ags. 2 ek? — 


BAG MAN pa DS - Ban 
Hinata Tang PAT SAN KESE « “A9 
DG Angan Aan: Da Doni 33 


5 PN 9- - 2 Gw K2 
NS ko ANE 3S KS NS UE La» 


Je bit Apaan 2 aah ka SS 3 
0. baba sn ng NS AS: GAN 


3966. Mewartakan kepada kami Suwaid bin Sa'id, mewartakan 
kepada kami Marwan bin Mu'awiyah, dari 'Abdul-Hakam As-Sadusiy, 
mewartakan kepada kami Syahr bin Hausyab, dari Abu Umamah, 
bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "Seburuk-buruk tempat manusia 
di sisi Allah, pada hari kiamat, adalah seorang hamba/manusia yang 
menghilangkan pahala akhiratnya karena urusan diniawiyah orang lain 
--membunuh untuk memperoleh nilai duniawi--".. 


Dalam Az-Zawa-id: Isnad hadits ini hasan. Suwaid.bin Sa'id diperselisihkan. As- 
Sindiy berkata: Saya berkata: Begitu juga Syahr bin Hausyab. 


BAB 12 
Mengendalikan mulut dalam situasi kekacauan 


672 


HEHE: Aas, 
) . at Pd 2 2 2 2. 
Absyir masalah S3 
S3. GANGA hg 
Ae 33 NE RaR SN EM 


3967. Mewartakan kepada kami "Abdullah bin Mu' awiyah Al- 
Jamahiy, mewartakan kepada kami Hammad bin Salamah, dari Laits, dari 
Thawus, dari Ziyad Saimin Kusy,-dari ' Abdullah bin ' Amr, dia berkata: 
Rasulullah saw. bersabda: "Akan terjadi fitnah/kekacaubalauan yang 
bakal melalap habis orang : Arab. Orang yang terbunuh dalam kekacauan 
itu dalam neraka. Mulut adalah lebih Sangat Peer Karipaaa peristiwa 
pedang --yakni perang itu sendiri--". 


SAK. RaR One 
IN BAN JK Lu 
z5 | 1245 SN pg ALA 
ATA 37 Yin G3 23 Go NS sa 

Dana: Mata Kord 33 

ee ea 

3968. Mewartakan kepada'kami Muhammad bin Basysyar, mewarta- 


kan kepada kami Muhammad bin Al-Harits, mewartakan kepada kami 


Muhammad bin ' Abdur-Rahman bin Al-Bailamaniy, dari ayahnya, dari 
Ibnu ”Umar, dia berkata: 


673 


Rasulullah saw., bersabda: "Hindarkanlah diri kalian dari kekacaubalau- 
an. Sebab sesungguhnaya mulut dalam situasi itu adalah seperti peristiwa 


pedang”. 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada Muhammad bin 'Abdur-Rahman, dia itu 
dha'if. Sedangkan ayahnya tidak mendengar hadits dari Ibnu 'Umar. 


unNnnbo mika 
Kisa »- TA ap 2g ega Kp 

HIS BEA 253 Sueb 
KESAN G5 an : 


Ea PAN YAWAVA Heat NAN 34 
As H AENIEAS Ora HS 
Ans: AAS ale AN EN A2 
Ja NA 2. h3 
KAPAN Kata MSN SA AS. AN 
KEL ya IKEA 
Penpa mba Aan 


. 


674 


La 


—- 


3969. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakah kepada kami Muhammad bin Bisyr, mewartakan kepada kami 
Muhammad bin 'Amr, mewartakan kepadaku ayahku, dari bapak ayahku, 
yaitu 'Algamah bin Waggash, dia berkata: Ada seorang lelaki yang ter- 
hormat melewati 'Algamah. Lalu 'Algamah berkata kepadanya: "Sesung- 
guhnya kamu mempunyai kerabat, dan kamu memiliki hak. Dan se- 
Sungguhnya aku mengetahui kamu mengunjungi para pejabat- pejabat pe- 
merintah. Dan kamu berbicara di hadapan mereka dengan suatu: pem- 
bicaraan yang kamu kehendaki, sementara aku pernah mendengar Bilal 
bin Al-Harits, Al-Muzanniy sahabat Rasulullah saw. mengatakan: 
Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya salah seorang di antara kalian 
berbicara dengan kata-kata yang menyebabkan memperoleh ridha Allah. 
Dia tidak mengira kata-kata tersebut sampai seberapa batasnya, maka 
Allah akan mencatat keridhaan-Nya untuk orang itu sampai hari kiamat. 
Dan sesungguhnya salah seorang di antara kalian berbicara dengan 
kata-kata yang menyebabkan memperoleh murka Allah, dia tidak mengira 
kata-kata tersebut sampai seberapa batasnya, maka Allah akan mencatat 
kemurkaan-Nya IerataP orang itu sampai pada hari bertemu dengan- 
Nya". 

'Algamah berkata: Lihat-perhatikanlah, kasihan kamu. Apa yang 
kamu katakan, dan apa yang kamu bicarakannya. Banyak pembicaraan 
yang (benar-benar) mencegahku untuk MEN Aa Uny as, selama aku 
Pa hadits dari Bilal bin Al-Harits. 


EL AKA badan G5 0, 
Se Jne ata ea NA 


Ag 2G. as 


AA NT AMIK 


675 


3 Gg fp GIS 


9 Peng LL 5. JAS Pa NA 
«a35 Ba Abi, 


2d hayo 9 « Ok PA 0 nia)» SN 3 


3970. Mewartakan kepada kami Abu Yusuf Ash-Shaidalaniy, yaitu 

Muhammad bin Ahmad Ar- -Raggiy, mewartakan kepada kami Mu- 
hammad bin Salamah, dari Ibnu Ishag, dari Muhammad bin Ibrahim, dari 
Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata: 
Rasululiah saw. bersabda: "Sesungguhnya seseorang itu kalau berbicara 
dengan kata-kata yang menyebabkan murka Allah, sementara dia tidak 
mengetahui akibat buruknya, maka dia akan terjerumus karena kata-kata 
itu ke dalam Tahanan selama 70 (tujuh puluh) tahun". 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada Muhammad bin Ishag, dia itu seorang 
mudaltis. 


NE AN KA Kawi 


NE: IE GA NIS BTA SE AAS 


MEI Na 


3971. Mewartakan kepada kmi Abu Bakr, mewartakan kepada kami 
Abul-Ahwash, dari Abu Hashin, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dia 
berkata: 

Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari 


676 


Mn agaraa 


akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik, atau hendaklah dia diam". 


sat av 


BAN 2G 


ebeg AA : 
KENA BIN AGEN SEA 
Ge LE EAE na Bh 


3972. Mewartakan kepada kami Abu Marwan, yaitu Muhammad bin 
"Utsman Al-Utsmaniy, mewartakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ed, dari 
Ibnu Syihab, dari Muhammad bin 'Abdur-Rahman bin Ma'iz Al-'Amiriy, 
bahwasanya Sufyan bin ' Abdullah Ats-Tsagafiy berkata: Saya bertanya: 
"Wahai Rasulullah, wartakanlah kepadaku suatu perkara yang aku. mesti 
berpegang dengannya". 

Beliau menjawab: "Katakanlah: Tuhanku adalah Allah, kemudian 
teguhkanlah pendirianmu". 

Saya berkata: Wahai Rasulullah, sesuatu apakah yang lebih banyak 
engkau khawatirkan terhadap diriku?". Kemudian Rasulullah saw. me- 
megang mulutnya sendiri, lalu berkata: "In i". 


3 NE Ye G5 - yang 


“ 


38 TIA AA “2 ay R9 
DANA GOE3E AN GA AANNE 


671 


AL B3 2 (BIT AAA 
AA: 3 Ga Yo us 
Pa INn AK LAHAT, 


28 


JAM AWAN SIS KS 
3 EA as Le AE SS 

PENGEN S3 Tes Mz 
S5 SIA rs 3. Ne te API aga 
SN PES “D Man Bat KA 
21 Tap Ane KEK 
a33 s8 PBS EN 
Pa pa KBS Aebak & IN 33 

5 saga @.-) AN YANG feTond 


&. Aa Peak agak Hongka 


- 
Ba 


3973. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Abu 'Umar Al- 
"Adaniy, mewartakan kepada kami ' Abdullah bin Mu'adz, dari Ma'mar, 
dari 'Ashim bin Abun-Najud, dari Abu Wa-il, dari Mu'adz bin Jabal, dia 
berkata: Saya bersama Rasulullah saw. dalam suatu perjalanan. Di pagi 
harinya, di suatu hari saya dekat dari beliau, sedangkan kami tetap ber- 
jalan saya berkata: "Wahai Rasulullah, khabarkanlah kepadaku suatu 
amal yang memasukkan aku ke dalam surga, dan menjauhkan aku dari 
neraka". 

Beliau menjawab: "Kamu benar-benar menanyakan sesuatu yang 
besar. Bahwasanya hal itu adalah mudah bagi orang yang dimudahkan 
oleh Allah: Yaitu, kamu harus menyembah kepada Allah dan janganlah 
kamu menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, kamu harus mendirikan 
shalat, memberikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan berziarah ke 
Baitullah". Kemudian kata beliau selanjutnya: "Apakah aku belum me- 
nunjukimu pintu-pintu kebajikan? Yaitu puasa adalah sebagai perisai, 
sedekah itu dapat memadamkan kesalahan, sebagaimana air dapat me- 
madamkan api dan shalat seseorang di tengah malam". Kemudian beliau 
membaca ayat (yang artinya): "Lambung mereka jauh dari tempat tidur- 
nya .... Sd. .... sebagai balasan terhadap apa yang mereka telah kerjakan" 
(OS. 32: 16-17). 

Kemudian beliau berkata lagi: "Apakah aku belum mengkhabarkan 
kepadamu tentang suatu yang menjadi kepala agama tiang-tiang agama 
dan menjadi puncak keluhuran agama? Yaitu Jihad" : 

Kemudian beliau berkata lagi: "Apakah aku belum mengkhabarkan 
kepadamu tentang kemudahan yang dimiliki semuanya itu oleh 
manusia?" 

Saya menjawab: "Ya, sudah". 

Lalu beliau memegang mulutnya, dan berkata: "Kamu harus me- 
ngendalikan ini". 

Saya bertanya: "Wahai Nabiyullah, apakah sesungguhnya kami itu 
disiksa lantaran pembicaraan kami?". 

Beliau menjawab: "Ibumu kehilangan kamu, hai Mu'adz (Maksud 


679: 


kalimat ini adalah: "Kamu lupa sekali hai Mu'adz). Bukankah manusia 
itu ditelungkupkan wajahnya ke dalam api neraka hanya oleh hasil 
ucapan mulut mereka?" 


“Yakni: Kepalanya agama adalah Islam, yaitu mengikrarkan dua kalimat syaha- 
dat. Tiangnya adalah shalat dan puncak kejayaannya adalah jihad. 


Pa 
A2 IM an NA SS “aan 
ks 3G Pu ar Ayo - WAN 
e) 


. 
ae . 
Pa 


31 bo2 - 5 


“4 B3 “GG HA : Aa “@& : - 
D3 IE AA IS APA 
FA AI BET NI, 

Pn Pt sn A2 — naa 
KE EANS EN SE, 


3974. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, mewarta- 
kan kepada kami Muhammad bin Yazid bin Kbunais Al Makkiy, dia 
berkata: Saya mendengar Sa'id bin Hassan Al-Makhzumiy berkata: 
Mewartakan kepadaku Ummu Shalih, dari Shafiyyah binti Syaibah, dari 
Ummu Habibah, istri Nabi saw. dari Nabi saw. bersabda: "Pembicaraan 
anak Adam itu membahayakan dirinya, tidak bermanfaat kepadanya, 
kecuali memerintahkan yang baik dan mencegah yang munkar serta 
berdzikir kepada Allah SWT.". 


N »£ dst 5 a KAA -N ANO 


- 2. 


“ 
Pai 24, 3-79 2? KAI 


K3 Ye TN NE Kesan 
GAYA WAK ES TE 


$ 
: 
f 
! 


“2 42, 


EF WS ES CI 
BAE M5 


Oladun aga AN 1 CA AE . al omah 8 a53 8 
. O gm YA Lp, 


3975. Mewartakan kepada kami 'Aliy bin Muhammad, mewartakan 
kepada kami paman (saudara lelaki ibu)-ku, yaitu Ya”la, dari Al-A' masy, 
dari Ibrahim, dari Abusy-Sya'tsa' dia berkata: Dikatakan kepada Ibnu 
"Umar: "Sesungguhnya kami telah mengunjungi pejabat-pejabat pemerin- 
tahan, lalu kami mengatakan sesuatu perkataan. Tapi ketika kami keluar, 
maka kamu mengatakan perkataan yang lainnya (yakni: di depan pejabat 
berbeda perkataannya dengan ketika berada di luar, pent.)". ——. 

Ibnu "Umar berkata: "Kami anggap yang demikian itu sebagai mu- 
nafik, di masa Rasulullah saw.". 3 


Dalam Az-Zawaid: Isnad hadits ini shahih, dan para perawiaya terpercaya. Se- 
dang Abusy-Sya'tsa- namanya adalah Sulaiman bin Al-Aswad. . ai 


Pg Tv. KELAS» ANT 
ICA BIAN nh £ 
MEN Tan gt, yss Au ng 

He AAU 


mm. 


- 


3976. Mewartakan kepada kami Hisyam bin 'Ammar, mewartakan 
kepada kami Muhammad bin Syu'aib bin Syabur, mewartakan kepada 
kami Al-Auza'iy, dari Ourrah bin 'Abdur-Rahman bin Haiwa-il, dari Az- 


681 


Zuhriy, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata: kepadaku ayahku, dari Ba'jah bin "Abdullah bin Badr Al-Juhaniy, dari 
Rasulullah saw. bersabda: "Termasuk perilaku Islam yang baik bagi Abu Hurairah, bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Sebagus-bagus kehidup- 
seseorang ialah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat kepadanya". a an manusia, yaitu seseorang yang memegang kendali kudanya di dalam 
perang di jalan Allah, dan mabur di atas punggung kudanya. Tatkala dia 
& . AN ca NS mendengar suara atau suatu yang menakutkan maka dia terbang dengan 

. S.1YID 


kudanya itu menuju ke arah suara, seraya mencari kematian atau 
terbunuh --di medan perang-- menurut pengetahuannya. Dan seseorang di 
BAB 13 tengah-tengah harta rampasannya, di atas puncak gunung, atau berada di 
iri/'Uzlah dasar jurang, dia selalu mendirikan shalat, menunaikan zakat dan me- 
Menyendiri/'Uzla nyembah kepada Tuhannya hingga dia meninggal dunia. Serta dia selalu . 
- Ta TP (“LL berbuat kebajikan kepada manusia. 
GO ARE 3 PE, KS AN LAN : Pe an Ka 
YA . 2 


FA KEY AKN YA ES TEA A YA HA IE ANA 
1 5 v Pa OA Celana 216- P 
KRB AS BANK 1 SG AS ss paha Se 
SE niaga Anyasa se oo Ae Sya adat 
nk Dat agihana oo. INA EN KA Ea Aa an 


4. 
37 “1 1» ws 
- 11 2 AE Ka : . "KO 
ASIN oh da 2G ujargN «laa ejm 5 | | AP 
A1 Az - “aa 2— 4 YEN se : 3 Kg NA & ' 3978. Mewartakan kepada kami Hisyam bin 'Ammar, mewartakan 
And 9 Sa) al 29 s0 29 —. kepada kami Yahya bin Hamzah, mewartakan kepada kami Az-Zabidiy, 
han ah AK 322 mewartakan kepadaku Az-Zuhriy, dari 'Atha- bin Yazid Al-Latisiy, dari 
Pn pa 9 Si KICAN 0 Gas " pagar ) - Abu Sa'id Al-Khudriy, bahwasanya ada seorang lelaki yang mendatangi 
Ne oa Nabi saw. berkata: "Manakah manusia itu yang paling utama?" 
3977. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Ash-Shabbah, me- : Beliau menjawab: "Yaitu, seorang yang berjihad/berjuang di jalan 
wartakan kepada kami 'Abdul-'Aziz bin Abu Hazim, mengkhabarkan $ Allah dengan jiwa dan hartanya". 
682 683: 


Dia berkata selanjutnya: "Kemudian siapa lagi?" 
Beliau menjawab: "kemusian seseorang yang berada &: nari 
jurang (yakni: menyendin), sejasu menyemban Aliah Azza wa sana, sx 


meninggalkan nianus'4 karena HE An Tadi PMJURLAN DUK Kuta. 
BA Kam KO KOMA aa 
4 tag un SA, “ 2 
8 PR KN et ng Naa An PF : 
Pena 5 sea 
PRAIS 2 Pa et NP Ia (2g W Da aa 
TA S 5 . 6 Ap 
Taat AAA, A3 Nagan “» . La 
badai NN asa rn vga PN TA ea 
ASK BL. NIM 22 2 2Ag 2G ke ce TP 
NA $ 31 KM Ia 
“ —G, & “ Pa “.. 


GE MEN KE Gia ni 
GAN ES IG IA 2, 2 
GE An BATA SERA HA 


3979. Mewartakan kepada kami 'Aliy bin Muhammad, mewartakan 
kepada kami Al-Walid bin Muslim, mewartakan kepadaku 'Abdur- 
Rahman bin Yazid bin Jabir, mewartakan kepadaku Busr Bin 'Ubai- 
dullah, mewartakan kepadaku Abu Idris Al-Khaulaniy, bahwasanya dia 
mendengar Hudzaifah bin Al-Yaman mengatakan: i 
Rasulullah saw. bersabda: "Para propagandis berada di pintu Jahannam. 


684 


PE YAY ATA MAT NN Ten 


PAMER La Tami Mn 


5 
3 
t 
: 
£ 
5 


Barangsiapa yang memenuhi undangan mereka ke piniu neraka, make 
mereka akan melemparkannya di Jahannam". 
Saya berkata: "Wahzi Rasulullah, tunjukkan cir-ciri mereka Kerpor 
kami". Ta 

Dia menjawab: “Merek: adalah kaum kerahai kam, Mirtna bui kui 
Gengap mulut kami". 

Saya berkata: "Apa yang engkau perintahkan kepadaku D4 ai. 
menjumpai hal yang demikian itu?" 

Beliau menjawab: "Tetapiah kamu di jama'an/mayoritas umat isls 
serta imam mereka. Maka bila tidak ada jama'ah dan imam, max: 
jauhilah firgah-firgah semuanya itu. Meskipun kamu menggigit/makar 


dari pokok pohon, sampai maut menjumpaimu sedangkan kamu seperti 
dalam keadaan tersebut". 


Se ANIES AA OS YAN 
BEN JNE HP INEE han YER 
NG ep ta angoA Kan SAN 
AA JAE GPS NOS sn IS 
PAN Ge AAL ALAN SLTA 
Bg. MN AG JA BARU Ae 
“« JA SAI 


3980. Mewartakan kepada kami Abu Kuraib, mewartakan kepada 
kamu ' Abdullah bin Numair, dari Yahya bin Sa'id, dari "Abdullah bin 
'Abdur-Rahman Al-Anshariy, dari ayahnya, bahwasanya dia mendengar 
Abu Sa'id Al-Khudriy mengatakan: 

Rasulullah saw. bersabda: "Hampir-hampir harta benda orang mus- lim 
yang paling baik adalah seekor kambing yang dibawanya di puncak 


gunung, dan tempat-tempat banyak hujan. Dia lari dengan membawa 
agamanya untuk menjauhi fitnah". i 


685 


ana 3982. Mewartakan kepada kamu Muhammad bin Al-Harits Al- 


B 4g CEK wZ yr 213 Na ID - 8 a M Mishriy, mewartakan kepada kami Al-Laits bin Sa'ed, mewartakan ke- 
Si , - Kd" bi | padaku "Ugail, dari Ibnu Syihab, mengkhabarkan kepadaku Sa'id bin Al- 
Musayyab, bahwasanya Abu Hurairah mengkhabarka bah 
2 IX 9 Gi PI ai AKN — yyao, y g arkannya, bahwasanya 
vy 3 . AI — Lg 3. -— ey Jaan Rasulullah saw. bersabda: "Seorang mukmin tidak akan tersengat/ter- 
- pa" 2 ba 2 perosok di sebuah lobang sebanyak dua kali". 
Pa KAK 2 21 N Ina 2 », : ii | 
. . . . NS « c 
aa - NS $ »2 3, n -. - 


PTE: PP: PN P, “2 Aa | 
LA IG KERING “ANA 


.. 


8 
As 


& 
Ya N 
c AN 
TA 
4 
#N t- 
Ga Re 
AN DS 
w Fs 
BN 
AN Gu 
ON CA 
Ko Ga 
ON 
LG 
a 
AI 
N 
$ 


He KAN SAN 2 hee 


i 2 
2 : Meet A “co A AA en 
i AYI PLAN 
3981. Mewartakan kepada kami Muhammad bin 'Umar bin 'Aliy . ' : j 
Al-Mugaddamiy, mewartakan kepada kami Sa'id bin ' Amir, mewartakan ' 
TA : : 3983. i i " 
kepada kami Abu 'Amir Al-Khazzaz, dari Humaid bin Hilal, dari Bara Nana baunsaya masi abu pai Pb Syaibah, dia ber- 
'Abdur-Rahman bin Ourth, dari Hudzaifah bin Al-Yaman, dia berkata: ie kami Zam” 2 n Shalih, dari Az-Zubri : 2 pal Mewanakan 
Rasulullah saw. bersabda: "Akan terjadi kekacauan/fitnah, sementara 2 apa ala Kana aa EN Dan dari Salim, dari Ibnu 
yang terdapat pada pintu-pintu fitnah adalah para penganjur ke neraka. : Ras lullah : 2 Aa Pe SA 
Maka kamu mati dalam keadaan menggigit/memakan pokok-pokok pohon 1 1 25. Den Area una Mag tidak akan tersengat/ 
adalah lebih baik bagimu daripada kamu harus mengikuti salah seorang ' 8 sebanyak dua kali". '. 
di antara mereka". Ka | | , na 2 Aa aa 
AL 4 2 - 14 Ir Kuaa nya a R si “. ) 
«. (3 . ad - 3 5 : 
TANPA —) 0 SENAIO NAN 
. - 


.— 


BAB 14 


MPA aa 
Berdiam diri dalam situzsi syubhat 


3 XI 
LI ny IT AMA Jom A2), 
Sana MA ABON IE A2 
GA 


aa Ld P 
BEST GA AAN NG 


2 A 2L 2 - 
SAP LN SAN 


4 Nag 


. » 2 Sg . 

HNS G3 Pe MENATG - WAN 
Atm TN Ane Ko 1G Can C 
DereesaN BEN YES TER 


687 


IKI IN TAL Ang. “Li 4 
LL 1 Aa YK 1 MA ee da GL 2 — Allah adalah hal-hal yang dilarang-Nya. Ingatlah sesungguhnya di dalam 

- HI 9 ISA 3 YA Haa & NN Saga jasad itu terdapat segumpal daging. Bila dia baik, maka jasad menjadi 
Lot YA ». baik, seluruhnya. Tapi bila dia itu buruk, maka jasad i jadi 

2 , JA A, 2 A , jasad itu menjadi buruk, 
4 » . ? SNI en) 2 & 2.9 2 Aa ar 2 & semuanya. Ingatlah, dialah hati". 


£ “KD BALI wp, P2 wp un 

BEA AAS KIA , Apel BILA EA No 
EN Hara (ki YANG MAU 2 LA AA NA ALAN TP 
- . CAN PIL Aga Y . B3 luna KEL I Kah UE Ja 


» AAA, 0 2 9... 2 xRIL DL . 2 P LE Sa 
aa” 2 P2 - @5 . ah | . | . 
Saba AGEN es 
BINA goa p - GK 7. 

“Am SE NT OA 9. 3 He KI 51 ' A0 3985. Mewartakan kepada kami Humaid bin Mas'adah, mewartakan 
: kepeda kami Ja'far bin Sulaiman, dari Al-Mu'alla bin Ziyad, dari Mu'awi- 


“. “2. Kk ML 3A Pe HP AP Ra 1 $ : 
“5 Tebel «daan Ken 2 519 YA | yah bin Ourrah, dari Ma'gil bin Yasar, dia berkata: 
ai - Rasulullah saw. bersabda: "Beribadah dalam keadaan kekacauan- fitnah 


KA aa 2. 2 2 15 2 2 | y 5 3 2 TN | adalah bagaikan san kepadaku". | | 
AA P3 : be Mas do, 


3984. Mewartakan kepada kami ' Amr bin Rafi', mewartakan kepada 
kami "Abdullah bin Al-Mubarak, dari Zakariya bin Abu Za-idah, dari 
Asy-Sya'biy, dia berkata: Saya mendengar An-Nu'man bin Basyir me- 
ngatakan, di atas mimbar, dia merentangkan jemarinya ke kedua telinga- 
nya: Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Sesuatu yang halal itu 
jelas dan sesuatu yang haram juga jelas dan di antara keduanya terdapat Crias PL) ha XL9 0G V 3 
syubhat --ketidak terangan-- yang tidak diketahuinya oleh kebanyakan 
orang. Barangsiapa yang menjaga diri dari syubhat, maka berarti dia ber- 
sih dalam agamanya dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang jatuh 
dalam syubhat, maka dia jatuh dalam keharaman. Seperti seorang .peng- 
gembala yang menggembala di sekitar daerah larangan, dia hampir saja 
bersenang-senang di dalamnya. Ingatlah, sesungguhnya setiap raja itu 
mempunyai daerah larangan. Ingatlah, sesungguhnya daerah larangan 


HL ea 


BAB 15 
Agama Islam pada mulanya adalah asing 


en, 9 
Ke At 
SMAN ra IA 


DAN EN NAN, 


688 


689 


3986. Mewartakan kepada kami 'Abdur-Rahman bin Ibrahim, Ya'kub 
bin Humaid bin Kasib dan Suwaid bin Sa'id, mereka berkata: Mewarta- 
kan kepada kami -Marwan bin Mu'awiyah Al-Fazariy, mewartakan 


kepada kami Yazid bin Kaisan, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dia 
berkata: 


Rasulullah saw. bersabda: "Agama Islam bermula dalam keadaan asing 
dan akan kembali dalam keadaan asing pula. 
Maka berbahagialah bagi orang-orang yang asing". 


AS NY OLADIK 3 Ga Ge | 
BELI o KE TA SMAN 
35 ana Sg Te DAN oa ws B9 


Ajun Aing. Dan Lao MAS 
. KP 39 . OB 
3987. Mewartakan kepada kami Harmalah bin Yahya, mewartakan 


kepada kami ' Abdullah bin Wahb, memberitakan kepada kami ' Amr bin 
Al-Harits dan Ibnu Lahi'ah, dari Yazid bin Abu Habib, dari Sinan bin 


690 


Sa'ed, dari Anas bin Malik, dari Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguh- 
nya agama Islam itu bermula dalam keadaan asing, dan akan kembali 
dalam keadaan asing pula. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang 
asing". 


am SS — ee 
Dalam -Az-Zawa-id: Hadits Anas adalah hasan. Sedangkan Sinan bin Sa'ed bin 
Sinan itu diperselisihkan, dan dalam dia mendengarnya. 


2 2- : LG 
GS STA Gk - unah 
SAE BAE EL 
SEN GA ga 56 gadng 
ep CA 
BAG AKAN ga 33 


3988. Mewartakan kepada kami Sufyan bin Waki', mewartakan ke- 
pada kami Hafsh bin Ghiyats, dari Al- Tana dari Abu Ishag, dari 
Abul-Ahwash, dari ' Abdullah, dia berkata: . 

Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya” agama Islam itu bermula 
dalam keadaan asing, dan akan kembali dalam keadaan asing Pun: Maka 
berbahagialah bagi orang-orang yang asing". - 

"Abdullah berkata: Dikatakan: "Siapakah Mango yang asing 
itu?" 

Dia menjawab: "Yaitu orang-orang yang terasing dari kabilah- 
sukunya". 


691 


SRAN uya AAA Ah GP ya NT 


BAB 16 
Orang yang diharapkan selamat dari fitnah-kekacauan 


BERAS KA AAA Gal ana 
SEKEN ES KUA AN SIN kg 
el LN pp AN Akur 1g 
Nee PUN 55 Sms 33 Gerah 
Oa RN Hu par er 
AN Hn Ga Aeata CA ES ENG RIS 
Kn Sa Ag NIA CA. HA 
5G W.OsA ag Ea. Toy TAAAN 
AG sr KE ESA SE Ii 
Oa IesainA BENS, 2 Aa 
2 BAG BA uas 


“1 LGA (2 AL 2 AKI 2 
6 KIR ea 


ega 


692 


2 Tani 9D 9 4 Kand BUNS ooh s0 


3989. Mewartakan kepada kami Harmalah bin Yahya, mewartakan 
kepada kami "Abdullah bin Wahb, mewartakan kepadaku Ibnu Lahi'ah, 
dari 'Isa bin 'Abdur-Rahman, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari 
"Umar bin Al-Khaththab bahwasanya dia keluar, pada suatu hari menuju 
ke masjid Rasulullah saw., lalu dia mendapati Mu'adz bin Jabal sedang 
duduk menangis di dekat kubur Nabi saw. 

Lalu 'Umar berkata: "Apa yang menyebabkan kamu menangis?". 

Mu'adz menjawab: "Yang membuatku menangis yaitu sesuatu yang 
pernah aku mendengarnya dari Rasulullah saw. Saya mendengar Rasu- 
lullah saw. bersabda: "Sesungguhnya riya-pamer yang sedikit saja adalah 
perbuatan syirik. Sesungguhnya orang yang memushi waliyullah, maka 
sungguh dia menyatakan permusuhan kepada Allah. Sesungguhnya Allah 
itu menyukai orang-orang yang berbakti --berbuat kebajikan--, yang ber- 
tagwa dan menyendiri --dari pergaulan manusia--. Yaitu, orang-orang 

yang bila tidak ada, maka mereka tidak dicari: Dan bila mereka ada, 
maka mereka tidak diundang dan tidak dikenal. Hati mereka bagaikan 
pelita petunjuk. Mereka keluar dari setiap tanah/daerah yang gelap”. 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada "Abdullah bin Lahi'ah, dia itu dha'if. 

2 A2 1 G- d Si ("Rd 
AMS Ea EN AN, 
£ 1 

“na, ox 
KEB AN GAS CNN 
AA c 4 Ph RA L Pr 
GATAN HERAN Isa YO: Ati 2 
TN EKA “4 
A53 I sanurx 


ne Mur ob an ooh : Se 
LL PN Ta sa) 


3990. Mewartakan kepada kami Hisyam bin 'Ammar, mewartakan 


693 


kepada kami 'Abdul-'Aziz bin Muhammad Ad-Da 
kepada kami Zaid bin Aslam, dari ' Abdullah bin "Umar, dia berkata: 
Rasulullah saw. bersabda: "Manusia itu ba 


gaikan unta satu banding 
seratus. Yang hampir saja kamu tidak menemukan yang dapat dipakai 
kendaraan": 


rawardiy, mewartakan 


Dalam Az-Zawa-id: Isnadnya shahih. Para 


perawinya tsigat, kalau Zaid bin Aslam 
benar mendengar hadits dari "Abdullah bin 


'Umar. 


—SI SAS, Ng 


BAB 17 
Perpecahan umat 
SI an Tatar KIT BL 
Ha AG 2 KAGET ai mean 


K3. A 
bai - 


14 39. Era | 35 7 
ui NS | PES La 


BEA ESAI 


#42 gs pai u Kk La, | Pn 
, Le AK 3 mna Ae K0 9 2 an 
TAN GEGAN OMG 20 3 AL 
: 2 Ce Mg. 


« A22 


3991. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, mewar- 


takan kepada kami Muhammad bin Bisyr, mewartakan kepada kami 
Muhammad bin 'Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata: 


Rasulullah saw. bersabda: "Yahudi terpecah menjadi 71 (tujuh puluh 


satu) kelompok. Sedangkan umatku akan terpecah menjadi 73 (tujuh 
puluh tiga) keompok/firgah" 


Ha 2» 2 PR 2 II La 
PSN KNEG MEA pang 


694 


LS i a “2 
DA ag AAA AG AGT 3 Brata 2 it 
DN and» Tian 99, NAS Kare LAI. 


. Tg anak 

& Te 2 25 At A Ta NG Sh 
TNI 2 “ag 3, 22 -. 
aa? & MA YK AC 

KAA LEAN Hae AVI gw) Ya: YG 
LG 41, M0) TA LA Ga An 902 IL. A2 
TAI 22 Songo D3 Vga LIA 


AAU Gi 
«2 259 Men Ie kA AN SAN NA 
5 — 8 ZA G3 


35 A24 
SR NG 9 6 (NS AR 9 Le XD "122 


Tadi 


Z / aa 5 FA ks Pe sa P 
CABE 3 KSB NG KM 
“2 S1 3 nd m0 90 A2 3 at 
JAR Sako TAB Hai nh 
2 RP, Pd 2. @ 0 AI 
TB RAL NI aa Tb JI Doang 


CAN) 9 JAN dab BA 13 HIS Swan oh 29 M3 
wes oleg Bore: Megan IG» Aa 
IE Caitim dngan ox dag: Bola) Lgm Ah 
CA Cs V2 ea S59 A25 nata Le KL ISYN 

RKA Wr Sia PN Yamy 29 


3992. Mewartakan kepada kami 'Amr bin "Utsman bin Sa'id bin 


Katsir bin Dinar Al-Himshiy, mewartakan kepada kami 'Abbad bin 


695 


Yusuf, mewartakan kepada kami Shafwan bin 'Amr, dari Rasyid bin 
Sa'ed, dari 'Auf bin Malik, dia berkata: 
Rasulullah saw. bersabda: "Yahudi terpecah menjadi 71 kelompok. Yang 
satu berada di surga, sedangkan yang tujuh puluh berada di neraka. 
Nasharani terpecah menjadi 72 kelompok. Yang tujuh puluh satu di ne- 
raka, sedangkan yang satu berada di surga. Demi Dzat yang jiwa 
Muhammad di tangan-Nya, sungguh umatku akan terpecah menjadi 73 
kelompok. Yang satu berada di surga, sedangkan yang 72 kelompok ber- 
ada di neraka". 
Ditanyakan kepada beliau: "Wahai Rasulullah, siapakah mereka itu?". 
Beliau menjawab: "Al-Jama'ah." 


Dalam Az-Zawa-id: Isnad hadits 'Auf bin Malik terdapat perbincangan. Rasyid 
bin Sa'ed, oleh Abu Hatim, dinyatakan shadug --dapat dipercaya perkataannya. 
Sedangkan 'Abbad bin Yusuf tida ditakhrijkan oleh seorangpun selain Ibnu Majah 
dan hanya pada hadits ini saja. 


Ibnu 'Adiy berkata: Dia meriwayatkan hadits secara sendirian saja. Dan Ibnu 
Hibban menuturkannya dalam kitab Ats-Tsigat. 


Perawi selebihnya dalam isnad ini tsigat. 
ASN KR SES TAT  A G2 
NN NE laa KA JG yaa 

LG “. £ WE 
BER ES atu 
. L RA Aa aa 
» TG AVI sn) JO: IS 


PGA, 4D 2, “4 

SEKS Jalal Aga O) 

P1 K2 2 GG P3 Pa R9” LD DL CI. 
Lan MN 9» ADD Anam 9 Lah 


2. “& Kay AI Au Hebi Dhua 212. x 
SAPI AN AN Re AD Teen, Kama 


Aa Alan) ES oli) 2513 


3993. Mewartakan kepada kami Hisyam bin 'Ammar, mewartakan 


696 


kepada kami Al-Walid bin Muslim, mewartakan kepada kami Abu 'Amr, 
mewartakan kepada kami Oatadah, dari Anas bin Malik, dia berkata: 0 
Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya bani Isra-il terpecah menjadi 
71 kelompok. Dan sesungguhnya umatku akan terpecah menjadi 72 
kelompok. Semuanya di neraka, kecuali satu. Yaitu Al-Jama'ah. 


Dalam Az-Zawa-id: Isnad hadits ini shahih. Dan para perawinya terpercaya. 


i jama' habat Nabi 
'Al- : itu kelompok orang yang bersesuaian dengan jama'ah sa 
saw. Pra en Jajar akidah para sahabat dan berpegang pada pendapat-pendapat 


mereka. 


Pe 4, 9 CR pad @- 
A5 SE ARE LAB KA GS -YAAL 

rs - .. - 39 : 
LL 3— 2 2 » 2. ad ZA AL 2 
Ng EH ROKAN 


| Le ag. 12 AK, ea 
LA NY AN 


- - : : 


| & A4 , 3, AA - 
ME LAN SIANG 


. SA dl "pa nah 5 KANE Te 


3994. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, mewar- 
takan kepada kami Yazid bin Harun, dari Muhammad bin ' Amr, dari Abu 
Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata: | | 
Rasulullar saw. bersabda: "Sungguh kamu sekalian akan mengikuti peri 
laku orang yang sebelum kalian, sedepa demi sedepa, Sehasta demi s- 
hasta, dan sejengkal demi sejengkal. Sehingga kalau mereka masuk di 


697 


liang biawak, tentu kalian akan masuk di dalamnya". 


Para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, mereka itukah Yahudi 


dan Nasharani?". 
Beliau menjawab: "Maka siapa lagi --kalau tidak mereka--?". 


Dalam Az-Zawa-id: Isnadnya shahih. Para perawinya terpercaya/tsigat. 
- 2 “ | L 
JIN AND DAN, 


BAB 18 
Fitnah harta-benda 


SE dea KE ok Gile ago 


2 


b) 


en " 
582 A3 Tn IN NU KE LA 2 


.. Pa 4 2g — @ NK b) 25 
PNG IA 3 Pal AN Je 


LNG AGS Ea Kita 
MAL ARA AS ES LA, TAG 
2 119 A. 2 Pe LB 92 AAA 
KN 36 323 KAA PR: S3 33, IE « 
1 


DN An aa 


698 


AA LAI Mata aa EA 


IP I0 SA CS A G2 36 g G, 

- LK. dada” £ AE LK 

BL ab LI LENSA Naa 
» KEL ES EN EN 


pd naat 


2 SA. Pp AIR AL ng 74418 “3G 
6 AI Hima. - G9 TEMOAN 


215 AD LE AKA. KS 
- : LA Kek v5 22 Le AK 
3 LN - YEL TI Jowo 


3995. Mewartakan kepada kami "Isa bin Hammad Al-Mishriy, mem- 
beritakan kepada kami Al-Latis bin Sa'ed, dari Sa'id Al-Magburiy, dari 
'Iyadh bin Abdullah, bahwasanya dia mendengar Abu Sa'id Al-Khudriy 
mengatakan: Rasulullah saw. berdiri berkhutbahrkepada orang-orang. Be- 
liau mengatakan: "Tidak. Demi Allah, saya tidak khawatir terhadap ka- 
lian, wahai manusia, kecuali keindahan duriiawi yang telah dikeluarkan 
oleh Allah untuk kalian". 

Ada seorang lelaki berkata kepada beliau: "Wahai Rasulullah, 
apakah kebajikan datang dengan membawa keburukan?" 

Rasukullah saw. diam sesaat, kemudian berkata: "Bagaimana kamu 
berkata?" 

Lelaki tersebut berkata: Saya berkata: "Apakah kebajikan itu datang 
dengan membawa keburukari?". | 

Maka Rasulultah saw. berkata: "Sesungguhnya kebajikan itu tidak 
akan datang kecuali dengan membawa kebajikan pula. Apakah kebajikan 
adalah keindahan duniawi itu ? 

Sesungguhnya setiap sesuatu yang ditumbuhkan oleh musim semi ter- 
kadang dapat menyebabkan kematian--lantaran dimakan secara keke- 
nyangan--, atau dapat membuatnya sakit payah, kecuali makan sayur- 
maur. Dia makan, sehingga ketika kenyang, menghadap ke matahari, 


699 


£ 92 A 
& cas - Na MEN 


—eman an — 


lalu dia berak kencing. Kemudian dia memamah biak, mengulang lagi, 
lalu makan. Barangsiapa yang mengambil harta dengan cara yang benar, 
maka dia akan mendapat barakah. Tapi barangsiapa yang mengambil 
harta dengan cara tidak benar, maka permisalannya adalah seperti orang 
yang makan, tapi tidak kenyang". 


SAEN Tina NEGAT GRES - At 
Age ANA 


SA IKM AL Enya 
ANA KE 9 EA PKI 
TA 3 Abe 23 
Sa SIS ANA Pn 33 

AE babe As ADE AA 


KL CSONGA 4 LS PAC “gg 


"— : Lgh SA BIASA PI 
P) -, BA , 27 Pa - SA 
HI Bana psk 6 ASEAN md y ayas 33 


IAG DAAN LOG 


Kuasa Lx «ik 


3996. Mewartakan kepada kami 'Amr bin Sawwad Al-Mishriy, 
mengkhabarkan kepadaku "Abdullah bin Wahb, memberitakan kepada 
kami 'Amr bin Al-Harits, bahwasanya Bakr bin Sawadah mewartakannya 
dari Abdullah bin 'Amr. bin Al-Ash, dari Rasulullah saw. bahwasanya 


100 


beliau bersabda: "Bila dibukakan untuk kalian kekayaan negeri Persi dan 
Ruma, Kamu sekalian termasuk kaum yang mana?". 

?'Abdur-Rahman bin 'Auf berkata: "Kami mengatakan: seperti apa 
yang diperintahkan Allah kepada kami". 

Rasulullah saw. berkata: "Apakah selain yang itu, 

Kalian berlomba-lomba, kemudian saling dengki mendengki, kemu- 
dian saling bermusuhan, kemudian saling membenci, dan lain sebagainya. 
Kemudian kalian kembali pulang ke tempat kediaman orang-orang yang 
berhijrah, lalu kalian Gi Manuk sebagian mereka itu budak atas se- 


bagian lainnya" 

SY 3 21 Sa “AN 

' Wa JERUK: an SA 
2H3 S Nagk 355 NYAT LK 85 

IR Sos Laga. Kana 

JAN J5 FA NE PA ANA NI 


- 


ae Sma 2 Nae 


2 ad 3 pera 
3s Na tan Ta Hata 
BAE Set AP EA 
AGS SA na anna 


701 


ES saga S3 pg 2 YAN 
EK ES 


3997. Mewartakan kepada kami Yunus bin 'Abdul-A'la Al-Mishriy, 

mengkhabarkan kepadaku Ibnu Wahb, mengkhabarkan kepadaku Yunus, 
dari Ibnu Syihab, dari "Urwah bin Az-Zubair, bahwasanya Al-Miswar bin 
Makbramah mengkhabarkannya dari 'Amr bin 'Auf, sedangkan dia 
adalah orang yang tidak pernah berpisah dengan Bani (anak keturunan) 
'Amir bin Lu-ay. Dia ikut perang Badar bersama Rasuluitah saw. 
bahwasanya Rasulullah saw. .mengutus:Abu 'Ubaidah bin Al-Jarrah ke 
negeri Bahrain, dia datang dengan membawa pajak penduduknya. 
Sementara Nabi saw. sudah membangun penduduk Bahrain dan beliau 
mengangkat Al-'Ala- bin Al-Hadhramiy sebagai pemimpin mereka. 
Kemudian Abu 'Ubaidah tiba/datang dengan membawa harta-benda dari 
negeri Bahrain. 
Lalu para sahabat Anshar mendengar kedatangan Abu 'Ubaidah. Lalu 
mereka melaksanakan shalat Fajar bersama Rasulullah saw. Tatkala 
Rasulullah saw. selesai shalat, beliau pulang. Lalu mereka menampakkan 
diri kepada beliau. Dan Rasulullah saw. tersenyum ketika melihat me- 
reka, kemudian berkata: "Saya mengira kalian mendengar, bahwa Abu 
"Ubaidah datang dengan membawa sesuatu dari Bahrain?" 


702 


Mereka menjawab: "Ya, wahai Rasululah". 

Beliau saw. berkata: "Bergembiralah kalian dan bersuka- citalah 
akan sesuatu yang membuat kalian senang. Demi Allah, tidaklah kefa- 
kiran yang saya khawatirkan terhadap kalian, tapi saya mengkhawatirkan 
kepada kalian justru kalau dunia ini diberikan kepada kalian, seba- 
gaimana duniawiyah itu diberikan kepada orang-orang sebelum kalian. 
Kemudian kalian berlomba-lomba keduniaan sebagaimana mereka ber- 
lomba-lomba keduniaan, maka keduniaan itu menyebabkan kalian binasa 
sebagaimana telah membinasakan mereka". 


ANA KA ASN 


. BAB 19 
Fitnah wanita 


Sta La aa PD 3G ea 
Ktsse. SENSASI 
KL ES SIN Saba AS B1 LES 
HA En KNE ATA 
PE PL NYA TALI) 

EN Se JNETA 


3998. Mewartakan kepada kami Bisyr bin Hilal Ash-Shawwaf, me- 
wartakan kepada kami 'Abdul-Warits bin Sa'id, dari Sulaiman 'At- 
Taimiy. 

Dan mewartakan kepada kami Amr bin Rafi', mewartakan kepada 
kami 'Abdullah bin Al-Mubarak, dari Sulaiman At-Taimiy, dari Abu 


703 


'Utsman An-Nahdiy, dari Usamah bin Zaid, dia berkata: 


Rasulullah saw. bersabda: "Saya tidak meninggalkan sepeninggalku suatu NS 53 ae. XX gk Ka PA 4 2g 
fitnah yang lebih berbahaya terhadap para lelaki, dibanding fitnah 28 55 '338 1 

Ne ) 
wanita". 4 


An IN 3) ES 
AG KEN GS 38 re a0A Bea Giaa ya « KA 2 25 


“ $ 


2, -2A Na ud Ta G3 Ah & —, | 
EL TAK NGK LA 


Cr) — 2 e9 PG RI tato Ke KG 2 2x 

s Aam / “ : An YP as LN 4000.- Mewartakan kepada kami "Imran bin Musa Al-Laitsiy, me- 
H3 -— - ya . : z 5 3 | wartakan kepada kami Hammad bin Zaid, mewartakan keada kami 'Aliy 
NG Sh KATA s5 NI 5 NG, Ys PI bin Zaid bin Jad'an, dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id, bahwasanya 
“ 2 NY arm 4 Ta aa Rasulullah saw. berdiri berkhutbah(sebagai khatib), maka sesuatu yang 
“ 2. Late Pr 2. # 3 beliau sabdakan: "Sesungguhnya dunia bagaikan tumbuhan yang hijau 
£ A2 “SS aya Ea NA Oruala nan manis. Sesungguhnya Allah menjadikan kamu sekalian terpencar- 
si pencar di bumi, kemudian memperhatikan bagaimanakah kalian berbuat. 
: SE Na Ingatlah, peliharalah diri kalian dari kedunaan, dan peliharalah diri ka- 

« Ag 3 lian dari para wanita". : 


Hanna M9 5 Kak an "7 Am An oom 3 so 


SAR A2 2 Pa 


3999 mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan CR ade : Yap WAE w 3G £ 
. c , 9 . e H | & 
'Aliy bin Muhammad, mereka berkata: Mewartakan kepada kami Waki', KE ma SEL La 
dari Kharijah bin Mush'ab, dari Zaid bin Aslam, dari 'Atha- bin Yasar, Ka 23 9 8 MAT 
dari Abu Sa'id, dia berkata: Na Fs LI Si Fa Lag $ Axa “» 2 AN 
Rasulullah “saw. bersabda: "Tiadalah di suatu pagi, kecuali dua orang ai ab 
malaikat memberi pengumuman: Celakalah bagi para pria karena wanita, BG NI AA 33 « K2 5 KO € AN 1G 
Celakalah bagi para wanita karena pria". -.. Lc DAN Aa 


2 


3 A3 PA 34 2 INA AA Joni 


aa 


Lara angina Le 3 GAS 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada Kharijah bin Mush'ab , dia itu dha'if. 


—— ra 
SEE RAN LA Sin aa HIP sk ah 


LOG 22 “AI PN & NK — oa .. Du - 3 Lg 221 
Len | SEA 0 3) aa" 55 2) . 3833 AAN 32 ASNA £ . atap 
704 


705 


BA 3 Is NATA | 


“2 0 2 CL bot 
Le PAN 901553 AK 


SLS IG dya 7 sela cow) SN 
Hino BS. ang 9. DA S3 AAA 


4001. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan 
'Aliy bin Muhammad, mereka berkata: Mewartakan kepada kami 
'Ubaidullah bin Musa, dari Musa bin 'Ubaidah, dari Dawud bin Mudrik, 
dari 'Urwah bin Az-Zubair, dari 'A-isyah dia berkata: Pada suatu saat 
Rasulullah saw. duduk di masjid, tiba-tiba ada seorang wanita dari suku 
Muzainah yang berlebihan memakai perhiasannya di dalam masjid. Lalu 
Nabi saw. berkata: "Wahai manusia cegahlah para wanita kalian memakai 
perhiasan dan berlenggang-lenggok di masjid. Sebab sesungguhnya Bani 
Isra-il tidak mendapat laknat, sehingga para wanita mereka memakai per- 
hiasan dan berlenggang-lenggok di masjid". 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada Dawud bin Mudrik. Adz-Dzahabiy 
berkata dalam kitab Ath-Thabagat: Dia itu Hua tidak dikenal. Sedangkan Musa 
bin 'Ubaidah adalah dha'if. | 


21 9-9 Gun 


5 gaga Heran 5 


“1 an 
Knagna 1atPa 
YG AN ba “ec ME: Aru Pad 

AN Ia 


706 


R21 Pn JA $ IT w 4 
AA Me Nasa 
Ro BG — at AT Pa A tah 
iaRe SI NEKAT SIG 
AN KAS 

| ) 1 aa Lg 

“4002, Mkreitakaa kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibeh, me- 
wartakan kepakia kami Sufyan bin 'Uyainah, dari Ashim, dari maula 
(mantan budak dari) Abu Ruhm (namanya adalah 'Ubaid), bahwasanya 
Abu Hurairah bertemu dengan seorang wanita yang memakai wewangian, 
yang hendak pergi ke masjid. Lalu dia berkata: "Hai hamba Allah h yang 
Maha Kuasa, kamu hendak kemana?" 

" Wanita itu menjawab: "Masjid". 

Abu Hurairah berkata: "Apakah karena ke masjid, kamu memakai 
wewangian?". 

Dia menjawab: "Ya". 

Abu Hurairah berkata: "Sesungguhnya saya mendengar Rasulullah 
saw. bersabda: "Mana saja seorang wanita yang memakai. wewangian, 


kemudian. keluar menuju ke sh maka San tidak akan diterima, : 
sehingga dia.mandi". :.. » 3 


ee Pa dota 


ad 


LAN ANE ENAM NE UNA £ 
AN 
tea 8. Ka 2 NN Sa) DK A Gal 

aras Sa LA 25. FA A.A 


Ag LAU TN IP AA Ko 


707 


— Pn OA PA PA ang 
03 IS KAN YA Iisa 5 5553 


p- ” 
ATA AG BEA LA 


rap 2 | IKA 3G pakan YA sa 


Pa 


— 8: as is HA 


Lah 
mw 5 | sharma 


4003. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Rumh, memberita- 
kan kepada kami Al-Laits bin Sa'ed, dari Ibnul-Had, dari ' Abdullah bin 
Dinar, dari ' Abdullah bin ' Umar, dari Rasulullah saw. bahwasanya beliau 
bersabda: "Wahai segenap para wanita, bersedekahlah kalian dan per- 
banyaklah olehmu sekalian meminta ampun: kepada Allah. Sebab se- 
sungguhnya aku melihat kalian sebagian besar penduduk neraka". 

Lalu ada seorang wanita yang mempunyai pendapat, di antara me- 
reka, berkata: "Bagaimana keadaan kami, wahai Rasulullah, sebagian be- 
sar menjadi penduduk neraka?". 

Beliau menjawab: "Kalian memperbanyak melaknat, dan tidak ber- 
terima kasih kepada suami. Saya melihat kekurangan-kekurangan bidang 
akal dan agama bagi orang yang berakal umumnya adalah kalian, para 
wanita". 

Wanita itu berkata: "Wahai Rasulullah, apa kekurangan-keku- 
rangannya di bidang akal dan agama?". 

Beliau menjawab: "Adapun kekurangan di bidang akal, maka per- 
saksian dua orang wanita sama dengan persaksian seorang lelaki. Ini 
adalah kekurangan di bidang akal. Di beberapa malam hari, dia tidak me- 
ngerjakan shalat, serta tidak melakukan puasa di bulan Ramadhan. Maka 
inilah termasuk kekurangan di bidang agama". 


708 


KATTAL Sah “ai S Th R9 


BAB 20. 
Amar ma'ruf dan nahi munkar 


BAN SPA en .nh 


SE sesak, Ma jalta fan 


: T Latu ni AN 5 A2 Pe 
Mn EBABETE BIA UE aoe 


Aya Patria Anggiseas 


KS GI JOSS NIS TE 


4004. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Mu'awiyah bin Hisyam bin Sa'ed, dari 'Umar bin 
"Utsman, dari 'Ashim bin "Umar bin 'Utsman, dari 'Urwah, dari 
'A-isyah, dia berkata: Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Perin- 
tahkanlah olehmu sekalian --para manusia--berbuat kebajikan dan larang- 
lah/cegahlah perbuatan yang munkar, sebelum kamu sekalian mengajak/ 
menghimbau, maka kalian tidak diperkenankan/disambut". 


» 


IA a - Ta | 
Ku SEE AA IS -3..0 
2, Pa 203 Ye ea 23 3 
SE NENA PMA KAA A3 Ri 


da o-5g AA Al 
LALAK . Ip TA MR Ya 


SAOS RE BUG GE e 


(La Kan ea Ian 


IA ANK Hem Lea 
KRI AAS BENU IK 


1 Ban aa na 
Pan Na HA KAA 


PET 


4005. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami 'Abdullah bin Numair dan Abu Usamah, dari 
Isma'il bin Abu Khalid, dari Oais bin Abu Hazim, dia berkata: Abu 
Bakar Ash-Shiddig berdiri, memuji kepada Allah dan menyanjung-Nya. 
Kemudian dia berkata: Wahai manusia, sesungguhnya kamu sekalian 
telah membaca ayat ini (yang artinya): "Hai orang-orang yang beriman, 
jagalah diri kalian, tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat 
kepada kalian bila kalian telah mendapat petunjuk.... (OS. S5: 105). Dan 
sesungguhnya kami mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya 
manusia bila melihat kemungkaran, mereka tidak merobahnya, maka 
sudah dekat masanya Allah meratakan siksa-Nya pada mereka". 

Abu Usamah berkata pada kali yang lain: Sesungguhnya saya men- 
dengar Maa saw. '. bersabda, seperti tadi (tanpa ayat). 


BASA tea NEK - 
SB ELAE TE NA 


» Ah 


710 


P3 


TA MBA Tae Keras 
AAA Aa PI TA SEN AR 
Abe ANAK TN ES Aa zs 
BEAN MASAKAN GE 
aa TANAH SI: BAP 
PE AEA AI AYAM PN Tata AA 
ame 5 CN /9- 2.2. -4 Ka ah 


t Pd KP “3 Hu PA “at Pe 
Naa KT KI 53 IG 
an Pn Ke La 2 £ ia 
ET AAS gen KE an Ga 


- 
Pa 


2 

0 — 1 

KB MARAK ain Las 
do 5g pi. Maron AA 


2 o— - AT Nat 3-5 LK KE AS 
P3 (3 AS oa NS AI EN AIA ANE ap 1 
4006. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, mewarta- AA 4 Ng vw 
kan kepada kami 'Abdur-Rahman bin Mahdiy, mewartakan kepada kami si at L AS 
Sufyan, dari 'Aliy bin Badzimah, dari Abu 'Ubaidah, dia berkata: : i P 
Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya Bani Isra-il tatkala terjadi C TA NIK LAN Gi 5 Ine vekag Kar Ng 
kekurangan pada mereka, maka ada seorang lelaki melihat saudaranya , 3 Kn Area 
berada pada perbuatan dosa, lalu dia melarangnya melakukan dosa. Lalu Naa MO (2 
ketika pada esok harinya, dia tidak melarangnya seperti yang dia lihat ke- : Kaad 
maren kepada perbuatan dosa yang dilakukan oleh teman makan, teman 4007. Mewartakan kepada kami "Imran bin Musa, memberitakan 
minum dan teman akrabnya. Kemudian Allah mencampur-samakan sebs- kepada kami Hammad bin Zaid, mewartakan kepada kami 'Aliy bin Zaid 
gian hati mereka dengan sebagian lainnya. Dan Al-Our'an turun menge- bin Jad'an, dari Abun-Nadhrah, dari Abu Sa'id Al-Khudriy, bahwasanya 
nai mereka. Na Rasulullah saw. berdiri berkhutbah, sementara sesuatu yang beliau sabda- 
Allah berfirman (yang artinya): "Telah dilaknati orang-orang kafir 3 3 kan: “5 
Bani Isra-il lewat lisan Dawud dan 'Isa putra Maryam.. s/d. "Sekiranya "Ingatlah, jangan sekali-kali kewibawaan manusia itu menghalangi sese- 
mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Musa dan kepada apa yang orang untuk berkata dengan benar,-bila dia mengetahuinya". 
diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak mengambil orang-orang Perawi berkata: Lalu Abu Sa'id menangis, dan berkata: "Sungguh 
yang musyrik menjadi penolong-penolong. Tapi kebanyakan dari mereka . demi Allah, kami: megan sesuatu -ketidakpenaran:., tapi kami takut". 


adalah orang-orang yang fasik" (OS. 5: 78-81). 
Abu "Ubaidah berkata: Sedangkan Rasulullah saw. bersandar, lalu 


SA 
duduk, dan berkata: "Tidak, hingga kamu sekalian memegangi kedua ta- “ 19 tt IS Fa A9» LAS Gis - a,. . N 


ngan orang yang zalim, maka kalian betul-betul mengasihinya dengan 
cara mengalahkan kebenaran/yang hag". 


Rn Aa K£ £ 
Mewartakan kepada kami Muhammad bin Basysyar,. mewartakan ea Ea 21 9 yp Ta Hae Si gg ai 


kepada kami Abu Dawud, dia -mendektekarinya “kepadaku, mewartakan AI 


, 

214 “. 
kepada kami Muhammad.bin Abul-Wadhdhah, dari 'Aliy bin Badzimah, ANN gn “rd o) | 1G: ALE Kama Ne ra c ) 
dari Abu "Ubaidah, dari "Abdullah, dari Nabi saw. seperti hadits di atas. ia - 


| AN IL AN LD AS 
IS REA, an aa La NG ane AI. 3 
Abah TA LE AS AE TS 
AS akar Pa PELAT LA TU 
GUE aa bana: 


12 | 713 


Sak aa naa 


c 
Ia 


Pd 1 ae GAES BA 2. 


PA - 


Jam da3 Zen JA ol 3 dilan AP cola 2, A3 
"3 Na 2 


4008. Mewartakan kepada kami Abu Kuraib, mewartakan kepada 
kami ' Abdullah bin Numair. dan Abu Mu'awiyah, dari Al-A'masy, dari 
'Amr bin Murrah, dari Abul-Bakhtariy, dari Abu Sa'id, dia berkata: 
Rasulullah saw. bersabda: "Janganlah salah seorang di antara kalian 
menghina dirinya sendiri". 

Para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana salah seorang 
di antara kami menghina dirinya sendiri?" 

Beliau menjawab: "Yaitu, dia melihat suatu perkara --yang buruk:- 
yang diwajibkan oleh Allah untuk mengatakannya, kemudian dia tidak 
mau mengatakannya. Maka Allah akan berkata kepadanya besuk pada 
hari kiamat: Apa yang menghalangi kamu untuk mengatakan begini dan 
begitu? 

"Lalu dia akan menjawab: Takut kepada manusia. 

Kemudian Allah berkata!.Maka hanya. kepada-Ku saja, kamu lebih 
berhak takut". 


Lam ka 


Dalam Az-Zawa-id: Isnad haditsnya shahih. Para perawinya tsigat/terpercaya. 
Sedang Abul- Pak atany, namanya adalah Sa'id bin Fairuz Ath-Tha-iy. 


Gen eBe KE Sah 


RA PAN BA 
dn Pata LSN Nabi !. Oa 


714 


4 
@ AWAS AAA FAR 
6. BNN 
) KENA Ce IKA IA 
| Te aya 
1 pp Kay AN ra 
4009.. Mewartakan kepada kami 'Aliy bin Muhammad, mewartakan 
kepada kami Waki?, diri Isra-il, dari. Abu Ishag, dari ' Ubaidullah bin Ja- 
rir, dari ayahnya, dia. berkata: 
Rasululah..saw. bersabda: "Tiadalah suatu kaum yang kemaksiatan-ke- 
maksiatan dilakukan di kalangan mereka, di antara mereka ada yang le- 
bih berkuasa dan mampu mencegah, tapi mereka tidak MerooaAN ya, ke- 
cuali Allah bakal meratakan siksa kepada mereka". 


AA Es. : Na ey Iva “CL NS &. N 


AE — 


RTA 3 SN PI 
Mana MA IE AS 
ALA rs Masa 2 SET 

NA AA 212 fa 231 


te Ka 
HA 3 IE pe 3 
2, tamara 
K— ”, TN VE » - 
ox PP Pd 
Kn LA, 2 2 -n 5 Pd PN 0 
dx 39 9 1 Lai - 9. 3 2 Gan 


“& 2” $ 
NG ON Gn STA AN 13 TAG 
715 


22 Aa 2. - 
PL 
PI 


Peni naa Kan gas an 


SAAD HIS Ay yaa Ly Jpn 9» Koe Dalan 2 AR 


4010. Mewartakan kepada kami Sa'id bin Suwaid, mewartakan ke- 
pada kami Yahya bin Sulaim, dari ' Abdullah bin "Utsman bin Khutsaim, 
dari Abuz- Zubair, dari Jabir, dia berkata: Ketika rombongan orang yang 
berhijrah lewat lautan kembali kepada Rasulullah saw. berkata: "Tidak- 
kah kamu sekalian mewartakan kepadaku sesuatu yang mentajubkan yang 
kalian lihat di negeri Habasyah (Absenia)". 

Para pemuda di antara mereka berkata: "Ya, wahai Rasulullah. Pada 
suatu saat, kami duduk. Ada seorang nenek di antara para nenek paderi 
mereka melewati kami. Dia membawa sekendi air di atas kepalanya. Lalu 
dia melewati seorang pemuda di antara mereka. Dia letakkan salah satu 
tangannya pada antara kedua pundak nenek itu, kemudian dia men- 
dorongnya, maka tersungkurlah dia jatuh pada kedua lututnya, kemudian 
pecahlah kendinya. Maka ketika bangkit, dia memandangnya dan berkata: 
"Kamu bakal mengetahui, hai seorang pengkhianat! Bila Allah telah me- 
letakkan Kursiy dan menghimpun orang-orang yang awal dan yang akhir. 
Tangan-tangan dan kaki-kaki akan berbicara terhadap apa yang telah me- 
reka usahakan. Maka kamu bakal mengetahui ban urusanku dan 
urusanmu, di sisi-Nya besuk". 

Perawi berkata selanjutnya: Rasulullah saw. berkata: "Dia benar, dia 
benar. Bagaimana Allah akan membersihkan umat yang tidak dibalaskan 
untuk orang yang lemah kepada orang yang kuat di antara mereka?". 


Dalam Az-Zawa-id: Isnadnya hasan. Lantaran Sa'id bin Suwaid itu diper- 
selisihkan. 


116 


z 


FA MEA 


Ata TB AE BELA : 3 8 Giomalgh 
2 K2 9 2 PU PAI Ega “124 

SE Bh CA 
AE BAN YG na 3 
IA ya RAN I as) YO IS Ly IS Aa 
£ NAS 2 Ta AG f8 


” 


4011. Mewartakan kepada kami Al-Oasim bin Zakariyya bin Dinar, 
mewartakan kepada kami ' Abdur-Rahman bin Mush'ab. 

Dan mewartakan kepada. kami Muhammad bin 'Ubadah Al-Wasithiy, 
mewartakan kepada kami Yazid bin. Harun,.mereka berkata: Mewartakan 
kepada kami Isra-il, memberitakan kepada kami Muhammad bin Juhadah, 
dari 'Athsyah Al-' Aufiy, dari Abu Sa'id-Al-Khudriy, dia berkata: 

Rasulullah saw. bersabda: "Jihad yang paling utama adalah kata-kata 
yang benar di depan penguasa yang zalim". 


PI Mao au 
BAK EN XL BIN IE KR 


A59 BENER RE SKS KAS year aaa GA UNO - 


A £ Ana KE AT LA TP II : pg 4 PL TA PAI (3 2L 123 

EEN AA LIS TA yA aa HS da fe elang an IS LEE Jan 

« AB au At MMA LA 2 Lx 2A 2 IG IL 2apo 2-2. 

Hata LNG IK AE 2d LAN aan SL daa agar Oa HS) NP daan SA 
, - PP p Pn - 4 2A 9g “9 BP 

Sol Haii PENUAAN TE 

daa . 2 | Hk a N 2 : 9 NK LA 2. 2 ITA Ag 

SN Aini AD da3 y09 MEN #stahg 2 SGM KA 3 Rai S3 Apn Are 9-3 

LISA $ OR “3 ” $ - IC ACA - wang 

LAI POYA a99 SENANG hg daan TKA AA SIS 


Daano 2 palapa IG Aka yA 9" UN 
2 ab da Gl IN 9 


4012. Mewartakan kepada kmi Rasyid bin Sa'id Ar-Ramiiy me- 


wartakan kepada kami Al-Walid bin Muslim, mewartakan kepada kami Na NN Na: “1 
Hammad bin Salamah, dari Abu Gbalib, dari Abu Umamah, dia berkata: IS A WA PA L2 1, AAA AU IA 
Ada seorang lelaki merintangi Nabi saw. ketika melempar Jamrah pcr- 2 Sk CAN 2 ac : KENA KAI 

tama.. Lalu dia bertanya: "Wahai Rasulullah, manakah Jihad yang paling Xx aa 22 Er 

utama?". Beliau diam. Maka ketika lelaki itu melihat pada Jarrah yang 25 215 yan di £ kaata : (SA aa LA» 


kedua, dia bertanya kepada Nabi saw. Tapi beliau tetap diam. 

Kemudian tatkala beliau melempar Jamrah 'Agabah, beliau mc- 
letakkan kakinya di pasak kayu untuk ndik. Beliau berkata: “Mana orang ' 
yang bertanya?". | 

Lelaki itu berkata: "Saya, wahai Rasulullah". 

Nabi saw. berkata: "Yaitu, kata-kata yang benar di depan penguasa 


Ps Su 3 .. Ba an P4 te) 2 7 ba | £# Apu RT 
Liu Oak. mi - a JP -NTO YAN 
2 Oa 9 PPT. A , Pe” : 214 
. NG » 
Le AN GAS 3G dala 


| 4013. Mewartakan kepada kami Abu Kuraib, mewartakan kepada 


" 


yang zalim". : 
- Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada Abu Ghalib, dia itu diperselisihkan. Ibnu kami Abu Mu'awiyah, dari AI-A' , dari -'iI bia Raja-, dari 3 
Sa'ed, Abu Hatim dan An-Nasa-iy Wendha'ifkannya. Tapi Ad-Daruguthniy meng- dari viy : masy, dari Isma-'il bia Raja-, dari ayah 
anggapnya tsigat. Dan Ibnu 'Adiy berkata: Dia tidak mengapa. P | nya, Abu Sa'id Al-Khudriy. | — 
Sedang Rasyid bin Sa'id, oleh Abu Hatim, dikomentari dengan Shadug/ucapan- Dan dari Osis bin Muslim, dari Tharig bin Syihab, dari Abu Sa'id 
nya dapat dipercaya. “- ' ' Al-Khudriy, dia berkata: Marwan mengeluarkan mimbar pada hari Raya. 


. Dan para perawi selebihnya dalam isnad ini tsigat. ., 


718 719 


Lalu dia memulai khutbah sebelum mengerjakan shalat, lalu ada seorang 
lelaki berkata: "Hai Marwan. Kamu menyelisihi Sunnah Nabi. Yaitu ka- 
mu mengeluarkan mimbar pada hari ini, sementara belum pernah mimbar 
itu dikeluarkan. Kamu memulai khutbah sebelum mengerjakan shalat Id, 
sementara belum pernah khutbah itu dijadikan permulaan --dalam hari 
Raya--". 

Abu Sa'id berkata: "Adapun hal ini, maka sungguh sudah kewa- 
jibannya. Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa di 
antara kamu sekalian melihat suatu kemungkaran, lalu dia mampu mero- 
bahnya dengan tangannya, maka hendaklah dia merobahnya dengan 
tangannya. Maka bila dia tidak mampu dengan tangannya, maka mero- 


bahnya dengan lisannya. Maka bila dia tidak mampu dengan lisannya, 


maka hendaklah dia ingkar dengan. be Dan yang demikian ini ada- 
lah selemah-lemah iman". 


SEK ANA A3 AAN, 


BAB 21 


Firman Allah SWT.: Ya Ayyuhalladzina Amanu ?Alaikum 
Anfusakum 


asi 3. Et Gis PA 
a - ae "9 gapapa z 


aa 20/03 : aa S ran z 1s 
Ke Mta ae - Ki A2 : ag 


720 


A sara 1 Anya 
LIL 2 AN Ai 
LE SAN NK 13 Hu 
Pp Lp SAS R- Ja AN 
KATA Ponara an S5. AN 


2 - A “2 2. | AA 
d3 Aa DES A5 Galang 
3 2 Payet IIS Bas 24 CAS 


SL JAN SA 
GE Aira PA PE ray nge 
.& PATI Genre 


4014. Mewartakan kepada kami Hisyam bin 'Ammar, mewartakan 
kepada kami Shadagah bin Khalid, mewartakan kepadaku "Utbah bin 
Abu Hakim mewartakan kepadaku paman (saudara ayah)-ku, dari 'Amr 
bin Jariyah, dari Abu 'Umayah Asy-Sya'baniy, dia berkata: Saya men- 
datangi Abu Tsa' labah Al-Khasyaniy. Dia berkata selanjutnya, saya 
bertanya: 

"Bagaimana kamu berbuat perihal ayat ini?". 
Dia berkata: "Ayat yang manakah?" 

“Saya menjawab: "Yaitu, ayat: Ya Ayyuhalladzina Amanu 'Alsi- 
kum Anfusakum La Yadhurrukum Man Dhalla Idza Ihtadaitum..". 

Dia berkata: "Kamu menanyakan ayat dengan cara teliti (atau: Saya 
menanyakan ayat dengan cara teliti)". 

Saya bertanya tentang ayat itu kepada Rasulullah saw., beliau ber- 
sabda: "Justru, saling memerintahlah kamu sekalian dengan perbuatan 
baik, dan saling mencegahlah kamu sekalian dari perbuatan mungkar. 
Sehingga bila kamu melihat orang yang bakhil ditaati, bahwa nafsu yang 


721 


diikuti, dunia yang diutamakan dan keta'juban setiap yang memiliki pen- 
dapat derigan pendapatnya. Dan kamu melihat suatu perkara --kemak- 
siatan-- yang kamu tidak mampu untuk merobahnya, maka tetaplah pada 
kemandirian diri sendiri. Sebab sesungguhnya dari balik kalian itu ter- 
dapat hari-hari kesabaran --yang berpahala--. Sabar --tetap pada pen- 
dirian-- pada hari-hari tersebut adalah bagaikan memegang bara api. 
Orang yang beramal pada hari itu mendapat pahala, seperti pahala 50 
(lima puluh) orang yang beramal yang sama dengan uas 


KE BEN NI AS -£ 1o 
Sis. EKA WA pa 235 
Le JAS IE SA day 
BKMAYAN NS KHAN 
HN p Pangan aa 
MAH ES S1 csi 
Kito ga Tar Pesat Hera 
ES Gx PEN TEKS aan 

23 ks AS Sans Sanga 
SEA AGS 


LSN flag 62 oo SY 
4015. Mewartakan kepada kami Al-'Abbas bin Al-Walid Ad- 


722 


Dimasygiy, mewartakan kepada kami Zaid bin Yahya bin 'Ubaid Al- 
Khaza'iy, mewartakan kepada kami Al-Haitsam bin Humaid, mewartakan 
kepada kami Mu'aid, yaitu Hafsh bin Ghailan Ar-Ru'ainiy, dari Mak-hul, 
dari Anas bin Malik, dia berkata: 

Ditanyakan kepada Rasulullah saw.: "Wahai Rasulullah, kapan kami 
meninggalkan Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar?". 

Beliau menjawab: "Yaitu, ketika telah terjadi di tengah-tengah ka- 
lian sebagaimana apa yang pernah terjadi pada umat-umat sebelum 
kalian". 

Kami berkata: "Wahai Rasulullah, apa yang pernah terjadi pada 
umat-umat sebelum kami?". 

' Beliau menjawab: "Yaitu, kalau ada raja kalian kecil (atau: bodoh), 
perbuatan keji/perzinaan telah merata sampai orang besar di antara kalian 
dan ilmu pengetahuan dipegang orang-orang yang lemah - hina di antara 
kalian". 

Zaid berkata: Penjelasan pengertian sabda Nabi saw. 'Al-Ilmu fi 
Rudzalatikum", yaitu bila ilmu pengetahuan dipegang oleh orang- orang 
yang fasik. $ 


Dalam Az-Zawa-id: Istiad haditsnya shahih, dan para perawinya terpercaya. 


a— &- SA LA 
yaa 6 agan Gila. 


ha Aa AE 
TES KE Pa SK 
IG 23. PE 3 AAS 


4016. Mewartakan kepada kami|Muhammad bin Basysyar, mewarta- 
kan kepada kami 'Amr bin 'Ashim, mewartakan kepada kami Hammad 
bin Salamah, dari 'Aliy bin Zaid, dari Al-Hasan, dari Jundub, dari Hu- 


723 


Kemudian bila Allah mengajari hujjahnya kepada seorang hamba, 


dzaifah, dia berkata: 
maka hamba itu mengatakan: "Ya Tuhan, aku mengharapkan Engkau, 


Rasulullah saw. bersabda: "Tidak sepatutnya seorang mukmin menghina 


dirinya sendiri". dan aku meninggalkan manusia". 
Para sahabat berkata: "Bagaimana dia menghina dirinya sendiri?" 2 
Beliau menjawab: "Dia dihadapkan suatu cobaan, pada sesautu yang Dalam Az-Zawa-id: Isnadnya shahih. Para perawinya terpercaya/tsigat. 
dia tidak mampu --merobahnya--". 
-“- 
“« 
g IN 221 24 IIA PAT , .N | 3 yaa ) Lp 2 
lu. A ad» » s 2 “9 . ND “ na b) ! 
Bi “ : BAB 22 
KK SE YG I— IN IL. 2 — Lay, | 
S . . » . 2 : Hukuman/siksa 
ANE GEN KENA Man 
Na adpa 2G oi IGE AR, AAA oL AE 5 “TN 
Isa Ly AN una PAN AAN | apa aa NS AGS SSANA 
. ' -- "4 
AK Ah eh ab N h JAR 3 4 TA SARA “ 9 4 
MA IE ag AI Peres JANEJAT PANEN AG. 
- - 
ILU AA p ADB - En pa bak H3 Ani LA ha PIA Tg Ka A2 5 3 
: Ig Sa, NX £ “& 2 
Ga SP BALAS: Ia GS AAA 33 IN DEPT Ma ar 
Pa 
MS SL aa Ph GL Dpt 5283 IA LG ia (AN 
DG ENEANAN IS PSE TA. KM CAK Sat | Asa, KN Ta 
Dana SKS Naa 3 14 21 AO AR 
Ge Aw AA: Pa 2. 
wu AI K-— Par £ Ah Ae » .. Xx ata « SA: 
"« Pn ' na dai | ae k -5 53 55m AG N ea 2 Dis 
& 5 S3 (AN 2 CA 
: 4018. Mewartakan kepada kami Muhammad bin 'Abdullah bin 
4017. Mewartakan kepada kami 'Aliy bin Muhammad, mewartakan Numair, dan 'Aliy bin Muhammad, mereka berkata: Mewartakan kepada 
kepada kami Muhammad bin Fudhail, mewartakan kepada kami Yahya i kami Abu Mu'awiyah, dari Buraid bin Abdullah bin Abu Burdah, dari 
bin Sa'id, mewartakan kepada kami "Abdullah bin ' Abdur-rahman, yaitu Abu Burdah, dari Abu Musa, dia berkata: 
Abu Thuwalah, mewartakan kepada kami Nahar Al-'Abdiy, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah menangguhkan ke- 
dia mendengar Abu Sa'id mengatakan: Saya mendengar Rasulullah saw. pada orang zalim. Maka bila Dia mengazabnya, maka Dia tidak akan 
bersabda: Sesungguhnya Allah akan bertanya kepada seorang hamba pa- melepaskannya". Kemudian Nabi saw. membaca ayat (yang artinya): 
da hari kiamat, sehingga Allah berkata: Apa yang menghalangi kamu, "Dan begitulah azab Tuhanmu, apabila Dia mengazab penduduk negeri- 
bila kamu melihat suatu kemungkaran, untuk mengingkarinya?". negeri yang berbuat zalim." (OS. 11: 102). 


724 725 


2 REAK 
Debian NE SE - GA 
- , -— 
P3 LA ya ae | 
PIALA AE SAN KE 
Pr 
LA Ni hi Ky 9.32 » 
SAS NET SA 2 pa. 


Ph Sen AS - 
SN mai Dab 
Opa SEMAN yA 

GEN BAG 3 - 

| MAN 39 KN A3 

LEAN AT) 4 TANGAN AG - 
| WES NIS KIA 

EN aa sesus ai (3 


3 22 2 9— Kae GI 9 242 
GEA jaga sa AE aa 


$ 


2 


an tt a la 


SANA 


LAMA 


CAN NAK, AI 
“AI CAN YAI AN NA 
Awali, as Jaa an as 3 


AN HI 


4019. Mewartakan kepada kami Mahmud. bin Khalid Ad Dina 
mewartakan kepada kami Sulaiman bin 'Abdur-Rahman, yaitu Abu 
Ayyub, dari Ibnu Abu Malik, dari ayahnya, dari 'Atha- bin Abu Rabah, 
dari ' Abdullah bin. 'Umar, dia berkata: Rasulullah saw. menghadap ke- 
pada kami. Beliau bersabda: "Wahai segenap orang-orang Muhajirin, ada 
S (lima) hal, bila sudah merata cobaan pada. kalian, saya mohon per- 
lindungan kepada Allah dari 5 (lima) perkgra yang kalian temui: 

1. Tidaklah terjadi sama sekali ' perbuatan keji/perzinaan dalam 

suatu kaum, sampai mereka melakukan terang-terangan, kecuali 
| merata pada - mereka penyakit tha'un/kolera, dan beberapa 
penyakit yang tidak pernah ada pada orang-orang tua mereka 

2. Tidaklah mereka mengurangi takaran dan..timbangan, kecuali 
mereka mendapat siksa kemarau panjang pada beberapa tahun, 

. kesulitan bahan makanan dan penguasa yang zalim. 

3. Tidaklah mereka enggan membayar zakat, kecuali mereka 
terhalang turunnya hujan dari langit. Kalau sekiranya tidak ada 
hewan-hewan, tentu mereka tidak akan mendapat hujan. 

4. Tidaklah mereka merusak perjanjian Allah dan perjanjian 

— rasul-Nya, kecuali Allah bakal memberi kekuasaan kepada musuh 
terhadgp- mereka, lalu mereka . mengambil sebagian enda yang 
ada pada tangan mereka. 

5. Tidaklah para pemimpin-pemimpin mereka berbukum dengan 
Kitab Allah dan memilih. hukum. yang 'diturunkan oleh Allah, 
kecnali Allah bakal menimpakan kesusahan pada mereka". 


' Dalam Az-Zawa-id: Hadits ini bagus untuk dapat diamalkan. Sementara para 
ulama berselisih perihal Ibnu Abu Malik dan ayahnya. 


121 


Pen ag 
AN KE papa ap 251 As 
ae AI AB NG N Ya Pa AI Bae 
KAA AAn pes 
Ma SN ae 


Ke gg Ca Na 23 2 


1965,A KATA . Gebang 


4020. Mewartakan kepada kami 'Abdullah bin Sa'id, mewartakan 

kepada kami Ma'en bin 'Isa, dari Mu'awiyah bin Shalih, dari Hatim bin 
Huraits, dari Malik bin Abu Maryam, dari 'Abdur-Rahman- bin Ghanm 
Al-Asy'ariy, dari Abu Malik Al-Asy'ariy, dia berkata: 
Rasulullah saw. bersabda:"Sungguh akan ada orang-orang dari umatku 
yang minum arak. Mereka menamakannya dengan nama 'yang lainnya. 
Kepala-kepala mereka diriyanyikan dengan alat-alat musik dan-para pe- 
nyanyi, maka Allah akan menjungkir-balikkan bumi bersama mereka, dan 
menjadikan dari mereka itu sebagai kera dan babi". 


ERA NUR Gis an 
NGENE O JEN ag 
LIA AA ARA, dee AW ASnYar 2x 1 5 NE: AS 


728 


N- 


AL LIMPMIAL ANDI 
KUA ML 


2 & aa YA & 
. IN 2S NG « ALTA 
“Iantoi ha dy tali onta) bo sala 3 


4021. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Ash-Shabbah, me- 
wartakan kepada kami 'Ammar bin Muhammad, dari Laits, dari Al- 
Minhal, dari Zadzan, dari Al-Barra- bin'Azib, dia berkata: 

Rasulullah saw. bersabda: "... Mereka dilaknat oleh Allah dan dilaknat 
oleh orang-orang yang dapat melaknat" (OS. 2: 159). Nabi berkata 
selanjutnya: "Yaitu, segenap binatang melata yang ada di bumi". 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam wan ada Al-Laits. Dia itu Ibnu Sulaim, dha'if. 


GEA KAS Oh 
GEA. 2. AAN sei 


Par Ai APA: fa Ka 
PAN AN 19 £ TA an Is sa 
tera 2 AA ET 


» Gn 2 Naah X1 33 


4022. Menara kepada kami 'Aliy bin Muhammad, mewartakan 
kepada kami Waki”, dari Sufyan, dari ' Abdullah bin 'Isa, dari ' Abdullah 
bin Abul-Ja'ed, dari Tsauban, dia berkata: 

Rasulullah saw. bersabda: "Tidak bertambah dalam umur, kecuali berbuat 
kebajikan. Tidak dapat menolak tagdir, kecuali doa. Dan sesungguhnya 


seseorang akan terhalang mendapatkan rizki, karena suatu doa yang 
dilakukannya". 


Dalam Az-Zawa-id: Isnadnya hasan. 


729 


BAB 23 
Sabar/Bertahan dalam cobaan 


SELAI AR OS -an0 


2 Le MN LE AN Ana, TE G2 
La AE ENG NS “M3 Cui ye 


NETITKA SEN AG LIS 


JLN TANYA BA 


BIS as LEG H3 
red 


Lg Pt 


v 
N 


Cia EA, mela IS 
Tata 2 | 2-49 x-— 4 0 X2 
YEL hE FS SENIN 


N 
A 
A 
$ 
| 
| 


4023. Mewartakan kepada kami Yusuf bin Hammad Ai-Ma'niy dan 
Yahya bin Dursta, mereka berkata: Mewartakan kepada kami Hammad 
bin Zaid, dari 'Ashim, dari Mush'ab bin Sa'ed, dari ayahnya, yaitu Sa'ed 
bin Abu Waggash, dia berkata: Saya berkata: "Wahai Rasulullah, 
manakah manusia yang paling besar cobaannya?" 

Beliau menjawab: "Para Nabi. Kemudian orang-orang yang semisal, 
lalu orang-orang yang semisalnya. Seorang hamba akan mendapat cobaan 


7330 


AL LIMOWIAL ANA 
SE baka IANNR RAP OMaaa: 


4 
g 
& 
(4 
, 


Men ea be aan 


menurut kadar agamanya. Maka bila agamanya itu keras/kuat, maka keras 
pula cobaannya. Dan bila agamanya itu lemah/ringkih, maka dia men- 
dapat cobaan menurut kadar agamanya. Kemudian cobaan/bala selalu ada 
pada seorang hamba, sampai bala itu meninggalkannya ngeloyor diatas: 
bumi, beserta kesalahannya". | 


ed MN 0 yA Ng " A 
Pen , | . 
MB SEE Ina, Lg 
2052 4 ACA AG GA IG AI Ck 
A AE PK SO : SAI 9 bad» 
S 14 aa & -— e£ 
NEK en MI 3G S3 
BL “Gene an 32 2 
er AAS LB AK 


- 3 L" 
LA ea 
SN ANK SI FA 
131. 


»t | : MI IMEL 2 FI 
do ol SARI FS LAS 

4025. Mewartakan kepada kami Muhammad bin 'Abdullah bin 
Numair, mewartakan kepada kami Waki', mewartakan kepada kami 
bin Sa'ed, dari Zaid bin Aslam, dari 'Atha- bin Yasar, dari Abu Sa'id Al-A' masy, dari Syagig, dari ' Abdullah, dia berkata: Sepertinya saya me- 
Al-Khudriy, dia berkata: Saya mengunjungi Nabi saw., sedangkan beliau lihat kepada Rasulullah saw. menceritakan salah seorang di antara para 
dalam keadaan demam. Lalu saya meletakkan tanganku kepadanya, dan Nabi. Dia dipukuli oleh kaumnya. Dia menghapus darah dari wajahnya, 
aku mendapatkan panasnya terasa pada tanganku di atas selimutnya. Lalu i seraya mengatakan: "Ya Tuhan, ampunilah kaumku, sebab sesungguhnya 
aku berkata: "Wahai Rasulullah, alangkah beratnya cobaan kepadamu". mereka itu tidak mengetahui". 


4024. Mewartakan kepada kami 'Abdur-Rahman bin Ibrahim, me- 
wartakan kepada kami Ibnu Abu Fudaik, mewartakan kepadaku Hisyam 


Beliau berkata: "Sesungguhnya kami seperti demikian itu. Dilipat- 
gandakan cobaan itu kepada kami serta dilipatgandakan pula pahalanya 
kepada kami". 2 " 

Saya berkata: "Wahai Rasululiah, manakah manusia yang lebih berat 
cobaannya?".- 

Beliau menjawab: "Para Nabi". 
Saya berkata: "Wahai Rasulullah, kemudian siapa?" 

Beliau menjawab: "Kemudian orang-orang saleh, meski salah se- 
orang di antara mereka mendapat cobaan kefakiran, sampai dia tidak 
menemukan sesuatu kecuali selembar selimut dipakai berselimut. Dan 
meski salah seorang di antara mereka justru bergembira dengan cobaan 
itu, seperti salah seorang di antara kalian bergembira memperoleh ke- 
senangan". 


—— Dalam Az-Zawa-id: Isnad hadits ini shahih, dan para perawinya tsigat. | 

| 998. ye « AE jo R0 
THEN NYA Ia anu 
KA SSI ae TEA, BEANAN 


Pa 


Le Pa Apa EA PAR IRI basa 


732 


KETS BETA ST KA 
BISA mh AAS AG NEK 
HR SAT seb PS IR 


GILA r 


gerai 
LN BAN ANAS353. SEA 
“ « at AE La 


4026. Mewartakan kepada kami Harmalah bin Yahya dan Yunus bin 
'Abdul - A'la, mereka berkata: Mewartakan kepada kami ' Abdullah bin 


733 


Wahb, mengkhabarkan kepadaku Yunus bin Yazid, dari Ibnu Syihab, dari 
Abu Salamah bin 'Abdur-Rahman bin 'Auf dan Sa'id bin Al-Musayyab, 
dari Abu Hurairah, dia berkata: 

Rasulullah saw. bersabda: Kami lebih berhak ragu-ragu daripada Ibrahim, 
ketika mengatakan: "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana 
Engkau menghidupkan orang-orang yang mati. 

Allah berkata: "Apakah kamu tidak percaya?". 

Ibrahim menjawab: "Ya, percaya. Tapi hatiku supaya tenteram/ 
tenang" (OS. 2 : 260). 

Semoga Allah mengasihi Nabi Luth, karena dia mencari perlin- 
dungan ke tempat yang kuat. Kalau sekiranya saya tinggal di penjara 
seperti lamanya Yusuf tinggal, tentu aku akan mengabulkan orang yang 
mengundang --ke penjara--". 


NE 2 Hn 
HI ANE YA GS LAN 
SA ABU. JET 

RAI “IG PP LL sa 
M3 Ta JAS P3 Ag Peng 

Aas TP Pen As 
SE EN ha SA ar 
OLS BG NG AAA ba 
HEM PE BANGGA 

Ag : : 33 


$ 
N 
N 
N 


cw Aa: oa Sus Sum Ig 


4027. Mewartakan kepada kami Nashr bin 'Aliy Al-Jahdhamiy dan 


734 


Muhammad bin Al-Mutasnna, mereka berkata: Mewartakan kepada kami 
'Abdul-Wahhab, mewartakan kepada kami Humaid, dari Anas bin Malik, . 
dia berkata: Tatkala pada perang Uhud, gigi seri Rasulullah saw. me- 
ngalami pecah serta luka --di kepala beliau saw.--. Lalu darahnya me- 
ngalir di wajahnya. Kemudian beliau mengusap darah itu dari wajahnya, 
dan mengatakan: "Bagaimana suatu kaum dapat berhasil menang, yang 


. mereka itu telah mewarnai wajah Nabi mereka dengan darah. Sedangkan 


dia mengajak mereka kepada Allah?". 29 
Maka Allah menurunkan ayat (yang artinya): "Tak ada sedikitpun 
campur tanganmu dalam urusan mereka itu....". 


(OS. 3 : 128). 


Dalam Az-Zawa-id: Isnad hadits ini shahih dan para perawinya tsigat. 


An EA 5 ab GAN 


24 Pa 2... | »£ - 

AG Eta EA AIA KE £ 
2 LT NKB YAL AP 2 AL 
DNA SAS AIEN AE AA yaa 


2 Da BPA Ke Jas) AS 
Ni olangA Ih kebo kn 3 lo M3 
Agen 


4028. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Thuraif, mewarta- 
kan kepada kami Abu Mu'awiyah, dari Al-A'masy, dari Abu Sufyan, dari 
Anas, dia berkata: Pada suatu hari, Jibril datang kepada Rasulullah saw. 
Beliau duduk dalam keadaan sedih. Beliau terluka berdarah. Sebagian 
penduduk Makkah telah Ooaukulnya Maka Jibril berkata: "Bagaimana 
keadaanmu?" 

Belidu menjawab: toresideanin itu telah berbuat kepadaku, mereka 
melakukannya --yakni: memukuli--". 

Jibril berkata: "Apakah kamu senang kalau aku menunjukkan tanda/ 
ayat kepadamu?" 

— Beliau menjawab: "Ya, perlihatkanlah kepadaku". Lalu beliau me- 
lihat sebatang pohon di balik jurang. Jibril berkata: "Panggillah pohon 
itu". Lalu belias memanggilnya, maka datanglah pohon itu berjalan 
sehingga berdiri tegak di hadapan beliau. 

Jibril berkata: "Katakan kepada pohon itu, agar dia kembali. Lalu 


beliau mengatakan Maan mana kembalilah pohon itu sehingga kem- 
badi ke tempatnya. 


Rasulullah saw. berkata: “Cukuplah bagiku”. 


Datam Az-Zawa-id: Ini adalah isnad yang shahih, kalau Abu Sufyan yang 
namanya Thalhah bin Nafi” itu mendengar dari Jabir. . 


pen ampas: 3 IG £ 


736 


?,. “2, 4 ea ar 

MA Pan NE AI 
BSDE NE MESUT 
LAN GI 3 Jae 


As LA A2 


Na MAA ae Cie: Ng 


LA 
. 


4029. Mewariakan kepada kami Muhammad bin "Abdullah bin 
Numair. dan 'Aliy bin Muhammad, mereka berkata: Mewartakan kepada 
kami Abu Mu'awiyah, dari Al-A'masy, Geri Syagig, dari Hudzaifah, dia 
berkata: 

Rasulullah saw. bersabda: "Hitungkanlah olehmu sekalian kepadaku 
setiap orang yang mengucapkan keislaman". 

Kami berkata: "Wahai Rasulullah, apakah kamu mengkhawatirkan 
kami. Sedangkan kami itu.aritara enam ratus sampai tujuh ratus?". 

Lalu Rasulullah saw. berkata: "Sesungguhnya kalian tidak akan 
mengetahui. Mungkin saja kalian akan mendapatkan cobaan". 

Hudzaifah berkata: Lalu Kami mendapat cobaan, sehingga seseorang 
di antara kami tidak dapat mengerjakan shalat kecuali dengan cara 


. sembunyi. 
PA 2 ata a-.0. 
KAP AA NO « GAES KEK LAS - 
&. beam Ane SY SA Ga ne 
Ita IE 2 K5 AKA 


HAWA, Hn ME ATT LAN 


- Ppt) '. - 
“ps. , - 
MEKANIK IS NIK 


LD 2 012 S5, aa 3 NE AS 
KK aU BL rent Pa Tera Ly" 
Sialan. Ten NE il. AA 0 


Cak Fetenas msnkas 

Ie KAIN GETAR 

LA AS as 
ad Aa 224 


MAY 210. A25 YK « RK 
"Aasoh ag Jaid. Ta B8 NS 
BKI Ale AA AYI AN 4x 
SA LG KE “IS. IG 


KB EAANGA WK 


. 
“. 


Al HYPW NnNgiI 


1 G. SB Mt pr. 
LO PA 1 ai aer NT TU .& “2 
GREEN Nda. Jaan. 03 


si s5 - 
ALI A2 2 AG aw G2 
KO po (Anyar Kao “aah 2) 


Or BUANA IS Lapan paus paku Ie, NI 
AR Ae Alena 1 polong Sg alang 
Boat dinsng SN AA bas Hama 


4030. Mewartakan kepada kami Hisyam binn ' Ammar, mewartakan 
kepada kami Al-Walid bin Muslim, mwartakan kepada kami Sa'id bin 
Basyir, dari Oatadah, dari Mujahid, dari Ibnu 'Abbs, dari Ubay bin 
Ka'eb, dari Rasulullah saw. bahwasanya pada Malam Isra, beliau 
mencium bau yang harum. Lalau beliau bertanya: "Wahai Jibril, bau 
harum apa ini?". i : aa 

Jibril menjawab: "Ini adalah bau kuburan Masyithah kedua putra 
dan suaminya". Kata Jibril selanjutnya: "Pada awal mulanya, bahwasanya 
Al-Khadhir adalah.termasuk orang terhormat di kalangan Bani Isra-il. 
Dalam perjalanannya, dia melewati seorang pendeta di biara--gereja--nya, 
maka muncullah pendeta itu kepadanya, lalu mengajarinya Islam. 

Maka tatkala Al-Khadhir telah sampai dewasa, ayah-nya me- 
ngawinkannya dengan seorang wanita. Lalu dia mengajarinya -- islam-- 
dan berpesan kepadanya agar tidak memberitahukan Al-Khadhir kepada 
seseorangpun. Sedangkan dia tidak mendekati para wanita. Maka Al- 
Khadhir menceraikannya. Kemudian ayah Al-Khadhir mengawinkannya 


339 


dengan seorang wanita lain, lalu Al-Khadhir mengajarinya Islam, dan 
Al-Khadhir berpesan kepadanya agar tidak memberitahukan kepada se- 
orangpun. Kemudian salah seorang wanita mau menyembunyikannya 
--yakni: tidak mengatakan kperihalnya kepada seorangpun--, tapi wanita 
yang lainnya justru menyebarluaskan nama Al-Khadhir. Dia berkata: 
"Sungguh saya pernah melihat Al-Khadhir". Lalu dia pergi karena ke- 
takutan, sehingga dia datang di sebuah pulau di seberang lautan, lalu ada 
dua orang lelaki yang mencari kayu bakar melihatnya. Dan salah seorang 
lelaki itu mau menyembunyikannya--yakni: tidak mengatakan kepada 
seseorang perihal Al-Khadhir--, tapi lelaki yang lainnya justru menyebar- 
luaskan nama Al-Khadhir". Lalu ditanyakan kepadanya: "Siapakah yang 
— melihatnya lagi bersamamu?". Dia menjawab: "Si Fulan". 

Selanjutnya si Fulan tadi ditanya, tapi dia menyembunyikannya. 
Sedangkan dalam aturan agama mereka, bahwasanya orang yang berdusta 
dihukum bunuh. | 

Jibril berkata selanjutnya: Kemudian, si Fulan tadi mengawini se- 
orang wanita yang menyembunyikan --tidak mau menyebarluaskan nama 
Al-Khadhir--. Kemudian pada suatu ketika, dia --si wanita itu-- menyisir 
rambut putri raja Fir'aun. Tiba-tiba sisirnya terjatuh, lalu mengucapkan: 
"Celakalah Fir'aun". Kemudian si anak tadi melaporkan kepada ayahnya. 

Sementara si wanita itu mempunyai dua orang putra dan seorang 
suami. Kemudian Fir'aun mengirimkan utusan kepada mereka. Lalu Fir- 
'aun membujuk si. wanita dan suaminya agar mereka berdua me- 
ninggalkan agamanya. Tapi mereka berdua menolaknya. 

| . Lalu Firaun berkata: "Sesungguhnya aku akan membunuh kalian 
berdua". | 

'. Mereka menjawab: "Perbuatan yang baik darimu, kami harapkan. 
- Bila kamu membunuh kami, hendaklah kamu jadikan kami dalam satu 
Tumah". Kemudian Fir'aun melakukannya. 

Maka tatkala Nabi saw. Isra, beliau mencium bau yang harum, lalu 
menanyakannya kepada Jibril, maka Jibril mengkhabarkannya. 

E— aa Tak mma mn isa 
Dalam Az-Zawa-id: Dalam Isnadnya ada Sa'id bin Basyir. Al-Bukhariy memberi 
komentar: Para ulama memperbincangkan tentang hafalannya. La 


Abu Hatim berkata: Saya mendengar ayahku dan Abu Zur'ah berkata: Bagi kami, 
dia itu benar ucapannya. Saya berkata: Dia dapat dipakai hujjah, tapi mereka berdua 
mengatakan: Tidak. Sedang para ulama lainnya menda'ifkannya. 


740 


ena Da BAR 


' 


Omg inang 


Maa MERE 


5» LA, 2G 2 2 Ga 2" SL 
TEMA SAE 


Or 2 2 2, Ko mko.r2g 23- 
( 2s op Ja € sedaa Ay NY Nan 
MA A & pA-9A 2.2 UNA 
NE: « FAN san aa Aa 136 
Te YP gah KAN NN “SPA 
Lah R13 IN as ANA A3 


— .. Tx Pa Ana Aga” 2 
AT KENA GE RD BI NA33 
“- 
i 2 A Oh (£ 3 
an £ 2... w Aa Aa , 3. 

4031. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Rumhb, memberita- 
kan kepada kami Al-Laits bin Sa'ed, dari Yazid bin Abu Habib, dari 
Sa'ed bin Sinan, dari Anas bin Malik, dari Rasulullah saw., bahwasanya 
beliau bersabda: "Besarnya pahala/balasan adalah seimbang dengan 
besarnya cobaan. Sesungguhnya Allah, bila menyukai suatu kaum, Dia 
akan memberi cobaan kepada mereka. Maka barangsiapa yang ridha 
.-kepada Allah--, maka baginya mendapat keridhaan Allah. Dan barang- 
siapa yang marah-- tidak menerima mendapatkan cobaan--, maka baginya 
mendapat kemurkaan Allah". 


SEEBI AN y KAA ek 


» : 
age 2D : nana 1 - 22 
Baja SN SEA de 


Tg LA ) . 


SAN ESAG IR EA 
SI UNESA Lag 
S3 GUBET IN, pa ES 


741 


2 Aa Aa 

RA NS 

4032. Mewartakan kepada kami 'Aliy bin .Maimun Ar-Raggiy, 

mewartakan kepada kami 'Abdul-Wahid bin Shalih, mewartakan kepada 

kami Ishag bin Yusuf, dari Al-A'masy, dari Yahya bin Watstsab, dari 

Ibnu 'Umar, dia berkata: 

Rasulullah saw. bersabda: "Seorang mukmin yang bergaul dengan orang- 

orang, serta dia bertahan- sabar menghadapi gangguan mereka, adalah 

lebih besar pahalanya daripada orang mukmin. yang tidak bergaul dengan 
manusia dan tidak sabar menghadapi gangguan mereka". 


M3 34 Pa Pa Daku 
Laga 1G er, 3. Para et 


A3 Ke IL Kn 2-— 2G. 
HALANGAN S1 das | 3 


4033. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsanna dan 
Muhammad bin Basysyar, mereka berkata: Mewartakan kepada kami 


742 


XS . aa 


Muhammad bin Ja'far, mewartakan kepada kami Syu'bah, dia berkata: 
Saya mendengar Oatadah mewartakan hadits dari Anas bin Malik, dia 
berkata: 

Rasulullah saw. bersabda: "Ada 3 (tiga) hal, yang barangsiapa 
terdapat tiga hal padanya, maka dia mendapatkan rasa keimanan. (Bindar 
berkata: mendapatkan manisnya iman), yaitu: 

1. Orang yang mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali 

: karena Allah. 

2. Orang yang kalau Allah dan Rasul-Nya, adalah lebih dicintai- 

nya daripada selain keduanya. 

3. orang yang dilemparkan ke dalam api adalah lebih disenanginya 

daripada dia kembali ke dalam kufur setelah Pan menyelamat- 
kannya dari kekufuran". 


BM AGAN SEL 
HT Ala BEBAN 


(eragp Ta 331 “9 e3 
SANG GE Rn SI, ee YA 
. Teeref 3 an NA 205 Pa 33 


P3 “sn 22 Jek Kn AKA 2. 
MAN Ain aan 
3 ai GG ag 


743 


. AS CL ya 9. mua 0 AA PIK 


4034. Mewartakan kepada kami Al-Husain bin Al-Hasan Al- 
Marwaziy, mewartakan kepada kami Ibrahim bin Sa'id Al-Jauhariy, 
mewartakan kepada kami 'Abdul-Wahhab bin 'Atha mereka berkata: 
Mewartakan kepada kami Rasyid, yaitu Abu Muhammad Al-Himmaniy, 
dari Syahr bin Hausyab, dari Ummud Darda-, dari Abud-Darda-, dia 
berkata: Kekasihku, Muhammad saw. memberi nasihat kepadaku, yaitu: 
"Janganlah kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, meskipun 
kamu bakal dipenggal lehermu dan dibakar. Janganlah kamu meninggal- 
kan shalat maktubah, secara sengaja. Maka barangsiapa yang me- 
ninggalkannya secara sengaja, maka lepaslah tanggungan daripadanya. 
Dan janganlah kamu minum arak: Sebab sesunggunya arak adalah kunci 
segala keburukan". 


Dalam Az-Zawa-id: Isnadnya hasan. Karena Syahr di perselisihkan. 


Oa Bab nh R3 


BAB 24 


Kejamnya zaman | 


HA Alang APP nba KI 


744 


AL HVPYW ANGI 


4035. Mewartakan kepada" kami Ghiyats bin Ja'far Ar-Rahabiy, 
memberitakan kepada kami Al-Walid bin Muslim, saya mendengar Ibnu 
Jabir mengatakan: Dia berkata: Saya mendengar Abu Abdu Rabbih me- 
ngatakan: Saya mendengar Mu'awiyah mengatakan: Saya mendengar 
Nabi saw. bersabda: "Tiada tersisa dari dunia ini, kecuali bala dan 
fitnah". : 


Dalam Az-Zawa-id: Isnadnya shahih, dan para perawinya tsigat/terpercaya. 


peta —. BAPNGTE -. 01 
Ana AIA 


OA 
IN 
1 
u 
3: 
8: 
N NT 
225 
-3 
NE 
rs 
un 
Ke 


Sa eta Aa» due AN 5 NS: IS 
an se 3 sajam Hai. DRA 


2 


TN 
Laga ane 
Aa ” y “n 
ma Ang adi 
COM AG Ul 23 GA poin 3 ag 
SA 3 Joon SD 9» Kar Indo Ser 3 HAMA 
4036. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 


wartakan kepada kami Yazid bin Harun, mewartakan kepada kami 
'Abdul-Malik bin Oudamah Al-Jamahiy, dari Ishag bin Abul-Furat, dari 


Ca 
Et 
8 


“« BN wd 


Al-Magburiy, dari Abu Hurairah, dia berkata: 


745 


Rasulullah saw. bersabda: "Akan datang kepada manusia tahun-tahun 
yang penuh penipuan. Seorang pendusta dibenarkan bicaranya, dan se- 
orang yang benar justru dianggapnya dusta. Seorang pengkhianat diserahi 
amanat, dan orang yang dapat dipercaya justru dianggap berkhianat. Dan 
orang yang lemah/lumpuh dapat berbicara (Ditanyakan: Apa orang yang 
lumpuh itu? Jawab: yaitu orang yang lemah) perihal mengurusi 
kepentingan umum/orang banyak". 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada Ishag bin Abul-Furat. Adz-Dzahabiy 


dalam Al-Kasyif mengatakan: Dia itu tidak dikenal keadaannya. Menurut pendapat - 


lain: Haditsnya munkar. Tapi Ibnu Hibban fmenuturkannya dalam Ats-Tsigat. 

Pa” NC 2 : Bea ab 
CE MEA GE LN 
”— 2 AD ga 
GE KENA MA na YR 


Pa 
.. 


SEA KEL EN TA KI 


# 


4 NA BIL AS ST 
CE AG ng IRR 
AINI. La No) S3 Kali 


—— 

4037. Mewartakan kepada kami Washil bin 'Abdul-A'ia, mewarta- 

kan kepada kami Muhammad bin Fudhail, dari Isma'il Al-Aslamiy, dari 
Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dia berkata: 
Rasulullah saw. bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya dunia 
tidak lenyap/hilang, sehingga seseorang melewati kuburan lalu ber- 
guling-guling di atasnya dan mengucapkan: “Alangkah baiknya aku ber- 
ada di tempat orang yang dikubur ini". Yang mendorong melakukan pe- 
kerjaan itu bukan karena agama, tapi hanya karena tidak kuat menerima 
cobaan”. . 


AA an “YO P3 Ig aa 
Ab 8 KEY EIE 3 


.. 


746 


SIA LAN ANE SA 


NE NS SA kan S3 GAS 

2G» gopi: 2 90X , » 23 
Ar . SAK (Sasana Sy EA S3 as ) 
Pa 2 Pa A9 La na 


Ag Aang de SG Jia abu) G1 MANA 
HB LA Yono 2g Tb 1S Untag 


4038. Mewartakan kepada kami "Utsman bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Thalhah bin Yahya, dari Yunus, dari Az-Zuhriy, 
dari Abu Humaid, yaitu maula Musafi”, dari Abu Hurairah, dia berkata: 
Rasulullah saw. bersabda: "Sungguh kalian akan dicuci bersih seba- 
gaimana buah kurma dibersihkan dari penutup/kulitnya --dari sesuatu 
yang tidak baik--. Kemudian orang-orang yang baik di antara kalian 
lenyap, tapi yang tinggal hanyalah orang-orang yang jelek/jahat diantara 
kalian. Maka matilah kamu sekalian kalau dapat --Yakni: Mati adalah 
lebih baik dari pada hidup dalam keadaan seperti ini--". 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya terdapat perbicangan. Abu Humaid, saya 
tidak melihat ada orang yang mencercanya dan pula tidak ada orang yang mengang- 
gapnya tsigat. Dan Yunus:adalah Ibnu Yazid Al-Ailiy. . 


Dan para perawi selebihnya dalam isnad ini tsigat. 

AE, ALE 25 NP IA DK “Lu GL 

EL PIN AN OB -.Ka 

LL, “A2 LUAS P "A1 ap .- 2 
BULE SE INA 


Ta - . 4 2 Kn ni WA. 4 
3 5 , SN Juga | Se sa ra Pa » SA 


741 


Aam 0 PTE Meta d $ 2 2 "3 
BSA SN, IE Re MN, 
A - & & 


AS NY AB SN ENG. KE NEKA 


£ 


VA eng 3 ho SN) Ah LA —B 2 Sl, 
tatto “BASA SL 3 3. dag Ea Mn A1 on ay ANA 
AB IA Io pad San ID 9. 07 Ag HINDI 
2 sai KS LN JA dad Le Ii Lo R09 
“93 MN na EA Ale yh oa Ea 
— smnyadg Mindaolg pb dieng 3g AN 3 
SARAN pw HE Lg» ap: 
4039. Mewartakan kepada kami bin Yunus 'Abdul -A'la, mewarta- 


kan kepada kami Muhammad bin Idris Asy-Syafi'iy, mewartakan ke- 
padaku Muhammad bin Khalid Al-Janadiy, dari Aban bin Shalih, dari Al- 


Hasan, dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "Ti- 


daklah tambah suatu urusan agama kecuali kesulitan, tidaklah tambah 
urusan duniawi selain tertinggal di belakang, tidaklah tambah manusia 
selain kebakhilan. Dan tidaklah terjadi kiamat kecuali kepada seburuk- 
buruk manusia. Dan tidak ada imam Mahdiy kecuali 'Isa bin Maryam". 


Dalam Az-Zawa-id: Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak berkata setelatt meri- 
wayatkan matan/teks ini dengan isnad ini: Ini adalah hadits yang dihitung dalam 
Afradusy- yani Ay (yakni: Hadits-hadits yang banya diriwayatkan hanya oleh Imam 
Syafi'iy saja). Tapi sebenarnya tidak demikian. Hadits itu diriwayatkan oleh selain 
imam Syafi'iy. As-Su uthiy menggelar pembahasan ini. Kesimpulannya, yaitu yang 
dinukilkan oleh Al-Hafizh 'Imaduddin Ibnu Katsir mengatakan: Ini adafah hadits yang 


748 


dimasyhurkan oleh Muhammad bin Khalid Al-Janadiy Ash-Shan'aniy, seorang 
muadzdzin, gurunya imam Asy-Syafi'iy. Dan diriwayatkan hadits ini dari padanya 
oleh tidak hanya seorang saja. Dan dia itu bukanlah seorang yang majhul, jusru yang 
diriwayatkan dari Ibnu Ma'in, bahwa dia itu tsigat/terpercaya. 


Asu USG R0, 


BAB 25 
Tanda-tanda kiamat 


bah aa 9 Ko: , "Pa 
HAN Ha ta BIT oAS GA DUA 


4040. Mewartakan kepada kami Hannad bin As-Sariy dan Abu 
Hisyam Ar-Rifa'iy, yaitu Muhammad bin Yazid, mereka berkata: Me- 
wartakan kepada kami Abu Bakr bin 'Ayyasy, mewartakan kepada kami 
Abu Hushain, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dia berkata: 
Rasulullah saw. bersabda: "Aku diutus, yaitu aku dan kiamat adalah 
seperti dua ini”. Dan beliau mengumpulkan di antara dua jemarinya. 


BRA NIA Gile - 0. 
SEN nyi yaa 


“ 


ag 2 SAGEAK. Joran jamaa 


749 


VE 5 ES ESA 5 


Muba Im NE PL. NENG 


4041. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, 
mewartakan kepada kami Waki' , dari Sufyan, dari Furat Al-Oazzaz, dari 
Abuth-Thufail, dari Hudzaifah bin Asid, dia berkata: Nabi saw. tiba-tiba 
muncul di hadapan kami dari sebuah kamarnya. Sementara kami saling 
menuturkan kiamat. Lalu beliau bersabda: "Tidak terjadi kiamat sehingga 
ada 10 (sepuluh) tanda-tandanya: Dajjal, asap, dan munculnya matahari 
dari sebelah barat". (Baca hadits no. 4055). : 


2 


AN Kp apa 5. 51R 


2, 4 Ie 90. 2 ce “ 
meng bea Pai «4 IS» 
- & - 
LE NG a B BN BSE, 


750 


Sena 2 argea 
RL — 5. LA 
KEREN AR IS KENA Hak 
ESEK Eg GI Ha 5 AA aa 
Ho LAILA 2.2 IA 4 Het | 5 
Aan HA # KS 
BE KANAA SO ASIA 


- 


38 Hd Deges. Em 


4042. Mewartakan kepada kami 'Abdur-Rahman bin Ibrahim, me- 
wartakan kepada kami Al-Walid bin Muslim, mewartakan kepada kami 


3S "Abdullah bin Al-'Ala-, mewartakan kepada kami Abu Idris Al- 


Khaulaniy, mewartakan kepadaku Busr bin 'Ubaiduliah, mewartakan ke- 
padaku 'Auf bin Malik Al-Asyja'iy, dia berkata: Saya mendatangi Ra- 
sulullah saw. pada waktu perang Tabuk, sedangkan beliau berada di 
kemah yang terbuat dari kulit. Lalu saya duduk dihalaman kemah. Maka 
Rasulullah saw. berkata: Masuklah, hai ' Auf". 

Saya menjawab: "Saya semuanya, hai Rasulullah?" 

Beliau berkata: "Dengan kamu semua". Kata beliau selanjutnya: 
"Hai 'Auf, hafalkan 6 (enam) perkara, pada menjelang kiamat: Salah 
satunya adalah kematianku". 

"'Auf berkata: Lalu saya diam di dekat kemah, dengan diam ke- 
sedihan. Lalu beliau berkata: "Katakanlah: Satu perkara. Selanjutnya ada- 
lah jatuhnya Baitul-Magdis. Kemudian penyakit yang muncul pada 
kalian, sehingga keturunan kalian dan kalian sendiri mati syahid, dan 


751 


Allah membersihkan karena penyakit itu kepada amal-amal kalian. 
Kemudian harta benda yang ada pada kalian, sehingga seseorang diberi 
100 (seratus) dinar, lalu dia tetap marah. Dan fitnah yang ada di antara 
kalian, yang tidak ada rumah orang muslim yang tidak dimasuki oleh 
fitnah. Kemudian antara kalian dan Banil-Ashfar (orang-orang Ruma) 
terjadi perdamaian sementara --gencatan senjata--. Lalu mereka meng- 
khianati kalian. Dan mereka menyerbu kalian dengan 80 (delapan puluh) 
bendera. Dan setiap bendera ada 12 (dua belas) ribu orang". 


PENA IA 2 -. 
KEn Alah Ba La 
2 9 “24 Aa 20 9 « 
S Pera, , NAN EA Ant FAN 


PALA &. DIA AK RS, 1 
AS st SANG NG 


4043. Mewartakan kepada kami Hisyam bin ' Ammar, mewartakan 
kepada kami 'Abdul -'Aziz Ad-Darawardiy, mewartakan kepada kami 
?Amr, Maula Al-Muththalib, dari ' Abdullah bin ' Abdur-Rahman Al- 
Anshariy, dari Hudzaifah Al-Yaman, dia berkata: | 
Rasulullah saw. bersabda: "Tidaklah terjadi kiamat sehingga kalian mem- 
bunuh pemimpinmu sendiri, dan kalian saling bertempur dengan pedang 
kalian sendiri. Dan dunia kalian ini dikuasai oleh orang-orang yang 
paling buruk/bejat di antara kalian". 


Ba & £ ”- GB 
Natan AGE 2 AN SAN IS - 2. tt 


Lo SIPIL 283 PA any KIA AK A22 
MPN AS) SAY YES A 


752 


LAS AN AE LN, 


“ 


Aa. IP KA, AAN 
2 NIS EA SNN) Pol MS 


5 FAVAS) NG GEA Les 
Pa CT. LG 9 tai TE 
HAKI HE NAGA SBS KAN 
We 1 PE NKB 
“ Pe 2 -. £ ... 2 Pt , 
TANGAN YES AS EN ALL 5) 


4044. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kalian Isma'il bin "Ulayyah, dari Abu Hayyan, dari Abu 
Zur'ah, dari Abu Hurairah, dia berkata: Adalah Rasulullah saw. pada 
suatu hari hadir di tengah-tengah manusia, lalu ada seorang lelaki datang 
kepadanya bertanya: "Wahai Rasulullah, kapan kiamat itu?" 

. Maka beliau menjawab: "Tidak selalu orang yang ditanya tentang itu 
lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Akan tetapi saya akan 
mengkhabarkan kepadamu tentang tanda-tandanya saja (yaitu): Bila se- 
orang amat --budak perempuan-- melahirkan tuannya, maka yang demi- 
kian itu termasuk tanda-tandanya. Bila orang-orang yang telanjang kaki 
serta 'telanjang badan justru menjadi pemimpin manusia, maka yang 
demikian itu termasuk tanda-tandanya. Dan bila orang-orang Badui/ 


753 


kampung saling berlomba meninggikan bangunan gedungnya, maka yang 
demikian itu termasuk tanda-tandanya dalam perkara yang lima yang 
tidak di ketahuinya kecuali oleh Allah". 

Kemudian Rasulullah saw. membaca ayat (yang artinya): "Sesung- 
guhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari 
kiamat, dan Dia-lah Yang menurunkan hujan, dan Li San apa yang 
ada dalam rahim ... (OS.31:34). 


@ AI pa MT Ana an 
GAN 2 Gia US Jo 9.90 


ra LL - 2. at : “4 
35 aza Agita. Pera HTI: 


puluh) wanita Me satu Ba lelaki". 


4553 se bea 2g Ne nga 
KE Anya ana AA 
Png AA 3 AK TIK Sa 


yi Japang. Ta ' £ Ta PUN 


nam sn yA Spa NA Kay Sah 
ii Ne Alan SA AS 


: ai : 4046. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
LA, Aap “AI, IA IP OMA 2 wartakan kepada kami Muhammad bin Bisyr, dari Muhammad bin ' Amr, 
» AA | Ea z Kera » 9g kan '& YEN dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata: 
5. 5 Lis Rasulullah saw. bersabda: "Tidaklah terjadi hari kiamat sehingga sungai 
: Oya S3 5S SANA Sasgi ar RI 37, | Efra buka ng dari lal -orang terbunuh karenanya. 
8) - t mem gunung dari emas, lalu orang-orang 1 y 
He ) 29 « ( Setiap sepuluh orang akan terbunuh sembilani orang". 
1 Ga 2 | 
- tra 5 « 3 $ Dalam Az-Zawa-id: Isnadnya shahih, para perawinya terpercaya/tsigat. Riwayat 
«BIA Sa an Pa ia Mp 
Pase Fa Man Fals Ya- khudzu Minhu Syai-an gi Pen sungai Efrat 
4045. Mewartakan kepada kami: Muhammad bin Basysyar dan Hara Kufah, Baghdad) membuka simpanan emas. Barangsiapa yang hadir, 
dapat mengambilnya sama sekali". 


Muhammad bin Al-Mutsanna, mereka berkata: Mewartakan kepada kami 
Muhammad bin Ja'far, mewartakan kepada kami Syu'bah, saya 


“ : 2 Ye -—» an P. » & 
mendengar Oatadah mewartakan hadits dari Anas bin Malik, dia berkata: ek buta 3 . 4 Gets. - 9. SN 
Apakah mau saya mewartakan kepada kalian sebuah hadits yang saya 
mendengarnya dari Rasulullah saw. yang tidak akan diwartakan oleh 9, R9 
seorangpun setelah aku. Saya mendengarnya dari beliau: "Sesungguhnya 2 Oa He KE ea #2 3 243 


termasuk tanda-tanda kiamat adalah hilangnya ilmu agama, munculnya 
kebodohan, perzinaan merata di mana-mana, arak dijadikan minuman, 


para lelaki lenyap dan yang tersisa-adalah para wanita, sehingga 50 (lima 233 Tg Na Cr PAr STOM, AYI GAS 


754 755 


aa: HAN PSS AN Gs BBI 
DE! PN Area: DA: aa Kan 
Ka ea P #A Ai 


Mama LA AS 9 LA dan pa paha SAN 


4047. Mewartakan kepada kami Abu Marwan Al-Utsmaniy, mewar- 
takan kepada kami 'Abdul-'Aziz bin Abu Hazim, dari Al-'Ala bin Ab- 
dur-Rahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah 
saw. bersabda: "Tidak akan terjadi kiamat sehingga (sebelum) harta ben- 
da melimpah ruah, banyak fitnah, dan banyak kekacauan". 

Mereka --para sahabat berkata: "Apakah kekacauan itu, wahai Ra- 
sulullah!". 


Beliau menjawab: "Pembunuhan, pembunuhan, pembunuhan", se- 
banyak tiga kali. 


Dalam Az-Zawa-id: Isnadnya shahih, para perawinya terpercaya. At-Tirmidziy 
meriwayatkan sebagian hadits ini. 


BAB 14 
Hilangnya Al-Our'an dan Ilmu Islam 


Ka KG TAN LA 
ANE INI SES 


Hrg Kan 


A & 


b 
un 
CA 
A 
p 
eN 


156 


GAN X2 - 3 
Kh 5 Oi aa da 3 able 
1» £ 


AA Ng PE ON ay 22 Dak 2 5 
3 BN ag UNS AN K2 
. 

“ : » P3: Ca 
SEE IS RA AL LN 
"23, 4 2 AI » -, “ h 

PMT en 22 anta 


AAA Gama 3 Sa 
La LG 5 9. PE Li EN 


Lara AAN). Ss Ae, 6 Pora : SAS 
KE ». Pa maa Y 3 sanad PALANG LaUAN DG 
AG an AA NN NS Ie hm 9, Jua 13 ol yuya 
PIA mad 399 « Oa degad eeinalh S sby « wd 
| - N dan 3 

4048. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Waki', mewartakan kepada kami Al-A'masy, dari 
Salim bin Abul-Ja'ed, dari Ziyad bin Labid, dia berkata: Nabi saw. me- 
nyebutkan sesuatu, lalu beliau bersabda: "Yang demikian itu pada waktu- 
waktu hilangnya ilmu", 

Saya bertanya: "Bagaimana ilmu dapat hilang, sementara kami selalu 
membaca Al-Our'an, membacakannya kepada anak-anak kami dan anak- 
anak kami pula membacakannya kepada anak-anak mereka, sampai pada 
hari kiamat?". 

Beliau menjawab: "Ibumu kehilangan kau (Maksudnya: Kamu lupa, 
ya), wahai Ziyad! Sungguh aku tahu, kamu adalah seorang lelaki yang 
paling pintar di Madinah. Apakah orang-orang Yahudi dan Nasharaniy 
tidak membaca Taurat dan Injil, yang mereka tidak mengerti isinya sama 


757 


sekali?", 


Dalam Az-Zawa-id: Isnadnya shahih, para perawinya terpercaya/tsigat, hanya saja 
hadits ini mungathi”. i: 

AI Bukhariy dalam At-Tarikhush Shaghir berkata: Sa'id bin Abil-Ja'ed tidak 
mendengar hadits dari Ziyad bin Labid. Pendapat seperti ini diikuti oleh Adz- 
Dzahabiy dalam kitab Al-Kasyif, dan dia berkata: Ziyad, bagi Al-Mushannif/ibnu 
Majah, tidak ada selain hadits ini. Dan pula tidak terdapat di dalam kitab hadits yang 
ain. : 


AG 3 36, Gi S2 AG. 
SEA 3. K PL ajo 9.9 


“ 
... 2.5 “2 2 - 
MEA Ke yA 


G —- FG 3P— 2- Le 4 3 2. 
3 AI Gn AA III 

#a Ao SM «- P, 
LEK ISL AIA Ae 5 


LT AT. G2 Xx | ban 
IIS S3 AS, WES S3 
ERA AA IA AKN AE 
5 rengd : PN Pu 2 
CAME BISA LNG AN 
In red Ta ) ayah 3 
Ia ANA 3 on Be 


ANN AI EU PIA AYSS 


CB Ra ML APP Ia 222 SA 
AN AD w3,4 . Anh Nom ALS ya 


kt 


758 


CE ar pen RA LIAR NI L, 
TN AAA aa ag AG 2, 


2 0 24 


| “pi A5 Sp ya Yao 
IG, KIT "EA aflan 1 0 slah SAS 


dan bai Ye Ga nia 

4049. Mewartakan kepada kami 'Aliy bin Muhammad, mewartakan 
kepada kami Abu Mu'awiyah, dari Abu Malik Al-Asyja'iy, dari Rib'iy 
bin Hirasy, dari Hudzaifah bin Al-Yaman, dia berkata: 
Rasulullah saw. bersabda: "Islam akan terhapus, sebagaimana terhapus- 
nya lukisan kain. Sehingga tidak dapat diketahui sama sekali puasanya, 
shalatnya, hajinya. dan sedekahnya. Sungguh akan dilenyapkan Kitab 
Allah Azza wa Jalla, pada, waktu malary. Maka selanjutnya, tidak tersisa 
di bumi satu ayatpun dari Al-Our'an. Sedangkan yang tinggal hanya be- 
berapa kelompok manusia, yaitu orang yang sudah tua renta dan lemah, 
baik lelaki atau perempuan. Mereka mengatakan: Kami' mendapati 
kalimat ini ada pada bapak-bapak kami, yaitu kalimat "La ilaha Illallah. 
Lalu kami mengucapkannya". . . 2 

Maka Shilah berkata kepada Hudzaifah: "kalimat La Ilaha Iltallah 
tidak berfaedah kepada mereka, sedangkan mereka tidak mengerti apa itu 
shalat, puasa, hajji dan sedekah?" Kemudian Hudzaifah berpaling dari . 
padanya dan menolehnya sebanyak tiga kali, pada tiap-tiap tolehan 
Hudzaifah dari padanya. Lalu dia menatap Shilah pada yang ketiga, 
berkata: "Hai Shilah, kalimat itu menyelamatkan mereka dari neraka", 
sebanyak tiga kali. 


Dalam Az-Zawa-id: Isnadnya shahih, para perawinya terpercaya. Al-Hakim me- 
riwayatkan hadits ini dan berkata: Isnadnya shahih, sesuai persyaratan Muslim. 


759 


Aa IA 3 RESI AIR 
(ee se MAGNA IN Ky 


AAN RA « Ta 


4050. Mewartakan kepada kami Muhammad bin ' Abdullah bin Nu- 
mair, mewartakan kepada kami ayahku dan Waki” dari Al-A'masy, dari 
Syagig, dari Abdullah, dia berkata: 

Rasulullah saw. bersabda: "Akan terjadi sebelum hari kiamat beberapa 
hari, di mana ilmu akan dihilangkan/dinaikkan, kebodohan akan diturun- 


kan dan kekacauan banyak terjadi --di mana-mana--". kekacauan adalah 
pembunuhan. 


aa ah 23 —a 
Kana yan A Lo 
Hen LENGAN 


en KASI 
Naba Ae sa 
«EN ES CAS 


4051. Mewartakan kepada kami Muhammad bin 'Abdullah bin 
Numair dan 'Aliy bin Muhammad, mereka berkata: Mewartakan kepada 
kami Abu Mu'awiyah, dari Al-A?masy, dari Syagig, dari Abu Musa, dia 
berkata: 

Rasulullah saw. bersabda:"Sesungguhnya di belakang kamu sekalian ter- 
dapat beberapa hari, di mana kebodohan diturunkan, ilmu dihilangkan/ 
dinaikkan dan banyak kekacauan di mana-mana". 


AA 
“ 

Tn 
ug 
N 
NI 


160 


Mereka berkata: "Wahai Rasulullah, apakah kekacauan Huge 
Beliau menjawab: "Pembunuhan". 


aa batak &.0r 

CABEAN JA Kan AN 

KAT LN “n0tas 
Sea 3 KA AI 


AN NE AN Ap ANA 


- 4052. Mewartakan kepada kami Abu Bakr, mewartakan kepada 
kami 'Abdul-A'la, dari Ma'mar, dari Az-Zuhriy, dari Sa'id bin Al- 
Musayyab, dari Abu Hurairah, dia memarfu'kannya, Nabi bersabda: 
"Akan dekat masa kiamat, ilmu berkurang, kebakhilan dijatuhkan, terjadi 
beberapa fitnah dan banyak kekacauan". 


Mereka berkata: "Wahai Rasulullah, apakah kekacauan itu?" 
Beliau menjawab: "Pembunuhan". 


ASN 3 HL RN, 


BAB 27 
Hilangnya amanat 


aa AS Gis LE sn nsor 
Peta eny NS 


Pn Tel 3S: kgag das 


- 


| 1 PPA aa Noka ta NP 
“in aga 2 AP AL 9 Tn Aa 
II LAN SS SA Ala ab SN BS 623 
ES up 2) : 2 . La KO aga TEA (Aa (“4 
AL 2 al MAC Y 1 “NG “sv h) 38 &, 
“. - 2. w 
KIE P3 datag (H3 " AN AG) Ta “na 38 
Ng aa | | 5 sa . . 
aa ET NAN Sa 3S AN 3 | 4053. Mewartakan kepada kami 'Aliy bin Muhammad, mewartakan 
KENGANAS YANG “an 7 kepada kami Wali”, dari Al-A'masy, dari Zaid bin Wahb, dari Hudzaifah, 
Zi k : B, 5 Tae 
, ban Ke Yo: ara hh Png berkata: Mewartakan kepada kami Rasulullah saw. akan dua hadits. 
SA aya Va — AA Asa a33 TES Sungguh saya melihat.salah satunya, sedang saya menunggu yang 
2 y9 e 3 DU" “ satunya lagi. Beliau mewartakan kepada kami: "Bahwasanya Amanat itu 
NA AL (aa 1 152 SKA turun berada di lubuk hati orang-orang lelaki". (Ath-Thanafisiy berkata: 
(sg: - £ 1 AN PSP Yaitu, di tengah-tengah hati orang-orang lelaki). | 
: -Our'an turun, lalu saya mengetahui amanat dengan Al-Our'an 
“3 21 9 AN ARA BA 1 IG Al-Our'an , 
(« Pa AG AAS SARI AB AGAN dan mengetahui amanat As-Sunah. TN , 
» ar | & Selanjutnya, beliau. mewartakan kepada- kami akan hilangnya -. 
& TR LA, j Ja: " g lelaki tidur nyenyak, lalu amanat itu 
AAN yaaa - nat. Beliau bersabda: "Seorang nyenyak, lal 
SAS MAS Gan a53: 3. Y: 1 “ diangkat dari hatinya. Lalu bekasnya itp bagai na ia na Sin 
- 2 - 4 mna Pa Pi p t dicabut dari hatin : 
| - & Kemudian dia tidur lagi nyenyak, lalu amanat dic 
45 A3 TAG “G Ka - bekasnya itu menjadi bagaikan bekas jergwat. yang "mengeras, seperti,bara 
di ena 5 yang kamu gulirkan terinjak oleh kakimu, BALA Lalu kamti.gne- 
KA PS AG: i luka menjadi bengkak dan di dalamnya tidak ada apa-apanya". 
« 2 an RL - lihatnya luka menj : Pnebua ana 3 2 
. JW SALA Sab Had A2 Soe Ta « Kemudian Hudzaifah mengambil segenggam “pasir, 'lalu dia meng 
: — gulirkannya pada betisnya. | | 
AI IM DA aa Te BT Ng fa g Nabi berkata selanjutnya: "Orang -orang saling berjual-beli, dan 
— 3 do 3 NN 3 NON hampir-tiampir orang tidak dapat melaksanakan amanat, sehingga dikata- 
“ Mp3 | 4 NE : Ssi nggunya ada di dalam anak-anak si Fulan terdapat seorang 
- UN “UDBBA LL Lt SA kan: Sesungguny i : Nian 
AK Neta ” Ig red Ag € dmna 5) lelaki yang dapat dipercaya, sehingga dikatakan kepada orang 
Ba 2g &. 0 Apa yang membuatnya dia berakal, membuatnya sabar dan Meneoanya 
EK NATA M2 AA (aa Ker 2g pintar, sementara dalam hatinya tidak terdapat iman sebesar biji sawi 
gi » Yoo Naas KN - sekalipun". king, Na: : 1 
Aa BG AG, Sungguh telah datang kepadaku suatu zaman, dan aku (Yakni: 
: GAN, : 3 px aa 2 9 Hudzaifah) tidak memperdulikan yang mana kepada kalian aku meng- 
3. 8 RP 2 I | - Pera adakan perjanjian. Sungguh kalau dia muslim, tentu keislamannya akan 
“ a i janji ku. Dan kalau dia itu Yahudi atau 
ea AZ Ata 4 TE P—— mendorongnya menepati janji kepadaku. L alau | di ata 
" Sa 3 S 4 5 HD 2 3 Nasharani, tentu walinya/pengampunya akan mendorong menepati janji- 
see aa x "ara nya kepadaku. Adapun hari ini, maka aku tidak mengadakan perjanjian, 
Sa BIN GEAT KA ZA AA ya kepadaku. 
K3 KN KAN An 
Ca 


1763 


kecuali kepada si Fulan dan si Fulan. 


2 “K2 .. el LoL “ 2,2 — 9— 
Oi £ AN YEN "Yg 2) Apaua 


AP Pe 4 MAMA 9 Oka Op Nou 9 Nuh 3: SN 
4054. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Al-Mushgffa, me- 


wartakan kepada kami Muhammad bin Harb, dari Sa'id bin Sinan, dari 
Abuz-Zahiriyah, dari Abu Syajarah, yaitu Katsir bin Murrah, dari Ibnu 


Had 


2. 
. 


?Umar, bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah 'Azza wa 
Jalla, bila hendak membinasakan seorang hamba, maka Dia mencabut 
rasa malunya. Maka bila Dia telah mencabut rasa malu dari orang itu, 
maka kamu tidak akan menjumpainya kecuali dia dalam keadaan sangat 
dimurkai. Bila kamu tidak menjumpainya kecuali sebagai orang yang 
berkhianat. Maka bila kamu tidak menjumpainya kecuali dalam keadaan 
sangat dimurkai, maka akan dicabut suatu amanat dari orang tersebut. 
Maka bila amanat telah dicabut dari orang itu, maka kamu tidak 
menjumpainya kecuali sebagai orang yang berkhianat, maka dicabut rasa 
belas-kasih dari orang itu, Maka bila telah dicabut rasa belas-kasih dari 
orang itu, maka kamu tidak menjumpainya kecuali sebagai orang yang 
sangat dilaknat. Maka bila kamu tidak menjumpainya kecuali sebagai 
orang yang sangat dilaknat, maka dicabutlah ikatan keislaman dari orang 
tersebut". 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada Sa'id bin Sinan, dia itu dha'if. Dia di- 
perselisihkan namanya. . 


BAB 28 
Tanda-tanda kiamat 
A 2 -. 7 P 2 “GG 
Haa AG SE YEN IG - 1.00 


AS AE NA NA 


» . 
Ka IS ROEN LE 
Mein yA aa HATE PS GI 


3 


Niat : AA 9 A9 


K3 og nga data 
Te papua RI an ANA Yaa 


Pad P) ANK 


Peng P3 Pn S9 
SIG EN YIUSIS AK 


“ 


PA Pa Ng 2 
API 3) 3 CIAYBI BUS gan 


Masak An, 


4055. Mewartakan kepada kami 'Aliy bin Muhammad, mewartakan 
kepada kami Waki', mewartakan kepada kami Sufyan, dari Furat Al- 
Oazzaz, dari ' Amir bin Watsilah, yaitu Abuth-Thufail Al-Kinaniy, dari 
Hudzaifah bin Asid, yaitu Abu Sarihah, dia berkata: Nabi saw. tiba-tiba 
muncul di hadapan kami dari sebuah kamar. Sementara kami saling 
menuturkan kiamat. Lalu beliau bersabda: "Tidak akan terjadi kiamat 
sehingga 10 (sepuluh) tanda-tandanya (Yaitu): Terbit matabari dari se- 
belah barat, Dajjal, asap, Dabbah, Yajuj Majuj, munculnya 'Isa bin Mar- 
yam AS, tiga gerhana: gerhana di sebelah timur, gerhana di sebalah barat 
dan gerhana di jazirah"Arab,. adanya api yang keluar dari jurang 'Adan 
Abyan (sebuah kota di Yaman), yang menggiring manusia ke padang 
mahsyar, bermalam bersama mereka ketika mereka bermalam dan tetap 
menunggu mereka ketika mereka istirahat siang hari". 


BAN AS HE KA SE - 01 


21 2 2 4 
sana AG SIN GE IKA K3 
Sa 


4056. Mewartakan kepada kami Harmalah bin Yahya, mewartakan 
kepada kami 'Amr bin Al-Harits dan Ibnu Lahi'ah, dari Yazid bin Abu 
Habib, dari Sinan bin Sa'ed, dari Anas bin Malik: dari Rasulullah saw. 
bersabda: "Cepat-cepatlah kalian beramal --yang baik-- sebelum datang 6 
(enam) hal: Terbit matahari dari sebelah barat, asap. Dabbah, Dajjal, 
kematian kalian dan urusan umat --yakni: dalam kesibukan-- 


3 


Dalam Az-Zawa-id: Isnadnya hasan. Sebab Sinan bin Sa'ed dipersclisihan 
ketsigahannya dan namanya sendiri. : 


Wp kanan yg LA BARU IS polis PIL NG 
OA og PAI En PA ang La A23 Jo pa 
Ba dodit Ig 03 DISS TA SKIN abon 21 2d Se 
BEM HI Kab » span GAN LA) a83. saya 
Ab Ad op ada pa AN IS SA, 103 
He AT ende Sr Sh aging C Cisah! 
Da0 Anri 9 GOL Ana 9 Latar Nag ha 
el ee Sr LAS NN again H0 
NAN GE AN Lean AI 20 Bae Nya 

| Sesak ASN 9 s Jambore MAA deh Aa 9 
4057. Mewartakan kepada kami Al-Hasan bin 'Aliy Al-Khalal, me- 
wartakan kepada kami 'Aun bin 'Umarah, mewartakan kepada kami ' Ab- 
dullah bin Al-Mutsanna bin .Tsumamah bin "Abdullah bin Anas, dari 
ayahnya, dari kakeknya, dari Anas bin Malik, dari Oatadah, dia berkata: 


Rasulullah saw. bersabda: "Tanda-tandanya adalah setelah 200 (dua 
ratus) tahun". 


Deam Az-Zawa-id: Dalam isnadhya ada 'Aun bin "Umarah Al-'Abdiy, dia itu 
dhaif. | | 


As-Suyuthi berkata: Hadits ini diketengahkan oleh Ibnul-Jauziy dalam kitab 
al-Maudhu'at, dari jalan Muhammad bin Yunus Al-Kadimiy, dari 'Aun itu sendiri. 
Dan As-Suyuthiy berkata: Ini hadits maudhu”.—. 

'Aun dan Ibnul-Muwnanna, kedua-duanya dha'if. Hanya saja yang sebagai ter- 
tuduh dusta adalah Al-Kadimiy. 

Saya berkata: Sungguh telah jelas bahwa dia --Ibnu Al-Jauziy-- dibuat ikutan, 
sebagaimana kamu lihat (yakni: dalam periwayatan Ibnu Majah). Dan dia ditakhrijkan 
oleh Ai-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak lewat jalan lain dari 'Aun. Al-hakim 
berkata: Sahih. Dan Azd-Dzahabiy mengikuti Al-Hakim dalam kitab At-Talkhish, 
berkata: 'Aun itu didhaifkan oleh banyak ulama. 


Ibnu Katsir berkata: Hadits ini tidak shahih. Kalau itu shahih, maka dapat di- 
tanggungkan kepada apa yang terjadi mengenai fitnah dengan sebab pendapat Khal- 
Har sala dan cobaan kepada imam Ahmad bin Hanbal serta kepada ulama adhli 

t. | 


168 


rata 


&. 2 BAN ) .. oa 
- NP. 2 NA A2 Peran UU) & 
CON UKE YA ANE 3 


AL KAS rfy 29 3- - 2 ala 
NP IK AJA AP 
2 an 54 LA BIL F LA 3 

, TTENI ALA 326 obat 
PG yan 2 PON UTARA Lah 
IN Abang GIE $ € 
Kan BRC LINA AKA Ana 
Kap KASN Sa 

AI TA si C2 NANIK ut 0g 

SAE PT Aang 
Io inn y0g PNY Ap ora Iran P3 
Boo lose 20) yA maan MANIA: Ge 
AYAT Ig id oradtas pasa Rol yya 
B3 ado Yaya warta DN abg las da MN 

| | “XD Nge 
4058. Mewicjakan bapa kami Nashr bin "Aliy Al-Jahdbamiy, 
mewartakan kepada kami Nuh bin Oais, mewartakan kcpada kami 'Ab- 
dulah bin Mughaffal, dari Yazid Ar-Raggasyiy, dari Anas bin Malik, dari 
Rasulullah saw. bersabda: "Umatku itu berada pada 5 (lima) tingkatan: 
Di masa 40 (empat puluh) tahun adalah orang-orang yang berbuat baik 


dan bertakwa. Selanjutnya setelah mereka sampai 120 (seratus dua puluh) 
tahun adalah orang-orang yang saling mengasihi dan saling berhubungan. 


1769 


Kemudian setelah mereka sampai 160 (seratus enam puluh) tahun adalah 
orang-orang yang saling bermusuhan dan orang-orang yang saling me- 
mutuskan tali persaudaraan. Kemudian pembunuhan, pembunuhan. Dan 
carilah olehmu sekalian akan keselamatan, keselamatan". 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada Yazid bin Aban Ar-Raggasyiy, dia 
adalah dha'if. 


As-Suyuthiy berkata: Ini adalah ju diketengahkan oleh Al-Jauziy dalam kitab 
Al-Maudhu'at dari jalan Kamil bin Pe dari 'Abbad bin 'Abdullah, dari Anas. 
Pia: berkat: Hadits ini tidak ada asalnya sama sekali. Yang dituduh berdusta adalah 

ad 


Dan hadits ini, jelasnya mempunyai hadits mutabi” nya dan memiliki beberapa 
hadits syahidnya. 


Pad 


2 Ex Nek SA F5 
ka: NAH Ye EA PEKAN 

TEA se SATA NA 
SEE, GELAS MEA say 
Ke Setan Aa Has 
Bas S5tis 3 SG, SAN ng 


MAIN 70) gia 9 ora 919 Uta Oki 1 SONGS 
Enya kos EA ELNILI, "as 9 Tijaah Os 
A1 Ben AIA DA 3 “APN » Sh 

Kam apn» yaa AE 


Mewartakan kepada kami Nashr bin 'Aliy, mewartakan kepada kami 


770 


Khazim, yaitu Abu Muhammad Al-'Anaziy, mewartakan kepada kami 
Al-Miswar bin Al-Hasan, dari Abu Ma'en dari Anas bin Malik, dia 
berkata: 

Rasulullah saw. bersabda: Umatku itu beradaa pada S-(lima) tingkatan: 
Setiap tingkatan adalah 40 (empat puluh) tahun. Adapun tingkatku dan 
tingkat sahabat-sahabat orang-orang ahli ilmu dan iman. Dan tingkat 
yang kedua antara 40 (empat puluh) sampai 80 (delapan puluh) tahun 
adalah orang-orang ahli kebajikan dan takwa. Selanjutnya perawi menu- 
turkan hadits seperti hadits di atas. 


Dalam Az-Zawa-id: Isnad ini dha'if. Abu Ma'en, Al-Miswar bin Al-Hasan dan 
Khazim Al-'Anaziy adalah majhul/tidak diketahui perihalnya. 


Abu Hatim berkata: Ini adalah hadits yang batal. Adz-Dzahabiy dalam kitab 
Thabagat Rijalut-Tahdzib pada biografi Al-Miswar, berkata: Haditsnya munkar. 


Sowetio Ah “ 


BAB 29 
Gerhana 


an tara Pa 
aa RIS 5.00 
da: 


— ab an BEI A ART 


IE FI Reg Aa. Ka 

Pa mana JM sana 

and Ng AG AN tem 

AI): SAS 0 aan) Yen 6 BN NIS La dan 3 JA un 
Aek ad booked Mi Lean: 

—oro) £ OR LA Sdn PP Mo aj 9. ARA Cu 


Ke 


AAS Yakni 


4059. Mewartakan kepada kami Nashr bin 'Aliy Al-Jahdhamiy, me- 
wartakan kepada kami Abu Ahmad, mewartakan kepada kami Basyir bin 
Sulaiman, dari Sayyar, dari Tharig, dari ' Abdullah, dari Nabi saw. beliau 


bersabda: "Pada saat menjelang kiamat ada rupa yang dirobah, hilang di 


dasar bumi dan benturan batu yang sangat kuat". 


Dalam Az-Zawa-id: Hadits 'Andullah adalah para perawinya tsigat, hanya saja 
hadits ini mungathi'. Sayyar, yaitu Abul-Hakam tidak mewartakan hadits dari Tharig 
bin Syihab, demikian kata imam Ahmad. Hadits ini mempunyai syahid dari hadits 
Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam shahihnya. 


43 Pr SA L ar 
Saba AS Ss NIS dg . Sai 


nata ane int da an AI 


4060. Mewartakan kepada kami Abu Mush'ab, mewartakan kepada 
kami 'Abdur-Rahman bin Zaid bin Aslam, dari Abu Hazim bin Dinar, 
dari Sahl bin Sa'ed, bahwasanya dia mendengar Nabi saw. mengatakan: 
"Akan terjadi di akhir umatku ada orang yang hilang di dasar bumi, rupa 
yang dirobah dan benturan batu yang sangat kuat". 


Dalam Az-Zawa-id: Isnadnya dha'if, karena dha'ifnya 'Abdur-Rahman bin Zaid 
bin Aslam. 


TEA Ea Kas AL Gala 


re . 


712 


B2 


£ APA & AP Saras. MEA 
TERM IS KE NAS Be 
SEE. LAST EA NG Es 
LGS AG Ban KIE AIS 
2 Aa na hae AN, 
NS 35 GET SEN eh 

FAK 


- 4061. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Basysyar dan 
Muhammad bin Al-Mutsanna, mereka berkata: mewartakan kepada kami 
Abu 'Ashim, mewartakan kepada kami Haiwah bin Syuraih, mewartakan 
kepada kami Abu Shakhr, dari Nafi', bahwasanya ada seorang lelaki 
mendatangi Ibnu "Umar, lalu berkata: "Sesungguhnya si Fulan mengirim- 
kan salam kepadamu". "na 3 

'Umar menjawab: Bahwasanya telah sampai kepadaku, bahwa 
sungguh dia melakukan perbuatan baru/bid'ah (yakni: tidak percaya 
adanya tagdir). Maka jika dia itu benar berbuat bid'ah --seperti itu--, 
maka janganlah kamu mengirimkan salamku kepadanya. Sebab se- 
sungguhnya saya mendengar Rasulullah saw. mengatakan: "Akan terjadi 
pada umatku (atau: dalam umat ini) ada rupa yang dirobah, hilang di 
dasar bumi dan benturan batu yang sangat kuat". Yang demikian itu ada 
pada orang-orang yang beraliran Gadariyah. 


AL AAA GN SA PAS - 3. NS 
SA ey Ag ga IAI 


3. 


773 


EU, , Basis SAN OS LN fe 2593 

6 Inah Maa SL pena aan 
Kama D3 mag Ia man 1 A3 

4062. Mewartakan ' kepada kami Abu Kuraib, mewartakan kepada 
kami Abu Mu'awiyah dan Muhammad bin Fudhail, dari Al-Hasan bin 


' Amr, dari Abuz -Zubair, dari ' Abdullah bin 'Amr, dia berkata: : 
Rasulullah saw. bersabda: "Akan terjadi pada umatku ada orang yang 


hilang di dasar bumi, rupa-yang dirobah dan benturan batu yang sangat ' 


kuat". 


- 


| Dalam Az-Zawa-id: Para perawi dalam isnadnya tsigat, hanya saja haditsnya 
mungathi”. Abuz - Zubair namanya adalah Muhammad bin Muslim bin Tadarrus, dia 
tidak mendengar hadits dari 'Abdullah bin 'Amr. Demikian kata Ibnu Ma'in. Dan 
Ibnu Hatim berkata: Dia tidak bertemu dengan ' Abdullah bin 'Amr. 


AN aus eh CN I 


BAB 39 
Tentara dari Baida 


BER JEANS AR 
: Ade ogis 5 EA pa LAS 


2 GA 32 


Maa SN ag SAP V Ohakan 
ID Ta £ 3 | 


puaka 253 PAKAN GAN Ne KA » 

. Meat Aya AKG 
M3 BAK Kadkeags 
2 2A2— 22 LENGAN Hana 


7 tara 


2G BIKE. hg LES 
443 Ka Kg Nag SEA 
HE NE 


4063 Mewartakan kepada kami Hisyam bin 'Ammar, mewartakan 
kepada kami Sufyan bin 'Uyainah, dari 'Umayyah bin Shafwan bin 
'Abdulah bin Shafwan, dia meridengar kakeknya, yaitu ' Abdullah bin 
Shafwan mengatakan: Mengkhabarkan kepadaku Hafshah, bahwasanya 
dia mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Sungguh akan mendatangi 
Rumah ini (yakni: Ka'bah) pasukan tentara yang menyerangnya. 
Sehingga ketika mereka berada di tanah Baida (yakni : daerah yang licin 
yang berada di antara Mekah dan Madinah), maka tentara yang ada di 
tengah dimusnahkan . Dan yang berada di depan/awal memanggil mereka 
yang berada di akhir/belakang barisan. Lalu mereka dihilangkan semua. 
Maka tidak ada yang tersisa dari mereka kecuali orang yang lari yang 
mengkhabarkan tentang mereka --para tentara--" 

Selanjutnya, tatkala datang tentara Al-Hajjaj, maka kami mengira, 
bahwa mereka adalah mereka itu sendiri. 

Lalu ada seorang lelaki berkata: Saya bersaksi kepadamu bahwa 
kamu tidak membuat kedustaan terhadap Hafshah. Dan bahwasanya 
Hafshah juga tidak membuat kedustaan terhadap Nabi saw. 


Anta asa KE EA eta 


715 


nyata NA TG 2AXA KA un, Pantas 
pa La gntag pasa Sa 531 


TELUK » Reg Aa A5. KE 
BATAS. SEA SE sada gja 
TAN, ALA FA dini 


Pa R3 PO3- 0 
Anta, Ng ss 5 4. 2 


aa 34 YAN 3 


4064. Mewartakan kepada kami Abu Bah bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Al-Fadhi bin Dukain, mewartakan kepada kami 
Sufyan, dari salamah bim Kuhajil, dari Abu Idris Ai-Murhibiy, dari 
Muslim bin Shafwam, dari Shafiyah, dia berkata: | 
Rasulullah saw. bersabda: "Tidak henti-hentinya orang-orang menyerang 
Rumah ini, sehingga ada pasukan tentara menyerbu. Sehingga ketika 
mereka berada Di Baida (atau di tanah Baida « tanah yang licin), maka 
barisan yang perteraa Gan yang terakiiic mumah, Gan barisan yang tengah 
tidak selamat". 

Saya berkata: Maka kalau di tengah-tengah mereka ada orang yang 
dibenci?" 

Beliau saw. menjawab: "Allah akan membangkitkan mereka sesuai 
dengan yang ada pada 3 


 Eig Hee SI -&K0 
Langka, Senam SAI, 


Al HYTVW NNGI 


4065. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Ash-Shabbah dan 
Nashr bin 'Aliy, dan Harun bin ' Abdullah Al-Hammal, mereka berkata: 
Mewartakan kepada kami Sufyan bin "Uyainah, dari Muhammad bin 
Sugah, dia mendengar Nafi' bin Jubair, mengkhabarkan hadits dari 


Ummu Salamah, dia berkata: Nabi saw. menuturkan pasukan tentara yang - 


dimusnahkan, lalu Ummu Salamah berkata: "Wahai Rasulullah, mungkin 
saja di tengah-tengah mereka ada yang dibenci?" 

Beliau menjawab: "Sesungguhnya mereka itu dibangkitkan menurut 
niat mereka masing-masing". 


ya A0 R15 


BAB 31 
Dabbah -Binatang Melata-- di Bumi 


AA TS naga ajaa NA aa Ia 


& (3 Pa 5 
9599 Ora yA 3 YA ind GO GARA esai 
Lala €: Ga 
ag Pa Ang e 
LEAN AS Sen DE yA PT AG 
SK 2063 J9 | A22 ' y. 


ag KALI TAS ENG 
c “ 
ag SN 


4066. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, mewar- 
takan kepada kami Yunus bin Muhammad, mewartakan kepada kami 
Hammad bin Salamah, dari ' Aliy bin Zaid, dari Aus bin Khalid, dari Abu 
Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "Binatang melata akan 

| keluar, yang bersamanya ada cincin Nabi Sulaiman bin Dawud dan 
tongkat Musa bin "Imran, 'Alaihimas-Salam. Dia --Dabbah itu-- me- 
nampakkan wajah orang mukmin dengan tongkat, dan menandai hidung 
orang kafir dengan cincin. Sehingga sesungguhnya orang-orang yang 
berada di Hiwa (yakni: rumah yang berada di atas air untuk berkumpul. 
Lalu orang ini mengatakan: Ka mukmin. Dan orang ini mengatakan: 
Hai Kafir". , 

Abul-Hasan Al-Oaththan berkata: "Ibrahim bin Yahya mewartakan 
hadits kepada kami, mewartakan kepada kami Musa bin Isma'il, me- 
wartakan kepada kami Hammad bin Salamah, maka dia menuturkan hadits 
seperti di atas. Pada suatu kali dia berkata: Lalu orang. ini mengatakan: 
"Hai mukmin. Dan orang ini: Hai kafir. 


718 


Bea HE GEA OS LN 
BILA BAR ES LAI Aa KAA 
DA AA Ha JONI 


La 


KAU 
HPS bh ee A3. (sos 
Jet AD NP "« Santan 


AA 


| 5 Tama Dan EA AG 
KAN 030 FANS Atas 


| PAP UN ang» Me. Giaa No Sd 
—peb aka iigoka Mila» dad at seh 
1 ken gala ya Sena loeh 


4067. Mewartakan kepada kami Abu Ghassan, yaitu Muhammad bin 
Amr Zunaij, mewartakan kepada kami Abu Tumailah, mewartakan ke- 
pada kami Khalid bin 'Ubaid, mewartakan kepada kami "Abdullah bin 
Buraidah, dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah saw. pergi bersama aku 
ke suatu tempat di perkampungan, dekat dari Makkah. Tiba-tiba ada ta- 
nah yang kering, ada pasir di sekitarnya. Lalu Rasulullah saw. berkata: 
"Dabbah/binatang melata akan keluar dari tempat ini". Maka tiba-tiba ta- 
nah itu hanya sejengkal dalam sejengkal. 

?'Abdullah bin Buraidah berkata: Lalu saya melakukan ibadah haji 
setelah hal tersebut selang beberapa tahun. Lalu beliau menunjukkan 


719 


tongkatnya kepada kami, maka tiba-tiba beliau jasa tongkatku ini, 
seperti itu dan seperti itu. 


Dalam Az-Zawa-id: Isnad ini dha'it, karena Khalid bin 'Ubaid, yang dikatakan 
oleh Al-Bukhariy bahwa haditsnya dapat tinjauan. Ibnu Hibban dan Al- Hakim 
berkata: Dia mewartakan hadits dari Anas dengan beberapa hadits maudhu'. 


berdunyast pb we 29, 


BAB 32 
Matahari terbit dari barat 


GR KLB 5-0 N 
Me AI ENAK AN Na daan 
Lease MN SAP NEK 
Kn jin NGERI 


Fc aa 


TAI VER IT MEN Enya 
IE HN SENI it 


4068. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Muhammad bin Fudhail, dari 'Umarah bin 
Al-Oa'ga', dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah, dia berkata: Saya men- 
dengar Rasulullah saw. bersabda: "Tidak akan terjadi kiamat, sehingga 
(sebelum) matahari terbit dari sebelah barat. Maka bila matahari terbit 
dan orang-orang melihatnya, maka- berimanlah orang-orang terhadap 
kiamat. Maka yang demikian ini adalah saat yang tidak bermanfaat ke- 
imanan seseorang, yang sementara dia tidak beriman sebelumnya". 


. 


780 


Ou 3 Tia Gt - LA 
IL 2 9 25 “ 
bagan AN 
INA P) oa 2 
Para AN DO ey ANN ya 
AA Pa ma Ud raat dh 
Han PA Me, dk 
- Aa 2 AS Hd 
ap Uta AAS : Yepa ye 
KS pan 3 EYE 


4069. Mewartakan kepada kami 'Aliy bin Muhammad, mewartakan 
kepada kami Waki', mewartakan kepada kami Sufyan, dari Abu Hayyan 
At-Taimiy, dari Abu Zur'ah bin ' Amr bin Jarir, dari ' Abdullah bin ' Amr, 
dia berkata: 

Rasulullah saw. bersabda: "Yang pertama-tama muncul tanda-tanda 
kiamat adalah terbit matahari dari sebelah barat, dan munculnya Dabbah/ 
binatang melata di tengah-tengah manusia, di waktu dhuha/pagi hari". 

"Abdullah berkata: Mana di antara kedua tanda-tanda itu yang keluar 
--lebih dahulu--sebelum yang lainnya. Maka sebentar lagi yang taanya 


akan muncul setelah itu. 
'Abdullah berkata: Saya tidak mengetahui tandanya, kecuali ter- 


bitnya matahari dari sebelah barat. 


781 


2 £ mk LIL A21 IL NAM 22 
NB IE VGA bt S3 
u & 2 3 & dug 2 I— 
LISA ar Pi AA 22. ono 
LA 2 LA 9 £ Z- -2 
ESA PA ag Lyag, 
.- 3G 2... P Cara 


Pat Ma La P“ 2 2 -@ 2 
KA Kana si P ina 
2 EN MEN ESA 
PI (A2 
YAA 


4070. Mewartakan kepada Abu Bakr bin Abu Syaibah, mewartakan 

kepada kami 'Ubaidullah bin Musa, dari Isra-il, dari Pan, dari Zirrin, 
dari Shafwan bin 'Assal, dia berkata: 
Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya dari segi kemunculan matahari 
dari barat ada pintu yang terbuka, yang luasnya adalah 70 (tujuh puluh) 
tahun. Perjalanan Maka selalu pintu tersebut terbuka untuk bertaubat 
hingga terbitnya matahari dari sebelah barat. Maka bila matahari terbit 
dari sebelah barat, maka tidaklah bermanfaat iman seseorang kepada diri- 
nya, yang sementara dia tidak beriman sebelumnya, atau dia berusaha 
sebaik-baiknya dalam beriman". 


, 
N 

» 

A 


782 


MN MA KARAA AT 


aa at, 
Ca ate ui 


BAB 33 
Fitnah dajjal, keluarnya 'Isa bin Maryam dan keluarnya 
Ya-juj dan Ma-juj 
33 Pat 
CLA BAN ag "ES AN 


g 
pengap NAGA. bi ty 
Si PA 3 
Aa HR SA s6. A15 sa 
AGE ANN . 2 
aa 
LIIE —— Fong 
3 x ee “dea: 
4071. Mewartakan kepada kami Muhammad bin 'Ahduliah bin 
Numair, dan 'Aliy bin Muhammad, mereka berkata: Mewartakan kepada 
kami Abu Mp'awiyah, mewartakan kepada kami DP Ma, dari Syagig, 
dari Hudzaifah, dia berkata: 
Rasulullah saw. bersabda: "Dajjal itu matanya sebelah kiri buta, ram- 


butnya banyak/lebat dan dia mempunyai surga dan neraka. Maka neraka- 
nya adalah surga, sedangkan surganya justru neraka". 


AN Ea dna 
& GE 2st ge. CN R3. YES 


Ana S1 


3 3 Gang. yk 


- H te - »1 
IKAT BAN HI 


MSN AAS AK 


4072. Mewartakan kepada kami Nashr bin 'Aliy Al-Jahdhamiy, dan 
Muhammad bin Basysyar, dan Muhammad bin Al-Mutsanna, mereka ber- 
kata: Mewartakan kepada kami Rauh bin 'Ubadah, mewartakan kepada 
kami Sa'id bin Abu 'Arubah, dia Abut-Tayyah, dari Al-Mughirah bin 
Subai”, dari ' Amr bin Huraits, dari Abu Bakar Ash-Shiddig, dia berkata: 
Mewartakan kepada kami Rasulullah saw. "Bahwasanya Dajjal akan ke- 
luar dari bumi/daerah sebelah timur, yang bernama daerah Khurasan. Dia 
diikuti oleh beberapa kaum, yang seakan-akan wajah mereka itu bagai 
perisai yang dilapis kulit". 


LL 1 IG Lah. 
LE KE JNEN RK Sie. 
BA NG AK ABM PN DNA SIT KG, 8 
SE NE NA KIP Tang Ka S6 £ 
MN AA Ly Pn OA ' 2 
Taka YO Kai FEB NE Ao 
2. 24 Pe P3 4 | 
KI ag KE Th NA 
2 LA GT 7. TAS GB TE LS 95 ad. 
RDA -. 22 Iga SEA MANIS 
SL ienn, “MR 236 A23 


“2 , - SIANG 2 
Ana 5): OA Gd TAS LRT, 


AL UGTYN N 
Png: pak dp AAU Ha 


Sa NE AGAN ga NG. AG AN 


1, 

.& &3 

4073. Mewartakan kepada kami Muhammad bin "Abdullah bin 

Numair dan 'Aliy bin Muhammad, mereka berkata: Mewartakan kepada 

kami Waki”, mewartakan kepada kami Isma'il bin Abu Khalid, dari Oais 

bin Abu Hazim, dari Al-Mughirah bin Syu'bah, dia berkata: Seseorang 

tidak bertanya kepada Nabi saw. tentang Dajjal yang melebihi apa yang 

saya tanyakan kepada beliau (Ibnu Numair berkata: Yang lebih keras/ 
sangat pertanyaannya daripada saya). 

Maka beliau berkata kepadaku: "Apa yang kamu tanyakan tentang 


Dajjal". 


Saya menjawab: "Mereka mengatakan: Bahwasanya Dajjal mem- 
bawa makanan dan minuman". 


Beliau menjawab: "Itu lebih mudah bagi Allah daripada yang ter- 
sebut itu". | 


DAS EJINEGK Giat 
HAN : "G 3 | 3 
' , 2x 1 Ae. 8 1 53 - 
LE NA G3 ENG 1 ya ALIS 
PER I BES IN Ia. # EEAS 


| 


G 214 - :. si Fl 
OI AGS GS 


KENNELI 221 3 AI 49 NAN Pa 
SA KR map ss 
WE ar #AN SAN KA Ch 

RS Ga Aan G3 3 

Gta aer AK o MEA Nas 

F5 ai AS EA NE PAMER 


ta PP 
ALAN 3 3 ag 


SPL 3218L2 — 21 


1 Sae Tana plg a,Ka0) X0 
| ETS PS Ken 
3, as" Minh 30 P- aa Ka 
KAT Hse: “HI Jas: Pan 


Th ea AN mama 


SA ANAL 


An & » - PI 
BUNG Sana AR 2G 2 , 


IN IU, 


aa GE NO ES 


AD 4 2 


KAGIAS aa 


Nai Yan D Jas 225 
ang x Sajan Las dns 
CE. Sa Kan KAK 
En RAA Ah 
Sy Hak A3 ng Sa INI, IG 
Kakan G3 


S3 
Ola 275 Pen & ho BEA | 


Aj Ye AI GL IN AS 
S3, AS 9 Yaa Aa API Hong 5 
CK IKA CAN Lagu Iyan ERA 


4074. Mewartakan kepada kami: Muhammad bin 'Abdullah bin 


Numair, mewartakan kepada kami ayahku, mewartakan kepadaku Isma'il 
bin Abu Khalid, dari Mujalid, dari Asy-Sya”biy, dari Fathimah binti Oais, 
dia berkata: Rasulullah saw. mengerjakan shalat, pada suatu hari. Beliau 
naik mimbar. Sedangkan beliau yang sebelumnya tidak naik mimbar ke- 
cuali pada hari Jumu'ah, maka yang demikian itu sangat menakutkan 


187 


manusia. Orang-orang ada yang berdiri dan ada yang duduk. 

Lalu beliau, dengan tangannya memberi isyarat kepada orang-orang 
seraya mengucapkan: "Duduklah kalian". "Bahwasanya aku, demi Allah, ti- 
dak berdiri di tempat berdiriku ini karena suatu keperluan yang bermanfaat 
kepada kalian supaya senang, dan pula tidak supaya takut, akan tetapi 
Tamim Ad-Dariy datang padaku, mengkhabarkan suatu berita kepadaku 
sehingga menghalangiku tidur siang hari, karena merasa senang dan gem- 
bira. Kemudian, aku merasa senang untuk menyebarluaskan kegembiraan 
Nabi kalian ini kepada kalian semua. Ketahuilah, bahwasanya putra pa- 
mannya Tamim Ad-Dariy mengkhabarkan kepadaku, bahwa ada angin 
yang memaksa mereka ke suatu pulau yang mereka tidak mengetahuinya. 
Lalu mereka duduk di sampan--perahu kecil--, mereka tampak jelas di 
dalamnya. Maka tiba-tiba mereka dengan sesuatu --orang-- yang panjang 
bulu matanya, lagi hitam. | 
Mereka bertanya kepadanya: "Kamu itu siapa?" 

Dia menjawab: "Saya adalah seorang mata-mata bagi Dajjal". 
Mereka berkata: "Beritahukanlah kepada kami". 

Dia menjawab: "Saya bukan orang yang mengkhabarkan sesuatupun 
kepada kalian, dan pula tidak kepada orang yang bertanya di antara ka- 
lian. Akan tetapi, ini ada rumah pendeta yang kalian sungguh telah me- 
lihatnya. Maka datanglah kamu sekalian kepadanya. Sebab sesungguhnya 
di dalamnya ada seorang lelaki yang sangat rindu kepada pengkhabaran 
kalian kepadanya dan pengkhabarannya kepada kalian". 

Kemudian mereka datang kepadanya, mengunjunginya. Maka tiba- 
tiba mereka bersama dengan orang tua yang diikat, sangat kuat ikatan- 
nya. Dia menampakkan kesedihan dan sangat mengaduh/mengeluh. 
Kemudian dia berkata kepada mereka: "Dari manakah?". 

Mereka menjawab: "Dari Syam". | | 
Dia bertanya: "Apa yang dilakukan oleh orang Arab?". 

Mereka menjawab: "Kami adalah kaum dari Arab. Kamu bertanya 

tentang apa?". 


Dia berkata: "Apa yang dilakukan oleh lelaki ini (yakni: Muhammad 


saw., Penterjemah) yang keluar/muncul ditengah-tengah kalian?". 

. Mereka menjawab: "Baik--yakni: Dia berbuat baik--. Dia menyerang 
kaum. Lalu Allah memenangkan dia terhadap mereka. Maka urusan me- 
reka, hari ini, sudah berhimpun--menjadi satu kelompok--, yaitu: Tuhan 
mereka adalah satu dan agama mereka juga satu". 


788 


Dia bertanya: "Apa yang dilakukan oleh mata-air an os 
sebuah kampung di Syam--?". 

Mereka menjawab: "Baik. Mereka dapat mengairi tanaman mereka 
dan dapat mengambil airnya untuk minum mereka". 

Dia berkata: "Apa yang dilakukan oleh buah anggur antara negeri 
'Amman dan Baisan?" 

Mereka menjawab: "Dia dapat memberikan buahnya setiap tahun". 

Dia berkata: "Apa yang dilakukan oleh danau Thabariyah?" 

Mereka menjawab: "Di samping sekitarnya dapat tercurahi air, ka- 
rena air danau banyak". 

Perawi berkata: Kemudian dia--yakni: orang tua tadi--bernafas pan- 
jang tiga kali, kemudian berkata: "Kalau saya dapat terlepas dari ikatanku 
ini, maka saya tidak membiarkan bumi ini kecuali saya menginjaknya 
dengan kedua kakiku ini selain Madinah. Saya tidak mempunyai jalan ke 
Madinah". | 

Nabi saw. berkata selanjutnya: "Sampai inilah kegembiraanku. Inilah 
negeri Madinah. Demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya. Di-Madinah, 
tidak ada jalan yang sempit, tidak ada jalan yang luas, tidak ada jalan 
datar dan pula tidak berupa gunung, kecuali padanya ada seorang ma- 
laikat yang menamapakkan Pa sampai hari kiamat". 


TEE KE SSS - «NO 
ErsgI In. iga na NAK 
SEA (Nk. Pemer 
Ig BAE TE NTT UE 

GIE Ea S3 PENA 
Angs d5. Pata Te 
SEA IE BN dis 


789 


AT 1 aan sr NN NA Keras 
BAN IE 3 Va gnb AA 
Pan ara” — D3 


PENIS AN Sh 33. 533 San ATI 
pi gha JNE NG yA 
PAN RAKET 
GENEING A5 BEI Ari ELIA 
SKA. Ha btn pay 
PE Kay TA AKA 
SA ED SE ASK 

C4 Pa TKP E MA AA 


PA PATAN Za Dame makapabnga 
2 era TE 9 . yA —— 
Nah". ita L bae Lane: (209 


AA - “2 3 ara 


ASIAN 3 eat 
WIL KENA AA MA 


Su 


A2 LIL 


1 pa yEnaN Ko: KN 16. « 2S 


190 


: 
$ 
i 


: 

: 

: 

: 

K3 
£ 
Pa 
# 
3 
:3 


SME SENGIT ITA NI, IS 


3 222 2 Ie JII 2x —g 


TTL RN BAL e AN 
SA SAS TAN KAS 


KANAN 0) 


2 24, 283 ae Pd 
| ba AA A AS LAI, 


Pa rata Da 3 ASN 


aa #33 Sa 
£ KERING ai SS 
Sen an BA 
II IAI Te MAAN LIL AI 
Peng ag AAA RAN 
Is PA &. PN A7 - 


ta GA Ia. Sa Ga ASN 
Pe YAA KAA Gin ah 


G3 IS ANC Kana 


721. 


DLS IKUT 


2 2 Panu 3 
S$, 2 2 aa 3S £ € HD S 


NA tato te | ES BNas 35 PIN 
Lok ON 813 PP aa SN ra 
KA AB, Tama. N 
2 (IE, DIA AA AA IA TANI 
Sa jgn (Was Tas “Wppoos 
ANN ZA ENG & Sasa IK EK 3 
re NEEA Sel 
& An “Sa35 YANG 3,3 « An 
kamen 23 KA Ca 
SARI PIN tua. na 2. 
IE SAI AS 5 23 
pr 2x ANE PER ” ar 
Lang SES» UB Rr 
Hebat Aa, £5 LG ba : KN 
pera do An Ana 3S REG 
PALA Aa LEK An NN 3335 As 


AA 2 Nan yet AN karar 


122 


Fe 
5 

. 
Ki 


Te K TA RA 
BIG pE NN AS. AI 
RO LETAK Saat 5 


2232. 21 KIS ot 2 


A33 RI 9 P3 LA 
CA an krna Bngain 


Pe antoned 2- Mean 2g 233 2: Cg | an 


pena abah 
SAN AL Shan TN P3 
25135 SEA NS 
PAS IE MASA NG yaa 
Ta yang Ii GAN 3 “33 
kaga SN Kail SAK 
FS Mp ang Ka PA 


y0 2 sa, K2 


MEME BA Ie 


APN 


DR LK (TLERES Kk 
Sa apa: aa MENES “.— 

3 IA CE CL AL A2 

LH ANGE PHRI SEAL 


| ne 


4075. Mewartakan kepada kami Hisyam bin "Ammar, mewartakan 
kepadakami Yahya bin Hamzah, mewartakan kepada kami ? Abdur- 
Rahman bin yazid bin Jabir, mewartakan kepadaku 'Abdur-Rahman bin 
Jubair bin Nufair, mewartakan kepadaku ayahku, bahwsanya dia men- 
dengar An-Nawwas bin Sam'an Al-Kilabiy mengatakan: Rasulullah saw. 
menuturkan Dajjal di waktu pagi. Beliau lirihkan dan keraskan suaranya, 
sehingga kami mengira bahwa Dajjal itu ada di dalam sekumpulan pohon 
kurma. ii Dae ng aa Ketan ap oten 
Beliau bersabda: "Selaian Dajjal adalah yang lebih saya khawatirkan 
terhadap kalian:-Kalau dia keluar, sedang saya di tengah-tengah kalian, 
maka saya adalah orang yang menentangnya (menundukkannya) untuk 
kalian. Tapi kalau dia keluar, sedangkan saya tidak bersama kalian, maka 
masing-masing orang adalah yang menentangnya sendiri-sendiri. Sedang- 
kan Allah adalah Dzat yang mengurus setiap orang muslim karena saya. 
Sesungguhnya Dajjal adalah seorang pemuda yang rambutnya keriting, 
dan matanya tegak/mendelik. Sepertinya saya dapat menyamakannya 
' Abdul-'Uzza bin Oathen. : 

Barangsiapa di antara kalian melihatnya, maka hendaklah dia mem- 
baca pembukaan surat Al-Kahfi kepadanya. Sebab dia itu keluar dari 
jalan antara Syam dan Irak. Dia membuat kerusakan kanan dan kiri--daerah 
yang dilaluinya, pent.-- Wahai hamba-hamba Allah, tetaplah kamu se- 
kalian (pada agama Islam)". Ka . 

Kami bertanya: "Wahai Rasulullah, berapa lamanya dia tinggal di 
bumi ?". : Nara | 

Beliau menjawab: "40 (empat piiluh) hari. Sehari bagaikan setahun, 
sehari bagaikan sebulan dan sehari bagaikan seminggu/sejumu'ah. Dan 
hari-hari selebihnya seperti hari-hari kalian". 

'Kami bertanya: "Wahai Rasulullah, lalu hari yang tersebut yang 
seperti setahun itu, apakah kami sudah cukup mengerjakan shalat sehari 
itu ?" Ea . 
Beliau menjawab: "Maka perhitungkanlah perkiraanya itu". 

Perawi berkata lagi, kami bertanya: "Berapa kecepatan jalannya di 
bumi ?". 5 2 


Beliau menjawab: "Seperti hujan yang dibawa oleh angin". Kata be- 
liau selanjutnya:- "Maka dia mendatangi kaum, lalu mengajak mereka, 
mereka mau dan beriman kepadanya. Dia --Dajjal-- memerintahkan langit 
agar hujan, maka hujanlah langit itu. Dia memerintahkan bumi agar me- 
numbuhkan tetumbuhan, maka bumi menumbuhkannya. Dan ternak- 
ternak mereka kembali di sore hari pada kaum itu dengan tinggi ponok- 
nya, banyak air susunya dan kenyang. Kemudian dia --yakni Dajjal-- 
mendatangi kaum, lalu mengajak mereka, maka mereka menolak/men- 
dustakan ucapannya. Lalu Dajjal pergi dari mereka, maka jadilah mereka 
tertimpa kelaparan. Mereka tidak menemukan apa-apa. Kemudian Dajjal 
melewati tanah. reruntuhan, lalu dia berkata kepadanya: "Keluarkanlah 
simpanan harta-karunmu". Lalu dia pergi. Dia diikuti oleh barang-barang 
yang disimpan oleh bumi, seperti sekawanan tawon/lebah. Lalu dia 
memanggil seorang lelaki muda belia. Dia memukulnya sekali pukul 
dengan pedang. Dia memotongnya menjadi dua potong yang dipisah se- 
jauh lemparan. Kemudian dia (si Dajjal itu) memanggil lelaki itu, lalu 
lelaki itu datang dengan wajah yang berseri-seri dan tertawa. 

| Selanjutnya, 'pada saat mereka .seperti itu, tiba-tiba Allah me- 
ngirimkan 'Isa bin Maryam. Beliau turun di Menara Putih, sebelah timur 
Damsyig, dengan dua kain yang diwenter dengan dua warna, Dia mele- 
takkan kedua telapak tangannya pada sayap kedua malaikat. Bila beliau 
menundukkan kepalanya, maka, turunlah butiran-butiran perak bagai mu- 
tiara. Dan tidak dapat bagi orang kafir mendapati bau.nafasnya, kecuali 
orang itu mati, sedangkan nafasnya akan berhenti manakala kejapan 
matanya berhenti. Lalu pergi, sampai dia menemukannya di pintu Lud 
(yakni: negeri dekat Baitul-Mugaddas), lalu dia membunuh Dajjal. 

Selanjutnya Nabiyullah "Isa mandatangi kaum yang telah mendapat 
pemeliharagn Allah. Lalu Beliau mengusap wajah mereka dan mewarta- 
.kan kepada mereka pangkat mereka dalam surga. Sementara mereka 
dalam keadaan seperti itu tiba-tiba Allah memberi wahyu kepada 'Isa: 
"Hai 'Isa, sesungguhnya Aku telah mengeluarkan hamba-hamba-Ku 
tidak ada kekuatan dan kemampuan bagi seseora aa 

$ an ke 81 seseorang untuk membunuh 
mereka, dan kumpulkanlah para hamba-Ku itu ke gunung Thur". 

Dan Allah mengirimkan Ya-juj dan Ma-juj. Sedangkan mereka itu 
sebagaimana Allah firmankan, turun cepat dari tempat-tempat yang tinggi 
hn OS. 21:96). Mereka yang paling awal lewat Danau Thabariyah, 

La mum apa yang ada di dalamnya. Kemudian barisan yang paling 


795 


akhir lewat, lalu mengatakan: "Sungguh ada di dalam ini --danau-- suatu 
air, sekali. Dan Nabiyullah 'Isa dan sahabat-sahabatnya datang, sehingga 
kepala sapi milik seseorang di antara mereka adalah lebih baik daripada 
100 (seratus) dinar milik salah seorang kalian, pada hari ini. Maka 
Nabiyullah 'Isa dan para sahabatnya mencintai Allah. Kemudian Allah 
mengirimkan ulat kepada kaum Ya-juj dan Ma-juj di leher mereka. Maka 
mereka lalu mati, seperti kematian seorang saja. Lalu turunlah Nabiyullah 
'Isa dan para sahabatnya, maka mereka tidak menemukan sejengkalpun 
tempat kecuali telah dipenuhi oleh bau busuk, anyir dan darah mereka. 
Kemudian mereka --Nabi "Isa. dan para sahabatnya-- berdoa kepada 
Allah, lalu Allah mengirimkan kepada mereka burung seperti unta yang 
panjang lehernya. Lalu burung tersebut membawa mereka --yakni: ke- 
lompok Ya-juj--, lalu membuangnya di suatu tempat yang Allah kehen- 
daki. Kemudian Allah mengirimkan hujan kepada mereka, rumah yang 
terdiri dari tanah liat dan bulu tidak dapat melindungi mereka dari air 

5hujan. Lalu dia mencucinya sehingga meninggalkannya bagaikan kaca/ 
cermin. Kemudian dikatakan kepada bumi: "Tumbuhkanlah buahmu, dan 
berikanlah keberkahanmu".. Maka pada hari itu sekelompok orang- orang 
makan dari buah delima, dan dapat membuat mereka kenyang. Mereka 
dapat bernaung dengan kulit delima. Dan Allah memberi keberkahan 
pada air susu, sehingga sesungguhnyaa unta yang baru saja kawin dapat 
mencukupi sekelompok orang banyak dan sapi yang baru saja kawin 
dapat mencukupi satu kabilah dan kambing yang baru saja kawin dapat 
mencukupi kerabat dekat". 

Selanjutnya, pada saat mereka yang demikian itu, tiba-tiba Allah 
mengirimkan angin yang baik kepada mereka, lalu angin ita mengambil 
di bawah ketiak mereka dan mencabut roh' setiap orang muslim, dan 
tinggallah --masih hidup-- semua manusia yang lain, sedangkan mereka 
melakukan persetubuhan di depan orang banyak, seperti halnya dilakukan 
oleh himar. Maka terhadap merekalah hari kiamat terjadi". 


" Yakni, bila hewan disembelih dapat mencukupi dagingnya untuk dimakan oleh 
serombongan. manusia, baik kelompok kecil atau kelompok besar. (penterjemah). 


P3 y2x TN: Ta A3 Pn Tega 9.NT 
Dansa e Neeia let, 


796 


TAS IS JAN ya Ea sa 
Pa .- Aa aga an 2 A BA 


Raka BEAN 4. sa ae 
DA 


: “R 61 AKU 3 Ka ZA 
a— Ea GA 28 Sa Ogdaakl 


& Kama IT 


4016. Mewartakan kepada kami Hisyam bin ' Ammar, mewartakan 
kepada kami Yahya bin Hamzah, mewartakan kepada kami Ibnu Jabir, ' 
dari Yahya bin Jabir Ath-Tha-iy, mewartakan kepadaku ' Abdur-Rahman 
bin Jubair bin Nufair, dari ayahnya, bahwasanya dia mendengar. An- 
Nawwas bin Sam'an mengatakan: 


Rasulullah saw. bersabda: "Orang-orang muslim akan membakar bete 


busurnya Ya-juj dan Ma-juj, anak panah dan"perisai-perisai mereka se- 
lama 13 tahun”. 


Ke Yeo 15 LN 
SS Ha 5 Hae tt Ko! 
En pe DA YR 2 AAS Seken 
AN 22 Peng oK res AG Ne Nas Ank 
SEA Sen Ga 
2 .£- AO 49 Ly HF 
NG £ On La» AAA As 25 
NAN In BE. TAS ANN 


8 & Tag TA Le Puaat et Ta 


5 5-3 KUE 9 ek IYA 19 
STAN 53. AP C3: 

pi Tai AKS TN, Na 
Sma (EA. PA yA Ng. & 2 
sat 20x Kna BASA KAS 
Hn Ki 4 ea NAVY RAP AU 


AT yA 


PAY SNGA Ta Hana SAE Hy 


LG CA a dara ana 

- Natar AA BEN NBL S5 
AS, 4 ac 3 R3 LAS 15. P3, 4 ta 
SARA Hap 


Axa as Ke 52049-5 EA Bea iya 
Ken gh mengsiya, aga 
| Ia KAN CAN Alai 2 


mn ABE A3 TE G4. AL St ar 


Pan 2 Sak 


Ta ln Li: 53. Ayana D Ar 55015 


“7988 


S2 


“ &. r— 

Ta an KA Rai 

KA “ala at Aa GUE 

II AR AA SAA9 9 A13) 10 d yO am & A8 
Po 


Aa Kasat Snip3- SESASAS- AAS RC 
SAN 

L 2 Kya ca 

Haag, ES st g BE 

MEN IR Ka FIS 


BA 2 LL Sp 


agen TE ENG 


| As Nu Ita Per ab) AD 


2 SK AGAN AG 
| MEN ENAK SEN 
dn NE Ken NANGA NG 
Kana IE KbE GEN IN ATA 
“AO Ba AN x 

33 SEINY aa 
—$ Ank. SAI AE 


MN aa NN Fe N TA 


A 


ME at sni ia YG 
SANA ATA Datats » 
Peoe ape nyaa 
LA PI sa Sab 
GESEK ABIS R3 LNG 

SISA. Tanda Sa RISA 

TG ASN TA EM 

ISA ESA 

Lenngn,i ISA Se 
BANI Ha 3S DEL HPANY SEIA 

BN Ta e- Nekat Ka RN 
PA PAI GE 
ga Ls seru ina s4 


Kaue TN an PAD G3 


LAI ANE EA NAS 
Aa NAS YA AG ARSA 
MAYA, S3 EN MM 

LISA FA per 2RS 13 
SEK PAN 3 GAN KS 
Ie K3. arus y2 EA Lea 
pay ana pr 25 
Ea NE rena | 

A39 TS (aah SAYA AA 
Lk sa” EN SN gaada NE 


PE AAS Ko LN 
AN Ya KAA ENY Ah 1SAS. Sya 


KIE AA Ga SA 
AS Ya Ge EN AS KATA SAI 
48. 2 mara A Sar EN EA EA NYA AS 


Pata 


"TN PL GKAN AN RU Rd CA 


BK EA Ea 
Aan LT AG 2 -, La et AL 
JS IK -. 5 3 o 0338 AS, 


Aa LA 


(IS Tr Hii LEAN KE 


5 


ti - »3 
"Sea Dag Aap AN ae 588 


MEN ARSA. KEK AN 

BEA KESAN Aa Kk 
COTA Abas at GEA 
35 IE LN Ak LS 
Sista AS HK ana DESA SAN 
pa Je Ao) ATA PA 
Can 3 SIS st serah 
— 55333 SAN KE MAA Sx Tasia 
2 (tn IS BETA SI 3 KN 


wA 23 NA (2 3 
1133 GEN PN 1133 


55. AAS ARA anna: aa 


802 


2A ABI LIA 5. &h Jah 9 Ia 
3 aa 4 Ke an 


Pn Keren Ke SA 


31 2 as ca SAN aki Yaa 


, 2 . kenng — OR 3 
PRE 2 LA S9 « 2 ts 


Ha PAN Beam z5 
LE SE GAS ph La LAN La 5 


Bd 
SI NAS pa 


La Gi IG La 2g Lana 


S5 KTNA Sena NAN 


Kar GI SN Lana SA An Ian 
NG AN 33 A3. JA way 
HE a33 Is 3. Gene. » 


1 - Had Hasan SAS - | 


803 


ot AS £ 2 

GS PES BEN MEA AG AE 

5 GE BAN Asa aa 

: Pu -. 2 5 LS Ana” 

TA ET 2 “ Naa” . c p T. 

AA JAR BEA BETA Ii GANAN AN, 
Agt 2 1 e 

Ta PARI ANE IS 
3 DI ES AIA IS “YG 


Aa 


ENG. NAR). 2SES) 
PD Lita” La GK na LG 
KAN Kake NS LA H3 LI 


- 3 .. aa 
EK LK AN. Tn 
SAN CAS 3 Lag « KING “9 


UN AA Sa» MN ET NS 


LL AED ANA ML IE, 2. K- 
DI NB D3 HAN OKE SAS 


& AO, Pa Pari 1 Aa s9 ge 
IE SEA UR ba SAYA 
1 | MA 

. va 8 N 


4077. Mewartakan kepada kami 'Aliy bin Muhammad, mewartakan 
kepada kami 'Abdur-Rahman bin Al-Mubaribiy, dari Isma'il bin Rafi', 
yaitu Abu Rafi, dari Abu Zur'ah, Asy-Syaibaniy, yaitu Yahya bin Abu 
'AMr, dari Abu Umamah Al-Bahiliy, dia berkata: Rasulullah saw. ber- 


804 


khutbah kepada kami, sementara kebanyakan khutbahnya itu warta/ 
pemberitaan yang kami mewartakannya mengenai Dajjal, dan beliau me- 
nakut-nakuti agar waspada terhadap Dajjal. Nabi bersabda: "Bahwasanya 
tidak terjadi fitnah di bumi semenjak Allah menciptakan anak cucu Nabi 
Adam yang lebih berat daripada fitnah Dajjal. Dan sesungguhnya Allah 
tidak mengutus seorang nabi kecuali dia menakut-nakuti umatnya akan 
Dajjal. Dan saya adalah akhir para Nabi, sedangkan kamu sekalian adalah 
umat yang terakhir. Dan dia --yakni Dajjal:: keluar di tengah-tengah ka- 
lian, tidak dapat tidak. Kalau dia keluar, sementara saya berada di 
tengah-tengah kalian, maka saya dapat membela setiap orang muslim. 
Tapi kalau dia keluar sepeninggalku, maka setiap orang adalah dapat 
membela dirinya masing-masiang. Sedangkan Allah adalah Dzat yang 
mengurusi setiap orang muslim karena saya. Dan sesungguhnya Dajjal itu 
keluar dari jalan antara Syam dan Irak. Lalu dia membuat kerusakan se- 
belah kanan dan kiri --yakni: daerah yang dilaluinya--. Wahai hamba- 
hamba Allah, tetaplah kamu sekalian pada agama Islam: Sebab sesung- 
guhnya saya itu akan menyebutkan kepada kalian sifat/iderititas Dajjal 
yang tidak pernah disebutkannya oleh Seorang nabipun sebelumku. "' 

Sesungguhnya dia (Dajjal) mulai berkata: "Aku adalah seorang nabi 
dan tidak ada nabi setelah aku". Kemudian dia: memuji, lalu berkata: 
"Aku adalah tuhanmu sekalian". Bui 

Kamu sekalian tidak dapat melihat Tuhan kalian, sehingga (sebelum) 
kalian meninggal dunia. Sesungguhnya Dajjal itu matanya buta sebelah, 
sementara Tuhan kalian tidak buta sebelah matanya. Dan sesungguhnya 
Dajjal itu, di antara kedua matanya tertulis: KAFIR, yang dapat dibaca 
Oleh setiap orang mukmin, baik yang dapat menulis maupun yang tidak 
dapat. Dan termasuk fitnahnya adalah dia disertai oleh surga dan neraka. 
Maka neraka Dajjal adalah surga, dan surganya justru neraka. Maka 
barangsiapa yang mendapat cobaan dengan nerakanya, maka hendaklah 
dia mohon pertolongan kepada Allah, dan hendaklah dia membaca pem- 
bukaan surat Al-Kahfi, maka neraka itu'menjadi terasa dingin-dan men- 
sejahterakan baginya, sebagaimana yang pernah terjadi api pada nabi 
5 Ban aan finekinya, yaitu dia —Dajjal.-mengatakan 

seorang — yakni: Arab kampung--: "Bagaimana pendapat- 

mu, kalau aku membangkitkan a i “ke maa 

yah dan ibumu kepadamu, apakah kamu 
mau bersaksi bahwasanya aku adalah tuhanmu?" 


805 


-d 


Lalu dia menjawab: "Ya". 

Kemudian ada dua orang Setan yang berujud ayah dan ibunya, lalu 
mengatakan: "Wahai anakku, ikutilah dia. Sebab sesungguhnya dia - 
-Dajjal-- adalah tuhanmu". 

Dan sesungguhnya termasuk fitnahnya, yaitu dia diberi kuasa untuk 
menguasai seseorang, lalu dia membunuhnya dan menggergajinya dengan 
gergaji, sehingga terbuang menjadi dua bagian Kemudian dia berkata: 
"Lihatlah oleh kalian kepada hambaku ini. Sesungguhnya aku telah mem- 
bangkitkannya sekarang, kemudian dia malah menganggap bahwa dia 
mempunyai Tuhan selain diriku". 

Selanjutnya, Allah membangkitkannya. Dan Dajjal berkata kepada- 
nya: "Siapakah tuhanmu?". 

Maka dia menjawab: "Tuhanku adalah Allah, dan kamu adalah mu- 
suh Allah. Kamu adalah Dajjal. Demi Allah, bukankah aku setelah itu, 
pada hari ini justru lebih mengetahui tentang kamu". 

'Abul-Hasan Ath-Thanafisiy berkata: Maka mewartakan kepada kami 
Al-Muharibiy, mewartakan kepada kami 'Ubaidullah bin AL-Walid Al- 
Washshafiy, dari 'Athiyah, dari Abu Sa'id, dia berkata: 

Rasulullah saw. bersabda: "Orang tersebut adalah umatku yang paling 
tinggi derajatnya di dalam surga". 

Dia -p era w i-- berkata: Abu Said berkata: Demi Allah, kami 
tidak.mengetahui orang yang tersebut . itu melainkan bernama "Umar bin 

Al-Khaththab, sehingga dia telah melewati jalannya. . 

Al-Muharibiy berkata: Kemudian kami merujuk kepada haditsnya 
Abu Rafi”. Beliau saw. bersabda: "Dan sesungguhnya termasuk fitnah- 
nya, yaitu Dajjal memerintahkan langit agar menurunkan hujan, maka 
langit terus hujan. Dia memerintahkan bumi agar menumbuhkan --tetum- 
buhan--, maka terus bumi menumbuhkannya. 

Dan sesungguhnya termasuk fitnahnya, yaitu Dajjal: melewati suatu 
perkampungan, penduduknya mendustakannya dan tidak tersisa satupun 
binatang piaraan, kecuali musnah/mati. Dan termasuk fitnahnya (lagi), 
yaitu Dajjal melewati suatu perkampungan lalu penduduknya membenar- 
kan ucapannya. Selanjutnya Dajjal memerintahkan langit agar menurun- 
kan hujan, lalu terus langit menurunkan hujan. Dan dia memerintahkan 
bumi agar menumbuhkan - tetumbuhan--, lalu terus bumi menumbuhkan- 
nya, sehingga binatang-binatang ternak mereka pulang pada hari itu 
gemuk dan besar, perutnya kenyang, dan susunya penuh air susu. Bah- 


wasanya tidak ada suatu bumipun yang tersisa, kecuali Dajjal telah 
menginjaknya dan membuat kerusakan, selain Makkah dan Madinah. 
Dajjal tidak dapat mendatangi keduanya dari jalan di antara dua gunung 
Makkah dan Madinah, kecuali ada malaikat yang menampakkannya 
dengan pedang-pedang terhunus, sehingga dia singgah di gunung kecil 
yang merah, yaitu di tanah yang kering/tandus. Maka Madinah menggon- 
cang penduduknya tiga goncangan, lalu tidak tertinggal orang munafik, 
pria atau wanitanya, kecuali dia keluar menuju ke gunung kecil yang 
merah itu. Maka Madinah meniadakan orang yang buruk, seperti halnya 
tempat bara api menghilangkan kotoran/karat besi. Hari demikian itu 
disebut.hari pembersihan". | 

Ummu Syarik binti Abul-'Akar berkata: "ya Rasulullah, dimanakah 
orang Arab waktu itu?" 

— Beliau menjawab: "Mereka, pada waktu itu, sedikit. Sebagian besar 
mereka berada di Baitul-Magdis, sedangkan pemimpin mereka adalah 
seorang lelaki yang saleh. Maka sewaktu pemimpin/imam mereka maju 
untuk mengerjakan shalat Shubuh mengimami mereka, tiba-tiba "Isa bin 
Maryam turun kepada mereka di waktu Shubuh. Selanjutnya, sang imam 
kembali ke belakang, berjalan mundur agar Nabi 'Isa maju mengimami 
shalat orang-orang. Kemudian "Isa meletakkan tangannya pada antara 
kedua bahu sang imam, kemudian mengatakan kepadanya: "Majulah dan 
kerjakanlah shalat --sebagai imam--. Sebab shalat itu sudah diigamatkan 
uritukmu". Kemudian imam mereka mengerjakan shalat dengan mereka. 

Maka ketika dia mau pergi, maka 'Isa as. berkata: "Bukakanlah 
olehmu sekalian pintu itu" lalu pintu dibuka, sedangkan dibelakang pintu 
ada Dajjal yang disertai oleh 70 (tujuh puluh) ribu orang Yahudi, yang 


- setiap mereka mempunyai pedang yang dihiasi dan bertoga hijau. Maka 


bila Dajjal melihat beliau --nabi 'Isa--, maka dia lebur-hancur sebagai- 
mana hancurnya garam dalam air, dan dia lari ketakutan. Dan 'Isa as. 
berkata: "Sesungguhnya aku mempunyai suatu pukulan kepadamu yang 
kamu tidak bakal mendahului/menghindarkan pukulan dariku". Lalu 
beliau dapat menyusul Dajjal di pintu Lud sebelah timur (yakni: Sebuah 
tempat di Syam. Menurut informasi lain! tempat di- Palestina), maka 
beliau "Isa dapat membunuh Dajjal, lalu Allah mengusir orang Yahudi 
hingga porak poranda. Tidak ada sesuatu ciptaan Allah yang dapat dijadi- 
kan bersembunyi oleh orang Yahudi kecuali Allah menjadikan sesuatu itu 
dapat berkata-kata. 


807 


Tidak ada batu, pohon, dinding dan binatang (kecuali Ghargad/pohon 
berduri. Sebab dia itu termasuk pohon mereka. Dia tidak mau berbicara) 
melainkan dia mengatakan: "Wahai hamba Allah yang muslim, inilah 
orang Yahudi. Kemarilah, bunuhlah ia --yakni: Yahudi itu--". 

— Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya harinya/masanya itu ada- 
lah selama 40 (empat puluh) tahun. Setahun seperti setengah tahun, se- 
tahun seperti sebulan, sebulan seperti seminggu/sejum'ah dan akbir hari- 
harinya adalah bagaikan bunga api. Di pagi hari, salah seorang di antara 
kalian tiba di pintu Madinah, tapi dia tidak sampai di pintunya yang 
lainnya hingga sore hari". 

| Lalu ditanyakan kepada beliau saw.: "Wahai Rasulullah bagaimana 
kami dapat mengerjakan shalat.di hari-hari yang pendek itu?" 
Beliau menjawab: "Yaitu kamu sekalian menghitung shalat pada 
waktu itu, sebagaimana kalian memperkirakan pada hari-hari yang pan- 
jang ini, kemudian shalatlah kamu sekalian". 


Rasulullah saw. bersabda: "Maka akan ada 'Isa bin Maryam di te- 
ngah-tengah umatku adalah sebagai hakim yang adil, pemimpin yang 
berlaku adil. Beliau menghancurkan palang salib membunuh babi dan 
meletakkan --tidak menerima pembayaran pajak dari orang kafir--. Beliau 
meninggalkan sedekah/zakat - lantaran banyak harta-. maka tidak ada 
kambing dan unta yang dijalankan. Permusuhan dan kebencian dihilang- 
kan. Racun dari setiap yang memiliki racun dilenyapkan. Racun dari 
setiap yang memiliki racun dilenyapkan, sehingga seorang bocah/anak 
kecil memasukkan tangannya kedalam ular, maka tidak membahayakan- 
nya. Seorang bocah perempuan membawa lari singa, maka tidak mem- 
bahayakannya. Srigala di tengah- tengah. kambing adalah dia itu bagai 
anjing yang menjaganya --yakni: bersahabat--. Bumi dipenuhi kedamaian, 
sebagaimana bejana dipenuhi oleh air. Hanya ada satu ungkapan: Tidak 
boleh disembah kecuali kepada Allah dan perang berhenti/selesai. Orang 
Ouraisy kerajaannya dirampas. Dan bumi adalah bagaikan piring besar 
dari perak, yang menumbuhkan tetumbuhannya di masa. Adam, sehingga 
suatu kaum berkumpul/merubung setandan anggur, maka dapat me- 

.ngenyangkan mereka. Dan suatu kaum merubung buah delima, maka 
buah itu dapat mengenyangkan mereka. Lembu hanya seharga harta be- 
gini, begitu. Dan kuda hanya beberapa dirham". 

Mereka --para sahabat:- bertanya: "Wahai Rasulullah, apa yang me- 
nyebabkan harga kuda murah ?". 


808 


Beliau menjawab: "Karena dia tidak dipakai/dinaiki untuk berperang 
selama-lamanya". 

Ditanyakan kepada beliau saw.: "Lalu apa yang menyebabkan lembu 
harganya mahal?". 

Beliau menjawab: "Dia dipakai untuk membajak tanah semuanya. 
Dan sesungguhnya sebelum keluarnya Dajjal selama 3 (tiga) tahun ke- 
keringan yaitu: Manusia mengalami musibah kelaparan yang sangat. 
Allah memerintahkan langit, pada tahun yang pertama, agar ia menahan 
1/3 (sepertiga) hujannya, dan memerintahkan bumi agar menahan 1/3 
(sepertiga) tetumbuhannya. Kemudian memerintahkan langit, pada tahun 
kedua, agar ia menahan 2/3 (dua pertiga) hujannya dan memerintahkan 
bumi agar menahan 2/3 (dua pertiga) tetumbuhannya. Kemudian Allah 
memerintahkan langit, pada tahun ketiga, maka ia menahan hujannya 
semuanya, lalu tidak meneteskan sama sekali. Dan memerintahkan bumi, 
maka ia menahan tetumbuhannya semuanya, lalu ia tidak menumbuhkan 
tetumbuhan yang hijau sama sekali, lalu tidak ada tersisa binatang- 
binatang yang mempunyai kuku berbelah kecuali musnah, melainkan apa 
yang dikehendaki oleh Allah". 

Ditanyakan kepada beliau: "Lalu apa yang menyebabkan hidupnya 
manusia pada zaman tersebut?". 

Beliau menjawab: "Yaitu bacaan: Tahlil, takbir, tasbid, tahmid, dan 
yang demikian itu berjalan pada mereka seperti jalannya makanan". 

Abu ' Abdullah berkata: Saya mendengar Abul-Hasan Ath-Thanafisiy 
mengatakan: Saya mendengar 'Abdur-Rahman Al-Muharibiy mengata- 
kan: Seyogyanya hadits ini diserahkan kepada seorang pendidik, sehingga 
dia mengajarkannya kepada anak-anak dalam pengajaran. | 


Sh “ne 2» 


IEu ag AG KN en 
BAU PETA Year IS DAN RAY 


EP Oo 


EA z Oa 
ASEN mak »I8 hn A3 
Sega na -— SK. , 2 RRI K 


AL s3 Natan Aa PA 
an sayah V5359 6 LAN Tn 
AAA KE KAK £ 23 


4078. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah dari Az-Zukriy, dari Sa'id 
bin Al-Musayyab, dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. bersabda: "Tidak 
akan terjadi kiamat sehingga (sebelum) 'Isa bin Maryam turun sebagai 
hakim yang berbuat adil dan imam/pemimpin yang adil. Lalu beliau 
menghancurkan palang salib, membunuh babi, tidak menarik pajak ke- 
pada orang kafir, dan harta-benda melimpah ruah sehingga tidak ada 
seorangpun yang menerima Ba 


IA AL LG 
BEA ITN sa SD PN RO - 9 NA 
oa Sy ge “5 a12 N » & 


Saat ga 2. BAL 33 


- 


D—3009 Ha IE NE 


22k £ 
(gu “ra SANG. Bs) : 9 


- car 
se & Ie 2 Id AE Ka KE 
2g @ Sa - LN 
ME -A SAN Hyang, siaga ga 
ea A3 “ ga Gt Fed MM 


2 Ah. —.. tc KN » ED NG 
png la 29 Ca , men » 1G Hae PA d gw) 


810 


- Pa 46) “1 
ke Kang Nope HI Ay 
ad - - 


Kakan YAA ANTA YA CAP ANDA 
:0 2 Dang. agan ane 
SES TN LAI Aas 1x, — 
C3 AAS. Pe yAprA Nan 
Gp dna: AAS. Coba g sa 

24 Sanga tag Ag 


oo BA LA “XC AN SEA KAS . 
La Ne LA 3 


PP. 3 0 2 


PA: Pele BEA 
| Beng » HA PA PE Papa 
hayang aa Pn Fa 


811 


4079. Mewartakan kepada kami Abu Kuraib, smewartakan kepada 
“kami Yunus bin Bukair, dari Muhammad bin Ishag, mewartakan -ke- 
padaku 'Ashim bin 'Umar bin Oatadah, dari Mahmud bin Labid, dari 
Abu Sa'id Al- Khudriy, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "Akan 
dibukakan kepada Ya-juj dan Ma-juj, lalu mereka keluar, sebagaimana 
Allah berfirman. yang artinya): "... dan mereka turun dengan cepat dari 
tempat:tempat yang tinggi" (OS. 2: 96), lalu mereka merata di per- 
mukaan bumi. Dan orang-orang mpslim menjauhi mereka, sehingga kaum 
muslimin yang tinggal itu berada : :di kota-kota mereka, dan benteng- 
benteng mereka, dan mereka menghela ternak mereka, sehingga mereka 
melewati sebuah sungai lalu mereka. minum” "airnya sampai tidak ada 
sesuatupun yang tertinggal dalam" sungai itu. Lalu barisan mereka yang 
terakhir melewati --sungai-- setelah mereka, maka di antara mereka ada 
yang berkata: "Sungguh. di tempat ini, “sekali, terdapat air dan mereka 
melahirkan kerusakan di bumi". 

| Lalu ada orang 'di antara mereka berkata: "Mereka adalah penduduk 
bumi, semeritara kami telah menjauhkan/mengusir mereka,'dan sungguh 
kami akan memerangi penduduk langit". Sehingga salah seorang di antara 
mereka sungguh mengguncangkan ujung lembingnya ke langit, lalu Jem- 
bing kembali dengan berlumuran darah. Kemudian mereka mengata- kan: 
"Kami sungguh telah membunuh penduduk langit". 

Dan pada sait mereka dalam' keadaan seperti tersebut, tiba-tiba Allah 
mengirimkan binatang-binatang melata “seperti ulat belalang, lalu melilit 
leher mereka, maka matilah .mereka-seperti matinya belalang, yang mc- 
reka saling menunggangi yang lainnya. Lalu orang-orang muslim tidak 
mendengar suara mereka: Kentudian mereka --orang-orang muslim-- ber- 
kata: "Siapakah seorang. lelaki yang menjual dirinya dan melihat apa 
yang mereka lakukan?", Kemudian ada seorang lelaki di antara mereka, 
sedangkan dia sungguh pernah menyediakan dirinya untuk dibunuh oleh 
mereka, lalu dia mendapati mereka mati, maka dia memanggil orang- 
orang muslim: "Hendaklah kalian bersuka hati, maka sungguh musuh 
kalian telah binasa". Kemudian orang-orang keluar dan membiarkan jalan 
ternak mereka, lalu mereka tidak mempunyai hewan kecuali menjadi da- 
ging mereka. Maka, ternak mereka gemuk, penuh lemak seperti bagusnya 
tetumbuhan yang subur yang dimakan ternak secara bebas". 


812 


— 


Kia. DRS LABA Gan. 


2G 


A Ia aa TA FS Inn 


erat ARI RI AKA bak Yo At 8 LA 


LL Mp ra 


Yasa KAN ea. S9 sis morlag 
PERANAN AA 


: BAN KE n£ 


S3. Naa WEE TA sang is | 
fasa | ZA AG o3ss By 
BAGAN ANAK 5S AL PAT Aha eat 
Tera og AS AOA LS 


OI Pakar 


— FE bean “- 
CE NAN AN REI 


nar-benar kenyang karena makan daging mereka". (yakni: daging Ya-juj- 
TEA TA Dalam Az-Zawa-id: Isnadnya shahih dan para perawinya tsigat. Hadits ini juga 
» 27 4 - PP 3 , P3 Ana diriwayatkan oleh Al-Hakim, dia berkata: Kadiv ini shahih sesuai persyaratan 
TA CAS ab SN » & NI gm SS Muslim. | 

DNA NG. Kane UE Gian 
Nan EL AS N 33 DN SANG YAA KELAEN 
&« n JD | '9 £ . » A.A BEA AA oNL 3 - “ Pa AG “ 
#1 “ : “3 & 3 T . Pe ad (ny Tn .. SD (Pi as Ng 

Ia Ang AU Ara Hen SUN : 

2 | & Sena Bata TA LA GAS 
| An tag 8 Astana yA NE SS AAS yi ya Ga 
- 4080. Mewartakan kepada kami Azhar bin Marwan, mewartakan | 4D 1 & Na - 7 

kepada kami 'Abdul-A'la, mewartakan kepada kami Sa'id, dari Oatadah, a - As D ' & ENI) Ferer ng S3 5 | “hh 


dia berkata: Mewartakan kepada kami Abu Rafi”, dari Abu Hurairah, dia 2. 2 e 
berkata: 2 KAPAN MATA NI 1 2A— 


Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya Ya-juj dan Ma-juj selalu mem- “ : : 


buat lobang setiap hari, sehingga ketika mereka hampir melihat cahaya”. AP 2 “2 TAS | “2-4 ag 59 sa 
matahari, maka ada yang berkata membohongi mereka: "Kembalilah ine SO AE II. “ane o mai NYA A5 
kalian, maka kami akan membuat lobang besuk". Lalu Allah mengem- aja Os 3. e ' | : 
balikan tembok yang lebih kuat dari semula, sehingga ketika waktu 2 8 . 23 LI - Sx - Sa ah sg ro 
mereka telah sampai dan Allah hendak mengirimkan mereka kepada' ma- Nana na bing Ba "3 
nusia, maka mereka (yakni: Ya-juj dan Ma-juj) melobangi tembok. Se- “ LL og Lx 25 DN Ai B2 P3 
hingga mereka hampir melihat cahaya matahari, maka ada yang berkata SSS NO 8 S 39 AR Dp dee 
membohongi mereka: "Kembalilah kalian, mak kalian akan dipat me- oa 5 eneg 
lobanginya besuk, Insya Allah". AN 1 AI GE, Aa EN ANE LALU 
Mereka membuat pengecualian (yakni: dengan menyebut Insya - - "29 ' T 9 293 — 
Allah, pent), lalu mereka kembali ke tembok, sementara tembok itu se- SI MALAM KL AA PT aan 
perti keadaan sewaktu mereka meninggalkannya, lalu mereka melobangi- (LS » d y lo. Jd 5. c BANI) OP 29 
nya dan-keluar di tengah para manusia, lalu mereka menghisap air, dan An PAK - 
orang-orang berlindung dalam benteng-benteng mereka karena takut pada Ayana rara 2G OK 3 n - | 35 8 
Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj-Ma'juj melemparkan panah ke langit, lalu (« Sae pa an 0 -- 2 
kembali panah mereka dalam keadaan berlumuran darah. Maka mereka & Manna ROA nba 0 
mengatakan: "Kami sudah mengalahkan penduduk bumi dan sudah 5. o AS LOR KD Joe "y9 "29 
mengungguli penduduk langit". Lalu Allah mengirimkan ulat-ulat ke - 55 


tengkuk mereka, maka Allah membunuh mereka sebab ulat-ulat itu". 
Rasulullah saw. betsabda: "Demi Dzat yang jiwaku ditangan-Nya, 
sesungguhnya binatang-binatang melata di bumi menjadi gemuk dan be- 


814 


Ah 2g 222 22 2 2G 


Sa NAS TAK 
Hiasan an On gn 
2 P3 MR MALE 


&y. Anyop entar FAN 


ea Ker ATU Yen car /N9D A33 

| AN 2. pA— 
"Dskun3 Ion SB 5333 

, 25 pp yag ROA er Ae pi oh 2G INA 


Al ey OA 9 - SENI akn SS oya 
Niat Ai 150. d9 se ag SSS 


4081. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, me- 
wartakan kepada kami Yazid bin Harun, mewartakan kepada kami Al- 
"Awwam bin Hausyab, mewartakan kepadaku Jabalah bin Suhaim, dari 
Mu-tsir bin 'Afazah, dari ' Abdullah bin Mas'ud, dia berkata: Tatkala di 
malam Rasulullah saw. di Isra-kan, beliau menjumpai Ibrahim, Musa dan 


816 


'Isa. Lalu mereka --para sahabat-- memperbincangkan kiamat. Mereka 
mulai dengan Nabi Ibrahim. Maka mereka menanyakan Ibrahim tentang 
kiamat, tapi beliau tidak ada pengetahuan tentang kiamat. Kemudian 
mereka menanyakan kepada Musa, tapi beliau tidak ada pengetahuan ten- 
tang kiamat. Kemudian pembicaraan ini diajukan kepada 'Isa bin 
Maryam, beliau berkata: "Sungguh saya sudah dipesan mengenai kiamat, 
tapi yang bukan kiamat yang secara mendadak. Adapun kiamat yang 
secara mendadak, maka tidak ada. yang mengetahuinya selain Allah". 
Lalu beliau menuturkan keluarnya Dajjal, berkata: "Maka aku akan turun, 
lalu aku membunuhnya". Maka para manusia kembali ke negara mereka, 
lalu Ya-juj dan Ma-juj menghadapi mereka, sedangkan kelompok 
Ya-juj dan Marjuj turun dari tempat-tempat yang tinggi. Maka mereka 
tidak melewati air kecuali meminumnya, dan melewati sesuatu kecuali 
mereka merusaknya... Maka orang-orang berteriak mohon. pertolongan 
Allah. Lalu aku berdoa kepada Allah agar Allah membunuh mereka 
(yakni:Ya-juj dan Ma-juj), maka bumi menjadi busuk karena bau 
--bangkai-- mereka. Lalu. orang-orang berteriak mohon pertolongan 
Allah, maka aku berdoa kepada Allah Ialu Allah mengirimkan langit 
dengan membawa hujan/air, dan air itu membawa mereka dan melempar- 
kan mereka ke dalam laut. Kemudian gunung-gunung dihancurkan men- 
jadi debu dan bumi diratakan bagaikan ratanya kulit yang disamak. 
Kemudian saya --yakni: "Isa bin Maryam-- dipesan: "Kapan hal tersebut 
terjadi, yaitu kiamat dari para manusia. Seperti seorang wanita yang ha- 
mil yang ahli keluarganya tidak mengetahuinya kapan dia tiba-tiba da- 
tang kepada mereka dengan membawa anaknya". 

Al-'Awwam berkata: Hal ini dibenarkan di dalam kitab Allah (yang 
artinya): "... sehingga dibukakan --tembok-- kepada Ya-juj dan Ma-juj, 
sedangkan mereka turun dari tempat yang tinggi" (OS. 21 : 96). 


Dalam Az-Zawa-id: Int isnadnya shahih, rijalnya tsigat. Mu-tsir bin 'Afazah, 
disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Ats-Tsigat. Sedangkan perawi selebihnya 
isnadnya tsigat. 


Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Hakim. Dia berkata: Ini isnadnya shahih. 


817 


GAN KPA aka 


BAB 34 
Keluarnya Imam Mahdiy 


AL 35K NI 


Ke KBK G-N 
IBL EL AEN eat 
LNG KANKER ANE RA. Klg 
LARI NS AA ES 

Abe NU sat 
ma KAT NC NE 


Tete 


DAK» 2. - maca PAP 0 
TEBEL ba a YAN 


818 


33) GA AC Leg sa 
PEG, 3 MAS mean Eye 


PEN Sp3 IX sy do ja Giasiah 4 Unas ola) "SNI 
ee aadutayel PAN Iran HM 
Gelar Sebioe yad Ur saS Was yeah 3 


4082. Mewartakan kepada kami 'Utsman bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Mu'awiyah bin Hisyam, mewartakan kepada 
kami 'Aliy bin Shalih, dari Yazid bin Abu Ziyad, dari Ibrahim, dari 
"Algamah, dari ' Abdullah, dia berkata: Pada waktu kami berada di sam- 
ping Rasulullah saw., tiba-tiba ada para pemuda dari Bani Hasyim meng- 
hadap. Maka ketika beliau melihat mereka, beliau » berlinang airmata dan 
berobah raut wajahnya. , 

"Abdullah berkata, saya berkata: "Kami terus-menerus melihat pada 
wajahmu akan sesuatu yang kami tidak menyenanginya". 

Maka beliau menjawab: "Kami adalah satu keluarga serumah, yang 
Allah telah memilihkan bagi kami kehidupan akhirat daripada kehidupan 


“dunia. Dan sesungguhnya ahli keluargaku, sepeninggalku, akan menemui 


suatu bala-cobaan pengusiran dan pembuangan. Sehingga ada suatu kaum 
yang datang dari arah timur yang membawa bendera hitam. Lalu mereka 
minta harta-benda, tapi mereka tidak diberinya, lalu mereka memerangi 
dan menang. Lalu mereka diberi apa yang mereka minta, tapi mereka 
tidak menerimanya, sehingga mereka menyerahkan kepemimpinan ke- 
pada salah seorang lelaki dari ahli keluargaku, lalu dia memenuhinya de- 
ngan berbuat adil, sebagaimana mereka memenuhinya --yakni: kepemim- 
pinan-- dengan berbuat zalim. Barangsiapa di antara kalian menjumpai 
hal tersebut, maka hendaklah dia mendatangi IeesA walaupun berjalan 
mengingsut di atas salju". 


Dalam Az-Zawa-id: Isnadnya dha'if, karena dha'ifnya Yazid bin Abu Ziyad 
Al-Kufiy. Tapi Yazid bin Abi Ziyad tidak sendirian meriwayatkan hadits dari Ibrahim. 
Sementara Al-Hakim meriwayatkannya dalam Al-Mustadrak, dari jalan "Umar bin 
Oais, dari Al-Hakam dan Ibrahim. 


819 


Ig 2 C2 NP NAMA “5 D 

IK AN ME ASIS - LA 
PE DR LIL ANTA AN na NI 
AS Aa IN 6) Haa GA 

.. BP 2 H0 KL 2 Gu aw. K2 “ 

. na A MTA Gh2 NIS AN 


INGAT TAS Sen LNG GS 


PEN “ 


Lo IL 24 
Ke Ken AS Sob Vm AS CA 


4083. Mewartakan kepada kami Nashr bin 'Aliy Al-Jahdhamiy, me- 
wartakan kepada kami Muhammad bin Marwan Al-'Ugabliy, mewartakan 
kepada kami "Umarah bin Abu Hafshah, dari Zaid Al-'Ammiy, dari Abu 
Shiddig An-Najiy, dari Abu Sa'id Al-Khudriy, bahwasanya Nabi saw. 
bersabda: "Akan ada" didalam umatku seorang Al-Mahdiy. Kalau dia 
diringkas, maka dia itu tujuh. Dan kalau tidak, maka dia itu sembilan. 
Umatku memperoleh kenikmatan, yang belum diperoleh mereka sama 
sekali seperti kenikmatan itu, mereka diberikan makanannya sementara 
kamu tidak menyimpan sesuatu dari mereka. Dan harta benda, pada 
waktu itu, terkumpul banyak. Lalu ada seorang lelaki berdiri berkata: 
"Wahai imam Mahdiy, berilah aku!". 

Maka beliau menjawab: "Ambillah". 


LA AAA PNY TPF Hn 34 


“ea 9 PAR AL 3 RGS yr SNL 


820 


Mens A3 PESTA IYA 
KG IR anna Ang: LA BN Maa 2 

J3 AE AN A: TOY 

»£ AT ga 1 "4 

ia SA IS Ain ya 

Pa en ARA K3 

BR ENG Sec Fera 


Lereng PR Pagi p2” Nusa NIM 2 » 93. 
RAR de 2g So oadi3 


4084. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Yahya dan Ahmad 

bin Yusuf, mereka berkata: Mewartakan kepada kami 'Abdur-Razzag, 
dari Sufyan Ats-Tsauriy, dari Khalid Al-Hadzdza, dari Abu Oilabah, dari 
Abu Asma Ar-Rahabiy, dari Tsauban, dia berkata: 
Rasulullah saw. bersabda: "Ada tiga orang saling beeaasi di dekat 
simpanan Ka'bah kalian. Semuanya itu anak seorang Khalifah. Kemudian 
tidak ada yang jadi khalifah bagi salah satu di antara mereka. Lalu mun- 
cullah beberapa bendera yang hitam dari arah sebelah timur, maka me- 
reka membunuh kamu sekalian dengan satu pembunuhan yang belum per- 
nah dilakukan pembunuhan itu oleh suatu kaum". 

Selanjutnya, beliau menuturkan sesuatu yang saya tidak mengingat- 
nya, Maka beliau bersabda: "Maka bila kalian melihatnya, maka berbaiat- 


Aa aa 
SA N - | &- 
« N GA UI 2S ANA SAI 
SS RA AED 


3 
. 


ha AI 


CA 


821 


lah kalian kepadanya, walau dengan berjalan mengingsut di atas salju. 
Sebab dia adalah khalifah Allah, yaitu Al-Mahdiy". 


Dalam Az-Zawa-id: Ini adalah isnad yang shahih dan para perawinya tsigat. 
Sedangkan Al-Hakim meriwayatkannya dalam kitab Al-Mustadrak. Dia berkata: 
Hadits shahih menurut persyaratan Al- Bakery dan Muslim. 


TN PALU AS Ae 18 -- N9 
: HER EA Se | Got x Le pdh 


- 


ah Pa FA NS ag AA 
.£« 3 aw Hi A81 Ea Gee » 


(olpI Sa Ga ba HA 3 Lang SNI 
kn NS» JAS onta A0 Ny KO 
Panin nyai A3 : ME NAANNG « “yaah 39» NN 
deh Renja erna G3 “Nona Caaer) 
A08? Zhu & - & Xaww sn deh e BM 
S3 H0 
4085. Mewartakan kepada kami 'Utsman bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Abu Dawud Al-Hafariy, mewartakan kepada kami 
Yasin, dari Ibrahim bin Muhammad bin Al-Hanafiyah, dari ayahnya, dari 
'Aliy, dia berkata: 

Rasulullah saw. bersabda: "Al-Mahdiy adalah dari golongan kami, hai 


Ahlul-Bait (keluarga rumah-tanggaku), semoga Allah membaguskannya 
pada suatu malam". 


Dalam Az-Zawa-id: Al-Bukhariy berkata dalam kitab At-Tarikh setelah hadits- 


822 


Dean, An Moi Got ini tin 


ne 


ha 


nya Ibrahim bin Muhammad bin Al-Hanafiyah ini: Bahwa dalam isnadnya ada 
penelitian. 

Ibnu Hibban menuturkannya dalam kitab Ats-Tsigat. A1 Aly menguatkan/ 
mempercayai yang Al-Bukhariy berkata: Di dalam hadits ini u tinjauan. Yaitu 
saya tidak mengembai dia mempunyai hadits selain ini. Ibnu Ma'in dan Abu Zur'ah 
berkata: Itu tidak mengapa... — 

Abu Dawud Al-Hafariy, yang namanya adalah 'Umar bin Sa'ed, dibuat hujjah 
oleh Muslim dalam kitab Shahihnya. 


Dan selebihnya'para perawi adalah tsigat: 


Cereak SAE KA Lg Ta 


Ika EA NYA aah a£ 
2 NG « Reg PA Up penjas 


AG NS Tia 
4 . Knta: 1 Bli 2. 
& ara “5.XaN A33 ANA ea 


4086. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Ahmad bin 'Abdul-Malik, mewartakan kepada 
kami Abul- Malih Ar-Raggiy, dari Ziyad bin Bayan, dari "Aliy bin 
Nufail, dari Sa'id bin Al-Mussayab, dia berkata: Kami berada di samping 
Ummu Salamah, lalu kami saling menyebut-nyebut Al-Mahdiy, maka dia 
berkata: Saya mendengar Rasulullah saw., bersabda: "Al-Mahdiy adalah 
dari anak keturunan Fathimah". 


dau. sae SAS AS Safa LN 


- 
SANG SN yaa 3 PAI 
AA .. 
- ye 


Tag ea Lena 


NA TE » 333 
1g.336r3 YA IN 
. “ih K2 
NEK KANG 
PA Ia SAN TN "Ipa Jia coli) H5 LN 


s3 Lagi yo aa 2 Gen Na hnya 33 A25 9 


. 4087. Mewartakan kepada kami Hadiyyah bin 'Abdul-Wahhab, 
mewartakan kepada karni Sa'ed bin ' Abdul-Hamid bin Ja'far, dari. 'Aliy 
bin Ziyad Al-Yameamiy, dari “Ikrimah “bin: "Ammar, dari Ishag bin 
"Abdullah bin Abu Thalhah, dari Anas bin Malik, dia berkata: Saya 
mendengar "Rasulullah saw,, . bersabda: "Kami, wahai .anak keturunan 
 Abdul-Muththallib, para pemimpin ahli surga: “Yaitu: saya, Hamzah, 
"Aliy, Ja'far, Al-Hasan, Al-Husain dan Al-Mahdiy". 


AA 


| Tiyad, 
Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada beberapa Dimana: Aliy bin 
sn ndak lihat ada -prang yang menganggapnya tsigat maupun orang yang 
mencercanya. 


Dan para spa selebihnya dalam isnad ini dapat dipercaya. 
| Agan SA KL TAS SG AAN 
se 
AE Ie 25A AS IE. Tp Kakan Se Ah 


K2 

Pp) Ne ea! AN » aya SEA 

5 ea si 

JAE AN Ha LAH 
824 


NN Hi 


AL HYVPYW NNGSI 


dng Bijak ng #2 YEN 
" Okhane A4 9 e Asad 2 
4088. Mewartakan kepada kami Harmalah bin Yahya AL -Mishriy, 


dan Ibrahim bin Sad Al-Jaupariy, "mereka berkata: Mewartakan kepada 
kami 'Abu' Shalih, yaiti "ABdbt- Ghaffir bin" Dawtid Al-Harfihiy, me- 
wartakan kepada kami Ibnu Lahi'ah, dari Abu Zur'ah, yaitu 'Amr bin 
Jabir Al-Hadhramiy, dari "Abdullah bin: 'At-Harits bin Jaz-u 1Az-Zabidiy, 
dia berkata: 

Rasulullah saw. bersabda: "Akan, aga orang-orang keluar: dari sebelah 


tinyar, lalu mereka mempersiapkan" urusannya untuk Al- agan yakni: 
soo 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada 'Amr bin Jabir Al- Hadhramiy dan 
"Abdullah bin Lahi'ah. Mereka berdua adalah dha'if. 


sai Ah NO, 


BAB 35 . 
Tempat Deen 


Guk. KE NEK BAGS 8. MA 


A6 Hp 10 naa BEA AN 


825 


AAN ANITA ALA 


— Leak 

PI SL ANE, “LS 2 neng ANAK AA —— 
Penta 83 PAN JT R52 aan 

G SAP 5 2 - “3 
8 I- Ge “La Dn KAN NNSL 
SAN AN GA ES 53 PLN Jah 
d2. naa “12 » Lala — - Tua 
TIENS BAE REG 


ad nga. AK dng 


ag LA Ge 
SIG Ig 


Ie Has SANG 

Maap ASK 
Ha YR Tia se aga 25ag 

PI AN SA 2 AI an SS ag 

Ora papa “ 2 KAA ena 

Le LAN 

"dhan 2aagN Lang" Damn oo 2 SN 


AE BEN Ga ANE Sie 
PN rana Angga 3 


MW 


22 goa cc 1x01. - 
AAN 3 e INI LN AM 


Lai “ AA 


826 


unta Lt “1 PE g.? Be 
LA IE IS Mine m UP 
ba 


(aeaa 


4089. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami 'Isa bin Yunus, dari Al-Auza'iy, dari Hassan bin 
'Athiyyah, dia berkata: Makhul dan Ibnu Abu Zakariya condong kepada 
Khalid bin Ma'dan, sedangkan aku condong kepada mereka berdua. Lalu 
dia mewartakan kepada kami dari Jubair bin Nufair, dia berkata: Jubair 
berkata kepadaku: Marilah pergi bersama kami menuju ke Dzu 
Mikhmar, Sedangkan Jubair. adalah termasuk sahabat Nabi saw. Lalu 
aku pergi bersama mereka, maka dia bertanya kepadanya tentang per- 
damaian sementara (gencatan senjata), lalu dia berkata: Saya mendengar 
Nabi saw. bersabda: "Orang Rum akan mengadakan suatu perdamaian 
yang membuat keamanan kepada kamu sekalian. Kemudian kalian ber- 
musuhan, kalian dan mereka, sebagai musuh, lalu kalian dapat menang, 
memperoleh harta rampasan dan selamat, kemudian kalian kembali. 
Sehingga kalian singgah di lapangan (penggembalaan binatang) yang 
berpasir. Lalu ada seorang lelaki dari pengikut Salib mengangkat salib, 
berkata: "Salib menang". Maka ada seorang lelaki dari kaum muslimin 
marah, lalu berdiri kepadanya dan memukulnya. Maka pada ketika itulah, 
orang-orang Rum berkhianat, dan mereka berkumpul di Padang Pertem- 
puran". | 

Mewartakan kepada kami 'Abdur-Rahman bin Ibrahim Ad- 
Dimasygiy, mewartakan kepada kami Al-Walid bin Muslim, mewartakan 
kepada kami Al-Auza'iy, dari Hassan bin 'Athiyyah dengan isnad seperti 
di atas, tapi ada tambahan redaksi: "Mereka berkumpul di padang per- 
tempuran, lalu datang, pada waktu itu, di bawah 80 (delapan puluh) ben- 
dera. Di bawah setiap bendera ada 12 (dua belas) ribu orang". 


Dalam Az-Zawa-id: Isnad hadits ini hasan. Hadits ini (diriwayatkan oleh Abu 
Dawud Penamaan: 


827 


A9 G2 2 Dgn 3 

NG IS TESIS LAN AS 
Ae LAN Lah : bo 2A 
ANE AN SEA CAN Is) 


CN 


La PA 05 LAN Gelas 
) vw. SA A.A 2G 

.« GAN A3 
IMAN 21 SS, » Iaaoe Ja NA 219013 


4090. Mewartakan kepada kami Hisyamn bin "Ammar, mewartakan 
kepada kami Al-Walid bin Muslim, mewartakan kepada kami "Utsman 
bin Abul- 'Atikah, dari Sulaiman bin Habib Al-Muharibiy, dari Abu 
Hurairah, dia berkata: | i 
Rasulullah saw. bersabda: "Bila terjadi di padang pertempuran, maka 
Allah mengirimkan serombongan utusan para mawali". Mereka adalah 
orang Arab yang mahir menunggang kuda dan tangkas memainkan sen- 
jata, yang Allah akan menolong agama Islam lantaran mereka itu". 


Dalam Az-Zawa-id: Ini adalah isnad yang Hasan. Dan 'Utsman bin Abul-'Atikah 
adalah diperselisihkan. 


$ Mawali adalah orang-orang yang masuk Islam di tangan seorang muslim. Atau 
seorang budak yang sudah dimerdekakan. 


an .. td pad P" 
4 2 2 NA KT EN BE 
Ke TE NP AA KN AP 
—e Ka 


828 


. 


2 bae 
— Ta » 2 P3 TS AS Rae LA £ 


"3 2 
AL ah PA 


? Lp. 3en p 2 “ &£ (an w 
PENEEENGIS LINA 


, Lan Ga an LaL 
ENG SS 


AA Pa Sada Tono Ka ISL 8 NA 
| 293 SIS kd atm Ng 
4091. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Al-Husain bin 'Aliy, dari Zaidah, dari 
'Abdul-Malik bin 'Umair, dari Jabir bin Samurah, dari Nafi” bin 'Utbah 
bin Abu Waggash, dari Nabi saw. bersabda: "Kamu sekalian akan me- 
nyerang Jazirah Arab, maka Allah akan memenangkan. Kemudian kamu 
sekalian akan menyerang negeri Rum, maka Allah akan memenangkan. 
Kemudian kamu sekalian akan menyerang Dajjal, maka Allah akan me- 
menangkan". 


Jabir berkata: Maka Dajjal tidak akan keluar, sebelum Rum di- 
kalahkan. 


INA? Aa era 205 LA 
DIN ES AMA AI - LX 
SIG 1 KS ELIA NA, 
PEP BIG uan date ea 


LN - 
A24 A2 TA ye KACAN Aa .X 2 
SAK LL “5 ST LA man 


829 


KTI CNP PA NS 
Bunga Ge No Tp 


Lao 


S2 

“ & Ana | 

4092. Mewartakan kepada kami Hisyam bin ' Ammar, mewartakan 

kepada kami Al-Walid bin Muslim dan Isma'il bin 'Ayyasy, mereka 

berkata: Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Maryam, dari 

Al-Walid bin Sufyan bin Abu. Maryam, dari Yazid bin Outhaib As- 

Sakutiy (Al- Walid berkata: Yazid bin Outhbah), dari Abu Bahriyah, dari 

Mu'adz bin Jabal, dari Nabi saw., bersabda: "Pembantaian yang paling 

besar, penundukan Kustantinopel dan keluarnya Dajjal, yaitu dalam 7 
(tujuh) bulan". 


2 Aida an 2 AIA 9 A AG | 

GE 3 Jua TR Sgm TAG - LA 
, & 2 7, LT 2. 25 , 2 
BEE NI PAHASS AL LAS 
“210 23 1, A cd 24 at , 
SAN dag INN Jon 4 


. sc er 22, 12 KR BET 
3 NE ita Sama AN A3 
| AAA 


4093. Mewartakan kepada kami Suwaid bin Sa'id, mewartakan 
kepada kami Bagiyyah, dari Bahir bin Sa'ed, dari Khalid bin Abu Bilal, 
dari "Abdullah bin Busr, dia berkata: 

Rasulullah saw. bersabda: "Antara pembantaian dan penaklukan kotanya 
adalah 6 (enam) tahun. Dan Dajjal akan keluar pada tahun ke tujuh". 


, | & eat A2 JIML Para ya 2 
Gate SIN EA It 


5 —... #9” Na 2. “AP 
BEJ NN 2 KE bek 


830 


KK, m5 9 Ly - 
a KALA Ne 2 ALA 3 
Se ND as, Ya SOE Ang 
20 AN KAK AL Ag NO PA 
Sada Fe SAS GX Naga» 


Ih LG A3 22 A YK AI 


Iggmrkio Some Adaa Ngn0n63 pl Ama IL D gedaUS 


CLD AG MAT Da KL 1 LE 
CESAN GI: DSN BAG AS, 
AL DL AB TA Pia 
DAA as SIT K3 
| era 


Ng BOSAN AS PN yani 0 an) 2» SA 3 
Arm Soon AIA GS k09 1 AM MN B9 - 2gN3 
SEN Ot AN, NN 9 ASI ia Aeyyp 

| SRS aya 


4094. Mewartakan kepada kami 'Aliy bin Maimun Ar-Raggiy, me- 


831 


wartakan kepada kami Abu Ya'kub Al-Hunainiy, dari Katsir bin ' Ab- 
dullah bin ' Amr bin 'Auf, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata: 
Rasulullah saw. bersabda: "Tidak akan terjadi kiamat, sehingga (sebelum) 
tempat perlindungan orang-orang muslim yang paling rendah adalah di 
Baula (yakni untuk mengintai musuh)". | 

Kemudian beliau saw. melanjutkan sabdanya: "Hai 'Aliy, hai 'Aliy, 
hai 'Aliy". 

Dia menjawab: "Demi ayah dan ibuku. --Saya, wahai Rasulullah--". 

Beliau berkata: "Sesungguhnya kamu sekalian akan menyerang 
Banil-Ashfar", dan juga orang-orang setelah kalian akan menyerang me- 
reka, sehingga orang-orang muslim yang terpilih keluar menuju mereka, 
yaitu penduduk Hijaz. Yang mereka tidak merasa khawatir, karena Allah, 
akan celaan orang yang mencela. Kemudian mereka akan menundukkan 
kustantinopel dengan tasbih dan takbir. Mereka mendapatkan ghanimah/ 
harta rampasan yang belum pernah mereka dapatkan bandingannya, se- 
hingga mereka membagi --ghanimah-- dengan perisai. Dan ada orang 
yang datang berkata: "Sesungguhnya Al-Masih pasti keluar dari negari 
kalian. Ketahuilah, negerimu itu dusta. Maka orang yang memeganginya 
adalah menyesal, sedangkan orang yang meninggalkan --yakni: tidak 
memegangi-- juga menyesal". : 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada Katsir bin 'Abduliah, yang dia itu di- 
anggap-dusta oleh Asy:Syati'iy dan Abu Dawud. 


Ibnu Hibban berkata: Dia meriwayatkan dari ayahnya dari kakeknya suatu naskah 
maudhu”, yang tidak patut untuk disebutkan dalam Elsgnlaa dan “dak boleh me- 
riwayatkannya kecyali uatuk menunjukkan keheranan. 


Sfie. Sat Ye SEKS aa 
2 3PAI KW — Lg k) PL 2AX P 
nata SS LAS Sp 


“0, - Jr - At 


ad L9 Peta GO GL 
BALA LES KS 
2g A28 NX SD 2 


832 


senen 


el et 


MEN AN hana anal 


aMAL AAL NA 1 KK 2 Kk 
ARYA ARI Aam 3 


LN, “n OA Ed 

.« Aki JASA 

4095. Mewartakan kepada kami 'Abdur-Rahman bin Ibrahim, me- 

wartakan kepada kami Al-Walid bin Muslim, mewartakan kepada kami 

' Abdullah bin, Al-' Ala-, mewartakan kepadaku Busr bin 'Ubaidullah, me- 

wartakan kepadaku Abu: Idris Al-Khaulaniy, mewartakan kepadaku 'Auf 
bin Malik Al-Asyja'iy, dia berkata: 

Rasulullah saw. bersabda: "Akan terjadi antara kamu sekalian dan Banil- 

Ashfar (yakni: orang-orang Rum) suatu perdamaian (gencatan senjata). 

Lalu mereka mengkhianati kalian, lalu mereka berangkat menuju kalian 

membawa : 80 tan ea bendera. isap bendera. 12 (dua-belas) ribu 


3 AN - Pan 


BAB 36 
Kaum Turku 


xs papa 2 SA 3 - SAT 


esa RISA 


Jae Data LIBRA LAN 
2. PARA FEE SeLanangaa 2,18 
HA ya SA NE AKAN TI AAN 
HEM 


4096: Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 


833 


4 


wartakan kepada kami Sufyan bin "Uyainah, dari Az-Zuhriy, dari Sa'id 
bin Al-Musayyab, dari Abu Hurairah, dia menyampaikannya kepada Nabi 
saw., beliau bersabda: "Tidak terjadi kiamat, sehingga (sebelum) kamu 
sekalian memerangi suatu kaum yang terompahnya adalah rambut. Dan 
tidak terjadi kiamat, sebelum kamu sekalian memerangi suatu kaum yang 
matanya kecil/sipit". 


# Kaum Turku, menurut Ibnu "Abdil-Bar, adalah anak Yaghits. Mereka banyak 
macamnya. Ada yang di pucuk gunung dan di gurun-gurun pasir yang pekerjaannya 
hanya berburu hewan, mereka makan burung elang dan burung gagak, dan mereka ti- 
dak beragama. Tapi ada juga yang beragama Majas, ini yang paling banyak. Dan ada 
yang Yahudi, tukang sihir. 


Disebut kaum Turku, karena mereka meninggalkan diluar benteng yang dibangun 
oleh Dzul-Oarnain. (Asy- -Syanwaniy, Hasyiyah 'A Ala Abi Jamrah, hal. 131, pent). 


MESKI 2 SEPAK - LAN 


KOLOG 2 2 AL LA OA 


TAN NN NE 
BERES vs AGS 
Sena S3. KN Gn 
Ba GAS atap 


MEA WS Is 


4097. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
- wartakan kepada kami Sufyan bin "Uyainah, dari Abuz-Zinad, dari 
Al-A'raj, dari Abu Hurairah, dia berkata: 

Rasulullah saw. bersabda: "Tidak akan terjadi kiamat sehingga (sebelum) 


Le DAA TA 


kamu sekalian memerangi suatu kaum yang matanya kecil/sipit dan 


hidungnya pesek, yang wajahnya bagaikan perisai yang dilapis kulit. Dan 
tidak akan terjadi kiamat sebelum kamu sekalian memerangi suatu kaum 
yang terompahnya adalah rambut/bulu". 


834 


Al UWOYHIA NANGA 


2 Kera 1 PNNNNNNN Ncs: 


4098. Mewartakan Menata kana: “Abu Bakr. t bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Aswad bin ' Amir, mewartakan kepada kami Jarir 
bin Hazim, mewartakan kepada kami Al-Hasan dari 'Amr bin Taghlib, 
dia berkata: Saya mendengar Nabi.saw. bersabda: "Sesungguhnya ter- 
masuk alamat kiamat adalah kalau kamu sekalian memerangi kaum yarig 
wajahnya lebar. Wajah mereka bagaikan perisai yang dilapis kulit. Dan 
sesungguhnya termasuk alamat kiamat adalah kalau kamu sekalian 
memerangi suatu kaum yang memakai terompah rambut/bulu". 


Lo Ha GE 
ana DA TPI SAR 

SL, Pte 2A— “AG Ie 
ea arsa IS TEA 


LN LES AAS SETAN 


Ld 


A1 FA 


835 


DNS 3 Gu ata SAN # 
PAK BIAN 
Sad, Ad B3 A9 90002020) 2281931 2 9 


2inet MN Sab Ya aa? & Ae N ola) 


4099. Mewartakan kepada kami Al-Hasan bin 'Arafah, mewartakan 
kepada kami 'Ammar bin Muhammad, dari Al-A'masy, dari Abu Shalih, 
dari Abu Sa'id Al-Khudriy, dia berkata: 

RasuluHah saw. bersabda: "Tidak akan terjadi kiamat sehingga (Gebdim) 
kamu sekalian memerangi suatu kaum yang matanya sipit dan wajahnya 


lebar, yang mata mereka bagaikan mata belalang: wajah mereka bagaikan. 


perisai yang dilapis kulit. Mereka memakai terompah dari rambut/bulu 
dan membuat perisai dari kulit dan mereka mengikatkan kuda. mereka 
Gengan pohon kurma". 


Dalam Az-Zawa-id: Isnadnya hasan. Sebab 'Ammar bin Muhammad diperselisih- 
ALA" Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam shahihnya dari jalan 
A'masy. 


EN ANTAM Tak DM San 


2 AA 9 
Ka 
Gian, 
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA 
— PENGASIH, MAHA PENYAYANG 


JS &V 


38. KITABUL-ZUHUD. (TIDAK MENYUKAI 
: DUNIA) | 


Adahdaastak ps | 


BAB 1 | 
Zuhud Terhadap Dunia 


Li se Mina maten Ng 


sn Ag HS RAS 


paten dng Ta ba pada 
: HA 


as PAGE AN 3 3 LG. Ax3 
Para 2 Tata Art tote ta ara 
ta Yetfaa NIS, 331 (AG Atags | 


PN PNY At 3enA NA 


4100. Mewartakan kepada kami Hisyam bin "Ammar: mewartakan 
kepada kami 'Amr bin Wagid Al-Ourasyiy, mewartakan kepada kami 
Yunus bin Maisarah bin Halbas, dari Abu Idris Al: Khaulaniy, dari Abu 
Dzar Al-Ghifariy, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Yang disebut 
Zuhud terhadap dunia itu, bukanlah dengan mengharamkan yang halal, 
dan bukan pula dengan menyia-nyiakan harta. Akan tetapi, yang disebut 
zuhud terhadap dunia itu adalah jangan sampai apa yang engkau miliki 
lebih engkau beratkan daripada apa yang ada di tangan Allah. Dan pahala 
dari musibah yang menimpamu lebih engkau senangi, meskipun seandai- 
nya saja musibah itu dikekalkan bagimu". 

Hisyam berkata: Abu Idris Al-Khaulaniy berkata: "Perumpamaan hadits 
ini dengan hadits-hadits yang lain adalah seperti emas murni diantara 
emas biasa". 


Ta 55 oya Atn SE - &a 

ESA ZA Ge Nat La atu. .akia 
Pep 536: aka 53 ISS 
Ke Ya Moe ea Hara bs 


- Z) 
a22 rd Tan - 


pe ta spa ta .— 
NA (3 
3 bs NE "£ PO : dk 353 


2 


838 


Sada Ly AP Da | ASN KA $ 2 NS 
Na AMAN KA maan af ata 4 


4101. Mewartakan kepada kami Hisyam bin "Ammar: mewartakan 
kepada kami Al-Hakam bin Hisyam, mewartakan kepada kami Yahya bin 
Sa'id, dari Abu Farwah, dari. Abu Khallad (dia mempunyai masa per- 
sahabatan), dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Apabila kalian meli- 
hat seorang laki-laki yang telah dikaruniai sikap zuhud terhadap dunia, 
dan sedikit bicaranya, maka dekatilah dia. Karena orang tersebut me- 
nyampaikan ucapan yang mengandung hikmah". 


-Dalam Az-Zawa-id: Ibnu Majah tidak mengeluarkan bagi Abu Khallad selain 
hadits ini. Demikian juga tak seccangpan dari pemilik kitab hadits yang lima me- 
ngeluarkan nemu. 5 


FN ab UIN AA 
262 Gta 3s Bei AN 990) NG 
Aa 02 


MEI Tn og ah 
AM ana KIS 3. AN 


OP ORA Uningan Lamo Bayi uh 


onten ain JAS dang AN (AG asn 


MAS GAN PI 5, AN aon ya db yua 


839 


. aman Sa la) 2 yg Aas SN orlayz Sm SAN 


4102. Mewartakan kepada kami Abu 'Ubaidah bin Abus-Safar, me- 
wartakan kepada kami Syihab bin 'Abbad: mewartakan kepada kami 
Khalid bin ' Amr Al-Ourasyiy, dari Sufyan Ats-Tsauriy, dari Abu Hazim, 
dari Sahl bin Sa'ad As-Sa'idiy, dia berkata: "Ada seseorang datang me- 
nemui Rasulullah saw., lalu berkata: "Ya Rasulullah! Tunjukkanlah pada- 
ku suatu amalan yang jika aku kerjakan, Allah mencintaiku dan manusia- 
pun mencintaiku". Maka Rasulullah saw. bersabda: "Zuhudlah engkau 
terhadap dunia, niscaya Allah mencintaimu. Dan zuhudlah terhadap apa- 
apa yang dimiliki manusia, niscaya mereka mencintaimu". 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada Khalid bin ' Amr, dia itu'dha'if, dan di- 
sepakati atas dha'ifnya. Dan dia dituduh membuat hadits maudhu?. Al-” Ugsili me- 
ngeluarkan baginya hadits ini, dan dia mengatakan: Tidak mempunyai ashal dari 
hadits Ie Am Teu, Akan tetapi An-Nawawiy berkata di belakang hadits ini: Tonu Ma- 
jah dan yang lain Pa La isnad-isnad 3 hasan. 


Nya Ass | 2020 
Sr aa De nas 


rd 


22 ”- 0 23 AS “Jap 
Heosino H3 KS SN, ee Ya pan9 


Haa E: Is 


( KA Kas SS 357419 AIA 


4103. Mewaratkan kepada kami Muhammad bin Ash-Shabbah, 
memberitakan kepada kami Jarir, dari Manshur, dari Abu Wail, dari 
Samurah bin Sahm, seseorang dari kaumnya berkata: "Aku singgah di 
tempat Hasyim bin- "Utbah, saat itu dia kena penyakit Tha'un. Lalu 
Mu'awiyah datang menjenguknya. Maka Abu Hasyim menangis. Mu- 
?awiyah bertanya: "Apa yang membuatmu menangis wahai paman? Apa- 
kah sakit itu yang mengacaukan fikiranmu atau engkau menangis karena 
dunia, sungguh telah hilang kesetiaannya?" Dia menjawab: "Semuanya 
tidak, akan tetapi Rasulullah saw. pernah berpesan sesuatu kepadaku, dan 
aku ingin sekali kalau saja aku dapat mengikuti pesannya itu. Beliau ber- 
sabda: "Sesungguhnya engkau mungkin akan menemui -zaman-, dimana 
harta kekayaan: itu akan dibagi-bagikan “kepada orang ramai. Dan se- 
sungguhnya cukup bagimu untuk (mendapatkan) scorang pembantu dan 
kendaraan untuk berperang di jalan Allah dari harta kekayaan itu". Maka 
aku menemui zaman tersebut, sedangkan: aku mengumpulkan harta ke- 
kayaan". 


KAI SNN BEN Ot 
Husna basa SA 
as Y£ AA 


AS SE NS 


3 AN ana AV BELA Ya 


pg aa »y9 Ag AC pa 
Anni TAS ARIS Aa tz 


841 


: diriku ini 
G9 In AA S2 AKA 1 pernah berpesan sesuatu kepadaku. Dan aku tidak melihat 
S 3583 38 3 C: NN) 1 “1 AA Ie Kb kecuali telah melampauinya". "Apa yang dipesankan padamu?" Tanya 
2 Pn An Sa'ad. Salman menjawab: "Beliau berpesan padaku bahwa cukuplah bagi 
: Ha UN SI UEA IA UI ah Tera YAN ' salah seorang diantara kalian (harta) seperti bekal scorang pengendara. 
, 3, an yag: Jet 2 - Yaya AG Maka aku tidak melihat diriku ini kecuali telah melampauinya. Dan eng- 
: kau sendiri ya Sa'ad. Maka bertakwalah kepada Allah dengan hukummu 
ak LA SE Bp 2 Aaja TN KA? 
“EN 3S3 KG , 2N N 9 LA 117 da | apabila engkai menghukum. Dan dengan pembagianmu apabila cagkau 
ai : membagi. Dan dengan cita-citamu apabila engkau bercita-cita". 
“ AL Drag Me BATAN 22 Tsabit berkata: "Maka sampai khabar kepadaku, bahwa dia mati tidak 
' 38 ON Y As LT menanyakan angle kecuali uang kira-kira dua puluh Dirham lebih, 
aa Ya Tg ag Sans Da “3 KIA | 2 Ls "3 
: 4 9 3 z 229 Dalam aa ale ap Pelan Lepag dee Ja'far Lagi alalman Aa Dona iya 
“4 Ka — 42 an You Madrat berkomentar: "Dia tigaah di sii kami, banya saja ba: 
Daan ISA dad, RR aa aa PT Da nya pa 


Al-Bukhariy berkata dalam kitabnya "Adh-Dhu'afa-": "Dia menyelisihi perawi 
lain yang lebih kuat dalam beberapa ittnya. Ibnu Hibbah berkata dalam "Ats- 


(3 -. . 1G 2 TN an, , 
? KA . Tsiggat": "Adalah Sulaiman membenci Abu Bakar dan "Umar. Dan Yahya bin Sa'id 
“. LAI 3 A4 €: 2 Hen eangapaya lemah". 


LL9.909 4 “gua okeh 17 inn ok SA “at 


8 Ge SA AAN Ad Upaa AAS 99 AAA A 
reg 15, ben alon Si 58. bae A0 
M9 . di don yang 3 ANK z saman 3 PPN 
ebi PA ain KA ENI io 


Na TI Daan 
4104. Mewartakan kepada kami Al-Hasan bin Abur-Rabi”, me- 


wartakan kepada kami 'Abdurrazzag:. mewartakan kepada kami Ja'far : 


bin Sulaiman, dari Tsabit, dari Anas, dia berkata: "Salman mengeluh 
sakit, lalu Sa'ad menjenguknya. Maka Sa'ad melihatnya sedang me- 
nangis, lalu dia mengatakan padanya: "Apa yang membuatmu menangis? 
Wahai saudaraku! Bukankah engkau telah bersahabat dengan Rasulullah 
saw.? Bukankah engkau (demikian dan demikian)?" Salman menjawab: 
"Aku tidak menangis karena salah satu dari dua hal yang kau sampaikan 
itu. Dan aku tidak menangis karena bakhil meninggalkan dunia atau 
benci terhadap akherat. Akan tetapi aku menangis karena Rasulullah saw. 


842 


BAB 2 
Mencita-citakan Dunia 


Ra. ES 3 PAS LD: je- 8.09 
Ka Bag NG Ie KIE ANN e 


AA 2-5. OX 2 Ya 
smp Pama gaya , 


.- . 


Penata nu & - - 
AS » era “3 LT, - 
Ns as LASEN 2m ANK 


ma aa ganalua Aye ae 


Ang NAS SAS bug Aan 
Ape KESAN 3 533 EA 2 
TANGAN Doa 3 Ear 

aa “3 AAA Kara AG 


Pan 


AHA La Yg A3 NT 


. SAS aon) « p£ OnueN 2 SA N3 


4105. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, mewarta- 
kan kepada kami Muhammad bin Ja'far, mewartakan kepada kami 
Syu'bah, dari "Umar bin Sulaiman, dia berkata: Aku mendengar ' Abdur- 
rahman bin Aban bin "Utsman bin 'Affan, dari ayahnya, dia berkata: 
"Zaid bin Tsabit keluar dari tempat Marwan, pada pertengahan siang. 
Lalu aku berkata -pada diriku-: “Tidaklah Marwan mengutus seseorang 
kepadanya pada saat-saat seperti ini, kecuali untuk menanyakan sesuatu 
kepadanya. Maka aku bertanya kepada Zaid, lalu dia menjawab: "Dia 
telah menanyakan kepada karfii tentang sesuatu yang kami dengar dari 
Rasulullah saw. Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Barang siapa 
menjadikan dunia sebagai cita-citanya, niscaya Allah mencerai beraikan 
urusannya, dan menjadikan kemiskinannya di depan kedua matanya. Dan 
dia tidak mendapatkan dunia kecuali apa yang telah ditetapkan baginya. 
Dan barangsiapa menjadikan akherat sebagai niatnya, niscaya Allah 
menghimpun urusannya, dan menjadikan kekayaannya ada di dalam hati- 
nya, dan dunia pasti mendatanginya". 


Dalam Az-Zawa-id: Isnadnya shahih, para perawinya tsiggat. 


Ca 
pe an ' x bag Ms 
KEENGS K NG eng asa 


x Lg, KIMI Get 
II TNIGYAS Had da SAS 05) 


3 YOV 5 a09 CAB Laadh 203 

4106. Mewartakan kepada kami 'Aliy bin Muhammad dan Al- 
Husain bin ' Abdurrahman, keduanya berkata: Mewartakan kepada kami 
"Abdullah bin Numair, dari Mu'awiyah An-Nashriy, dari Nahsyal, dari 
Adh-Dhahhak, dari Al-Aswad bin Yazid, dia berkata: ' Abdullah berkata: 
Aku mendengar Nabi kalian saw. bersabda: "Barangsiapa menjadikan 
Cita-cita itu sebagai satu keinginan, yaitu menginginkan akherat, maka 
Allah mencukupkan keinginannya di dunia. Dan barangsiapa yang ke- 


inginannya bermacam-macam semasa di dunia, maka Allah tidak 
, ak 
perduli di lembah mana dia binasa". 2 


Dalam Az-Zawa-id: Hadits.ini telah disebutkan dengan nomor 257 


NIS 2. DAA ES Gr -9N N 


2, 3 


Kam BI LA EAST 


4107. Mewartakan kepada kami Nashr bin 'Aliy Al-Jahdhamiy me- 
wartakan kepada kami Abdullah bin Dawud, dari "Imran bin Za-idah, 
dari ayahnya, dari Abu Khalid Al-Walibiy, dari Abu Hurairah, dia ber- 
kata (Aku tidak mengetahuinya kecuali dia telah memarfu'kannya): Nabi 
saw. bersabda: "Allah swt. berfirman: Wahai anak Adam, kerjakanlah 
ibadah semata-mata untuk-Ku, niscaya Aku penuhi dadamu dengan ke- 
kayaan, dan Aku tutup kemiskinanmu. Jika engkau tidak kerjakan, maka 
Aku penuhi dadamu dengan kesibukan, dan Aku tidak menutup ke- 
miskinanmu". 


KA NAN SEK AA 
& EA II AN IN» 

| SA MSI RA 22 
EN Hans KANAL 
4108. Mewartakan kepada kami Muhammad bin ' Abdullah bin Nu- 
mair, mewartakan kepada kami ayahku dan Muhammad bin Bisyr, ke- 
duanya berkata: Mewartakan kepada kami Isma'il bin Abu Khalid, dari 
Oais bin Abu Hazim, dia berkata: Aku mendengar Al-Mustaurid, saudara 
Bani Fihr berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Tiadalah 
permisalan dunia dengan akherat, kecuali seperti bila salah seorang 


diantara kalian memasukkan jarinya dalam lautan besar. Maka hendaklah 
dia perhatikan seberapa -air- yang ikut kembali bersama jari". 


aa ab Kami IA AG 
SN AU KA ASIP AA 
BEN Pr YAN 
2wh 9 IIS PMA 2 AKA 
(In KS alel SU ak RE 


aa 


LE LAS SEKEN NEK 


Lx u s , yP 14 2 LI 
TAG ng KA La 


» Fan, SA 


Tip -. rah Ya 
"6 
4109. Mewartakan kepada kami Yahya bin Hakim, mewartakan 


kepada kami Abu Dawud, mewartakan kepada kami Al-Mas'udiy: meng- 
khabarkan kepadaku 'Amr bin Murrah, dari Ibrahim, dari ' Algamah, dari 


847 


"Abdullah, dia berkata: "Nabi saw. berbaring di atas tikar, -dan ketika 
bangun- tikar tersebut berbekas di kulitnya. Maka saya berkata: "Demi 
ayah dan ibuku, wahai Rasulullah, seandainya engkau memberitahu kami, 
tentu kami akan gelarkan untukmu suatu alas yang dapat melindungimu 
dari sesuatu yang menyakitimu". . 

Maka Rasulullah saw. menjawab: "Untuk apakah dunia bagiku, se- 
sungguhnya aku di dunia ini seperti seorang pengendara yang bernaung 
-sebentar- di bawah pongO, kemudian pergi dan meninggalkannya". 


Lan AK Ea fo - LN 


SLB Ga 3 AAS 


” 


, St MAAN W ya C5 


N 


MG. KAN 2 PS EL 


ot BSA 


kanan 2 AS Aa 
Cita 23 PTP saprata 


HA Ka Ia BN 
agak “3 PI AA SS SA 


AA IS aga 


“deh saia yang «jin ip VE olah 1 NI 


TS HA, 5 


“40. Mewartakan kepada kami Hisyam bin 'Ammar dan Ibrahim 


bin Al-Mundzir Al-Hizamiy dan Muhammad Ash-Shabbah, mereka 


- berkata: Mewartakan kepada kami Abu Yahya Zakariyya bin Manzhur, 
mewartakan kepada kami Abu Hazim, dari Sahl bin Sa'ad, dia berkata: 
"Kami bersama Rasulullah saw. di Dzul-Hulaifah. Tiba-tiba beliau men- 
jumpai bangkai seekor kambing yang kakinya terangkat. Maka beliau 
bersabda: "Apakah kalian menganggap bangkai ini tidak berharga bagi 
pemiliknya? Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh 
dunia itu lebih hina di sisi Allah daripada bangkai ini disisi pemiliknya. 
Andaikan dunia itu seberat sayap nyamuk di sisi Allah, niscaya Dia tidak 
akan memberikan seteteapun daripadanya kepada orang kafir selama- 
lamanya". 


“Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada Zakariyya bin Manzhur, dia-itu dha'if. | 
Dan di dalam Az-Zawa-id juga dinyatakan: Bahwa matan 'hadits shahih. 


Seru. PEG SR ANIS AN 


aa 


Han yan HN PAI 


LAN NG IKB ya 
RAN: naa “SAY PANAI 135 


LAI A3 AA 


33 ga APA AL 3 
gaya ea AN 1 eni 
2 NG 2S IESR MEI Kanan 
Gaes Mn Bed JS NAN SA | 20 


4111. Mewartakan kepada kami Yahya bin Habib bin 'Arabiy: me- 
wartakan kepada kami Hammad bin Zaid, dari Mujalid bin Sa'id Al- 
Hamdaniy, dari Oais bin Abu Hazim Al-Hamdaniy, dia berkata: Mewar- 
takan kepada kami Al-Mustaurid bin Syaddad, dia berkata: "Sesungguh- 


849 


nya saya pernah bersama Rasulullah saw. dalam sebuah rombongan, tiba- 
tiba beliau menjumpai bangkai anak domba yang terbuang. Maka beliau 
bersabda: "Apakah kalian menganggap bangkai ini tidak berharga bagi 
pemiliknya? Dikatakan kepada beliau: "Ya Rasulullah! Karena hinanya 
bangkai tersebut, maka mereka membuangnya". Atau seperti yang di- 
katakan bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku ber- 
ada di tangan-Nya, sungguh dunia itu lebih hina di sisi Allah deripada 
bangkai ini di sisi pemiliknya". 


(SERA yA SE 
& ah Sek ng NA 


pp Paya Ai 


4112. Mewartakan benda kami 'Aliy bin Maimun. Ar-Raggiy: me- 
wartakan kepada kami Abu Khalid, 'Utbah bin Hammad Ad-Dimasgiy, 
dari Ibnu Tsauban,: dari.' Atha- bin Ourrah, dari ' Abdullah bin Dhamrah 
As-Saluliy, dia-betkata: Mewartakan kepada kami Abu Hurairati, dia 
berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Dunia itu terkutuk, 
dan terkutuk apa yang ada di dalamnya, kecuali dzikrullah dan apa-apa 
yang serupa dengan itu, atau seorang Alim atau seorang yang belajar". 


Te Hg “5 L2A ( sea : 35 | - ea 


850 


MAT YEL TA LAI MA LE 


Mana de ba 


4113. Mewartakan kepada kami Abu Marwan, Muhammad bin 
"Utsman Al-'Utsmaniy: mewartakan kepada kami 'Abdul-'Aziz bin Abu 
Hazim, dari Al-'Ala- bin "Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hu- 
rairah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Dunia itu bagaikan 
penjara bagi orang-orang mukmin dan sebagai surga bagi orang kafir". 


“AL 5 


ABU. DES TER ES ON 
Ia. yaa ja aa Kana 

Ken aah 
Yg Case K:. Tana 


MA? IG 9g AA — 
KIA Sad K9 
pera 


4114. Mewartakan kepada kami Yahya bin Habib bin 'Arabiy 
mewartakan kepada kami Hammad bin Zaid, dari Laits, dari Mujahid, 
dari Ibnu "Umar, dia berkata: "Rasulullah saw. memegang salah satu ang- 
gauta badanku, seraya bersabda: "Wahai ' Abdullah! Jadilah engkau di 
dunia ini bagaikan orang asing (gharib), atau bagaikan orang yang me- 
lintasi jalan. Dan anggaplah dirimu termasuk penghuni kubur", 


da eh & M0 MEBEL ata EK 


» 
- 


BAB 4 : "naa Gta BS SA Ia Ea S1 
2 - 
Orang Yang Tidak Dihiraukan Manusia 2 


PN Aa ALA GK PAI UE 
aya Er 8 JA yo AA TI 


| 4116. |Mewartakan kepada kami Muhammad bin Basysyar: mewarta- 

2 Pra kan kepada kami ' Abdurrahman bin Mahdiy: mewartakan kepada kami 
Ion toa Me KIR KE | Nona aoi | 

TAI 1 .” Ka - Sufyan, dari Ma'bad bin Khalid, dia berkata: Aku mendengar Haritsah 

Pra P5 ng Sya 2 2 — 2 oa ci 4 2 bin Wahb berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Maukah aku beritahukan 

KALA ANA 22 | kepada kalian tent huni ? Yait iap 1 

AE 2g BIL ui k pa ang penghuni surga? Yaitu, setiap yang lemah dan 

1 Gs jasa Bln SIA ANE 
PA (“ 2 


dipandang lemah. Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang peng- 


Sa an , NM AG huni neraka? Yaitu tiap (orang yang keras hati, kaku tabi'at dan som- 
Yerjap SAN Rs NI bong Ta 
£ 0. 5 en “8 


IA nh KELANA -9 NO 
AT aa Na ON na dan 


2 IA, i -j Ka ne 
: a32 2 KI KS NA Aa aa rap ana IK Cl Pa RC - 
aa En» CARA NN SKA | DA AG GS GA MAN 
Te ac 2 92, AA 2 BBB MN AR, M2 PRA 20 
KA NEO “ NG NAS GI v RATE NG aki ay. KAA ea YAI ta nd 
en sk | | 2 2 ! 1 9x Aa 2 Ma AA Bata? 
4115. Mewartakan kepada kami Hisyam bin "Ammar, mewartakan AN NE BEAN SE KLS HSIA 
kepada kami Suwaid bin "Abdul-'Aziz bin Zaid bin Be “4 2 ' : 2 2 | 
"Ubaidullah, dari Abu Idris Al-Khaulaniy, dari Mu'adz bin Jaba : MAA at BUKAAN 
T Rasulullah saw. bersabda: "Maukah aku NN an | Ag 90 NS en PAN OL » ANE ae 
i surga?" Sav jawab: "Tentu Ya Rasulullah". Beliau 3 
tentang penghuni surga?” Saya menjawab: "Tentu aan TAPI Ta EL KN 
bda: "-Yaitu:, orang yang lemah, dan nampak sangat lema 2 3 KAN . (L. 5 4 . d P . 1 3 
aka dua pakaian yang sangat buruk dan tidak dihiraukan na “ LX Kanan Nag 2 “72 Naa ae 
£ , , 3 ti Allah meng ia PAT “Pl Sr JI Pp, ra A 
namun jika dia bersumpah/berdo'a kepada Allah, pas 2 ' AAA SC S4 2 LL AYA 22 
kannya". DE AG A0 9 ls A2) S1 3. NAS BI 
| ' KL IS AL na SG 
“a Tea AGYA Ina SR Ana, Ak. 
B3 ANA Mara APN KAA NE Yap KI 
. “ 
: 2 - LA . . . . : 
Pa Ta TEE TEAN Oa PA UN DG: ala Up MA kaaah $ ar pahaaN LA AN 
Tana SNN OS ON ha ee - v » £ 913 


SAMA G0 ad Je aadg IM 3 pelupi d3 


- 


852 853 


1 
NS MA dekmmatah JS AKA SAN y ad 09 Nope) 
. $ & LA . 
sdolo ya Ex daYIN oNgy dal SA Sad RO, KIT) 
“ Murat . 

kaan 3 AN obus,h 

4117. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Yahya, mewarta- 
kan kepada kami 'Amr bin Abu Salamah, dari Shadagah bin ' Abdullah, 
dari Ibrahim bin Murrah, dari Ayyub bin Sulaiman, dari Abu Umamah, 
dari Rasulullah saw., beliau bersabda: "Sesungguhnya orang yang paling 
menarik simpatiku adalah seorang mukmin yang sederhana, banyak 
shalatnya, tidak dikenal banyak orang yang tidak diperdulikan, rezkinya 
cukupan namun sabar menerimanya, pendek umurnya, sedikit warisannya 

serta sedikit ratapannya". 


Dalam Az-Zawa-id: Isnadnya dha'if, karena dha'ifnya Ayyub bin Sulaiman. Abu 
Hatim berkata: Dia itu majhul. Adz-Dzahabiy mengikuti Abu Hatim dalam masalah 
- itu dalam kitab At-Tabagat dan yang lainnya. Adapun Shadagah bin "Abdullah telah 
disepakati atas dha'ifnya. Selesai ucapan Az-Zawa-id. 
Saya ' Abdul-Bagiy, katakan: "Hadits Abu Umamah, diriwayatkan juga oleh At- 
Tirmidiy dengan tambahan serta dengan isnad yang lain, dan dia telah mengatakan 
hasan hadits tersebut. 


2,2 -x . PAD 
2s Spa MEA A6 “LN 


» 


sed 


MA jae Le Tay Alus 


KE pa AG NG: an ar SN P-— 
SAK Sd NA, 


DA 2 Sa 
2 , — 


4118. Mewartakan kepada kami Katsir bin 'Ubaid Al-Himshiy, me- 
wartakan kepada kami Ayyub bin 'Suwaid, dari Usamah bin Zaid, dari 


854 


"Abdullah bin Abu Umamah Al-Haritsiy, dari ayahnya, dia berkata: Ra- 
sulullah saw. bersabda: "Kesederhanaan itu sebagian daripada iman". 
Abu Umamah berkata: "Kesederhanaan itu maksudnya adalah hidup ser- 
ba kekurangan". 


AK Ag IK, PL DIRI, La 
SER Iran Ipa H2 NA 


SL ye 3 2 3. s Ss 
ATA Bb AAL KAS 
Apr date NA 2 an 
Na YES BEN on - 2 YA Ih 
| 3 “h 3 5 A 
ANA AT CA Pa 
AA KAA APA TERAS - 


RK LC Nan Se IA OR MA, AG 
KESAN Ag ayal SY SE I8 
— Ng09 Kai gan AA 9» Lmandm oem NA 2S 3 

:8 SAS AN Yen) EN 9 and H2 Susun 


4119. Mewartakan kepada kami Suwaid bin Sa'ids mewartakan ke- 
pada kami Yahya bin Sulaim, dari Ibnu Khutsaim, dari Syahr bin 
Hausyab, dari Asma- bint Yazid, bahwasanya dia mendengar Rasulullah 
saw. bersabda: "Maukah aku beritahukan kepada kalian, sebaik-baik 
orang diantara kalian?" Para sahabat menjawab: "Tentu saja ya Ra- 
Sulullah". Beliau bersabda: "Sebaik-baik orang diantara kalian adalah 
apabila orang melihatnya, maka disebutlah nama Allah Azza wa Jalla". 


Bawa —“— 


Dalam Az-Zawa-id: Isnad hadits ini hasan Para ulama hadits masi 
pendapat mengenai Syahr bi 1 - Para ulama ' adits masih berbeda-beda 
Tani Tana ra ini teiag Ha Hausyab dan Suwaid bin Sa'id. Adapun sisa perawi da- 


855 


sl LAN sad ad b O 7 
BAB 5 
Keutamaan Orang-orang Fakir 


SKS aa PAN Gs - AT 


LI Oo, as 

sang aja 

4120. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Ash-Shabbah, me- 
wartakan kepada kami '"Abdul-'Aziz bin Abu Hazim, mewartakan ke- 
padaku ayahku, dari Sahl bin Sa'ad As-Sa'idiy, dia berkata: "Pernah ada 
seseorang lewat di depan Rasulullah saw. Lalu Nabi saw. betanya 
-kepada para sahabat-: "Bagaimana pendapat kalian tentang orang itu?" 
Mereka menjawab: "Sebagaimana pendapatmu tentang orang itu. Kami 
katakan: "Itu termasuk orang mulia, sudah selayaknya, an Ka sana 
akan diterima pinangannya. Dan jika dia memintakan bantuan -bua 
orang lain-, Pak Kn diterima Dan jika dia berkata, pasti didengarkan 
perkataannya". Rasulullah saw. pun diam mendengar jawaban Hu Ke- 
mudian ada orang lain lewat, maka Rasulullah saw. bertanya lagi: "Apa 


2 He SA KAS 1 La, 
DA YO ID Ak 3 Ia s9 2 


- 


yang kalian katakan tentang orang itu?" Mereka menjawab: "Demi Allah, 
ya Rasulullah! Kami katakan: "Orang itu termasuk golongan fakir di- 
antara kaum muslimin, sudah selayaknya, jika dia meminang, tidak akan 
dinikahkan. Dan jika dia memintakan bantuan -buat orang lain-, tidak 
akan diterima. Dan jika dia berkata, tidak akan didengar perkataannya". 
Maka Nabi saw. bersabda: "Sungguh orang itu lebih baik daripada se- 
luruh isi bumi sepertiini”. 
2 APP 2 292p LO hb APA 


KN SAR YAN G5 AN 
Nan OK 225 P Da 
CA. GL gap 3 gan Ma" 
d LO £ US OA LN DL AI X9 
AN sn G1 YO Ina NONA IE Dari 


- 


La 22 10 $ 2 290 3 P 221 s : 
Makau ai op Dat UAN ho HE 
: 2 04 


SERYASN IB Mba oren LAN ah Pi AB 
. Baja ikat IP gg SSP kalae 


4121. Mewartakan kepada kami 'Ubaidullah bin Yusuf Al-Jubairiy, 
mewartakan kepada kami Hammad bin 'Isa: mewartakan kepada kami 
Musa bin 'Ubaidah, mengkhabarkan kepadaku Al-Oasim bin Mihran, dari 
'Imran bin Hushain, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguh- 
nya Allah mencintai hamba-Nya yang beriman, miskin, menjaga ke- 
hormatan dirinya serta mempunyai tanggungan keluarga". 
www 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada Al-Gasim bin Mihran. Al-'Ugaili 


berkata: "Tidak kokoh pendengarannya dari 'Imran. Sedangkan Musa bin 'Ubaida 
matruk. 


857 


sh aan AK NN 3G 


BAB 6 
Kedudukan Orang-orang Fakir 
235 5 Kat (EN 
Ciu. AE SANGE NK 


tah aga ang CU TAP TA ta 
GE IX» ha 2 G:16 
meng Rara - Haram ALAN Kau 


S.P AP 
4122. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah: me- 
wartakan kepada kami Muhammad bin Bisyr, dari Muhammad bin 'Amr, 
dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Orang-orang fakir diantara kaum mu-minin akan masuk surga 
setengah hari sebelum orang-orang kaya, na waktu yang lamanya lima 
ratus tahun". 


ag par 2 2. 
: 3: Aan Pp SN ML. KAN 
: Aa 3 
En IN yaa MEN Dat 


3 
N 


£A—a PEMAI AE 3S PK 


“ PI - - 
4123. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Bakr bin ' Abdurrahman, mewartakan kepada kami 


858 


Li 


Isa bin Al-Mukhtar, dari Muhammad bin Abu Laila, dari 'Athiyyah 
Al-'Aufiy, dari Abu Sa'i Al-Khudriy, dari Rasulullah saw., beliau ber- 
sabda: "Sesungguhnya orang-orang fakir dari golongan Muhajirin akan 
masuk surga sebelum Lee ang kayanya, dengan jarak yang lamanya 
lima ratus tahun". 


LAS ALIAS aer 


CB cv 0 KAN era 2 
B3KE Ca Ka ars 


na | | | 
GE AL pawang D N02 2 Se Sip 

N | s tekadnO Damat 
4124. Mewartakan kepada kami Ishag bin Manshur, memberitakan 
kepada kami Abu Ghassan Bahlul, mewartakan kepada kami Musa bin 
"Ubaidah, dari ' Abdullah bin Dinar, dari 'Abdullah bin 'Umar, dia ber- 
kata: "Orang-orang fakir dari golongan Muhajirin mengeluh kepada 
Rasulullah saw. perihal keutamaan yang dikaruniakan Allah kepada 
orang-orang kaya diantara mereka melebihi keutamaan mereka sendiri". 


859 


- Maka beliau bersabda: "Wahai segenap orang-orang fakir! Sukakah aku 
berikan khabar gembira kepada kalian, bahwasanya orang-orang fakir 
dari kaum mu-minin akan masuk surga setengah hati sebelum orang- 
orang kayanya, yaitu waktu yang lamanya lima ratus tahun". Kemudian 
Musa membaca ayat ini (Os Al-Haj ayat 47) Dan sesungguhnya sehari di 
sisi Tuhanmu seperti seribu tahun menurut hitungan kalian". 


Dalam Az-Zawa-id: 'Abdullah bin Dinar tidak mendengar dari 'Abdullah bin 
'Umar. Sedangkan Musa bin 'Ubaidah dha'if. 


So BNA2 SN, 


. BAB7 
Berteman Duduk Dengan Orang-orang Fakir Miskin 


? Dp AI HA, AL na 
AS Rpa AT NE G5 -ry0 


BAREL PU AA EA AAN 
G2 LGA ur IA AK NA art 
ATA Se LIA aa ENG 
GBLA 


LN 
mL 


ae a- 
| Go Su BL P A - 
BANK an 3 UN) A3 
TPL NI La 2, — In b AN ZA 
GIA LI R3 ANISA, 
4125. Mewartakan kepada kami "Abdullah bin Sa'id Al-Kindiy: 
mewartakan kepada kami Isma'il bin Ibrahim At-Taimiy Abu Yahya: 
mewartakan kepada kami Ibrahim, Abu Ishag Al-Makhzumiy, dari Al- 
Magburiy, dari Abu Hurairah, dia berkata: "Adalah Ja'far bin Abu Thalib 
mencintai orang-orang miskin dan biasa berteman duduk dengan mereka. 
Dia bercakap-cakap dengan mereka dan mereka bercakap-cakap dengan- 


nya. Sehingga Rasulullah saw. menggelarinya, Bapaknya orang-orang 
miskin". 


860 


LD E2 ULUK |, 2 - 82 

FI BPN APA TG JAR 
wa A5 Le P3 IN Pa al 

MAN Se aloo 2 DIN ASK oa 

h WLAN 4 AA 

ARA AN UAN Ia, NN TN NB en MA 
Ni an S6 NA OA Yo - 2 
3 & 


DG AN , AA 0 22201 Pmr 22 
GB BIANG In AN 


Ip 9" BAL 09 NB SAN 91 NG 
Zj Li 105.9 nana Endy» Huan2 Nia 23 
Ae 

Saad AN UNP SMA YG dd IG 

ia BU. ea ade KA ad Urat 
0, JAENA AS LAI € Jagd  eA0 NO YG 
ASN ad 3 SM YNAG Alia 7 Ja 9 ENI 
daa II ANN Laga ap Nia 1 2 JAN 9 
DEL 3 Lp lag rn hitng) 
SN DO) MAS ary apa KG) Dog d3 ag 

ANE Ya 9 AMAN Ana Ila3 Jo paman 
Mana Si na aan M3, 


4126. Mewartakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan 


861 


"Abdullah bin Sa'id, keduanya berkata: Mewartakan kepada kami Abu 5 2A 9 Pe “. Pa G1 
Khalid Al-Ahmar, dari Yazid bin Sinan, dari Abul-Mubarak, dari 'Atha-, «iuran YM Go ska Tyo 3 Ag "luang 
dari Abu Sa'id Al-Khudriy, dia berkata: Cintailah orang-orang yang 2 Ta : 1 sa P - PAI 
miskin. Karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah saw. AIA 2x 53 “3 CA “ V5 2A Ta “Na 
bermohon dalam do'anya: "Ya Allah hidupkanlah aku sebagai orang yang Lt ? 4 S oa 25 
miskin, dan matikanlah aku sebagai orang yang miskin dan kumpulkan- Pe nh 2 A A 2 AT 
PL 2. G “ Li 

lah aku bersama rombongan orang-orang yang miskin". Anda Sala Tam Tg LP SA 3g ls 2 Ag | 

: AA MA KR 


As-Suyuthiy berkata: Al-Hafizh Shalahuddin bin Al-'Ala- berkata: Hadits itu dha- 
'if sanadnya, akan tetapi tidak diberikan hukum sebagai hadits maudhu'. Dan Abul- 
Mubarak, meskipun telah dinyatakan majhul oleh At- irmidziy, namun Ibnu Hibban 
telah mengenalkannya dan menyebutnya dalam kitab "Ats Tsiggat". Dan Yazid bin 
Sinan, dikatakan Ibnu Ma'in: Laisa bi Syai-in/bukan apa-apa. Al-Bukhariy berkata: 
Mugaribul-Hadits, hanya saja anaknya yang bernama Muhammad bin Yazid meriwa- 
yatkan daripadanya hadits-hadits munkar. Abu Hatim berkata: Mahalluhu As-Shidg/ 
tempatnya adalah benar, namun tidak dijadikan hujjah, sedangkan sisa perawi yang 


oleh Al-Hakim, namun Ibnul-Jauziy menganggapnya termasuk diantara hadits-hadits 
SOE 9 LAM LL 2x IE PKL ADI 
. . - DN Wei 
»KEN Oraonp ANE PU 2 


maudhu'. 
MIL TA ML IN UAL GP SIK US 
US AN 9 DiS ad 3 Ia KS 


lain masyhur. Al-'Ala- berkata: Sesungguhnya hadits itu berakhir seluruh jalannya 
sampai kepada derajat shahih. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: At-Tirmidziy telah me- 
nyatakan hasan hadits tersebut, karena mempunyai hadits lain sebagai syahid. 


- In Aha bc nu 
LEG. Ama SS NG KET IKU 


KN sy Ktu ea TIANG “AC 
AIA 3 IP Aka 3 Aesb Ag TK 


. WM 2-0 KIR OA AG | 
“aa Muay 4 PARU AG - YNRN 
AL Pat rd aa 


.- A0 ARA 2 8 
Eee AP w 22 - & - - “3 
NG, Sy PE KIA TA BAGAN 

& 


Bepe AA € 
- . . . bi ' . Pb 2. 24 », e 4 £ 4 
£ LELAN ISI 20171 ES ITN 


AIA yan IN 


2 AN 


IL» 


KE GEA AG 1 Pinkan 
& (eh s 2 222 aa 
CINA MAN WEE AS 


' dag . TKA : Lan 
DS 1/0 yan ALS pe 


Kn 


2. 


MANGAN ES AN IN SI 3 


TNI CAN n5PE AE 


2 412 2255 C2 A — pa? - 22 
TE NN yen DANG AKAN at 
Para PP IL AA HN 1 AJA JA 
KE IL3 LK ia Rea ANN ya 3S 


bata 


Ka LI, ARA TLP IK AI 
KENA SNMA | Aa KASN apaan Kis 


Ha as 3 Nagan 1 daa 2 A£ | 
Dalam Az-Zawa-id: Abul-Mubarak tidak diketahui namanya, dan dia itu majhul/ AA MA DT An an . 
tidak dikenal. Sedangkan Yazid bin Sinan dha'if. Hadits ini telah dinyatakan shahih . TAS 929 S8 » AO "— 2s A ai 


BA Sa LABAAN3 (02/41) 


“at 2) pad 
AA IE LX 2 Ah 2 ma An RK 
KAA Aek P1 Pakta 


1 G1 LA 
PA NG CAN/W DANG AS MAS 


LA 2A - 21 LILIN 9 
NE ENAK 
| 2 3 2.9 
KAS Ny YAN 


M2 113 Ry PA KA SAN, 
(SN AAS NASA 


“ 4 LKS BI PA LG ht 
Fama aan 
2 Aa Ea 

TKA NE 

d “ — 331 6LA “ 

Kabyais. Ca AN NG SS3 : Ds. 
08 3 Al TR NAS 
WARS pa3 Na Nas 


864 


AI 


Inna Lg, Mag SA djlang PP Osliaah LN, M3 
KAB 9 LAYAN idoniya datang Hirah 9 “SANG 
4127. Mewartakan kepada kami Ahmad bin Muhammad bin Yahya 

bin Sa'id Al-Oaththan, mewartakan kepada kami 'Amr bin Muhammad 

Al-'Angaziy: mewartakan kepada kami Asbath bin Nashr dari-As-Suddiy, 

dari Abu Sa'ad Al-Azdiy (dia adalah Oari bagi bangsa Al-Azdiy), dari 

Abul-Kanud, dari Khabbab, perihal firman Allah Ta'ala (6/52) Dan 

janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhan-nya di pagi 

hari dan di petang hari ..... sampai firman-Nya ..... Sehingga kamu ter- 
masuk orang-orang yang zalim. Khabbab berkisah: "Al-Agra' bin Habis 

At-Tamimiy dan 'Uyainah bin Hisha Al-Farariy -di Madinah-, lalu 

mereka mendapati Rasulullah saw. bersama Shuhaib, Bilal, ' Ammar dan 

Khabbab duduk-duduk dengan orang-orang lemah dari kaum mu-minin. 

Ketika melihat orang-orang lemah tersebut disekitar Nabi saw., mereka- 

pun menghinanya. Lalu. mereka menemui beliau dan mengadakan pem- 

bicaraan bersamanya secara pribadi (terpisah dari sahabat-sahabatnya). 

Mereka berkata: "Sesungguhnya kami ingin engkau buatkan tempat du- 

duk khusus buat pembicaraan kami denganmu, sehingga orang-orang 

Arab mengetahui akan keutamaan kami. Karena sesungguhnya para .utus-' 

an bangsa Arab akan mendatangimu, sehingga kami malu kalau dilihat 

orang-orang Arab duduk bersama budak-budak ini. Dan jika kami datang 
kepadamu, maka suruhlah- mereka berdiri menjauh darimu. Lalu jika 
kami telah selesai, maka duduklah bersama mereka sesukamu". Beliau 
bersabda: "Boleh". Mereka berkata: "Tulislah sebuah perjanjian dalam 
sebuah kertas bagi kami!" Maka beliau meminta sebuah lembaran kertas 

dan menyuruh 'Aliy supaya menulis, sedangkan kami sendiri duduk di 

sudut ruangan. Lalu Jibril AS turun menyampaikan wahyu, dia berkata: 

(6:52) Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhan- 

Nya di pagi hari dan di petang hari, sedang mereka menghendaki ke- 

ridhaan-Nya. Dan kamu tidak memikul tanggung jawab sedikitpun ter- 

hadap perbuatan mereka, dan mereka tidak memikul tanggung jawab 
sedikitpun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan kamu mengusir 
mereka, sehingga kamu termasuk orang-orang yang zhalim. 

Kemudian Al-Agra' bin Habis dan 'Uyainah bin Hishn disebut Jibril AS 

dalam firman Allah (6:53) Dan demikianlah telah Kami uji sebahagian 

mereka (orang-orang kaya) dengan sebahagian yang lain (orang-orang 


865 


miskin), supaya orang-orang kaya itu berkata: "Orang-orang semacam - Sania 2 Una P3 2 
inikah diantara kita yang diberi anugerah Allah kepada mereka?" Bu- 5. | AN ss 3 4. wo 5 arah s1 9 
kankah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur Ne ee an e : 22 
kepada-Nya-? LPG bea MIL 2G UT 
Kemudian Jibril AS membaca firman Allah (6:54) Apabila orang-orang: 3? P Le As Ne AN # d, J3 3 - : Ke 
yang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepadamu, maka kata- “ ga ” - 
kanlah: "Mudah-mudahan Allah melimpahkan kesejahteraan atas kamu 3 5 Ka NS. XS Ka “is Wita 3 RA yA 
-Salaamun 'alaikum-. Tuhanmu telah menetapkan atas diri-Nya kasih : ”P " 
sayang. L 256 sh KA AI bapa “2 
Khabbah melanjutkan: "Lalu saya mendekati beliau dan meletakkan lutut Ntt Ya ea Oi » ya € AN gan AS 
kami-didepan lututnya. Dan adalah Rasulullah saw. biasa duduk bersama 5 aan - ki Deen 
kami. lalu jika beliau hendak berdiri, maka beliaupun bangkit berdiri dan $$ 3 Fa 4 BC r/U KK Ge SG 
meninggalkan kami. Maka Allah menurunkan ayat (18: 28) Dan ber- si "9 Bg 
sabariah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhan- A3 w& ai DA A3 
nya di pagi hari dan di senja hari untuk mengharap keridhaan-Nya. Dan 503 35 “AANG 2 ASN, NY eh VPN 
9 - 


janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (janganlah engkau 
bermajlis dengan para pemuka itu karena) mengharapkan perhiasan ke- 
hidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya 
telah Kami lalaikan dari mengingati Kami (yakni 'Uyainah dan Al-Agra”) 
serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah urusannya itu menjadi sia-sia 
(rusak binasa) Khabbab berkata: "Yakni urusan 'Uyainah dan Al- Agra”". 
Kemudian Allah membuat perumpamaan kepada mereka tentang dua 
orang laki-laki pemilik kebun dan perumpamaan kehidupan dunia. 
Khubbah berkata: "Kami biasa duduk bersama Nabi saw. Lalu jika 
sampai waktu, di mana beliau berdiri, maka kami berdiri dan meninggal- 
kannya, barulah beliau berdiri". 


4125. Mewartakan kepada kami Yahya bin Hakim: mewartakan 
kepada kami Abu Diwud: mewartakan kepada kami Oais bin Ar Rabi, 
dari Al-Migdam bin Syuraih, dari ayahnya, dari Sa'ad, dia berkata: Ayat 
di atas turun perihal kami, enam orang: Saya sendiri, Ibnu Mas'ud, 
Shuhaib, ' Ammar, Al-Migdad dan Bilal". 

Sa'ad berkisah: Orang-orang Ouraisy berkata kepada Rasulullah saw.: 
"Sesungguhnya kami tidak rela menjadi pengikut mereka. Maka dari itu 
usirlah mereka dari sampingmu!" Lalu masuklah ke dalam hati Ra- 
sulullah saw. dari ucapan orang-orang Ouraisy itu sesuatu yang telah 
dikehendaki Allah untuk masuk. Kemudian Allah Azza wa Jalta me- 
nurunkan ayat (6:52) Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang 
menyeru Tuhannya di pagi hari dan di petang an sedang mereka meng- 


Dalam Az-Zawa-id: Isnadnya shahih, dan para perawinya tsiygat. Muslim, An- 
Nam ly dan Mushannif (Ibnu Majah) meriwayatkan sebagiannya dari hadits Sa'ad bin 


Abu Waggash. hendaki keridhaan-Nya .... Al-Ayat. 
& iga 5. KE 3. Sis LAN | IN deh cAs 
sg , Aa Ne Kilas, SN as ? as Perihal Orang-orang Nan po Kekayaan 
ta Ia ge aa ST aa tra NK, IIA KKS raga SKA 


866 867 


“Ona Han 2) NC MAA Ir 
A53 5a3 bang Sa 333 


olgy9. » 0asnto ALL NN “3 ga Zulac 3 
TE HSE 20 0 Xia SATA deh 
"hn Dalan Se 


4129. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan 
Abu Kuraib, keduanya berkata: Mewartakan kepada kami Bakr bin 'Ab- 
durrahman: mewartakan kepada kami 'Isa bin Al-Mukhtar, dari Mu- 
hammad bin Abu Laila, dari 'Athiyyah Al-'Aufiy dari Abu Sa'id 
Al-Khudriy, dari Rasulullah saw., bahwasanya beliau bersabda: "Celaka- 
lah orang-orang yang memperbanyak kekayaan, kecuali bagi orang yang 
menetapkan/menginfakkan hartanya demikian dan demikian, dan demi- 
kian dan demikian". Empat kali: Dari sebelah kanannya: dari sebelah 
kirinya, dari sebelah depannya dan dari belakangnya". 


Dalam Az-Zawa-id: 'Athiyyah Al-'Aufiy dan orang yang meriwayatkan haditsnya 
sama-sama dha'if. Sedang Imam Ahmad meriwayatkan hadits ini dalam musnadnya 
dari Muhammad bin 'Ubaidah, dari Al-A'masy dari 'Athiyyah. 


esnge Nang aa Ae. 


- 


« | S3 TN NET CAS 
LX» 


MN IG AG (BA MN IS 
- AA ANA NG 


JAGA ex Opa 3S 33 
Aa EYANG Tea 


("Ld 
"' & 


Ol dl ea oral 2G 


4130. Mewartakan kepada kami Al-'Abbas bin 'Abdul-'Azhim Al- 

Anbariy, mewartakan kepada kami An-Nadhr bin Muhammad, mewarta- 
kan kepada kami 'Ikrimah bin "Ammar, mewartakan kepadaku Abu 
Zumail, dia adalah Simak, dari Malik bin Martsad Al-Hanafiy, dari 
ayahnya, dari Abu Dzar, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Orang- 
orang yang paling banyak kekayaannya adalah orang-orang yang paling 
rendah drajatnya pada hari kiamat. Kecuali bagi orang yang 
menetapkan/menginfakkan hartanya demikian dan demikian. 
Rasulullah saw. bersabda: "Orang-orang yang paling banyak kekayaan- 
nya adalah mereka yang paling rendah derajatnya pada hari kiamat. 
Kecuali bagi orang yang menetapkan/menginfakkan hartanya demikian 
dan demikian, Dan dia mendapatkannya dari rezki yang baik". 


Dalam Az-Zawa-id: Isnadnya shahih, para perawinya tsiggat. 


2 Sa P) LA DYOR AA 
aa Ke, SA 


2 AK Se EK EA 
PENS hap NIA AS IG 3S 


ve 


mewartakan kepada kami "Abdul- 'Aziz bin Muhammad, dari Abu Suhail 
KAA - G 4 @ 224 bin Malik, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bah Nabi 
(TN ET Pat Ih 0 , Ga 3- D ALA in Malik, dari ayahnya, dari u Hurairah, bahwasanya Nabi saw. 
Sob 9 ra 3 9 Wage GI bersabda: "Aku tidak senang padaku ada emas sebesar gunung Uhud, lalu 
datang malam yang ketiga dan padaku masih ada sesuatu dari emas itu, 


3 1 melainkan sesuatu yang aku sediakan untuk membayar hutang". 
sa dang £2 02 bl 23819 S2 kesaa 4 8 
Dalam Az-Zawa-id: Iraninya hasan. Fang Sip para ulama masih perbena aa 
Ya'gub id. Ab dalah Nafi” bi lik 
4131. Mewartakan kepada kami Yahya bin Hakim: mewartakan bin aga Aa Adab, aman Abe bin Malik. Ea NN nas ng 
kepada kami Yahya bin Sa'id Al-Oaththan, dari Muhammad bin "Ajian, 2 
dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: - LPG GLS MN Ta 
"Orang-orang yang paling banyak kekayaannya adalah mereka yang Na ka XS D. Sao na &N »Y » 
paling rendah derajatnya pada hari kiamat. Kecuali bagi orang yang me- , 28 2 Ps 
netapkan/menginfakkan hartanya demikian dan demikian dan demikian". 6 AN KIA (ae 3 5 YAN ena Jen 
Beliau ulang sampai tiga kali. HEM si 2 


Dalam Az-Zawa'id: Isnadnya shahih, para La tsiggat. ' . tg “ga PASI 35 » aa. ne 
Li ra 9 ce PAL KL 
, & AR 5, | 1 4 
kami sendsyat b KR SA GA GAN NE Iara 5 Se: 
Ea Na AP? 1G 9, Ka -— 
TIA Agama Kep 2. EKA PA | Ona GA A3 Konla N £3. 38X09 
pe . 


2. 2 Pa” 2. 234 LAN ATA BIA TU Hata PA 
Selang nara SHARE HE IA A53 AGYA SG 
2 LAI KA 0aR - 2 BI AH 2 2 TAM gn HT AT 
Le AN BEA CS 2 AG Cal Ibrani 529 “Uang 
A C) P) ha Lana 2 T 
an ea 3 3 LINA CL A53 Aa KE KUN Naa, LAN 
LISA K1 — IU 2, ka 
Ah AB UN Sama Sa BNA S3 | Pena AAN 2 155 Aa: pp 8 
« Se oleh Rai eta Ja »19 3 SG RA SA Au Sep kaan 
4132. Mewartakan kepada kami Ya'gub bin Humaid bin Kasib: DA Aas 

870 


871 


4133. Mewartakan kepada kami Hisyam bin ' Ammar, mewartakan 
kepada kami Shadagah bin Khalid, mewartakan kepada kami Yazid bin 
Abu Maryam, dari Abu 'Ubaidah, Muslim bin Misykam, dari 'Amr bin 
Ghailan Ats-Tsagafiy, dia berkata: Rasulullah saw. berdo'a: "Ya Allah! 
Barangsiapa yang beriman kepadaku, dan membenarkan aku, dan 
mengetahui bahwa apa yang aku bawa adalah benar-benar hak dari 
sisi-Mu, maka sedikitkan hartanya dan anaknya dan jadikanlah -hatinya- 
cinta terhadap pertemuan dengan-Mu, dan percepatlah ajalnya. Dan 
barangsiapa tidak beriman kepadaku, dan tidak membenarkan aku, dan 
tidak mengetahui bahwa apa yang aku bawa adalah benar-benar hak dari 
sisi-Mu, maka perbanyaklah hartanya dan anaknya dan panjangkanlah 
umurnya". 


Dalam Az-Zawa-id: Para :perawi dalam isnad hadits ini tsiggat, namun mursal. 
Shahibuz-Zawa-id berkata: Ibnu Majah tidak mengeluarkan hadits dari 'Amr kecuali 
hadits ini saja. Demikian juga tidak mempunyai riwayat apapun' dalam sisa Kutubus- 
Sittah. 


@.— 1, De & X5 TE, ny 
He ARA 21 SAI MA o - 983 


AE SAE en agak 


La NINA an LO IX NO AT Xx. 3g 
Mi Ne Mn Op Sy Ola. AN 


. . As 2 “LX 25 
“A3 Aoa Yan ae A5 aa 


- AP Ga £ na ra 

3 ESAI Ni TES LT. (EN 
PN 8 , 23 Part & 

Ca» IG BEAN Fa Kane. A36 


& Ya 2 2 IYA PERYG : S6 


872 


3G Dian “OA - 21-22 Ga. 
. 3 1 La NGAKI Nan ., 
Ja dag nya gas 


P9 TALI “AL pe 
2Y SG a23 s9 Sa 


4 , : 
Aa 2 AN PA SAS :33 On 
» 


BL 


- 
Pet 


» Ga LT x 
: AS Say be aan 


PETA GA TN un A23 6 AAN cos 3 S9 3 
Wa g ka ata SA Nyai NG 
Sain Lgm dah AS 2 An Im ega salak Sa 


. Amela pda aa LN 


4134. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami 'Affan, mewartakan kepada kami Ghassan bin 
Burzin. 

Mewartakan kepada kami 'Abdullah bin Mu'awiyah Al-Jumahiy: 
mewartakan kepada kami Ghassan bin Burzin, mewartakan kepada kami 
Sayyar bin Salamah, dari Al-Barra- As-Salithiy, dari Nugadah Al- 
Asadiy, dia berkata: "Aku pernah diutus Rasulullah saw. menemui 
seseorang untuk minta seekor onta betina darinya, namun dia menolak 
permintaan beliau. Lalu beliau mengutusku lagi kepada orang lain. Dan 
orang tersebut mengirim seekor onta betina kepada beliau. Tatkala 
Rasulullah saw. melihat onta tersebut, bel'au berdo'a: "Ya Allah ber- 
kahilah ia (onta itu) dan berkahilah orang v-ang mengirimnya!" 

Nugadah berkata: Maka aku berkata kepada Rasulullah saw.: "Dan orang 
yang membawanya". Beliau berdoa: "Dan orang yang membawanya". 
Kemudian 'seliau memerintahkan seseorang untuk memerah susunya, 
maka diprrahlah susu onta tersebut sampai keluar banyak sekali. Lalu 


Rasulullah saw. berdo'a: "Ya Allah perbanyaklah harta si Fulan", Bagi 


873 


orang pertama yang menolak permintaannya. "Dan berikanlah kepada si 
Fulan rezki setiap harinya". Bagi orang yang mengirimkan onta betina 
tersebut. 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada Al-Barra-, dia telah disebutkan Ibnu 
Hibban dalam kitabnya Ats-Tsiggat. Adz-Dzahabiy berkata: Majhul. Dan sisa perawi 
yang lain tsiggat. 


Shahibuz-Zawa-id berkata: Nugadah tidak mempunyai sesuatu dalam sisa Kutu- 
bus-Sittah selain hadits ini, yang mana Ibnu Majah menyendiri dalam periwayatannya. 


au. Ne TA - GW 
LA LINE fasa BN SS EEi 
KE Ng NE IG IG 2LA 
KAN A1 HB NASI KA 


4135. Mewartakan kepada kami Al-Hasan bin Hammad, mewarta- 
kan kepada kami Abu Bakr bin 'Ayyasy, dari Abu Hashin, dari Abu 
Sbalih, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Ce- 
laka dan sengsaralah budak uang Dinar dan budak uang Dirham dan bu- 
dak beludru sutra dan budak pakaian. Jika diberi diam (rela), dan jika 
tidak diberi, tidak menyempurnakan (kewajiban)". 


SO AA LI N ARI— hn Ge 


KT IU LAU DRA JO “NY 
SE JENANNESE Giga GE NG 
EKA IA HATE KAT Ora 
KLEG BINAEG ME Ss Rig 


- 


Lau ay P 


874 


AL HYPYIA NANgI 


P3 


2 | S4, g “2 aya 
Ir KAS SEE SS Im 


' 4136. Mewartakan kepada kami Ya'gub bin Humaid, mewartakan 
kepada kami Ishag bin Sa'id, dari Shafwan, dari (Abdullah bin Dinar, 
dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Celaka dan sengsaralah budak uang Dinar, dan budak uang Dinar 
dan budak pakaian. Celaka dan kecewalah. Dan apabila tertusuk duri 
-badannya- tidak akan dapat keluar". 


38 ..BAB 9 
Ganaah (Menerima apa yang menjadi bagiannya) 
NN OA AL “0 MAN Lena 

Darat AI S1 Aj EA “AAN 

9 K2 25 tu 2 o- (2-22 

AA rasa BKN DA KANE 

2 R20 TN NA “AU LA KIA 

Ga AE AN Jom IIS Sya, 

2 EA “ NK 2g 

5 KN GEN 09 "VOL y Si Hy 
4137. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah: me- 
wartakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah, dari Abuz-Zinad, dari Al- 
A'raj, dari Abu Hurairah, dia berkata: "Rasul Allah saw. bersabda: "Bu- 


kanlah kekayaan itu karena banyaknya harta benda. Tetapi kekayaan 
yang sebenarnya adalah kaya hati". ' 


) : : . an 
ala TES EGG SNKA 


0g 2G 2 Na aa - aan 
NAS » Mas ap Ah 3s 
& sa 2 9 & Sai Bb LN 9 
BARA AN KE EK IS 
2 A9 Loe Kat 25 
LX PN IA SA - 


LG LA 


A9 aka 833. Kas 


4138. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Rumh, mewartakan 
kepada kami ' Abdullah bin Lahi'ah, dari 'Ubaidullah bin Abu Ja'far dan 
Humaid bin Hani- Al-Khaulaniy, bahwa keduanya mendengar Abu 

"Abdurrahman Al-Hubuliy mengkhabarkan dari "Abdullah bin 'Amr bin 
'Ash, dari Rasulullah saw., bahwasanya beliau bersabda: "Sungguh 
beruntung sekali orang yang diberi petunjuk untuk masuk agama Islam, 


lalu diberikan rezki yang cukup (pas-pasan), dan dia menerima apa yang 
menjadi bagiannya itu". 


Se pas Apn Re al AI 
beta FS Se Hp 


M3 4 
@:y" Le Pa Kal Per 3 ape, 
BP - 
: 3 2S 1 2 
4139. Mewartakan kepada kami Muhammad bin 'Abdullah bin 


Numair. dan 'Aliy bin Muhammad,  keduanya' berkata: "Mewartakan 
kepada kami 'Waki': mewartakan kepada kami Al-A'masy, dari 'Umarah 


876 


bin Al-Oa'ga”, dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulul- 
lah saw. berdo'a: "Ya Allah! Jadikanlah rezki keluarga Muhammad cu- 


Kap unuk makanya" 
Ae Ha PA NA aa Na 
aa 5 “5 keegn ng. 33 
si PETA TA AKG 
ENAK AA S3 jas 


2 
S2 


.« KEK 


Jaya ran bud oma Sedia" & padi NS 


dpat dian d Pang» Aaja Atap" aa AA 
ALAN LA PA MpAN 4 ngan DN Sa MO | 


— 4140. Mewartakan kepada kami Muhammad bin 'Abdullah bin Nu- 
mair, mewartakan kepada kami Abu Ya'la, dari Isma'il bin Abu Khalid, 
dari Nufai', dari Anas, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Tiada 
orarig kayavatau' miskin melainkan pada hari kiamat nanti menginginkan 
sekiranya diberikan saja padanya sesuatu dari dunia yang cukup untuk 
makannya". 


As-Suyuthiy berkata: Hadits ini telah dikeluarkan oleh Ibnul-Jauziy dalam kitab- 
TA AL-Maudhu'at. Dan dig mencacat Nufai', karena sena gguhnya dia itu Matruk. 
dits ini dikeluarkan juga'oleh Imam Ahmad dalam musna nya, dan ia mempunyai 
bera dari hadits Ibnu Mas'ud, sementara Al-Khatib mengeluarkannya dalam kitab 
arikh. 


setan Kan HAN Da0 


877 


HA an pena yA Ang 
— 1, 2 Pa 

AA Gino IN NAD AA 1 

. (3 . A 


, “29 3 2.4 GG Ge YAI OA 
4141. Mewartakan kepada kami Suwaid bin Sa'id dan Mujahid bin 
Musa, keduanya berkata: Mewartakan kepada kami Marwan bin Mu'awi- 
yah: mewartakan kepada kami 'Abdurrahman bin Abu Syumailah, dari 
Salamah bin "Ubaidullah bin Mibshan Al-Anshariy, dari ayahnya dia 
berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa diantara kalian berpagi- 
pagi dalam keadaan sehat badannya, dan aman jiwanya, mempunyai 
makanan sehari itu, maka bagaikan dunia telah dikumpulkan baginya". 


Ke SIE AN .h 2 BA On 
ANRI PS 1 SP AG - 2101 


CAN AP Ia Ig 
Kama SN giat ag an 
MAS. SES AN ob, KG 

NI 


| 4142. Mewartakan kepada kami Abu Bakr, mewartakan kepada ka- 
mi Waki” dan Abu Mu'awiyah, dari Al-A'masy, dari Abu Shalih, dari 


878 


Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Lihatlah orang 
yang dibawahmu, dan jangan melihat orang yang diatasmu, karena demi- 
kian itu lebih tepat, supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah". 

Abu Mu'awiyah berkata: "yang dikaruniakan kepada kalian". 


».£ P3 Teu MO ea Ne Ta 
reg PETS YEN NO NN 
p NN dun 2 £ h 
Pa ai B3 al CI HOMO 
SE NYA SER asa 
AA . & wG AR AL Le 2 LS 2G 
TS KN, IG CA NYA): Taka 
Pa ) y BD 32K. 8. LA « AT 
Ah 3 3: tp FE 

P3 3 (EA eU na 
- « 51353 P4 - La 


4143. Mewartakan kepada kami Ahmad bin Sinan, mewartakan ke- 
pada kami Katsir bin Hisyam, mewartakan kepada kami Ja'far bin Bur- 
fans mewartakan kepada kami Yazid bin Al-Asham, dari Abu Hurairah, 
dia merafa'kan hadits tersebut kepada Nabi saw., beliau bersabda: "Se- 
sungguhnya Allah tidak melihat rupa kalian dan harta kalian, tetapi 
sesungguhnya Dia melihat/memperbatikan amal-amal kalian dan hati 
kalian". 


Jagad abiha $& YAbrno po A3 


| BAB 10. 
Penghidupan Keluarga Nabi Muhammad saw. 


Ie KE NUSA Gi Ntt 


0 2G 9.» P4 . 9g 6 AD K- 02, 
AA See atn SARA IS AI 


879 


| 


PP Ad ' — “4 c PA sa . : ! k 5 
ISA. Kn KIS dea La D9 NM aa # mh #2193 


-“ 


& NILAI KA Do LI LN he P3 nd» Lp biang 
DAS AN) SBN ka A3 3D aah ! : MA 
. : 3 4145. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, mewar- 
“ C C & 8 As te : Ko pr: 2 PN 1 takan kepada kami Yazid bin Harun, mewartakan kepada kami Muham- 
: Ati BN mad bin 'Amr, dari Abu Salamah, dari 'A-isyah, dia berkata: "Sungguh 
| 2 pernah berlalu dalam kehidupan keluarga Muhammad saw. sebulan lama- 
4144. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah: mewar- nya tidak terlihat asap di salah satu rumahnya". 


Saya bertanya (Abu Salamah): "Lalu apa yang mereka makan?" "Aisyah 
menjawab: "Kurma dan air. Hanya saja kami mempunyai tetangga dari 
'kaum Anshar,.mereka adalah tetangga yang baik. Dan mereka itu mem- 
punyai kambing-kambing peliharaan. Mereka biasa mengirimkan susunya 


takan kepada kami 'Abdullah bin Numair dan. Abu Usamah, dari Hisyam 
bin "Urwah, dari ayahnya, dari 'A-isyah, dia berkata: "Sesungguhnya 
kami keluarga Muhammad saw., benar-benar pernah menunggu selama 
sebulan tidak menyalakan api/tidak memasak. Dan makanan kami tiada 


Manga Pesan air. (Hanya saja Ibnu Numair berkata: Nalbatsu j kepada beliau". 
, 1 Fi sn : ia 3 
Munya meooa sebulan). Y Muhammad berkata: "Mereka itu berjumlah sembilan rumah (istri Nabi). 
3 5 Pd Pp. Ta 3. 
AI v9 ag IS NO 224 Ly. H. Dalan Ke Telaa: Tenad Tan Png FIS , 
Ag . - -id: hahih, para tsiggat. Muslim telah meri- 
. .. 3 V9 | NG Io - ON s fe) : $ Winyansan sebagian | Sari padanya Hari jalan ini. eta ne Naa 5 
3 | 2 “ut 


2. LA 9 : 3 PP PETA 0“ No 9 823 2 pe TN 
SEASON LE ap E Lu Haag Ta bai KENA EA 


Pa €f, A2 gan, Cc 310 $ . 
EL SENSASI RS GELAS ES ANN Nak 
: & 4 3 | “JJ pa .. - AI - , ” 
BEN AS 3 IU 2 Ine nga ENG Ss AI 
22 Ya AAS Ae 233 - - “ , — 3 Img 3 9x) p) an 
Sh 019 Ih cig & KS & aa : 
PU IG ja M1 yA3 "AL KS 2 JECEN KIA A1 Sa NI 


- 

Ga nah nah 4 : : 

. . - an IX Pj 28 PP 2, , 1 5 1 

. Ai AN Ogan SLS . Ts : 5 e d Rai Ni 8 9 4 P . 4146. Mewartakan kepada kami Nashr bin 'Aliy: mewartakan kepa- 


2 da kami Bisyr bin "Umar, mewartakan kepada kami Syu'bah dari Simak, 

dari An-Nu'man bin Basyir, dia berkata: Aku mendengar "Umar bin Al- 
Khaththab berkata: "Suatu hari, aku melihat Rasulullah saw, membolak- 
balikkan badannya karena lapar. Beliau tidak mendapatkan walau sebiji 
kurma burukpun untuk mengganjal isi perutnya". : 


2. 
At 2 - MAA Da : 
KN AH R3 OA 
2c Ng: ab , pe: 
SS s pak Aksen 
ARA age ve Ti H3 2 ap Na 
WA SA RI EPA aa 


ola Olgy9 Kk al) Ta Sae MMA 3819 
DANA Sip Jas UN jo Se da) 

1 aa HS Pena PA PNY Sa adi yan 9 s3 
Hii AN IS AAA Da3 ya RA Ya Fa Laba 
| Arab Yon 33 


4147. Mewartakan ' kepada ' kami Ahmad bin Mani', mewartakan 


kepada kami Al-Hasan bin Musa, memberitakan kepada kami Syaihan, 


dari Gatadah, dari Anas bin Malik, dia berkata: "Aku pernah mendengar 
Rasulullah saw. mengatakan berulangkali: "Demi Dzat yang nyawaku 
berada di tangan-Nya! Tidak ada pada keluarga Muhammad pagi ini wa- 
lau satu Sha' biji gandum maupun satu Sha? kurma". . 

Dan pada saat itu beliau mempunyai sembilan orang istri. 


Dalam Az-Zawa-id: Isnad hadits ini Gemes rawinya tsiggat. Ibnu Hibban 
meriwayatkan hadits ini dalam Shahihnya, dari jalan 'Aban Ai-'Aththar, dari Oatadah. 

Saya katakan ('Abdul- 9: Asal hadits diriwayatkan Al Bukhariy dalam Sha- 
hihnya dalam Kitab jual-beli. Dan terjadi perbedaan perihal keterangannya, apakah ia 
tergolong hadits mauguf ataukah marfu'. Akan tetapi riwayat Ibnu Majah menolak ter- 
hadap orang yang mengatakan hadits tersebut mauguf pada Anas. 


882 


Depapepe au PU 


aa 


Ba px A2 h 22 32 “2G 
Angan ep Boh NE EN 


Sugign 1 Bpabi Ng AB dilan Pn JA LPS 


4148. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Yahya, mewarta- 
kan kepada kami Abul-Mughirah, mewartakan kepada kami ' Abdurrah- 
man bin "Abdullah Al-Mas'udiy, dari 'Aliy bin Badimah, dari Abu 
"Ubaidah, dari ' Abdullah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Tidak 
ada pada keluarga Muhammad pagi ini kecuali satu Mud makanan". Atau 
"Tidak ada pada keluarga Muhammad pagi ini walau satu Mud pun dari 
makanan". : 


Dalam Az-Zawa-id: Isnad hadits ini mempunyai para perawi yang terpercaya. 
Dan Abul-Mughirah namanya adalah ' Abdul-Ouddus bin Hajjaj Al-Khaulaniy. 
233 AAU 


SEA YA EKA GK ara 


3 pat 9 2G 9 1YL? 2ngnn 4 
FKUI SN EKA 


MAA BAN AA INKA 2 
JW BS NG pn Aa 
883 


3 A3 2 2 at DL Ah MH 
SD II JAE. hate 
PA, 
KN 
“non Uko ya Ada dst Eta) 219 AN 
laa, LS 


4149. Mewartakan kepada kami Nashr bin 'Aliy, mengkhabarkan 
kepadaku ayahku, dari Syu'bah, dari 'Abdul-Akram (seorang lelaki dari 
penduduk Kufah), dari ayahnya, dari Sulaiman bin Shurad, dia berkata: 
"Rasulullah saw. datang ke tempat kami. Dan kami menunggu sampai ti- 
ga hari tidak mendapat makanan (atau beliau tidak mendapat makanan)". 


Dalam Az-Zawa-id: Tabi 'inya mb: Dan saya tidak melihat orang-orang yang 


menulis kitab tentang nama-nama perawi menyebutnya. Dan saya tidak mengetahuinya. 


A5 2 IN ata" 
MENGRE MSNA SAN 


“er GA BIS AK ok KAA 
SPB. eng Bee NAN 
Er AN ATA Gasa » Kar 

« Ka er Sa 


oh ana baya ena 23 


4150. Mewartakan kepada kami Suwaid bin Sa'id, mewartakan ke- 
pada kami 'Aliy bin Mushir, dari Al-A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu 
Hurairah, dia berkata: "Pernah suatu hari Rasulullah saw. diberi hidangan 


884 


makanan yang. masih panas, lalu beliau makan. Ketika selesai, beliau 
berdo'a: "Al-Hemdulillahi! tidak ada makanan eig yang masuk perutku 
sejak sekalian lama dan sekian lama". 


Dalam Az-Zawa-id" Isnadnya hasan. Sedangkan Suwaid, para ulama masih berbe- 
da-beda Tan mengenainya. 


BAB 11 


Alas tidur Sa Muhammad saw. 


3 o- “nu 
BANK. Ka Tr 2 Ke ija - 2NON 


212212 Lgu 2 
Na AA an ata KG 


Ta, 


Ca NN Yana NK ENI 
Ba iS 


“4151. Mewartakan kepada kami Abdullah. bin Sa'id: mewartakan 
kepada kami ' Abdullah bin Numair dan Abu Khalid, dari Hisyam bin 
"Urwah, dari ayahnya, dari 'A-isyah, dia berkata: "Adalah alas tidur Ra- 
sulullah saw. terbuat dari kulit berisi serabut kurma". 


Ra KERAS - NOW 


LL» TP 


PA easy, AA 
YES NE 3 MAA 
Cc EYANG MENARA NI b “3 


N 6 
. 


885 


AT (Kek ang KA 3 , 
-£ NY, € 38 AKG BEN SN IX 
3 99 KERANA ga 33. MEI IE an 2203 
DB ki 
aa - f 9 2343 La x pi, “3 
A53 33 23A ! NAM JS (TN A89 La 
4152. Mewartakan kepada kami Washil bin ? Abdul-A'la: mewarta- G: P3 “ | 7 . 5 Tar 
kan kepada kami Muhammad bin Fudhail, dari 'Atha-bin As-Sa-ib, dari 2 | $ 4 2 AK Sun. $ 2 - Aga 5 
3 2 , . . $ & - . 
ayahnya, bahwasanya Rasulullah saw. pernah datang menemui 'Aliy dan 5 K NA AN “ 3 2 “ : 2 
Fathimah, sementara keduanya masih berada dalam selimut yang mereka 2 3 AL 
Ya re - .. amy IG La 
punyai | (selimut tersebut berwarna putih terbuat dari bulu domba), yang ta Pas F3 lw “N re Ta3 SNI : US S5 NG ST 
dibekalkan Rasulullah saw. buat mereka bersama dengan bantal berisi 4 
rumput Idkhir serta geribah (tempat air dari kulit biri-biri)". : AS 
LA Terry 19 IDA La G- 6 . 4153, Mewartakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, m MEA 
GOR wa AAg 9 & tg 3. 5 Ox 3 takan kepada kami 'Amr bin Yunus, mewartakan kepada kami 'Ikrimah 


Bara 


bin ' Ammar, mewartakan kepadaku Simak Al-Hanafiy, Abu Zumail: me- 
wartakan kepadaku 'Abdullah bin Al-'Abbas, mewartakan kepadaku 
"Umar bin Al-Khaththab, dia berkata: "Aku berkunjung ke rumah Rasu- 


F3 SN ag La ata KEP 1 Sau 


ie esidana 


2 2. m3 5. ay... KR. lullah saw., saat itu beliau berbaring di atas tikar. Lalu aku duduk, ter- 
Ian Ih ANN Aa LA & Nda 5 nyata di atas tikar tersebut hanya ada kain, tidak ada yang lainnya. Dan 
2 2 tikar tersebut telah berbekas di pingganggnya. Dan aku melihat -di ru- 
Apr 1 AI aU TEL mahnya- hanya ada segenggam sya'ir sekitar satu Sha”, serta daun Oarzh 

, A3 2 aan | y y genggam Sy: , 
4 , (untuk menyamak kulit) ada di sudut ruangan. Dan nampak pula kulit 
al BIL, Aa 2 — . $ yang belum disamak tergantung di rumah tersebut. Maka kedua mataku 
2 Pre PAI 13, ee ENG. JO yaa BB Aang : melelehkan air mata. Beliau bertanya: "Apa yang membuatmu menangis 
Aga wahai Ibnu Khaththab?". Maka akupun menjawab: "Wahai Nabi Allah! 
ie s AN — J3 : Bagaimana aku tidak menangis? Tikar ini telah membekas di pinggang- 
A2 A3 s ". : Para g 01 pinggang 
Gi 2" SG he 319 Tg 0 mu, dan lemarimu itu tidak kulihat isinya kecuali seperti apa yang 


kulihat. Sedangkan Raja Kisra dan Kaisar berada diantara buah-buahan di 
sungai-sungai, sementara Engkau adalah Nabi Allah dan makhluk pilih- 
annya, namun lemarimu ini -tidak berisi.apapun-". Beliau bertanya "Wa- 
hai Ibnu Khaththab! Tidakkah engkau rela, kalau akherat menjadi milik 
kita dan dunia itu bagi mereka?" "Tentu saja". Jawabku. 


SNN an PK ot 


887 


. GL 9-4 9. 2d 
3 aa Et 


1 dls Bg K2 9 HAL cek L NI 


4154. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Tharif dan Ishag 


bin Ibrahim bin Habib, keduanya berkata: Mewartakan kepada kami Mu- 
hammad bin Fudhail, dari Mujalid, dari ' Amir, dari Al-Harits, dari 'Aliy, 
dia berkata: "Anak gadis Rasulullah saw. di boyong ke rumahku. Pada 
malam dia diboyong, tempat tidur kami hanyalah berupa kulit domba". 


PE nan Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada Al-Harits dan Mujalid, kedua-duanya 


Jejadcatiuo rah wu Aluyan w NN 
BAB 12 
Penghidupan para sahabat Nabi saw. 
» : 4 MAAN Ia 
LARI S5 - G100 
LI SG BMA IG 


222.02 aa 


4 Pp gama IL He Jas 5s 
BAN 


Sa 
Is 
Ph 
AN 
CA 
PN 


4155. Mewartakan kepada kami Muhammad bi "Abdullah bin Nu- 
mair dan Abu Kuraib, keduanya berkata: Mewartakan kepada kami Abu 
Usamah, dari Za-idah, dari Al-A'masy, dari Syagig, dari Abu Mas'ud, 
dia berkata: "Adalah Rasulullah saw. menyuruh -para sahabat- bersede- 
kab. Maka salah seorang diantara kami pergi bekerja sehingga datang 
-kembali- dengan membawa makanan satu Mud. Dan sesungguhnya pada 
hari itu ada salah seorang diantara mereka yang mendapatkan uang sera- 
tus ribu". 

Syagig berkata: “Seakan-akan beliau memberikan kata Kn 


Aga KgS te 2 AG NG 
NG EPA AAR “AA Kan sp 
ASRI KOK 


Aa EN as Mae S0 


BE Ga SSS AKU 


4156. Mewartakan kepada kami Abu Fakr bin Abu Syaibah, mewar- 
takan kepada kami Waki”, dari Abu-Na'amah, dia mendengar dari Khalid 
bin "Umair, dia berkata: "Utbah bin Ghazwan menyampaikan khotbah ke- 
pada kami di atas mimbar. Dia berkata: "Sungguh aku melihat diriku ada- 
lah orang xe tujuh yang bersama Rasulullah saw. Kami tidak memiliki 
makanan yang dapat dimakan kecuali daun-daunan, sehingga sudut mulut 
kami mengluarkan puru-puru". 


IS- ox 


- 
KL 35 By Ko SN WA LA L 
KAA SA IANEL MK 
' e 
P3 £G NK TR, PT L —.- 22- GX 
s1 3 G (9 du 9g L gx 
4 Padat 
GS, “2 & a22 — 
oyk Okas) NN: : 


4157. Mewartakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah: me- 
wartakan kepada kami Ghundar, dari Syu'bah, dari Al-' Abbas Al-Jurai- 
riy, dia berkata: Aku mendengar Abu "Utsman mewartakan hadits dari 
Abu Hurairah, bahwasanya mereka bertujuh dilanda kelaparan. "Lalu Na- 
bi saw. memberikan kepada ku tujuh butir kurma, setiap orang mendapat 

bagian sebutir kurma." Kata Abu Hurairah. 


Oa NYA TP at Aa 
LKBN JEKG KN AN ON 
3 190 . 3 ta, IA La KV IIA “2 AL 2 
HE EK Naat oh Otak L 


4 t ang. 9» 13b 
HAN JNE EM Aero 125 


SU - LG YG t ANE aa 
GAN KIA, 1 KIR AA 
V3 F3 SAS - SN Kian 


3 PX &, 35 
NS AK ANISA ga Lega (AS 


3G NS 
« DNS » 


- 


4158. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Yahya bin Abu 
"Umar Al-Adaniy, mewartakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah, dari 
Muhammad bin 'Amr, dari Yahya bin ' Abdurrahman bin Hathib, dari 
?Abdullah bin Az-Zubair bin Al-'Awwam, dari ayahnya, dia berkata: 
"Ketika turun ayat-Tsumma latus-alunna yauma-idin 'anin-na'iem, arti- 
nya: Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmat- 
an (yang kamu kecap di dunia), maka bertanyalah Az-Zubair: "Kenikmat- 
an yang manakah yang akan ditanyakan kepada kita? Padahal yang kita 
makan itu hanya kurma dan air saja". Beliau menjawab: "Ketahuilah! Ke- 
nikmatan itu akan datang jua". 


4159. Mewartakan kepada kami "Utsman bin Syaibah, mewartakan 
kepada kami 'Abdah bin Sulaiman, dari Hisyam bin "urwah, dari Wahb 


891 


bin Kaisan, dari Jabir bin 'Abdullah, dia berkata: "Pernah Rasulullah 
saw. mengutus kami, yang berjumlah tiga ratus orang. Kami membawa 
perbekalan di atas leher -karena sedikitnya-. Maka habislah perbekaan 
tersebut, sehingga setiap orang diantara kami hanya tinggal membawa 
sebutir kurma. Lalu salah seorang bertanya: "Wahai Abu ' Abdullah! Ba- 
gaimana mungkin sebutir kurma dapat menghilangkan rasa lapar seseo- 
rang?" Maka dia hanya menjawab: "Sungguh kita merasakan kehilangan 
ketika ia benar-benar telah hilang dari -tangan- kita". Dan sampailah ka- 
mi di tepi laut. Tiba-tiba kami mendapati seekor ikan paus yang dilem- 
parkan ombak -ke tepi pantai-. Lalu kami makan ikan tersebut selama 
delapan belas hari". i 


AAA 9 UN IA, 


BAB 13 
Perihal LA rumah gedung dan menghancurkannya 


Ki KESAN Gis 


AA San 

» asgiaa 

“ ' .. C2 
« CA ai GG NE nya (IN Bni EN 


1 Ca H3 SE Fa Av 21 KS Gaga 
AR kena, Ina ak 
Be KAS AI 


4160. Mewartakan kepada kami Abu Kuraib, mewartakan kepada 
kami Abu Mu'awiyah, dari Al-A'masy, dari Abus-Safar, dari ' Abdullah 
bin 'Umar, dia berkata: "Rasulullah saw. berjalan melintasi kami, ketika 
itu kami sedang memperbaiki rumah bambu kami. Beliau bertanya: "Apa 


892 


re 0 SAN. og 5 


LAUREN AA More 


ini?" Maka saya jawab: “Rumah bambu kami yang sudah rapuh, dan 
sekarang kami. sedang memperbaiki dindingnya". Lalu Rasulullah saw. 
bersabda: "Saya tiada melihat urusan (mat) itu, melainkan lebih cepat 


dari - “Tusaknya rumah- itu". 
KA REA AA AA 


Sia GAN 
PN Kah ME AS. BN 


LNG. pe z1 (8 «$ ola » 
AN EA BAY, bug dgan 
DEA Ne KANG en 2 
AP ag S5 Kardng HPS FS an 

- Pp AI AAS Kana 


s “& AS ar) Yasa KESS » 


An ne Ne 
Lam Wan ya MANA 2 «di 


4161. Mewartakan kepada kami Al-'Abbas bin 'Utsman Ad-Dima- 
sygiys mewartakan kepada kami Al-Walid bin Muslim: ' mewartakan 


kepada kami 'Isa bin 'Abdul-A'la bin Abu Farwah, mewartakan kepa- 


saw. Aku membuat sebuah rumah yang melindungiku dari hujan dan 
daku Ishag bin Abu Thaihah, dari Anas, dia berkata: "Pernah Rasulullah 


panas matahari. Tak ada makhluk Allah Ta'ala lain ta membantuku". 


saw. lewat pada sebuah kubah yang berada di atas pintu rumah milik 4 SPI, 2 ats 

seorang Anshar. Lalu beliau bertanya: "Apa ini?" Para sahabat menja- K2 ya 3 Ge Za TA A ANE, PAN 

wab: "Sebuah kubahyang dibangun oleh si Fulan". Rasulullah saw. ber- "2 Fa 2 Sa 
Pd Pd ey 


sabda: "Setiap harta yang dipergunakan untuk bangunan seperti ini, maka 
akan membawa akibat buruk bagi pemiliknya pada hari kiamat". Lalu | 
khabar tersebut sampai kepada si Anshar, maka diapun menurunkan ku- | 
bah tersebut. Kemudian sesudah itu Nabi saw. lewat, namun beliau tidak | 
melihatnya lagi. Beliau menanyakannya, lalu diberitahulah bahwa Si 


Lan . , P4 a 
Anshar tersebut telah menurunkannya karena kabhar yang sampai kepa- P3 - ag 33 A A 2 ng 2. 
danya dari beliau Maka beliau mengatakan: "Semoga Allah merahmati- CAN: NE “ -. sa 
nya! Semoga Ailah merahmatinya". | (226 ai £ 53 
Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada 'Isa bin "Abdul -A'la, saya tidak melihat «3 
ada yang menccianya atau mengatkannya. Sedangkan sisa perawi yang lain .ndah - 


tsiggat. Abu Dawud meriwayatkannya dalam sunahnya, bukan dengan lafazh ini, dari 
jalan ini juga. 


2. 

Kap sora 8 IN « PARA PEN (19 

4163. Mewartakan kepada kanji Isma'il bin "Musa, mewartakan 
kepada kami Syarik, dari Abu Ishag, dari Haritsah bin Mudharrib, dia 
berkata: "Kami datang ke tampat Khubbab untuk menjenguknya. Lalu dia 
berkata: "Sungguh telah lama sakitku ini, seandainya aku tidak mende- 
ngar Rasulullah saw. bersabda: “Janganlah kalian menginginkan mati", 
pasti aku sudah mengangankannya. Dan beliau bersabda: "Sesungguhnya 
seorang hamba itu akan senantiasa diberi pahala atas semua nafkah -yang 


dibelanjakannya-, kecuali nafkah untuk tanah: Atau bersabda: "Untuk 
P4 PP ra 
PP atu (EK hg» Ad KY, 
ae an TN, 


bangunan". 
AN 19 SANA, Ne 
syaa Pra GA. 3 EA Ga 22 2 i 2. BAB 14 


4 Tawakkal dan yakin | 


4162. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Yahya, mewarta- Sia PAN 


Patut ae H3 LAN 
KA. SAI 


22 . 
SAM jar NAME NY Su 
AA, KI rd RAB Haa SKA 3 


5. 


LIA AA S5 


kan kepada kami Abu Nu'aim mewartakan kepada kami Ishag bin Sa'id 
bin. 'Amr bin Sa'id bin Al-'Ash, dari ayahnya, dari Sa'id, dari Ibnu 
"Umar, dia berkata: "Sungguh -aku melihat diriku bersama Rasulullah 


asu. Su an 1 


895 


F 


Bea — NE Laa 2 3: RAN 2. 
FAFES SPA 5 ds A15 
Log PE NG ASF & 


LA, IDA 
« tu 2 

4164. Mewartakan kepada kami Harmalah bin Yatiyas mewartakan 
kepada kami 'Abdullah bin Wahab: mengkhabarkan kepadaku Ibnu 
Lahi'ah, dari Ibnu Hubairah, dari. Abu Tamim Al-Jaisyaniy, dia berkata: 
Aku mendengar 'Umar berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersab- 


da: "Sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar- 


tawakkal, pasti Allah akan memberi kalian rezki sebagaimana Dia mem- 
berikan rezki kepada burung. Pergi pagi harinya dalam keadaan lapar, 
dan ping sore harinya dalam keadaan kenyang". 


Bae AKAN K3 sala SN 
SIB jo Ia 5 KE 
KES Ae Kogan saya yah 


AAA ER. IA A3 Rae NG 


9 FG 


GMS LA IL 3-4 
LD Kan Spa 


ie Dena 


EA Sina Yory BNI Ab KO aa Ado MAAN 
4165. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, mewar- 
takan kepada kami Abu Mu'awiyah, dari Al-A'masy, dari Sallam (bin 
Syurabbil), dari Habbah dan Sawa-keduanya anak Khalid, mereka berdua 
berkata: "Kami mengunjungi Nabi saw., ketika itu beliau sedang mem- 
perbaiki sesuatu. Maka kamipun membantunya. Lalu beliau bersabda: 
"Janganlah kamu berputus asa soal rezki, selama kepala kamu masih da- 
pat bergerak. Sesungguhnya seorang manusia itu dilahirkan ibunya dalam 
keadaan masih merah -badannya-, tidak mempunyai kulit/pakaian. Kemu- 
dian Allah Azza wa Jalla memberinya rezki". 


Dalam Az-Zawa-id: Isnadnya shahih. Adapun Sallam bin Syurah bil disebutkan 
Ibnu Hibban dalam "Ats-Tsiggat". Dan saya tidak melihat orang yang membicarakan- 
nya. Dan sisa perawi dalam isnad hadits ini tsiggat. 


PAT EGG 4 
ha JAN OA aa 
AI PAI O RS sa NA AI 
Pa 259, Na Baya 
KEL 3 3Y2 TP MS 3 
TA NS. bayak LA LEK 
"BEN NEIG 3 
Wasiat ud tua » Usang 02) p3 
MS kinaona D WAN Saad 


4166. Mewartakan kepada kami Ishag bin Manshur: memberitakan 


897. 


'kepada kami Abu Syu'aib, Shalih bin Ruzaig Al-'Aththar mewartakan 
kepada kami Sa'id bin ' Abdurrahman Al-Jumahiy, dari Musa bin 'Aliy 
bin Rabah, dari ayahnya, dari 'Amr bin Al-Ash, dia berkata: Rasulullah 
saw. bersabda: "Sesungguhnya hati anak Adam itu mempunyai hasrat pa- 
da setiap perkara -yang ada-. Dan barangsiapa hatinya mengikuti semua 
hasrat itu, maka Allah tidak perduli, pada perkara yang mana Dia mem- 
binasakannya. Dan barangsiapa bertawakkal kepada Allah, maka dia akan 
tercukupi dari hasrat yang bermacam-macam itu". 


Dalam Az-Zawa-id: Isnadnya dha'if. Dan Shalih bin Ruzaig tidak mempunyai ha- 
dits lain selain ini. Di dalam kitab Al Mizan dikatakan: Haditsnya munkar. 


2 23-G AS 
SIKA aja LI KS TN 


CSES AE BEN pa ag 
ga S4 Gx 24 a83 ve 
GAN SA Ga eta LAS HS ANA 
: . -. & 

KA IL 


4167. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Tharif, mewartakan 
kepada kami Abu Mu'awiyah, dari Al-A'masy, dari Abu Sufyan, dari Ja- 
bir, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Hendaklah 
salah seorang diantara kalian jangan mati, melainkan dalam keadaan ber- 
prasangka baik kepada Allah". 


SEE AS “NAN 


AL AKAL 2 EL AS EN , 2x 
BE 3G. ja A3 » Ina na 


| MAKA SEA S 
& Y ra £ DA 

4168. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Ash-Shabbah, 
memberitakan kepada kami Sufyan bi "Uyainah, dari Ibnu "Ajian, dari 
Al-A'raj, dari Abu Hurairah, sampai kepada Nabi saw., beliau bersabda: 
"Orang beriman yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah dari- 
pada orang beriman yang lemah. Dan pada masing-masing ada kebaikan- 
nya -sendiri-sendiri-. Rakuslah terhadap apa-apa yang bermanfaat bagi- 
mu, dan janganiah berlaku lemah. Dan jika kamu gagal dalam suatu urus- 
an, maka ucapkanlah: Telah ditakdirkan Allah, dan Allah berbuat atas 
apa yang dikehendaki-Nya. Dan janganlah kamu mengatakan "SEAN- 
DAINYA"', karena sesungguhnya kalimat "SEANDAINYA" itu membuka 
pintu bagi perbuatan setan". 


Pa — LAN — NO, 


BAB 15 
Hikmah kata-kata yang mengandung hikmah 


9, LA UL 


« SEE NE G2 - GNTA 


PRA PAR AON IL "29 NE 
MN yak AA GlraL IL LAN 


4169. Mewartakan kepada kami "Abdurrahman bin 'Abdul-Wahhab: 
mewartakan kepada kami "Abdullah bin Numair, -dari Ibrahim bin AL 
Fadhl, dari Sa'id Al-Magburiy, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulul- 
lah saw. bersgbda: "Kata-kata yang mengandung hikmah itu bagaikan 
barang hilang milik orang mukmio. Di mana saja dia menemukannya 
maka dia lebih berhak mengambilnya kembali". ii 


CK SAE AN GEA. 
AAN ME eia Yen ka 
AA tia 


| 4170. Mewartakan kepada kami Al-'Abbas bin 'Abdul-'Azhim Al- 
Anbariy: mewartakan kepada kami Shafwan bin "Isa, dari 'Adullah bin 
saba bin Abu Hind, dari ayahnya, dia berkata: Aku mendengar Ibnu 
"Abbas berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Ada dua nikmat yang dilalai- 
kan oleh banyak orang: Yaitu, kesehatan dan kosong dari kesibukan". 


BILA aa SIG, Lag 
Ka" Jamaah w d3 IE A53 - GNI 
“ “2 “AN 


2 ITL “2 uA 2. 

D San. ana AN JK Ay ANE. SA 
$ 3 . 

SRI NA 1 ai LN 


- - 


c ISP 
PAIS hg AISI 


atu vTrmnh——— 


n4 


2 
2 ni BA Yu ta 
BERAKSI SAYA 
' Pra HK. ny LL 
ALE TA 
MMA SM GEMA 


INAP YG peeridi09 Opa 020) SPS 
Aug AAN Dhenupde Dg Jd 1 PARA 
SY AN Ye —1 lah LN 


Le SI pendsa bd o Se 
PAS RAT Ap m3 de daa Aa $ 
4171. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Ziyad, mewartakan 
kepada kami Al-Fudhail bin'Sulaiman: mewartakan kepada kami ' Abdul- 
lah bin "Utsman bin Khutsaim, mewartakan kepadaku 'Utsman bin Ju- 
bair, Maula Abu Ayyub, dari Abu Ayyub, dia berkata: "Seseorang datang 
kepada Nabi saw., lalu berkata: "Ya Rasulullah! Ajarilah aku dan ring- 
kaslah (apa yang kau ajarkan itu)". Beliau bersabda: "Apabila engkau 
berdiri dalam shalatmu, maka shalatlah seolah-olah itu adalah shalatmu 
yang terakhir kalinya. Dan janganlah engkau berbicara dengan ucapan 
yang membuatmu minta maaf. Dan bulatkanlah tekad untuk memutuskan 
harapanmu terhadap apa yang dimiliki orang”. 


ma ——— 

Dalam Az-Zawa-id: Isnadnya dha'if. Adz-Dzahabiy berkata dalam kitabnya "At- 
Tabagat": Majhul. Dam jbnu Hibban menyebutnya dalam kitab Ats-Tsiggat". Al- 
Balkhariy den Abu Hatim berkata: 'Utsman meriwayatkan hadits dari bapaknya, dari 
kakeknya. Waka saya (“Abdul-Bagiy) katakan: "Akan tetapi keadaan hadits yang ber- 
isi ksta-kats yang sangat ringkas dan sangat mengandung hikmah menunjukkan dekat- 
nya dengan Fagkatan yang kuat (tsubut). Maka dari itu renungkanlah!!. 


th, “2 
-. 


a 


NA Ga KGEINS SA ie - NN 
| IYA X9 


AA 35 
Ia 3S KA PA EU 


s - tg, . 
#0 2I20- 3 9 t.- ' , Pn 

" s » 
Aang Yasa Gak Peng Narreg 


5 - 
. &« . N 2 Tau Lc 
“ Pc »- v“ 
LD NIP Aa TAS X9 “MIL, , 
Mama) SAN Us 1 Aktaty . » & 
Pd 
4 


OM Koto Sd BAN Unmul ot 1 MAL 
5 Cisand 909 € NO HN) UE sun Jha 


4172. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah: mewar- 
takan kepada kami Al-Hasan bin Musa, dari Hammad bin Salamah, dari 
'Aliy bin Zaid, dari Aus bin Khalid, dari Abu Hurairah, dia berkata: Ra- 
sulullah saw. bersabda: "Perumpamaan orang yang duduk -dalam majlis- 
untuk mendengar hikmah, kemudian tidak menyampaikan sesuatu. dari 
penyampaiannya kecuali hal-hal jelek yang didengarnya, adalah seperti 
seorang yang datang kepada seorang gembala, lalu berkata: "Wahai gem- 
bala! Berikan padaku seekor kambingmu untuk kusembelih!" Maka sang 
gembala menjawab: "Pergi dan ambillah yang baik". Maka diapun pergi 
dan n kambing yang jelek. 


902 


Es) 


Abul-Hasan bin Salamah, Mewartakan kepada kami Isma'il bin Ibra- 
him: mewartakan kepada kami Musa, mewartakan kepada kami Hammad. 
Lalu dia menyebut hadits seperti di atas. Dan dia mengatakan dalam ha- 
dits tersebut: Ambillah seekor kambing yang baik". 


Dalam Az-Zawa-id: Isnad hadits ini Dha'if dari dua jalan di atas, sebab pokok 
persoalan hadits itu ada pada 'Aliy bin Zaid bin Jad'an, sedang dia itu dha'if. 


ata SN ab AT, 


BAB 16 
Berlepas diri dari sifat sombong dan perintah ui tawadhu” 


Myan YRE 3 Naa aa NK 


Genuk wa Ae ES —— » 
102 &9 2163 
SEN Ne ESA 


PA & 1 


ASI dia Jain YbS «daa 
airnya : Oa ra A sebalanga 


4173. Mewartakan kepada kami Suwaid bin Sa'id, mewartakan ke- 
pada kami 'Aliy bin Mushir. 

Mewartakan kepada kami 'Aliy bin Maimun Ar-Raggiy, mewartakan 
kepada kami Sa'id bin Salamah. Semuanya dari Al-A'masy, dari Ibrahim, 
dari Algamah, dari ' Abdullah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Ti- 
dak akan masuk surga, siapa saja yang di dalam hatinya ada kesombong- 


an seberat biji sawi. Dan tidak akan masuk neraka (selamanya) siapa saja 
yang di dalam hatinya ada iman seberat biji saw". 


SE ENGAS GANGA IS AN 
AE , B- 2A “Kh 3 AA Yos 
KAA yr 18. 4, P3 IG LA 2 

Aam ANA SAS bg MIN) San YO 1S 1 TA 


4174. Mewartakan kepada kami Hannad bin As-Sarriys mewartakan 
kepada kami Abul -Ahwash, dari 'Atha- bin As-Sa-ib, dari Al-Aghar, 
Abu Muslim, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 


' Allah SWT. berfirman: "Kesombongan itu adalah selendangKu, dan ke- 


besaran itu adalah pakaian-Ku. Dan barangsiapa yang menyaingi Aku pa- 


. da salah satu dari keduanya, kelak Aku lemparkan dia ke dalam neraka". 


- kh 2. Pasar Na 
APA N9 MANGAN NE jo - GANO 


Ga 
# 


Pata A9 Li . LK 
lace YA 37 Ag XS u “IG 


a23 IA“ ' Ih AL 
Aha LAN NAS KAT Ne: NY. 
AS IYA ENG ISA 


PA BA KE (SDP LALU 
La XM IN Carr dang GOL 


904 


3 


0 Sabina Hilad selasa ado) 3 S9 
Bor OTS j3 die egg Io LAN 


4175. Mewartakan kepada kami 'Abdullah bin Sa'id dan Harun bin 
Ishag, keduanya berkata: Mewartakan kepada kami ' Abdurahman Al- 
Muharibiy, dari ' Atha-bin As-Sa-ib, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu ' Ab- 
bas, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Allah SWT. berfirman: "Ke- 
sombongan itu adalah selendang-Ku, dan kebesaran itu adalah pakaian- 
Ku. Dan barang siapa yang menyaingi aku pada salah satu dari keduanya, 
kelak Aku lemparkan dia ke dalam neraka". 


Dalam Az-Zawa-id: Para perawinya. tsiggat. Hanya saja 'Atha-bin As-Sa-ib rusak 
fikirannya. Jadi apakah Al-Muharibiy meriwayatkan darinya sebelum dia -rusak fikir- 
annya atau sesudahnya?. : 2 i 


2 5 . Mana — : 
SBY LA GET AAN A2 - LANY 
| LG Baek 1 NRAO Sat “CIA 
SEA ULANG SA 
4 1 23: 4, 2 K3 
dag ANA ES NE EUA 
etedte- Ud TN BRI Te 
LABA KEB LIL NE AS 
' LA — A p y 
KKP AYO Aka SEL 
AG Ge, 6 ARK — 
ABE LES AS MAN Ann 
asn " 
TAN ulat” Lrba3 | Cnsio 2S SN MI 
Only 2 RA NB NS » Into 21 dig Ia Grdh 
ane, Laci Ng. PN RN sean (San 


905 


Biaddg enlongo | dedatag aa pl 2 Ca Sahat 
: NG 


4176. Mewartakan kepada kami Harmalah bin Yahya, mewartakan 
kepada kami Ibnu Wahab: mengkhabarkan kepadaku 'Amr bin Al-Harits, 
bahwasanya Darraj mewartakan kepadanya dari Abul Haitsam, dari Abu 
Sa'id, dari Rasulullah saw., beliau bersabda: "Barangsiapa merendahkan 
dirinya kepada Allah satu derajat, maka Allah akan mengangkat derajat- 
nya satu tingkat lebih tinggi. Dan barangsiapa menyombongkan dirinya 
terhadap Allah satu derajat, maka Allah akan menurunkan derajatnya satu 


tingkat lebih rendah, sehingga Allah menjadikannya tempat yang 
serendah-rendahnya". 


: Dalam Az-Zawa: Isnad hadits ini dha'if. Adapun Darraj bin Sam'an, Abu-Samh 

Al-Mishriy, walau telah dinyatakan tsiggat oleh Ibnu Ma'in, namun Abu Dawud dan 
yang lain mengatakan: Mustagim (lurus), kecuali apa yang diriwayatkan dari Abul- 
Haitsam. Ibnu 'Adiy berkata: Kebanyakan hadits-Darraj termasuk ang dapat ditelu- 
suri. Sedangkan Abu Hatim An-Nasa-iy dan Ad-Daruguthiy melemalkanya 


pad Pad Sa D— 
SG JENIS ME SAE - ANN 


- 
LA Ay Ban KAB, GA 
SEE MIE AI 3, IS REG 
KATA Kn AN LN UM 
AS yani $ SN NT BAN & AN » 
an & .h 3 ART 
an Tee AN an 3 BE 


. 9 42 2 RAT Ia 3 AA, LA 


. .- 


Hata Id AN ade ooluld NG 


4177. Mewartakan kepada kami Nashr bin 'Aliy: mewartakan kepa- 
da kami 'Abdush-shamad dan Salm bin Outaibah, keduanya berkata: Me- 


906 


wartakan kepada kami Syu'bah, dari 'Aliy bin Zaid, dari Anas bin Malik, 
dia berkata: "Sesungguhnya pernah ada seorang hamba perempuan dari 
penduduk Madinah memegang tangan Rasulullah saw. Sedangkan beliau 
tidak melepaskan tangannya dari tangan hamba perempuan tersebut, se- 
hingga hamba perempuan tersebut pergi bersama Rasulullah saw. untuk 
memenuhi keperluannya kemana saja dia suka dari Madinah". | 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada 'Aliy bin Zaid bin Jad'ad, dia itu dha'if. 


KEEIA NE SE IE NN 


ag 5 aa DL 
ANIS KIS BIA RE LS 


Bai Ea 2233 


Par ng -. 2243 
NN GEA. BAE 2 9 « PA 
Ipar varian tneaani 


: PR JA 22 LA 
3 2 
| - « Jia A3 $ TN 


Ca 


4178. Mewartakan kepada kami ' Amar bin Rafi”, mewartakan kepada 
kami Jarir, dari Muslim Al-A'war, dari Anas bin Malik, dia berkata: 
"Adalah Rasulullah saw. biasa mengunjungi orang sakit, mengiring jena- 
zah, dan memenuhi undangan-makan- seorang budak serta menunggang 
keledai. Dan adalah beliau pada hari penakhlukan bani Ouraizhah dan 
bani Nadhir menunggang keledai. Danpada hari penakhlukan orang-orang 
Yahudi di Khaibar juga menunggang keledai, yang diberi kekang tali ter- 
buat dari sabut. Dan di bawah pantatnya ada pelana terbuat dari sabut". 


907 


SA “C LA 3 9 aa aNC— «9 
Ah 39 "uya? & S.399 : 
4 Pa Redi .» 
Pa RAS s “GR 219 . . & 2 
ALAN SAS ARI AS AA 
21 S 4 YA 


pa ing 


PAN EA NA Ka 


4179. Mewartakan kepada kami Ahmad bin Sa'id: mewartakan ke- 
pada kami 'Aliy bin Al-Husain bin Wagid: mewartakan kepada kami 
ayahku, dari Mathar, dari Oatadah. dari Mutbarrif, dari 'Iyadh bin Himar, 
dari Nabi saw., bahwasanya beliau menyampaikan khatbah kepada mere- 
ka dan bersabda: "Sesungguhnya Allah Azza wa Jala mewahyukan kepa- 
daku agar kalian berlaku tawadhu' supaya tak seorangpun menyombong- 
kan dirinya terhadap orang lain". Na : 


Ama wb AN, 


BAB 17 
Sifat malu 
9 AA &. - 0g LG 
Ama, SEN MEA NIS AN 
SALA | 


En Oa me ala 
EYE Sg IE LA Aa 4:53 


2 1 2 2 4 Ng »— 2 
ML AE DA HNS 
Ca 


AA 


Rn PL UN . G9 
A93 Ne 


4180. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, mewarta- 
kan kepada kami Yahya bin Sa'id dan "Abdurrahman bin Mahdiy, ke- 
duanya berkata: Mewartakan kepada kami Syu'bah, dari Oatadah, dari 
?Abdullah bin Abu ”Utbah, Maula Anas bin Malik, dari Abu Sa'id Al- 
Khudriy, dia berkata: "Adalah Rasulullah saw. lebih pemalu dari gadis 
perawan dalam pingitannya. Dan adalah beliau, apabila tidak suka terha- 
dap sesuatu, maka hal itu terlihat di wajahnya". 


- ' 2...“ G 2 
Oa TAN kes UEA IN 

2 LK (Kg AIA H 2 
ANU 2 . ha at Pra 
KI bd ag AVI ESNG Aerog GE 
| “ AL 2. 


Le fa IA 3 

SN AN D3 nun 

BAN (GS in Ha Nata Tanda aa Edan SAN 
On ayina MA AN 


4181. Mewartakan kepada kami Isma'il bin ' Abdullah Ar-Raggiy: 
mewartakan kepada kami 'Isa bin Yunus, dari Mu'awiyah bin Yahya, da- 
ri Az-Zuhriy, dari Arias, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Sesung- 
guhnya bagi setiap agama itu ada budi pekertinya. Dan budi. pekerti aga- 
ma Islam adalah sifat malu". Kn Tea Mn | 


Dalam Az-Zawa-id: Hadits Anas dha'if. Sedangkan Abu Mu'awiyah bin Yahya 
tees yang berkuniyah Abu Ruh Ad-Di-masygiy dilemahkan oleh para ulama 
dits. 


2 Papa - AW GG 33 
CEPET TAS &. EA IK 2. 
& a .“3 
RENA EA NEA 

AA Gg? 144 6 LAS 2 3G 
PADI eh aan YAI IN» 


: Juna 9 Lakon gile umah «Mapan 0 aah ML 
aa GL 
4182. Mewartakan kepada kami "Abdullah bin Sa'ids mewartakan 


kepada kami Sa'id bin Muharrmad Al-Warrag, mewartakan kepada kami 
Shalih bin Hayyan, dari Muhammad bin Ka'ab Al-Ourazhiy, dari Ibnu 


"Abbas, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Sesunggunya bagi setiap ' 


agama itu ada budi pekertinya. Dan budi pekerti agama Islam adalah sifat 
malu". ' 


Dalam Az-Zawa-id: Isnadnya dha'if, karena dha'ifnya Shalih bin Hayyan dan 
Sa'id bi Muhammad Al-Warrag. 


- Cun 81483 322 Ana - 
Hp LN 9 AE AO LN AW 
It 22 3 9". 422 


me MANA, NS «23k sa SA c SAS 
“4 2 tp9 a AL 4 "3 
s3 AK SAN 3 Sa EN YAI 
2 31. £ 
He EMS IS ANE 


4183. Mewartakan kepada kami 'Amr bin Rafi', mewartakan kepada 


910 


kami Jarir, dari Manshur, dari Rib'iy bi Hirasy, dari 'Ugba bin 'Amr, 
Abu Mas'ud, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya 
diantara apa yang didapatkan manusia dari ucapan nubuwwah yang per- 
tama ialah: "Apabila engkau tidak -punya- malu, maka kerjakanlah apa 
yang engkau suka!". 


Kd MR AA II 23— 
lg “2 aa IR 52 3 
a N ti Pe red Ir A An “GP, 
IN 2G, - SAN NG PLAN 
SA GBAN Nag aa P Ul Ol) "RAIN 
PM LAN dot rat yAA AKUN 3 paman 9 LA 
39 En AA AN 20 LAS sad Wap An 0 
2 dlam EN ASN LAN (rang IE Mo 

. BW Is ekae Haii Eyolo 320 3. BA 
4184. Mewartakan kepada kami Isma'il bin Musa, mewartakan ke- 
pada kami Husyaim, dari Manshur, dari Al-Hasan, dari Abu Bakrah, dja 
berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Malu itu adalah sebagian dari iman, 
sedangkan iman itu tempatnya adalah di surga. Perkataan keji itu adalah 
sebagian dari sifat bengis, sedangkan sifat bengis itu tempatnya adalah di 

neraka". 


Dalam Az-Zawa-id: Hadits ini diriwayatkan Ibnu Hibban dalam Shahihnya. Ada- 
un perkatan Ad-Daruguthniy yang sar bermata Al-Hasan tidak mendengar dari Abu 
ikrah, maka jawabnya adalah : Al-Bukhariy berhujjah dengan riwayat al-Hasan dari 

Abu Bikrah dalam empat buah hadits di dalam Shahihnya. —- 

Dan dalam Musnad Ahmad serta Mu'jam Ath-Thabraniy yang besar ada pernya- 
taan dengan pendengaran Al-Hasan dari Abu Bikrah, dalam beberapa hadits. Sedang 
pernyataan yang menetapkan itu didahulukan daripada pernyataan yang meniadakan. 


911 


“UC 


Sagu. NIA NE - PAYANA 


Pe Ld 


LAM aa GEAR AG. ” 


BEE NK NO bag AA 
AAL Kanaan Ki 35 ae 


4185. Mewartakan kepada kami Al-Hasan bin Atiy Al-Khalial: me- 
wartakan kepada kami ' Abdurrazzag: memberitakan kepada kami 'Ma'- 
mar, dari Tsabit, dari Anas, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "Sifat 
keji itu tidak pernah sama sekali ada pada sesuatu, melainkan akan mem- 
burukkannya. Dan sifat malu itu tidak pernah sama sekali ada pada se- 

. Suatu, melainkan akan menghiasnya". 


BAB 18 
Sifat penyantuni 
IBI WKIL 0 IKI BK LN “AG 
Kp MN ISS, 5 - NA 
CL ANA Si min Ha 
& an 3 84, AP APA Ss 


kepada kami 'Abdullah bin Wahb, mewartakan kepadaku Sa'id bin Abu 
Ayyub, dari Abu Marhum, dari Sahl bin Mu'adz bin Anas, dari ayahnya, 
bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: " Barangsiapa yang menahan ke- 
marahan, padahal dia mampu untuk melampiaskannya, kelak pada hari 
kiamat nanti, Allah akan memanggilnya di atas kepala para makhluk, dan 
menyuruhnya memilih bidadari mana saja yang disukainya". 


an, AGE ep oh AS. SRG 
RB BAU AU 
tes: KEIAN KAK SRI 
S3 AA Tera due MK ara 
NS ES 0 Satu Pre yan yA kg 
P3 le MANGGA YAS) 
PEG ISS, 3 Enda ia S1 
NE ERA R3 Alang 
Ya HASAN IS dag .- 
PAN rena na Pea Dra 
PA KELILA SA NG 2S AG | 


e - - DG 
8. $ & Lb 2 Ta 2. 
IA ep DA Sa 


913 


2at- 

| Ae 

LA AI Ga Oo mg asn BAK ML 
LAN AA 1 Ig "Amber g Ana 1 AS 9 dpaan 
"Sina no ALT IE Nasar 


4187. Mewartakan kepada kami Abu Kuraib, Muhammad bin Al- 
'Alla-Al-Hamdaniy, mewartakan kepada kami Yunus bin Bukair: mewar- 
takan kepada kami Khalid bin Dinar Asy-Syaibaniy, dari 'Umarah Al- 
'Abdiy, mewartakan kepada kami Abu Sa'id Al-Khudriy, dia berkata: 
"Kami duduk di samping Nabi saw., lalu beliau berkata: "Utusan ' Abdul- 
Oais datang menemui kalian". 1 

Namun tak seorangpun diantara kami yang melihat, demikian juga 
kami. Tiba-tiba mereka datang dan turun, lalu mendatangi Rasulullah 
saw. Adapun Al:Asyajj Al-'Ashariy masih tinggal. Dia datang sesudah 
itu, Jalu turun di suatu tempat dan menjadikan ontanya berlutut. Dan dia 
meletakkan bajunya di samping tempat tersebut. Kemudian datang mene- 
mui Rasulullah saw. Lalu Rasulullah saw. bersabda kepadanya: "Wahai 
Asyajj! Sesungguhnya engkau mempunyai dua tabiat yang disukai Allah: 
yaitu penyantun dan tenang". Dia bertanya: "Ya Rasulullah! Apakah hal 
itu sudah menjadi bawaanku ataukah ia hanya sesuatu yang terjadi pada- 
ku?" Rasululah saw. menjawab: "Sesuatu yang menjadi bawaanmu". 


Dalam Az-Zawa-id: 'Umarah bin Juwain yang berkuniyah Abu Harun Al-' Abdiy 
dinyatakan pendusta oleh Ibnu Ma'in, 'Utsman bin Abu Syaibah serta Ibnu 'Ulayyah. 
Ibnu 'Abdul-Bara berkata: Para ulama hadits telah sepakat bahwa dia dha'if. 


NU G9 
LI IA 99 

KLT an NAGA 5 2. 4 
“1 NENGIS “Sy Nya ». 
2. GK & 


914 


“633 3 PBB 20K 0 
HAN IA ENEL KE AS » 
#Menad S os iak snela ooiaah 3. MAGNE 

SEN NONA JAS Jak! 1 yna Ade dahi 


4188. Mewartakan kepada kami Abu Ishag Al-Harawiy, mewartakan 
kepada kami Al-'Abbas bin Al-Fadhl Al-Anshariy, mewartakan kepada 
kami Ourrah bin Khalid, mewartakan kepada kami Abu Hamzah, dari 
Ibnu 'Abbas, bahwasanya Nabi saw. bersabda kepada Al-Asyajj Al- 
'Anshariy: "Sesungguhnya engkau mempunyai dua tabiat yang disukai 
Allah: yaitu penyantuh dan malu". : 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada riwayat Al-'Abbas bin Al-Fadhi dari 
Ourtah bin Khalid, sedangkan Bisyr bin Al-Fadh! mengiringi riwayatnya, demikian 
sebagaimana yang diriwayatkan oleh At-Tirmidziy. 3 


Ta, ep 3232 AINI, Hat 
SE Aging KAIN GI MA 
LA NN ENAM AR YA ABK AT, 
SEA aka Pe NEGERI AN 
SIG NIK AIA 2. in 1 —P 4 8 
ya Mash Aspnoala PA AN IS : Je 
, ” ar 3. 1 2 
Nan EN US 3 Ada AvIES 
& Pd . 2 . 
Hb alan "ASP stan AMI 
4189. Mewartakan kepada kami Zaid bin Akhzam, mewartakan ke- 
pada kami Bisyr bin "Umar, mewartakan kepada kami Hammad bin Sala- 
mah, dari Yunus bin 'Ubaid, dari Al-Hasan, dari Ibnu "Umar, dia berkata: 


Rasulullah saw. bersabda: "Tiada tegukan yang lebih besar pahalanya di 
sisi Allah daripada tegukan rasa marah yang ditahan seorang hamba kare- 


na mencari keridhaan Allah". 


Dalam Az-Zawa-id: Isnadnya shahih, para perawinya tsiggat. 


915 


Sei gn HA AAS 


| BAB 19 
Sedih dan menangis 


AL LD TK NG 2 2G (Lx DA 
IKEA ARE NA (Ga, 


Opalaa 3 KAM MEN NGAGN da 38 47 

« “234 » NA NP SA 

za ta « 55x Ng . PA ah sa : ME 

NIK aa rd . 4 - 

PNG G2) te IG 
- AG 2 a 

SA SG AAN Ly TRIK 


At 42 


EA AA Sian HA 
SES TAG AG ata 
AN EK : EKA, Ati 
WE IKAN ATA » AAN IS 


ATP 323. KE R2 A1 ».4 
PK 3 EA PAP ENI 
4190. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, mem- 
beritakan kepada kami 'Abaidullah bin Musa, memberitakan kepada kami 
Isra-il, dari Ibrahim bin Muhajir, dari Mujahid, dari Muwarrig Al-'Tjliy, 
dari Abu Dzar, dia berkata: Rasul -Allah saw. bersabda: "Sesungguhnya 
aku melihat sesuatu yang tidak kalian lihat, dan aku mendengar sesuatu 


916 


yang tidak kalian dengar. Sesungguhnya langit merintih, dan sudah sela- 
yaknya dia merintih. Tidak ada di langit tempat selebar empat jari me- 
lainkan ada seorang malaikat yang meletakkan dahinya bersujud kepada 
Allah. Demi Allah! Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, 
niscaya kalian sedikit tertawa dan banyak menangis. Dan kalian tidak 
akan ingin bersenang-senang dengan wanita di atas ranjang. Dan tentu 
kalian akan keluar ke tempat-tempat yang tinggi untuk memohon perto- 
longan kepada Allah dengan suara keras: "Demi Allah! Benar-benar aku 
ingin, sekiranya aku menjadi sebuah pohon yang dipotong saja". 


- - era TNO LI PT ANU aa Ia Pa 
KENA LKS NN 

Ay hn 3A ALA 2 - I- A9 
Par NG LA YA NT ANA AN YEN KA 


- 
Pa 


5 AT 29 

Loh KO 5 BAG NS Sikat 
AE yiree Av ANE IE MAU 
C3 2 ms LA Kay 

Le KE SG Pen 

4191. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsanna, me- 
wartakan kepada kami ' Abdush-shamad bin 'Abdul-Waritss mewartakan 
kepada kami Hammam, dari Gatadah, dari Anas bin Malik, dia berkata: 


Rasulullah saw. bersabda: "Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku 
ketahui, niscaya kalian sedikit tertawa dan banyak menangis". 


Gs JENIS “AAN 
: £ 3. | JLN N ox AI £ 
SAE pan GARA sa A SS eh R7 IA 
BAGAN KIM LG ANEHAET aa 
TP 2 X3 47-60 Kh ag “42 AF 
3 Aa IT 3 Yao ena 01 
& ) FA rd 3 2 ag 
KEB EIR AK ea SEA 


917 


aa KANE TA TNI 2 
GEN SI ENE GEIS I/O) Giaa 


KE SEA NENSAS Za 


8 « o Pat 
Ea Kis pS$ 
AN Aoi aa pum NS NS 


4192. Mewartakan kepada kami ' Abdurrahman bin Ibrahim: me - 
wartakan kepada kami Muhammad bin Abu fudaik, dari Musa bin 
Ya'gub. Az-Zam'iy, dari Abu Hazim, bahwasannya "Amir bin 'Abdul- 
lah bin Az Zubair mengkhabarkan kepadanya, bahwasannya ayahnya 
mengkhabarkan kepadanya, bahwasannya tiada jarak antara keislaman 
mereka dengan turunnya ayat yang berisi celaan Allah kepada mereka ini 
melainkan empat tahun. Yakni ayat 16 surat Al-Hadid, yang arti- nya : 
Dan janganlah mereka menjadi seperti orang-orang yang telah diturunkan 
Al-Kitab kepadanya sebelum itu. Lalu berlalulah masa yang panjang atas 
meteka adalah orang-orang yang fasik. 


.. Pen Az-Zawa-id:Isnad hadits ini shahih, para perawinya tsiggat. 
RA BEN KAS - aa 
NE SATA KA NE 
SE Apip bg Ai 

& OEG MEN ES 


918 


: NN owl 2813 


4193. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Khalaf: mewartakan 
kepada kami Abu Bakr Al-Hanafiy: mewartakan kepada kami 'Abdul- 
Majid bin Ja'far, dari Ibrahim bin ' Abdullah bin Hunain, dari Abu Hu- 
rairah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Janganlah kalian banyak 
tertawa, karena sesungguhnya banyak tertawa itu mematikan hati". 


Dalam Az-Zawa-id: Isnadnya shahih, para perawinya tsiggat. 
2L .- Sa Be 
LA 3. er PN YAS AO - MAL 
| 4 La, 9. 2 ara 2 BER S 
Sana LE SBI LE 
1-4 32 ih LAS AS, M2 
«Bea RE NIS J3 ME 
| : “an 2 tc 4 Ik ax 
SOE AAN agan AE Las 
3 Bol (aa 2/83 
Manga ASN $ Sek GS3 (1/8 


. - 


IBI KP IEN Sa 


“ “ 


Pt Koe at ad cad c 
2 yna Ka KAA 5 
4194. Mewartakan kepada kami Hannad' bin As-Sarriys mewartakan 
kepada kami Abul-Ahwash, dari Al-A'masv, dari Ibrahim, dari Algamah, 
dari ' Abdullah, dia berkata: Rasulullah saw. memerintahku: "Bacalah un- 
tukku!" Lalu akupun membaca untuknya surat An-Nisa', sehingga apabi- 
la sampai peda ayat ke 41 (yang artinya: Maka bagaimanakah, apabila 
kami menratangkan seorang saksi dari tiap-tiap umat dan kami menda- 
tangkan kamu -Muhammad- sebagai saksi atas mereka itu) 
Lalu aku melihatnya, ternyata kedua mata beliau berlinang air mata. 


919 


g. 19 3G CK, z .G 
4 elu. aa 5 Gee “ NAO 


ne aan dmna at sa 
slansa 3 Sa HANya maw Yuta 


4195. Mewartakan kepada kami Al-Oasim bin Zakariyya bin Dinar, 
mewartakan kepada kami Ishag bin Manshur, mewartakan kepada kami 
Abu Raja-Al-Khurasaniy, dari Muhammad bin Malik, dari Al-Barra-, dia 
berkata: "Pernah kami bersama Rasulullah saw. mengebumikan jenazah. 
Lalu beliau duduk di pinggir kubur tersebut. Kemudian menangis, se- 
hingga -air matanya membasahi tanah. Kemudian beliau bersabda: "Wa- 
hai saudara-saudaraku! -Akhirnya kita akan kembali Bag ini , maka 
dari itu bersiap-siaplah!". 


INA 
tap 


Dalam Az-Zawa-id: Isnadnya dha'if. Ibnu Hibban berkomentar dalam kitabnya 
At-Tsiggat: Muhammad bin Malik tidak mendengar dari Al-Barra-. Kemudian dia 
menyebut Muhammad bin Malik dalam kitabnya Adh-Dhu'afa-. 


LIKE TG ANNE Na SAAT 
A3 GAS In SA KAN nu LN ARK 


TAS DN KANAK 


AL UPI AN 


Rep ANIES tee BAY 
Eng 


4196. Mewartakan kepada kami ' Abdullah bin Ahmad bi Basyir bin 
Dzakwan Ad-Dimasygiy: mewartakan kepada kami Al-Walid bin Mu- 
slim, mewartakan kepada kami Abu Rafi, dari Ibnu Abu Mulaikah, dari 
'Abdurrahman bin As-Sa-ib, dari Sa'ad bin Abu Waggash, dia berkata 
Rasulullah saw. bersabda: "Menangislah kalian! Jika kalian tidak dapat 
menangis, maka berusahalah supaya Nan 


HN SG 1N MAU SE ae aya 
BSA Ne IG gann 


— 


- AK | 3 4 
KEY BATIN NE 2 ITA 5 
x zs . : 2 


Anie LI» y Yaa 
EA AAS 
P3 aa dna alang » Husuo 2 Auaah SA 3 


ag Ka 
"HN ANT IV, 
4197. Mewartakan kepada kami ' Abdurrahman bin Ibrahim Ad Di- 


921 


masygiy dan Ibrahim bin Al-Mundzir, keduanya berkata: Mewartakan ke- 
pada. kami Ibnu Abu Fudaik, mewartakan kepadaku Hammad bin Abu 
Humaid Az-Zuragiy, dari 'Aun bin 'Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud, 
dari ayahnya, dari 'Abdullah bin Mas'ud, dia berkata: Rasulullah saw. 
bersabda: "Tiada seorang hamba beriman yang keluar dari kedua belah 
matanya air mata, meskipun hanya seperti kepala lalat, karena takut ter- 
hadap Allah, kemudian air mata tersebut mengenai sebagian dari pipinya, 
maka Allah mengharamkan dia dari api neraka". 


Dalam Az-Zawa-id: Isnadnya dhia'if. Bagan Hammad bin Abu Humaid namanya 
adalah Muhammad bin Abu Humaid, dia itu dha'if. | | 


desi SA ata “3 
“1 BAB 20 | 
Berhati-hati dalam beramal 


ME AGE SEBUT -1AN 

Ko ARP NP 28 3 
CA ab AAS POTANS SE . Dyna Y. 
“2. : Pa YP. Pena MA.” 


ti Pr 
HK - Lt | 2 PA .. 2 
AA TERBANG 


FE ana 

2 P PE 2—- t412 P3 
KAU Ii (EN SANG 
ME m3 Im Gnang pai AI 


A3 AG 
« Aina Yatan ISI 


4198. Mewartakan kepada kami Abu Bakr, mewartakan kepada ka- 


NA 


922 


mi Waki', dari Malik bin Mighwal, dari 'Abdurrahman bin Sa'ad Al- 
Hamdaniy, dari 'A-isyah, dia berkata: Saya bertanya: "Ya Rasulullah! 
Apakah ayat ini (yang artinya: Dan orang-orang yang memberikan apa 
yang telah mereka berikan, sedang hati mereka dalam keadaan takut) ber- 
kenaan dengan orang yang berzina, mencuri dan minum khamer?" Beliau 
menjawab: "Tidak hai anak Abu Bakar (atau menjawab: Tidak hai anak 
'Ash-Shaddig), akan tetapi dia adalah orang yang berpuasa, bersedekah 
dan shalat, sedangkan dia khawatir kalau-kalau amalnya tidak diterima". 


22 2s 


Sisa INA OKATE - AA 


d3 Ka yah b Jahe 53 ulas salah APA 
Kei | asi ya Nia Yo 


4199. Mewartakan kepada kami "Utsman bin Isma'il bin "Imran Ad- 


' Dimasygiy, mewartakan kepada kami Al-Walid bin Muslim, mewartakan 


kepada kami ' Abdurrahman bin Yazid bin Jabir: mewartakan kepadaku 
Abu 'Abdu Rabbi, dia berkata: Aku mendengar Mu'awiyah bin Abu 
Sufyan berkata: Aku mendengar Rasul Allah saw. bersabda: "Sesung- 
guhnya amal itu seperti tempat penyimpanan. Apabila bawahnya baik, 


923 


maka atasnyapun baik. Dan apabila rusak bawahnya, maka atasnyapun 
rusak". 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada "Utsman bin Isma'il, saya tidak melihat 
orang yang membicarakannya. Adapun sisa sisa perawi dalam isnad hadits ini dapat 
dipercayai. 


Ox ge SEA 242 3 HS Gan aa GR... 


Lana 


SPAN Ie EA PRT PAN 


63 3 


TP SLB Naa aan ANA 


3 ASI KE NY KE ENAr TAG Ss 


z 


NS» LGA am A3 D3 GAN ASK 


2 


- | mn 
0 Yaa LNG (Su AG SAN 


LAS IE 9 oudha s9 Kei oi) 3 LA 


4200. Mewartakan kepada kami Katsir bin 'Ubaid Al-Himshiy me- 
wartakan kepada kami Bagiyyah, dari Warga- bin "Umar, mewartakan 
kepada kami 'Abdullah bin Dzakwan, Abuz-Zinad, dari Al-A'raj, dari 
Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah.saw. bersabda: "Sesungguhnya se- 
orang hamba, apabila mengerjakan shalat secara terang-terangan, lalu dia 
memperbagusnya, dan apabila mengerjakan shalat secara diam-diam, lalu 
diapun memperbagusnya--- Maka Allah Aza wa Jalla berfirman: "Inilah 
hamba-Ku yang sebenarnya". 


Dalam Az- Zawa-id: Dalam isnadnya ada Bagiyyah, dia seorang mudallis, karena 
meriwayatkan hadits ini dengan ' An'anah. 


924 


BELA NAS NA 


DEL SO Ia ya 

IE BA BBA3E aka LA ha Ba 
a Pad 

AE NI S3» AAA Ye 


INGET Menah, KA 
ASI, K3 DIANA 
| La an Ala An KKG 3 SA 

Adat doing mata NAN 


4201. Mewartakan kepada kami ' Abdullah bin "Amir bin Zurarah 
dan Isma'il bin Musa, keduanya berkata: Mewartakan kepada kami Sya- 
rik bin "Abdullah, dari Al-A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, 
dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Bersahajalah kalian -dalam 
segala urusan-. Karena sesungguhnya tak seorangpun dari kalian, yang 
amalnya itu menjadi penyelamatnya". Para sahabat bertanya: "Tidak juga 
engkaau ya Rasulullah?" Beliau menjawab: "Tidak j juga saya. Hanya saja 
Allah meliputi aku dengan rahmat serta karunia-Nya". 


Dalam Az-Zawa-id: Isnad hadits ini Hasan. Adapun Syarik di perselisihkan. 


925 


Aam—udig seh ND 


BAB 21 
“ Riya' dan Sum'ah. 


- & “II BE “Sa Ge 
Keruh NASA TE ah 
ag Ie NAK AL 2 KA2 2 | 
KAS BD aje LN CAYAN 

, - PEP IN OA KG 2 
BBANGI GAN ai 38 
ja & 25,4 BLN AK A4 
LES AN AA AG ENI IS 


2. AN Pi 


$ 


— 


Pa 
AIO SS 2 o 
“« D NN 303 FE ARE 


4202. Mewartakan kepada kami Abu Marwan Al-'Utsmaniy: me- 
wartakan kepada kami 'Abdul-'Aziz bin Abu Hazim, dari Al 'Ala bin 
"Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah 
saw. bersabda: "Allah Azza wa Jalla berfirman: "Aku-lah orang yang 
paling tidak mahu, untuk dipersekutukan. Dan barangsiapa beramal de- 
ngan suatu perbuatan untuk-Ku, namun disekutukan dengan yang lain, 
maka Aku berlepas diri daripadanya. Maka amalnya itu bagi yang dia 
sekutukan", : 


Dalam Az-Zawa-id: Isnadnya shahih, para perawinya tsiggat. 


GI LIA DP RIPL AIA BA 
- 9. 


NAN Hrin BA EME BA 


bad 


4203. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Basysyar dan 
Harun bin 'Abdullah Al-Hammal dan Ishag bin Manshur: mewartakan 
kepada kami Muhammad bin Bakr Al-Bursaniy, memberitakan kepada 
kami 'Abdul- Hamid bin Ja'far: mengkhabarkan kepadaku ayahku, dari 
Ziyad bin Mina-, dari Abu Sa'ad bin Abu Fadhalah Al-Anshariy, adalah 
dia termasuk sahabat, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Apabila 
Allah mengumpulkan umat yang awal dan yang akhir pada hari kiamat 
nanti, untuk hari yang tidak ada keraguan padanya, maka seseorang me- 
nyeru: "Barangsiapa menyekutukan Allah dengan amalan dia perbuat 
untuk-Nya, maka hendaklah dia meminta pahalanya dari sisi selain Allah. 


Dan sesungguhnya Allah itu orang yang paling tidak mahu dipersekutu- 
kan". | 


927 


PAN : : Lg 
PEN SET Hg Aa Ol GA NE 
BAG AI IS YENLA 
“2 | 2 - gi 242 | P1 PL -. 
SEBAGAI ph Sa bale SE 
Ta PA s3 | 5 KS Ae 
KESAN BAND PX, Ya “Y 


2031 


3 AAA YA 
“ « IS ja Sa UAS SAS 


TOM) dar Sg Gran 020) » SNI 
Maps DAR Ya 
4204. Mewartakan kepada kami 'Abduilah bin Sa'id: Ba 
kepada kami Abu Khalid Al-Ahmar, dari Katsir bin Zaid dari Peel 2 
» Abdurrahman bin Abu Sa'id Al-Khudriy, dari ayahnya, dari Al “ ia 
dia berkata: "Pernah suatu saat Rasulullah saw. keluar mendatangi Ek 
ketika itu kami sedang membicarakan tentang Dajjal si ana 
beliau bertanya: "Tidakkah kamu mau aku beritahukan sa - : Sa 
sesuatu yang lebih aku takutkan pada diri kalian dari padi , ngak - 
dusta?" "Tentu". Jawab kami. Maka Beliau bersabda : : BN pa : 
sembunyi (syirkul-khafyi), yaitu: Seseorang berdiri aa 2 
perbagus shalatnya karena dia melihat seseorang memandangnya . 


Dalam Az-Zawa-id: Isnadnya hasan. Sedangkan Katsir bin Zaid dan Rubaih bin 
'Abdurrahman di perselisihkan. —. 


928 


LL TE Ar ia IS 
Su: “ ik”. R5 SAI 
| LA £ Bi “3 GA 
"RA SANA Ke AS DANG, 

z2 . 2 ““ LAN La 
bag FMSER K3 FEAT 3 


aa ya Bo. 
LEAN ig AI YS 
MNELNA MAEY AK 
VA Ir ES TE IK SK 
Pe TA ETIKA 
z» A3 KN “dangan, Acer 235113 
Bolu Ye) 


4205. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Khalaf Al- 
'Asgalaniy: mewartakan kepada kami Rawwad bin Al-Jarrah, dari ' Amir 
bin 'Abdullah dari Al-Hasan bin Dzakwan, dari 'Ubadah bin Nusay, dari 
Syaddad bin Aus, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya 
sesuatu yang paling aku takutkan -menimpa- umatku adalah syirik ke- 
pada Allah. Adapun sesungguhnya aku tidak mengatakan: Mereka me- 
nyembah matahari atau bulan atau berhala,-akan tetapi -yang aku takut- 
kan adalah amalan untuk selain Allah dan syihwat yang tersembunyi". 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada "Amir bin "Abdullah, saya tidak melihat 
orang yang membicarakannya. Adapun sisa perawi dalam isnad hadits ini tsiggat. 


IA Pn P) 9 — 384 LG 
SA BVune AE 58.4 


929 


: 2x. ta & 
BEBAN Aas pon Ke 4 YR bapa 


Na 
Hap Ua aa uS 
DI 3S» Iu 2005 3 Alas Shan 3 
| Ipetouad BI 0 dion En In La Indi Ind ah un 


4206. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan 
Abu Kuraib, keduanya berkata: Mewartakan kepada kami Bakr bin 
Abdurrahman: mewartakan kepada kami 'Isa bin Al-Mukhtar, dari 
Muhammad bin Abu Laila, dari 'Athiyyah Al-'Aufiy, dari Abu Sa'id Al- 
Khudriy, dari Nabi saw., beliau bersabda: "Barangsiapa memperdengar- 
kan amalnya kepada orang lain, maka Allah menampakkan maksudnya 
(sehingga dia malu). Dan barangsiapa memperlihatkan amalnya kepada 
orang lian, maka Allah akan membalas riya'nya itu". 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada 'Athiyyah Al-'Aufiy, dia itu dha'if, 
demikian juga Muhammad bin Abu Laila. Adapun hadits dari hadits Jundab ada dalam 
Shahihain. 


Jah AND B2 BII (LA .. 
LIL AT. DSIY OB LO “RN 
LL VASAK ANDIL GL g 
LE Ji PA GE BARA AN AA 
PNS 22 ' KAL KEKE K3 
Se HKG Naa Io: Io eka 
930 


AL UHPYIA ANGI 


WB yu 2. sa - 
KK D3 Pan YA “9 & 
4207. Mewartakan kepada kami Harun bin Ishags mewartakan 
kepadaku Muhammad bin ' Abdul-Wahhab, dari Sufyan, dari Salamah bin 
Kuhail, dari Jundab, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa 
memperlihatkan amalnya-kepada orang lain-, maka Allah akan membalas 
riya'nya itu. Dan barangsiapa memperdengarkan amalnya- kepada orang 
lain-, maka Allah akan menampakkan maksudnya (sehingga dia malu))". 


Ali DL RV, 


BAB 22 
Hasud (mengharap hilangnya ni?mat dari seseorang) 


».& si ” 

PAN 33 Ne a (3S - EN N 
HNS NAN GS ji 
Beban Ela : aa 


Th KAA Ma Sh 2G A5 
Kan Lag, ga LA ri CAN AA 


4208. Mewartakan kepada kami Muhammad bin 'Abdullah bin 
Numair, mewartakan kepada kami ayahku dan Muhammad bin Bisyr, 
keduanya berkata: Mewartakan kepada kami Isma'il bin Abu Khalid, dari 
Oais bin Abu Hazim, dari ' Abdullah bin Mas'ud, dia berkata: Rasulullah 
saw. bersabda: "Tidak ada iri kecuali dalam dua hal: yaitu, seseorang 


931 


yang dikarunia Allah harta, lalu dia menguasakan harta tersebut dalam 
kebenaran. Dan seseorang yang dikaruniai Allah hikmah, sedangkan dia 
memutuskan perkara dengan hikmah tersebut dan mengajarkannya". 


i Na ra Ha Nge, aa nm 
SN SES SEA SEN Io SMA 
Pata Lai 3 : 3 e3 “2. » - c 
AA ANE UE, 
Pi ' N ” ” Gn ae 
SA RAR AN AI NAS 


ra 


BAL M2 -, tp Aha Tg 
SAP NAVY AS : KMI 


' P3 Pada er Par 25 
WAN AI AGEN YAN ET An aah 
ab 4ma, 3G, Ae 23 9g — — 

“ « EN su19 SA AC G3 6 Yu 


4209. Mewartakan kepada kami Yahya bin Hakim dan Muhammad 
bin "Abdullah bin Yazid, keduanya berkata: Mewartakan kepada kami 
Sufyan, dari Az-Zuhriy, dari Salim, dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah 
. saw. bersabda: "Tidak ada iri kecuali dalam dua hal: yaitu kepada sese- 
orang yang dikaruniai Allah Al-Our'an, dan dia membacanya dalam sha- 
lat sepanjang siang dan malam. Dan seseorang yang dikaruniai Allah 
harta, dan dia menginfakkannya sepanjang siang dan malam". 


: G2 1 Oa 3 5 Aa | 
ME DNEGAN AE 0. 


- 
Y AIX 54 LL 2 
KY 


Rae AN gag TA 


i 

1 

1 
bi 


” 
GX Tenan KAL AAA - 
: LL 
LAS ZA CA NE 3 ag BTOB AN 
AB - 
BEAN 2 iba AA 6 Asa 5 . ASN 
Ta « Ay A2 LINA GG 1z 
“ PE NII a ' ASN YA 9 
MAN RE AANG” AN 
& “ : 
Sg Sonya Aitaa Bago HA Clay SIN MAN SUN 
21 WA AI « Ska ap an In Sam NN 9 . NAN 2 
"EanO 9D 9 Get 
4210. Mewartakan kepada kami Harun bin ' Abdullah Al-Hammal 
dan Ahmad bin Al-Azhar, keduanya berkata: Mewartakan kepada As 
Ibnu Abu Fudaik, dari 'Isa bin Abu "Isa Al-Hannath, dari Abuz-Zina n 
dari Anas, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "Hasad itu akan bana 
kan semua kebaikan sebagaimana api memakan kayu, sedangkan sedeka 


itu dapat menghapus kesalahan sebagaimana air mematikan api. Dan 
shalat itu adalah cahaya seorang beriman, dan shaum (puasa) itu adalah 


perisai terhadap neraka". 


i iri Dawud dalam 
-Zawa-id: Kalimat yang pertama diriwayatkan Abu 1 
sekinaa art hadi Abu Hurairah. Sedangkan isnad hadits Anas terdapat perawi 


yang bernama "Isa bin Abu 'Isa, dia itu dha'if. 


HM Tah 


BAB 23 
Kezhaliman 


5 A52 PTE) PAN Aa 

Te PANGAN YAI 6 GW 
Pe anne TR OA 
KEB ER AGN MUA MLS 


933 


AA IE 3 « -e , “ - ae 
BS ISA AI Sala, Hse da 1S 


3 Da Tea #2 aa . P', PJ “ h) 
ARA AA PNY MAN PAPAN 
Mn AI C3 g LL. 
He EN A33 AN Se - AKA 


4211. Mewartakan kepada kami Al-Husein bin Al-Hasan Al-Mar- 
waziy, memberitakan kepada kami "Abdullah bin Al-Mubarak dan Ibnu 
'Ulayyah, dari 'Uyainah bin "Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu 
Bakrah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Tiada perbustari dosa 
yang lebih layak dipercepat hukumannya bagi pelakunya di dunia ini 
disamping apa-apa yang dia timbun di hari kiamat nanti, daripada 2 
buatan zhalim/aniaya dan memutuskan silaturrahmi". 


AIA PA 9 oa Pr. 
LA MUA Gis. Adi 


ai pe - » Ad PIN ha La Aa 
IA, JA 3932 2 . Pe “at 
5. » : “CD 

P1 « SIS 4 Lo SG 


Kasssga KG 
& PX, « OA & , 2 - WS 
SAS JNE RA 5 ag AW Fa IS 


SIN ME ANA D3 


KASI 


5 Ubao 92 9 « Cesgp 3 Mo onta) is SANG 


4212. Mewartakan kepada kami Suwaid bin Sa'id, mewartakan 
kepada kami Shalih bin Musa, dari Mu'awiyah bin Ishag, dari ' A-isyah 
bin Thalhah, dari ''A-isyah Ummul-Mu-minin, dia berkata, Rasulullah 
saw. bersabda: "Perbuatan baik yang paling cepat mendapatkan pahala 
adalah kebajikan dan menyambung silaturrahmi. Dan perbuatan jahat 


yang paling cepat mendapatkan hukuman adalah perbuatan zhalim dan 


memutuskan silaturrahmi". 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada Shalih bin Musa, dan dia itu dha'if. 


”. ! 
za, : P 
2 K4 IL DARA JA AL. AI 3 AI 
. . & . . n Hai . Desk 
AS om Sada SE Ya PN 
LK LL ya AI GOT LA 37 2. 
MNC AN 5 Dua 
OS AI TO Pirena 
AA ok 
CG “4 


4213. Mewartakan kepada kami Ya'gub bin. Humaid Al-Madaniy: 
mewartakan kepada kami ' Abdul-' Aziz bin Muhammad, dari Dawud bin 
Oais, dari Abu Said, Maula Bai 'Amir, dari Abu Hurairah, bahwasanya 
Rasulullah saw. bersabda: "Cukup bagi sesecrang dikatakan jahat dengan 
menghina saudaranya sesama muslim". 


“$ | 3 n “ AT 5: - La 
BIL EKA Giant 


CA “9 


Nas CA 33 


935 


NN ADI, Bear TEE 


, Pa) Oa A Janam 1 Na 

4214. Mewartakan kepada kami Harmalah bin Yahya: mewartakan 
kepada kami "Abdullah bin Wahb: memberitakan kepada kami 'Amr bin 
Al-Harits, dari Yazid bin Abu Habib, dari Sinan bin Sa'ad, dari Anas bin 
Malik, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah me- 


wahyukan kepadaku: supaya kalian berlaku rendah hati dan supaya se- 
bagian daripada kalian tidak berbuat aniaya atas sebagian yang lain". 


| cg 9 AA Nu | 


BAB 24 
Wara? dan takwa 


. ” 
an. PN LP It BE, P 
Dp 2 , LAN PUS CAN 3 
2, 4 KPAI CL RI 13 Ba 3 5 KG 
yah » Alas 9 ap Ama, SI 
KS C) DG 2 TAN LIL 
aw. . “ ad 1 
k 33 NE 3 Ga $$ 3 aa Lita 
936 


'-4215: Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu 'Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Hasyim bin Al-Oasim, mewartakan kepada kami 
Abu. Agil, mewartakan kepada kami "Abdullah bin Yazid, Hen 
kepadaku Rabi'ah bin Yazid dan 'Athiyyah bin Ost, ". At ala 
As-Sa'diy, dia termasuk sahabat Rasulullah saw., dia berkata: Rasulu 
saw. bersabda: "Seorang hamba. tidak dapat mencapai tingkat Muttagin, 
hingga meninggalkan sesuatu ydng ada dosa padanya, karena khawatir 
terjurumus-dalam dosa".- 


Mau ama 

Pad nat Sana Ta LX »X IX Ke 231 La F. 

BB NE LE MAP Ian 3 19272 V 

. d) Jaka, na ' ap | ka 

pa (Ig Maa) — "3 

Se ras 2 54 
2 


AN 2 2. 


, SAI drop 2S XNGYW 


937 


4216. Mewartakan kepada kami Hisyam bin 'Ammar, mewartakan 
kepada kami Yahya bin Hamzah, mewartakan kepada kami Zaid bin 
Wagid, mewartakan kepada kami Mughits bin Sumay, dari ' Abdullah bin 
'Amr, dia berkata: "Rasulullah saw. pernah ditanya: "Manusia manakah 
yang paling utama?" Beliau menjawab: "Setiap yang bersih hatinya dan 
benar lisannya". Para sahabat berkata: "Kalau orang yang benar lidahnya 
telah kami ketahui, bagaimana dengan orang yang bersih hatinya?" 

Beliau bersabda: "Yaitu orang yang bertakwa dan bersih. hatinya, 
yang tidak ada dosa, kezhaliman, kedengkian serta hasad baginya". 


Dalam Az-Zawa-id: Isnad hadits ini shahih, para perawinya tsiggat. 


. Fa £ “ 3 5.“ P) 
«HNSI Jaa K5 SIS 6 Doa 1319 


Ijuk Ae elan plg el IM 2 A1 3 
| ny ANN 0 


938 


4217. Mewartakan kepada kami 'Aliy bin Muhammad: memetakan 
kepada kami Abu Mu'awiyah, dari Abu Raja-, dari Burd bin Sinan, dari 
Makhul, dari Watsilah bin Al-Asga', dari Abu Hurairah, dia berkata: 
Rasulullah saw. bersabda: Hai Abu Hurairah! Jadilah seorang yang 
wara', maka engkau akan menjadi hamba yang paling utama. Dan jadilah 
seorang yang menerima apa adanya (gana'ah), maka engkau akan 1 
jadi manusia yang paling bersyukur. Dan cintailah seseorang sebagai 
mana engkau mencintai dirimu sendiri, maka engkau akan menjadi orang 
beriman yang sebenarnya. Dan perbaguslah hubungan tetangga bagi 
orang yang bertetangga denganmu, maka engkau akan menjadi seorang 
muslim yang sebenarnya. Dan sedikitlah tertawa, karena sesungguhnya 
banyak tertawa itu akan mematikan hati". 


— ee“. 
Dalam Az-Zawa-id: Isnad hadits ini hasan. Abu Raja- namanya adalah Muhartiz 
bin "Abdullah Al-Jazriy. 


Ie 3g KE TANA DE -LAW 
2 benua AA ya 2- p9 4 
3 I KALI EEED 


“7 


» 
MA P3 P () A2 | 
La os 3 JK SI » RE 
«gi 5 

# 
. Uainyag 2 pad £ S3, HAN om 3 : IA 


54218. Mewartakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad bin 
Rungh: mewartakan kepada kami "Abdullah bin Wahb, dari Al-Madhiy 
Pa Aa x 


& 


939 


bin Muhammad, dari 'Aliy bin Sulaiman, dari Al-Gasim bin Muhammad, 
dari Abu Idris Al-Khaulaniy, dari Abu Dzar dia berkata: Rasulullah saw. 
bersabda: "Tidak ada agal seperti agal yang dipergunakan untuk berfikir. 
Dan tidak ada sifat wara” seperti menahan diri (daripada larangan). Dan 
tidak ada kehormatan diri seperti kehormatan yang timbul dari budi 
pekerti yang baik". 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam i i : PAKA 
din itu dbarif, arm isnadnya ada Al-Oasim bin Muhammad Al-Mishriy, 


.. An GL AI Tr IE AG 

& GIE Fa LE AGE KA 
2. 2 s 4 . mg 5 

IE man DA GAN UK AR 


LX pA IL 


Era Kn BAN IR AAN gp TES 
PEAGANN 2 drag ML IG 


4219. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Khalaf Al- 
?Asgalaniy: mewartakan kepada kami Yunus bin Muhammad, mewarta- 
kan kepada kami Sallam 'bin Muthi', dari Oatadah, dari Al-Hasan, 
da:" Kehormatan itu laksana harta kekayaan. Dan kemuliaan itu laksana 
ketakwaan". ' 1 £ | 


AL (AA X0 Bag La 
ISI ES AAS IOI 


DA NKB MIL IMA an KG TAK, 
LH Ne PAKAN SIG 4 KI 
2 pL AA L 3. 2 

. . . 8 . 
damar? SO JA TEA yan Ny 
, 4 A3 22 aa 
2 AN 2 KA “KA WTA TA AS 
3 Dee SW aan Yo IS SIS NB 


Uh La 0 ALI 
PAR aah ea 


- Ash 2 KT SEK 

KEKE Filan JAN 

3 Jana ae pb SAB NE Indo : AN 
AN AM NA YAN 9319 


4220. Mewartakan kepada kami Hisyam bi ' Ammar bin 'Utsman bin 
Abu' Syaibah,”keduanya berkata: Mewattakan kepada kami Al-Mu'tamir 
bin Sulaiman, dari Kahmas bin Al-Hasan, dari 'Abus-Salil Dhuraib bin 
Nufair, dari Abu Dzar, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Sesung- 
gulinya aku-betukbetul mengetahui sebuah kalimat (Utsman mengatakan: 
sebuah ayat), sekiranya semua manusia mengambil kalimat itu, tentu 
akan cukup bagi mereka." Para sahabat bertanya: "Ya Rasulullah! Ayat 
apa itu?" Beliau menjawab: Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, 
pasti Allah akan jadikan baginya jalan keluar". 


Dalam Az-Zawa-id: Hadits ini, para perawinya tsiggat, hanya saja mungathi” 
sanadnya. Sebab Abus-Salil tidak berjumpa dengan Abu Dzar, demikian dikatakan 


dalam At-Tahdzib. 
Oo AAN AN NO, 


BAB 25 
Pujian yang baik 


| tidak mempunyai riwayat lain pada Ibnu Majah selain hadits ini. Dem Kian juga | dia 
tidak mempunyai sesuatu riwayat pada sisa kitab hadits yang cnam. 


bag A53 Kan Jian Atsenh “KE A OK A 

SEA | 2 TL 2 AA Na KT UN Aka Toe YK 

Wa Naa No. 3D 38 , Ea 3 sae rat Ie Hap AS kan PA 
H 5 —hrr0 KU KS, Uu 

JAR EGA BEKAN 6 “FS LANI NAN GS 


“GG PA h 4 Pn 2 Sesak 2 | | 
AANG aa - PI : e4 , 
D9 TPA AT, e3 SANG N KAN ! $ g : Fa 2 i 0 Ta 
5 - 2 “1 | 25: Bra) » LN 3203 GAS 

CEK jan Aa | AA 2 A1 01 0 A3 534 
| | | EA YON AI $ Lebah 

Jaa) IS gado 5 aon pt” ooh 2S 913 a2a 3 

| | ee SASA 313 Pi On 
Ma IA A3 | Imo #3 San 2 SA Gang SAM 


, - 


“4221. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, Sitara ANA Ab ”9 $ Sak y e SS 9. jaw Nela asi 
mewartakan kepada kami Yazid bin Harun, memberitakan kepada kami 
Nafi” bin "Umar Al-Jumahiy, dari Umayyah bin Shafwan, dari Abu Bakr Ly aa Nan AS. TANI, “San Okay 03 
bin Abu Zuhair Ats-Tsagafiy, dari ayahnya, dia berkata: "Rasulullah saw. S9. - s0 A 
berkhutbah kepada kami di Nabawah atau di Banawah (Dia berkata: Na- - 1 259 “Ss s JS . 2. 4d 25 3 Tag 
bawah adalah sebuah tempat di wilayah Thaif), beliau bersabda: "Sudah la » dm Suca 
dekat masanya kalian mengetahui penghuni surga dari penghuni neraka". : h 
Mereka bertanya: "Dengan jalan bagaimanakah, ya Rasulullah?" Beliau 4222. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
menjawab: "Dengan pujian yang baik dan celaan. Kalian adalah saksi- wartakan kepada kami Abu Mu'awiyah, dari Al-A'masy,dari Jami” bin 
saksi Allah satu sama lain". ' Syaddad, dari Kultsum Al-Khuza'iy, dia berkata: "Ada seseorang datang 
kepada Nabi saw., lalu bertanya: Ya Rasulullah! Bagaimana saya dapat 
Dalam Az-Zawa-id: Isnadnya shahih, para perawinya tsiggat. Dan Abu Zuhair ini mengerti jika saya berbuat baik itu memang saya benar-benar berbuat 
942 943 


baik, dan bagaimana saya mengerti jika saya berbuat jahat itu memang 
saya benar-benar berbuat jahat?" Maka Rasulullah saw. menjawab: "Jika 
tetanggamu mengatakan "Engkau telah berbuat baik", berarti engkau te- 


lah berbuat baik. Dan apabila mereka mengatakan: "Sesungguhnya eng- 


kau telah berbuat jahat", berarti engkau telah berbuat jahat". 


Dalam Az-Zawa-id:- Para perawi dalam hadits Kultsum Al-Khuza'iy adalah 
tsiggat, hanya saja hadits ini mursal. Adapun Kultsum bi Algamah, juga dipanggil 
Ibnu Al-Musthalig, disebutkan Ibnu Hibban dalam Ats-Tsiggat. Ibnu 'Abdul-Barri 
berkata: Hadits-haditsnya mursal. Persahabatannya dengan Nabi saw. tidak sah, 
demikian dikatakan oleh Na'im. Adapun para ulama hadits mengembalikan bahwa 
yang menjadi sahabat adalah ayahnya. “ 


CU TNg Ind AGE “Ca G- Sa 
SE EGA 090 
SERA AE KAA 


AL III at aa - 
:$ ad KAL NS 9 temukan | NO € Kuta 
SPG 2 2 32 
AA 3 SA 33 


1 . . 

ar Taka D GaMUA "y SN da Hm Pa oh Pn 
ar GIA as Indo a aa 3 Ola Malaya «Ul 
4223. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Yahya, mewarta- 
kan kepada kami ' Abdurrazzag, memberitakan kepada kami Ma'mar, dari 


Manshur, dari Abu Wa-il, dari "Abdullah, dia berkata: "Ada seseorang 
bertanya kepada Rasulullah saw.: "Bagaimana saya dapat mengerti kalau 


944 


saya telah berbuat baik dan kalau saya telah berbuat jahat?" Nabi saw. 

menjawab: "Apabila engkau mendengar tetanggamu mengatakan bahwa 

"Engkau telah berbuat baik", berarti engkau telah berbuat baik. Dan apa- 

bila engkau mendengar mereka mengatakan bahwa "Engkau telah berbuat 
jahat", berarti engkau telah berbuat jahat". : : 


Dalam Az-Zawa-id: Isnad hadits 'Abdullah bin Mas'ud ini shahih, para 
perawinya terpercaya. Sedang Ibnu Hibban meriwayatkan hadits ini dalam Shahihnya 
dari jalan ' Abdurrazzag. j 


Let 2 — ma a Ae Ta | 
SEE SESALI TE IA ARKA 
£ 


Pe . "A4 1 
LNG ARE 5 YA AU BY Au 
AS At ga... aci hg 9 Kon LA 
IE IE WEE AE PN SN jan 
PAKAN peran | 
ASN ANT RENA he IN 


Di Gepak II Sa. 9 
| Ba ENYA, ES 553 6 (aa KIA s3 Ha 


PI 2: SK 2 £ 
sega BY NS Ta da5 


—— NAN 9 "SARI akan) » GE Abah : S3 
Stan ikat Manahan Ma yank 


. 4224. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Yahya dan Zaid bin 
Akhzam, keduanya berkata: Mewartakan kepada kami Muslim bin Ibra- 
him, mewartakan kepada kami Abu Hilal mewartakan kepada kami 
"Ugbah bin Abu Tsubait, dari Abul-jauza-, dari Ibnu "Abbas, dia berkata: 
Rasulullah saw. bersabda: "Penghuni surga itu adalah orang yang telah 
dipenuhi kedua telinganya oleh Allah dengan pujian yang baik dari manu- 
sia, dan dia mendengarnya. Dan penghuni neraka itu adalah orang yang 


945 


telah dipenuhi kedua telinganya oleh Allah dengan celaan dari manusia, 
dan dia mendengarnya". 


Dalam Az-Zawa-id: Isnadnya shahih, winya tsiggat. Adapun Abul- 
Jauza-bernama Uwais bin ' Abdullah Ae Riba 3 2 
Dan Abu Hilal adalah Muhammad bin Salim. 


LISA re AJ 0 Yaa at, 
PES UNA OS -awao 


Oa PENGRS, Et MAA 4 


sda FIS EA Ah Ns 


4225. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, mewarta- | 


kan kepada kami Muhammad bin Ja'far: mewartakan kepada kami 
Syu'ah, dari Abu "Imran Al-Jauniy, dari ' Abdullah bin Ash-Shamit, dari 
Abu Dzar, dari Nabi saw. saya pernah bertanya kepada beliau: "Bagai- 
manakah halnya- dengan seseorang yang beramal untuk Allah, Jalu orang- 
orang mencintainya karena perbuatannya itu?" Beliau menjawab: "Itu 
adalah kabar gembira yang langsung/segera bagi orang beriman". 


- Gn GB kg AG 
3 SAS ES KE HB YK 


P2 BNN AN AR 
—ESE Ae Yin PT oke Ya 
Wat 34 “2 KIR « 2 2, K2 
IPL BIN EA LA Kah AA 
PL PP Ate AS ka PT N h) NG ENG GI c 
AAA ANA ANN PN Naa SA 

946 


3e 


KD SIG Ah M3 


| 4226. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, mewarta- 
kan kepada kami Abu Dawud, mewartakan kepada kami Sa'id bin Sinan, 
Abu Sinan Asy-Syaibaniy, dari Habib bin Abu Tsabit, dari Abu Shalih, 
dari Abu Hurairah, dia berkata: Ada seseorang bertanya: "Ya Rasulullah! 
Sesungguhnya aku telah mengerjakan amalan, lalu amalanku itu dike- 
tahui orang, sehingga membuatku heran, -bagaimanakah itu?-" Beliau 
menjawab: "engkau memperoleh dua pahala, yaitu pahala amalan secara 
sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan". 


“ SAN AN 3 yA kes »18 c Haa AE 


947 


AN au Pd . 24,9 “& 
PN YA NANGA Tah 


Dae “gg 
KARANG OKNNK AS IK HS 
LAKI 113 AP OSN 
NE AI KAA 3 
La BN AA 


4227. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepad akami Yazid bin Harun 

Mewartakan kepada kami Muhammad bin Rumah, memberitakan 
kepada kami Al-Laits bin Sa'ad. Keduanya berkata: Memberitakan ke- 
pada kami Yahya bin Sa'id, bahwasanya Muhammad bin Ibrahim meng- 
khabarkan kepadanya, bahwasanya dia mendengar dari Algamah bin 
Waggash, bahwasanya dia mendengar "Umar bin Al-Khaththab ber- 
khutbah di depan khalayak, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. 
bersabda: Hanyasanya segala amal perbuatan itu dengan niat. Dan ba- 
gi setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka barang- 
siapa berhijrah semata-mata karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya 
itu untuk Allah dan Rasul-Nya. Dan barangsiapa berhijrah karena dunia 
yang hendak dikejarnya, atau karena perempuan yang hendak dika- 
wininya, maka nyrannya itu semata untuk apa yang dia niatkan". 


Pete” 2, KL X9 


WAE LAH KAE-6NIN 
Hr As KA Se: & 
NE en ENAKSEA IE. ARA 


ag 
- $ 
YAA ea Ya dag AG 


MTS 


. 


A Tas te Ah Ha ES, San 


SKI AAS IA “Na 


& an LDP KI s3 - 
Bet AN IS. DIN Gantt 
PE Pat — 3 0 GL 
33 YAWOSA 215 A PN ee » 
wp 25. aa 4 Pa 
daya YAAA sada AL LES 4 1. Ak 


KATA NIA ALA 
NG SKS Jera omen bana 
PagaY an Hah 33 apn 


83 nh Pa 
AS Kn ke AS 


“annurgats, age 
In opan ig EME KAA AO Ta 
SE KE ap MA HN 


32 Sh Cc Sa at 
KE RN HA 


4228. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan 
?Aliy bin Muhammad, keduanya berkata: Mewartakan kepada kami 
Waki's mewartakan kepada kami Al-A'masy, dari Salim bin Abul-Ja'di, 
dari Abu Kabsyah Al-Anmariy, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
"Perumpamaan umat ini adalah seperti empat tipe orang: 

1. Seseorang yang dikaruniai Allah ilmu dan harta, dan bia meng- 
amalkan hartanya itu dengan ilmunya, yaitu dengan MeMpa 
gunakan harta tersebut sebagaimana mestinya 

2. Seseorang yang dikaruniai Allah ilmu namun tidak dikaruniai 
harta, dan dia berkata: "Seandainya aku mempunyai harta seperti 
orang itu, pasti aku akan beramal seperti apa yang dia kerjakan". 
Lalu Rasulullah saw. bersabda: "Maka kedua orang tersebut pa- 
halanya sama". 

3. Seseorangyang dikaruniai Allah harta, namun tidak dikaruniai 

“ ilmu,:dan dia mengurus hartanya itu dengan tanpa pedoman, 

yaitu dengan mempergunakan harta tersebut tidak sebagaimana 
mestinya. 

4. Seseorang yang tidak dikaruniai Allah ilmu maupun harta, dan 
dia berkata: "Seandainya aku mempunyai harta seperti orang itu, 
pasti aku akan beramal seperti apa yang dia kerjakan." Lalu 
Rasulullah saw. bersabda: "Maka kedua orang tersebut dosanya 
sama". 

Mewartakan kepada kami Ishag bin Manshur Al- Marwaziy, me- 
wartakan” kepada kami 'Abdurrazzag, memberitakan kepada kami 
Ma'mar (Mu'ammar), dari Manshur, dari Salim bin 'Abdul-Ja'di dari 
Ibnu Abu kabsyah, dari ayahnya, dari Nabi saw. Mewartakan kepada ka- 
mi Muhammad bin Isma'il bin Samurah, mewartakan kepada kami Abu 
usamah, dari Mufadhdhal, dari Manshur, dari Salim bin Abul- Ja'di, dari 
Ibnu Abu Kabsyah, dari ayahnya, dari Nabi saw., seperti hadits di atas. 


197 yap5g - c 2 SGA 


ai Ge - 900 


SESI KAA Ah 


- 
Graed 4 

| PEN 

INA Pn Sea PA Car dd 


c Up dg 
da 8 yaaa asa 


, . 4229. Mewartakan kepada kami Ahmad bin Sinan dan Muhammad 
bin Yabya, keduanya berki : Mewartakan kepada .kami Yazid bin 
Harun, dari Syarik, dari laits,” dari Thawus, dari Abu Hurairah, dia ber- 


kata: Rasulullah saw. bersabda: Pn manusia itu Can ana 
berdasarkan niat mereka". | 


» 


————-————— 
-. Dalam Agz-Zawa-id: Dalam isnadnya ada Laits bin Sulaim, dan dia itu dha'if. 


da Jabir yang Piya Flek Muslim " penyaksi (Syahid) bagi 


Ka i 


td 


Pen w. haram Da hah 
pa Ge bag jan Fs Kala 


4230. Mewartakan kepada kami Zuhair bin Muhammad, memberita- 
kan kepada kami Zakariyya bin 'Adiys memberitakan kepada kami Sya- 
tik, dari Al-A'masy, dari Abu Sufyan, dari Jabir, dia berkata: Rasulullah 
saw. bersabda: "Manusia itu dikumpulkan berdasarkan niat mereka." 


Aa 


951 


Ja NA RV 


BAB 27 
Angan-angan manusia dan ajalnya 
SE 33 SA 3 BEI KN 


# 


Dengan PL PESERTA ASN 39 A3 
5g LP Jai EN SIS 
LE EA dar Sang AE 
Nb .I Spa Meng ina pia 
£55. 2 ana Na 


— 
Ae 


«Sa K Ss AI &A EN Sala 
sean HS NG. Aga. 3s 
au 2g AN Hi 


ANSSA 3S Ka Int 2 ART 


KENe AT Le Ssh. Ke Kh 
MAA PN BS ET 


| 421. Mewartakan kepada kami Abu Bisyr, Bakr bin Khalaf, dan 


952 


2 — at 


Abu Bakr bin Khalaf bin Khallad Al-Bahiliy, keduanya berkata: Me- 
wartakan kepada kami Yahya bin Sa'id, mewartakan kepada kami 
Sufyan, mewartakan kepadaku ayahku, dari Abu Ya'la, dari Ar-Rabi' bin 
Khutsaim, dari ' Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi saw., bahwasanya beliau 
membuat gambar segi empat, lalu membuat garis di tengah gambar segi 
empat, lalu membuat garis di tengah gambar segi empat itu dan garis- 
garis di samping garis yang berada di tengah segi empat tersebut. Dan 
beliau juga membuat garis yang keluar dari garis segi empat itu. Kemu- 
dian beliau bertanya: "Tahukah kalian, apa ini?" Allah dan Rasul-Nya 
lebih mengetahui" Jawab para sahabat. Beliau menerangkan: "Ini ibarat 
manusia, yang berada pada garis di tengah. Sedangkan garis-garis yang 
berada disebelahnya ini adalah gangguan-gangguan yang selalu meng- 
hinggapinya dari setiap tempat. Jika dia selamat dari gangguan ini, maka 
gangguan yang itu mengenainya. Adapun gambar segi empat itu adalah 
ajal yang mengurungnya, dan garis yang keluar segi empat adalah angan- 
angan manusia. Inilah gambarnya: 


- » pia . 
£ K3 Bh 14 A0 2 
TALI TATAP TO NATA TAG 
£# 


"P 


Aa e 25, - N 
| JEETKAI 4 o AA S3 LAS (X8 » Re 
2 cut ah - st 
RA Ai B5 RAS S3 


4232. Mewartakan kepada kami Ishag bin Manshur, mewartakan 
kepada kami An-Nadhr bin Syumail, memberitakan kepada kami 
Hammad bin Salamah, dari 'Abdulah bin Abu Bakr, dia berkata: Aku 


953 


mendengar Anas bin Malik berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Ini ada- 
lah manusia, dan ini adalah ajalnya pada tengkuknya". Lalu beliau men- 
julurkan tangannya ke depan dan kemudian bersabda: "Dan di. sanalah 
angan-angannya". | | 


TIENS YEN Au 
bu? 3 Peda TUtne te TIR -. LL 1. 
BEN ar IS BA RUN BMA IS 


LAI UN. 2-52 


8 CA ja yeni 5 Pa YGRENG 


Headlamp Ah DA Bade LI 


4233. Mewartakan kepada kami Abu Marwan Muhammad bin 'Uts- 
man Al- Utsmaniy: mewartakan kepada kami 'Abdul-'Aziz bin Abu 
Hazim, dari Al-'Ala- bin "Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hu- 
rairah, dia berkata: "Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: "Hati 
seorang tua itu tetap muda dalam menyukai dua hal: Menyukai hidup dan 
menyukai banyak harta". 


Dalam Az-Zawa-id: Jalan -hadits- Ibnu Majah shahih, para perawinya tsiggat. 


FAO BAE GE a09 


. 
Ga YP eat CE gan 
co 


aa AG Tn TAP OP 
Ie MN EGG EN TAS "ga 
AA 1 YEN A0 3G STANG AR 


954 


tb 


SBI AL 3 419 4. 
VE AA - 9 Ab 
€ JIN Ea INK 
4234. Mewartakan kepada kami Bisyr bin Mu'adz Adh-Dharir, me- 
wartakan kepada kami Abu 'Awanah, dari Oatadah, dari Anas, dia 
berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Manusia akan semakin menua, na- 


mun akan tetap muda dalam dua hal: Loba terhadap harta dan loba ter- 
hadap umur". 


AI Tn ii IL 001 Ca . : 
IE 3 NN 3 AAA ewe 


: ai - DA 4 
5 wA NE AN £ MIN aa 1 
1 Pa | “ 
BEN NATA NA Sa 3 


.- 
. 


DES Ia Sek SI S3 
LEAN Kanak 
REK MSG 

AS long deala Adat AANG 


4235. Mewartakan kepada kami Abu Marwan Al-'Utsmaniy, me- 
wartakan kepada kami 'Abdul-'Aziz bin Abu Hazim, dari Al-'Ala- bin 
"Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah 
saw. bersabda, "Sekiranya manusia itu mempunyai dua lembah penuh 
dengan harta kekayaan, pasti dia masih ingin memiliki yang ketiga. Dan 
tidak ada sesuatu yang dapat memenuhi -keinginan- nafsunya kecuali 
tanah. Dan Allah memberikan taubat bagi siapa yang bertaubat". 


Bina Az-Zawa-id: Isnad hadits dari jalan Ibnu Majah Shahih para perawinya 


KE RERE Oa 
aka SA aa KL. yIN 


SIG be NY TALI 


pg Aa naa : 3 BENAY DEA Kusen 


4236. Mewartakan kepada kami Al-Hasan bin ' Arafah) mewartakan 
kepadaku ' Abdurrahman bin Muhammad Al-Muharibiy, dari Muhammad 


bin 'Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, bah- 


wasanya Rasulullah saw. bersabda: "Umur umatku adalah diantara enam 
puluh sampai tujuh puluh tahun. Dan sedikit sekali mereka yang me- 
lampui itu". : 


Ia An LA, 


BAB 28. 
. Memelihara Tetapnya Amal Perbuatan. 


-. 


SE BI SIAK KA 
Pa aargak Asa AAN ANE ET 


23 3-9 
Mag GB Oka Dai 


4237. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Abul-Ahwash, dari Abu Ishag, dari Abu Salamah, 
dari Ummu Salamah, dia berkata: "Demi Dzat yang membawa pergi jiwa 
Nabi saw.! Beliau belum sampai wafat sehingga mengerjakan kebanyak- 
an shalatnya dengan duduk. Dan adalah amal perbuatan yang paling 
beliau sukai, yaitu amal shalih yang senantiasa dikerjakan seorang 
hamba, meskipun amal tersebut sepele". 


- M3 94 2-34 4 
SE KE AG SA SE - RN 


4238. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Abu Usamah, dari Hisyam bin 'Urwah, dari 
ayahnya, dari 'A-isyah, dia berkata: "Pernah di tempat saya ada seorang 
wanita, lalu Nabi saw. masuk ke tempatku. Maka beliau bertanya: 
"Siapakah orang ini?" Saya menjawab: "Si Fulanah. Dia tidak pernah 
tidur" (“A-isyah menyebutkan tentang shalat si Fulanah) Lalu Nabi saw. 
bersabda: "Berhentilah -memujinya-. Kerjakanlah apa yang kalian mam- 
pu - untuk memeliharanya-. Demi Allah! Allah tidak akan jemu hingga 
kalian sendirilah yang jemu -dalam beribadah kepadaNya-". 

'A-isyah mengatakan: "Dan adalah amalan agama yang paling beliau 
sukai, yaitu amalan yang senantiasa dikerjakan oleh si empunya". 


“957 


Ia AP AA AAS 5 ka 


Ka. f3 A3 
PEG KAP AN NA 22 2.3 29 
- Hayan PAGE Jaka Sya 25 
UR ap 3 LI 2. 4 
NON AN & LT 2-21 TA 
TAS NN rae Ns N ANEay 

Pre 
2“ TAG 0 1 


AN ALAN Haa husetatt 


2 2. 35 
AG MDA JAE Is 


- . @“ 
30 LN ay. A1 KA BITeN— 4 
ADS ND La. Lena 
BS SAT BEI Ar LA NT 255 
MEN al LN UM MC e SEN ng Ng 
Ai . - 


2 z c Pan PN UP -— ' - 
HEKA CSI NE IS die 1S 
F3 EKA ANA XS 

AANG AA VGA a36 


4239. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Al-Fadl bin Dukain, dari Sufyan, dari Al-Jurairiy, 
dari Abu "Utsman, dari Hanzhalah Al-Katib At-Tamimiy Al-Usaidiy, dia 
berkata: "Kami berada di dekat Rasulullah saw.,-di saat itu- kami ingat 
akan surga dan neraka, sampai seolah-olah kami melihatnya dengan mata 
kepala sendiri. Lalu saya pulang menemui istri dan anakku, kemudian 
saya tertawa dan bermain-main." Hanzhalah melanjutkan: "Lalu saya 
teringat saat kami bersama Rasulullah saw., maka sayapun keluar dan ke- 
mudian bertemu dengan Abu Bakar. "Saya telah berbuat nifak. Saya telah 


958 


- berbuat nifak". Kataku. Maka Abu Bakar berkata: "Sesungguhnya kami 


juga berbuat demikian".-Akhirnya Hanzhalah pergi dan menyampaikan 
masalah itu kepada Nabi saw. Beliau bersabda: "Wahai Hanzhalah! Se- 
kiranya kamu tetap seperti saat berada didekatku, niscaya para malaikat 
akan menjabat tangan kamu di atas tempat tidurmu (atau di atas jalan- 
mu). Wahai Hanzhalah! Hanya sesaat dan hanya sesaat". 


w TANYA KE SEN ja 03. 
"5 PTP. CA Apa. ta 2L GAN N 
3 2 9 AN AT A2 
ISA es AA 5 TA 
- 2 Pi 23 
KA 56. KAKI mena 
«WH Are ASN AA 


» Hhnn10 gh 9 4 MAYA om I M3 


4240. Mewartakan kepada kami Al-'Abbas bin 'Utsman Ad- 
Dimasygiy: mewartakan kepada kami Al-Walid bin Muslim, mewartakan 
kepada kami Ibnu Lahi'ah, mewartakan kepada kami 'Abdurrahmah 
Al-A'raj, aku mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Pikullah suatu amalan yang mampu kamu kerjakan -secara 
kontinyu- , karena sebaik-baik amalan itu adalah yang paling kontinyu, 
meskipun hanya sedikit". 


Da Pa TR Lea Da Ta TA da 
Kab PAT 25 an abaoadi » ba 
“3 ME aa KPA Ae 

Fbig 1255 AG hgey pete 


959 


HAN Ayah LAI ASLI IA LN 

ALT BI LIGA Aa GA REA (Apa 
y-- . So 

0 3 ya 2 N 209D « SNM — Ada 


NBA ee 4 SN AL 13 Hakan 9 . 2m 02 bah Pa) 2 
HS Oon Ye BN 0 ALS 


4241. Mewartakan kepada kami 'Amr bin Rafi”, mewartakan kepada 
kami Ya'gub bin "Abdullah Al-Asy-ariy, dari "Isa bin Jariyah, dari Jabir 
bin "Abdullah, dia berkata: "Pernah suatu ketika Rasulullah saw. me- 
lewati seorang laki-laki yang sedang mengerjakan shalat di atas sebuah 
batu besar. Lalu beliau datang ke pinggiran Mekkah, lalu tinggal sebentar 
dan kemudian kembali lagi. Dan Beliau mendapat laki-laki tersebut ma- 
sih mengerjakan shalat seperti keadaannya tadi. Lalu beliau berdiri dan 
menyatukan kedua belah tangannya dan kemudian bersabda: "Wahai ma- 
nusia! Sederhanakanlah kalian-dalam beramal-" Beliau ulang tiga kali, 
lalu bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak akan jemu hingga kalian sen- 
dirilah yang jemu -dalam beribadah kepadaNya". 


Dalam Az-Zawa-id: Isnadnya hasan, sedangkan Ya'gub bin ? Abdullah diper- 


selisihkan. Dan sisa perawi dalam isnad hadist ini adalah tsiggat. 


HN S MSN 
— BAB29 
Ingat Dosa 


# 


G3. AE JAN UN IS RAR 


SE SAN IN 
EA Ha ag ANA IS ta 
2 2 


4242. Mewartakan kepada kami Muhammad bin 'Abdullah bin 
Numair, mewartakan kepada kami Waki' dan ayahku, dari Al A'masy, 
dari Syagig, dari "Abdullah, dia berkata: "Kami pernah bertanya: "Ya 
Rasulullah! Apakah kami tetap akan disiksa atas apa yang pernah kami 
kerjakan di masa Jahiliyah?" Lalu Rasulullah saw. pun menjawab: 
"Barangsiapa berlaku baik di dalam Islam, maka tidak akan disiksa atas 
apa yang dia kerjakan di masa Jahiliyah. Dan barangsiapa berlaku buruk, 
maka akan disiksa atas apa yang terdahulu dan yang terakhir". 


: RA dag pe EN SMS 


4243. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah: me- 
wartakan kepada kami Khalid bin Makhlad, mewartakan kepadaku Sa'id 
bin Muslim bin Banak, dia berkata: Aku mendengar ' Amir bin ' Abdullah 
bin Az-Zubair berkata: Mewartakan kepadaku 'Auf bin Al-Harits, dari 
'A-isyah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda kepadaku: "Hai 'A-isyah! 
Jauhilah perbuatan-perbuatan dosa yang dianggap remeh, karena sesung- 
guhnya perbuatan itu ada tuntutan dari Allah". 


Dalam Az-Zawa-id: Isnadnya shahih, para perawinya tsiggat. 
ANN EK SINGO LL FG 
Le ya , Sanga 


93 : 2x 
NS Agra & - PA ea 


, - 2 - 

LA 2A £ 1 R2 45 AJA 
EN MEN YT LANYGY 3 ” 

“TA SNGL SA OI LIS ae AN Lam Gl 
LA 2 223 red 3s LM C2 mn ae. 


53 3 OP AAS slayer ASN Eh 
SS 535 3S $ dita HER 
IS GAN, b ASN 253 AG 

ad 054 

5 153 GS dapa 


4244. Mewartakan kepada kami Hisyam bin ' Ammar, mewartakan 
kepada kami Hatim bin Isma'il dan Al-Walid bin Muslim, keduanya ber- 
kata: Mewartakan kepada kami Muhammad bin 'Ajlan, dari Al-Oaga' bin 


PA aga 


962 


Hakim, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. 
bersabda: "Sesungguhnya seorang mukmin, apabila berbuat dosa, maka ia 
akan menjadi titik hitam di hatinya. Dan jika dia bertaubat, dan menyu- 
dahi -perbuatan itu- serta beristighfar, maka hatinya akan digilapkan. Dan 
jika dia bertambah-tambah dalam mengerjakan dosa, maka akan bertam- 
bah pula titik hitam di hatinya. Itulah noda - hitam - yang disebutkan 
Allah Azza wa Jalla dalam kitab-Nya. Surat ke 83 ayat 14, yang artinya: 
Sekali kali tidak-demikian-, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan 
itu membuat noda hitam di hati mereka. 


G AAN SE AE 010 


2 n LL 2 33 


KUA 2 AN tg ai 

2 Pa 
eks bara PAN 
GA ta AL, NE TON 
Kana saya HI ala AAN RGS 


SSI USS SA Pan 


II Uas A 
Tak 25 GA »N ES La Us 
2 ai y9. jaman 
GL , 
Fe CAN 5 


— tg . ah at £ Sa : KAYAK, 


963 


Ae Ms ar e2 AN 


4245. Mewartakan kepada kami 'Isa bin Yunus Ar-Ramliy: me- 
wartakan kepada kami 'Ugbah bin 'Algamah bin Khadij Al Ma'afiriy, 
dari Arthah bin Al-Mundzir, dari Abu ' Amir Al Alhaniy, dari Tsauban, 
dari Nabi saw. bahwasanya beliau bersabda: "Sungguh aku benar-benar 
mengetahui, bahwa ada sekelompok kaum dari umatku yang datang pada 
hari kiamat dengan membawa kebaikan laksana. gunung-gunung negeri 
Mekkah, yang nampak putih. Lalu Allah Azza wa Jalla menjadikan ke- 
baikan mereka itu seperti debu yang berterbangan". Tsauban bertanya: 
"Ya Rasulullah! Terangkanlah perihal mereka itu kepada kami dan 
jelaskan, supaya kami tidak tergolong diantara mereka sedangkan kami 
tidak mengetahuinya". Beliau bersabda: "Ketahuilah! Bahwasanya me- 
reka itu saudara-saudara kalian juga, dan dari jenis kalian juga. Mereka 
mempergunakan sebagian malamnya sebagaimana kalian. Akan tetapi 
mereka adalah suatu kaum, yang apabila menghadapi apa-apa yang di- 
haramkan Allah di saat sepi maka mereka menerjangnya". 


Dalam Az-Zawa-id: Isnadnya shahih, dan para perawinya tsiggat. Adapun Abu 
'Amir Al-Alhaniy, namanya adalah "Abdullah bin Ghabir. : 


£ 2 / AL. 2 
IIA S5 SH IN ANN Glee Jaa 


Te AN NS GAN ia 2AERE 
EA 2 " " 


EN 


4246. Mewartakan kepada kami Harun bin Ishag dan ' Abdullah bin 
Sa'id, keduanya berkata: Mewartakan kepada kami ' Abdullah bin Idris, 
dari ayahnya, dan pamannya, dari kakeknya, dari Abu Hurairah, dia ber- 
kata: Rasulullah saw. ditanya: "Apa yang bendak membuat seseorang 
masuk surga?" Beliau menjawab: "Takwa dan budi pekerti yang baik". 
Dan beliau juga ditanya: "Apa yang banyak membuat seseorang masuk 
neraka?" Beliau menjawab: "Dua yang berlubang: Mulut dan farj 


-kemalauan-". 
2 S3 TAN 


BAB 30. 
| Ingat Taubat 
rp” PT Ea 2 P3 An 9d 
BALE LAS 
ar 2& - . 2” 132- 
IE SIN NLAY 
RN A6 G9 AA Pd « Ah K3 
JAN pn REAL 1 


AN - & ne £ 
Gn ai SN ATA 


4247. Mewartakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Warga-, dari Abuz-Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu 
Hurairah, dari Nabi saw., beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah Azza wa 
Jalla lebih gembira dengan taubat salah seorang diantara kalian daripada 
kegembiraan seseorang ketika menemukan kembali barangnya yang hi- 
lang". 


965 


2 IA 9 0321 IA, Ge 
Fa sebaya SAE -2 EN 


2 Danganu. NYI 
AL Pa Pap SY NE PA 


ALB UN Jar 13 Wakadg » Uyusorakua M0 3 SANG NS 
SAS Ama 3 Oles 3-9 


4248. Mewartakan kepada kami Ya'gub bin Humaid bin Kasib Al- 
Madiniy, mewartakan kepada kami Abu Mu'awiyah, mewartakan kepada 
kami Ja'far bin Burgan, dari Yazid bin Al-Asham, dari Abu Hurairah, 
dari Nabi saw, beliau bersabda: "Sekiranya kamu berdosa hingga men- 
capai langit dosamu, kemudian kamu bertaubat, niscaya Allah akan mem- 
berikan ampunan kepadamu":. 


Dalam Az-Zawa-id: Isnad hadits ini hasan. Sedangkan Ya'gub bin Humaid 
diperselisihkan. Dan sisa perawi dalam isnad hadits ini iggat, 


sasa AG nam EGA 


Kah 
9 A 


Kena eh La Kn. Pe 
nara TAN 2 ANA AreTA 
KE 3 KAI YA 3 


Aa 
(aa 


SY YA k29 aja Ga GENSSS 
ra 5. pe ya EROPA Peng & 3 
Sia Lan AN , dapa “5 BEAN 


(Godkiag AAA soo ALI 
OA Saka YEN Aoa Se adi Yuot9 » Olinauo 9 
. 19 D Gerard 


4249. Mewartakan kepada kami Sufyan bin Waki', mewartakan 
kepada kami ayahku, dari Fudhail bin Marzug, dari 'Athiyyah, dari Abu 
Sa'id, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Allah lebih gembira 
dengan taubat hamba-Nya daripada kegembiraan seseorang yang kehi- 
langan binatang tunggangannya di tanah yang tandus, lalu dia mencari- 
carinya. Sehingga apabila dia telah berputus asa - menemukan ontanya-, 
maka diapun menutupi tubuhnya dengan kain bajunya. Ketika dia dalam 
keadaan seperti itu, tiba-tiba dia mendengar suara binatang tunggangan- 
nya di tempat mana dia kehilangan. Maka diapun menyingkap kain ter- 
sebut dari wajahnya, ternyata dia sudah ada di dekat binatang tung- 
gangannya". | 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada "Athiyyah Al-'Aufiy dan Sufyan bin 
Waki', kedua-duanya dha'if. Adapun asal hadits dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan 
Imam Muslim dari hadits Ibnu Mas'ud dan Anas. 


33 A4 LIA, aa 
Ku 3 RR YK 3- . 00, 


Jana Nana se ASEAN EA 
9 — 5 22 4 2022 
pe Ane ar Anh mixer 


ar 2 dang Av) SIG: IS: Arak 


9617 


- 
IT LA 2-4 26 

ABS ag AN 
IISgi 7S Sela Pitoamlon ST Bare 1 GALANG 
HM : Ion oo “DA Ak) . os oo 
km 1N Ola» Bli dn GBI ag» JAE Lado 
Atuh anjoya mah 9 GEN AN JUAL 
“Siam 9: d3) . AN dgan p ALS yan 
Oa San 3 S, s cadas Ka Lagu AA 
LAN yo pe ASN Jong pb 

4250. Mewartakan kepada kami Ahmad bin Sa'id Ad-Daramiy: me- 

wartakan kepada kami Muhammad bin ' Abdullah Ar-Ragasyiy: mewarta- 

- kan kepada kami Wahaib bin Khalid, mewartakan kepada kami Ma'mar, 

dari 'Abdul-Karim, dari Abu "Ubaidah bin ' Abdullah, dari ayahnya, dia 


berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Orang yang bertaubat dari dosa, 
adalah seperti orang yang tidak mempunyai dosa". | 


As-Sindiy berkata: Hadits ini telah disebutkan Shahibur-Zawa-id dalam Zawa-id- 
nya, dan dia mengatakan: Isnadnya shahih para perawinya tsiggat. Kemudian 
menjadikan sama atas apa yang dikatakannya. Maka hadits tersebut tetap dalam ke- 
adaan demikian itu. Dan dalam tujuan-tujuan yang baik. 

Ibnu Majah dan Ath-Thabraniy dalam “Al-Kabir" serta Al-Baihagiy dalara "Asy- 
'Sya'biy Laba ta jataara heru Pa Abu "Ubaidah bin "Abdullah bin Mas'ud, dari 
ayahnya, dan dia merafa hadits tersebut kepada Nabi saw. Para perawinya tsiggat, 
bahkan Syeikh kita menghasankannya, yakni dengan sebab Syawahidnya, dan jika 
bukan karena Syawahid itu, maka tidak cuma seorang yang memastikan bahwa Abu 
"Ubaidah tidak mendengar dari ayahnya. | 


22 GOA ma BI $ | Naa 
Png. 5 ON n BEAN 5 A8 
AS “Gt 2, & AI 

. & BNN - m3 Kadh 


4251. Mewartakan kepada kami Ahmad bin Mani', mewartakan ke- 
pada kami Zaid Al-Hubab, mewartakan kepada kami 'Aliy bin Mas'adah, 
dari Oatadah, dari Anas, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Setiap 
anak Adam itu banyak salahnya. Dan sebaik-baik orang yang banyak 
salahnya adalah orang-orang yang mau bertaubat". ' 


AA 2 2 Perpad Pd ea 
Sisa. Maa 3S - SR OR 
KL 2 ay. “V2 P- P3 
C3 AG 2 DES AE 
| 4 


P1 


:) 3. “ 2. 3 Pd 
c AN MEEAA LA AE: Ya dk 


Gia ap WI IA 


Ie aaas IA AS 2 ASF 


- - 
at KG a LILIN AK MA 
KR: ASP PA AI 
(Ip NAS dome DN XS bg AB NI 
ae M3 As Jio3 ME XM sabah ) 
BEN TA & ES 2 Ara SAK “5 SAN 0193 
4252. Mewartakan kepada kami Hisyam bin ' Ammar, mewartakan 


kepada kami Sufyan, dari 'Abdul-Karim Al-Jazariy, dari Ziyad bin Abu 
Maryam, dari Ibnu Ma'fil, dia berkata: "Saya bersama ayah pernah me- 


969 


ngunjungi 'Abdullah, dan saya mendengar dia mengatakan: Rasulullah 
saw. bersabda: "Penyesalan itu adalah taubat". Lalu ayah saya bertanya: 
"Apakah engkau mendengar Nabi saw. bersabda Na hn itu adalah 
taubat"?" "Ya". Jawabnya. 


Dalam Az-Zawa-id: Saya katakan: Seorang hamba Ibnu Majah membuang 'Ab- 
dullah bin 'Umar bin Al-Khaththab, demikian dikatakan Al-Mundziriy. Lalu sesudah 
itu dia mengatakan: Yaitu sebagaimana 2 ng diriwayatkan At-Tirmidziy dan Ibnu Ma- 
jah dalam shahihnya, dan Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak. 


» 2 Ate 


MAA ML BASA - sa 


. & Ay . .& 23222 
sa SA au JAE dea 
2 Eee Karat & 2. 
HAK KET KAK RPP 
4 


ALL Pn »- 
SEN NE Bae At 


29 3 AU KAN £ EN LK 

» NYA vas 93 dual 

Wgnp3 R090 9 4 Juna up Meta ana 
oa NN gn —u G WS dana Alang 


4253. Mewartakan kepada kami Rasyid bin Sa'id Ar-Ramliy, mem- 
beritakan kepada kami Al-Walid bin Muslim, dari Ibnu Tsauban, dari 
ayahnya, dari Makhul, dari Jubair bin Nufair, dari ' Abdullah bin 'Amr, 
dari Nabi saw., beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla te- 
tap menerima taubat seorang hamba, selama ruhnya belum sampai di 
tenggorokan". 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada Al-Walid bin Muslim, dia seorang mu- 
dallis, karena meriwayatkan hadits ini dengan 'An'anah. Dan demikian juga Makhul 
Jan 


970 


AL HVPVW NNgI. 


“Xx 


| 23 ag LA. 219 
SEO 3 ena » Ganga Aa NA9 
AE @ELI CTL U KE II 2 3. 
Pol ED X5 A3 “SI Kh 6 yana 
PA GAP Ta Late aa eh - 
WS Ii Yak RENA 


@e/aolga za 93 NA Car 2 YES A3 
Aa NG 535 33 SN 13 
LP IDS MEA Ya 5 2 sak 5 
2A NN BK PENIS “Ui Sit 
« «EA EER Ae So 


4254. Mewartakan kepada kami Ishag bin Ibrahim bin Habib, me- 
wartakan kepada kami Al-Mu'tamair, aku mendengar dari ayahku, me- 
wartakan kepada kami Abu 'Utsman, dari Ibnu Mas'ud, bahwasanya ada 
seseorang datang kepada Nabi saw. Lalu dia menuturkan bahwa dia telah 
mencium seorang perempuan, maka dia bertanya tentang kafarahnya/. 
penebusnya. Namun beliau tidak mengatakan jawaban sepatah katapun 
padanya. Maka Allah Azza wa Jalla menutunkan ayat 114 surat Huud, 
yang artinya: Dan dirikanlah shalat pada kedua tepi siang (pagi dan 
petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya 
perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-per- 
buatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat). Lalu 
orang tersebut bertanya: "Ya Rasulullah! Apakah ayat ini ditujukan buat 
saya?" Maka beliau menjawab: "Ayat itu untuk siapa saja yang menger- 
jakannya daripada umatku". 


ASI IE A3 € Sis-1x oo 


971 


G2 1 aa Age | 

uan GAGA C3 IE IG, is 
ay » hu 

LIA RA Ka PKI « 

2, RK 00 reg, - 39 PN 4 

LAST GL NA 


DN 


JUS AN PIN DI 3 53 US. au 
benang SAS Esta) 
ES AG AG an 33 
NG AL ALL IKAT yu 
to Manan apa 3 


4255. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Yahya dan Ishag 
bin Manshur, keduanya berkata: Mewartakan kepada kami 'Abdurrazzag, 
memberitakan kepada kami Ma'mar, dia berkata: Az-Zuhriy berkata: 
"Sukakah engkau aku sampaikan kepadamu dua buah hadits yang sangat 
mena'jubkan? Telah mengkhabarkan kepadaku Humaid bin ' Abdurrah- 
man, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah saw., beliau bersabda: "Ada se- 
seorang yang telah bertindak melampaui batas. Ketika dia hampir mati, 


972 


AE " AO 23. 
Jar s dead jan 3G ISA 


maka dia berpesan kepada anak-anaknya: "Apabila aku telah mati, maka 
bakarlah tubuhku, lalu tumbuklah abuku dan kemudian taburkan di atas 
udara dan di dalam lautan. Demi Allah! Sekiranya Tuhan telah menentu- 
kanku, pasti dia akan menyiksa ku dengan siksaan yang belum pernah di- 
timpakan kepada seorangpun". Az-Zuhriy melanjutkan: "Maka anak- 
anaknya mengerjakan pesannya itu. Lalu -Allah- memberi perintah ke- 
pada bumi: "Kerjakanlah apa yang telah engkau dapati itu!" Tiba-tiba 
orang tersebut berdiri. Maka -Allah- bertanya kepadanya: "Apa yang me- 
nyebabkanmu berbuat seperti itu?" Orang tersebut menjawab: "Karena 
rasa takutku pada-Mu ya Tuhanku!" Maka Allah mengampuninya karena 


pernyataannya itu". 


KE ES » CBN - SYoOX 


. 


36 A3 an As KPI TN 
aa KEL AA 


SE 
-g LL KAN AA 


3 A3 ka ab 


4256. Az-Zuhriy berkata: Dan mengkhabarkan kepadaku juga 
Humaid bin "Abdurrahman, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah saw, 
beliau bersabda: "Seorang wanita masuk neraka, gara-gara seekor kucing 
yang diikatnya. Dia tidak memberinya makan dan juga tidak melepas- 
kannya supaya dapat makan dari serangga di bumi sehingga kucing 
tesebut mati". 

Az Zubriy berkata: "Supaya seseorang itu tidak berpasrah diri saja dan 
supaya seseorang itu tidak berputus asa". : 


A4 94, 7 MAA A28 asi 


Dinltonad 


973 


2 KI AA 


2 4 5 2g yA An 2 
aga Ia IE 25 
TN Sange 533333 "4 » Va AG 
e 


2 9-5 2 aa 54 £, 23 
En "II 25, KAT Har ga 
- Pd P- n- es 


AYAM MSN IA 
2gp BJ - 
et ANA Gaon KIA 
PAS AN 9 2 — — Lg 
ri 3 53: 2 Ga 
ENG 
(Ke 21 213. AI peng 


ta P era 
5 ea an an 


Mar ant AAA 


“4 


rd . pA 
Ita Le KAKAK 3733 
Aa 5 H3 A 513 S) aga KA 
“, 1 3 4 Ang SL 
NA AH TA 
Lha 4 330 — 1 # Td 
- ja bra 


4257. Mewartakan kepada kami "Abdullah bin Sa'id: mewartakan 
kepada kami "Abdah bin Sulaiman, dari Musa dan Al-Musayyab Ats- 
Tsagafiy, dari Syahr bin Hausyab, dari ' Abdurrahman bin Ghanmi, dari 
Abu Dzar, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya Allah 
Tabaaraka wa ta'aala berfirman: Wahai hamba-Ku! Kalian semua ber- 
dosa kecuali yang telah aku maafkan. Maka dari itu mintalah ampunan, 
niscaya Aku ampuni kalian. Dan barangsiapa diantara kalian yang tahu 
bahwasanya Aku mempunyai kekuasaan untuk mengampuni, lalu dia 
meminta ampunan kepada-Ku dengan kekuasaan-Ku, maka Aku ampuni 
dia. Dan kalian semua sesat kecuali yang telah Aku beri petunjuk. Maka 
dari itu mintalah petunjuk kepada-Ku, niscaya Aku beri kalian petunjuk. 
Dan kalian semua miskin, kecuali yang telah Aku jadikan dia kaya. Maka 
dari itu mintalah kepada-Ku, niscaya Aku berikan kepada kalian rezki. 
Dan seandainya kalian yang masih hidup dam sudah mati, yang 
pertama-tama sampai yang terakhir, yang masih basah sampai yang ke- 
ring bergabung, dan kesemuanya merupakan satu hati dari hamba-Ku 
yang paling bertakwa, maka hal itu tidak m.enambah kerajaan-Ku walau 
sebesar sayap lalatpun. Dan seandainya mereka bergabung, dian ke- 
semuanya merupakan satu hati dari hamba-Ku yang paling celaka, .maka 
hal itu tidak mengurangi kerajaan-Ku walau sebesar sayap lalatpun. Dan 
seandainya xalian yang masih hidup dan sudah mati, yang pertama-tama 
sampai vung terakhir, yang masih basah sampai yang kering bergabung 
menjadi satu. Dan masing-masing mengajukan permintaan yang sampai 


915 


menembus angan-angannya, maka hal itu tidak mengurangi kerajaan-Ku 
kecuali hanya-seperti bila salah seorang diantara kalian lewat di tepi laut, 
lalu dia mencelupkan jarum kedalamnya dan lalu mengangkatnya. Itu 
karena sesungguhnya Aku Maha Pemurah lagi Maha Mulia. Pemberian- 
Ku adalah Kalam. Apabila Aku menghendaki sesuatu, maka cukup Aku 
"katakan: Jadilah! Maka jadilah ia". 


AANG SA KA, 
| BAB 31 
Ingat Mati dan Mempersiapkan Diri untuk Mati 


4 PAN Sari nyo NS AN -S80ON 
MR P Aa NT Pai 3 z7 2 
AA IA 9 REI Aa 


23 4 4 


DSA IG IG ALAM 3 
BERES AN, 


4258. Mewartakan kepada kami Mahmud bin Ghailan, mewartakan 
kepada kami Al-Fadhl bin Musa, dari Muhammad bin 'Amr, dari Abu 
Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Ba- 


nyak-banyaklah kamu mengingat perkara yang akan menghancurkan 
segala kenikmatan, yaitu maut". 


Be , N £ 2 LG Pad 

SN Kan no - 9 poa 

IK oh 34 “ 2 AIA an , 
MEBEL PY gek 


Ga IK 


Al abi bala ANgl 


agan 


NS « 1 


2x S2 "panganan HK 
Merak, (Sat Z1 


Kab DAS Joabrab atap SA 
MAS 2 G0 AB «Yel ayang 


4259. Mewartakan kepada kami Az-Zubair bin Bakkar, mewartakan ' 
kepada kami Anas -bin "Iyadh, mewartakan kepada kami Nafi” bin 
"Abdullah, dari Farwah bin Oais, dari 'Atha- bin Abu Rabah, dari Ibnu 
?'Umar, bahwasanya dia berkata: "Saya pernah bersama Rasulullah saw., 
lalu seseorang dari kaum Anshar datang kepadanya dan memberi salam 
kepada Nabi saw. Kemudian dia bertanya: "Ya Rasulullah! Orang muk- 
min mana yang paling utama?" Beliau menjawab:. "Yang paling baik 
akhlaknya". Dia bertanya lagi: "Orang mukmin mana yang paling beragal 
(cerdik)?" Beliau menjawab: "Yang paling banyak ingat mati, dan yang 
paling baik persiapannya untuk menyongsong sesudah mati. Mereka 
itulah orang-orang yang cerdik". 


Dalam Az-Zawa-id: Farwah bin Oais majhul. Dan demikian Na meriwayat- 
kan daripadanya. Khabarnya batil, demikian dikatakan Az- am "Thaba- 
gaatut-tahdziib". 


MA US AA Ge - $ 8 
LA ita. pan 


977 


3 Aa ... 


ta ya UN SO AS ROE 
DATE vhag Sa S.E 
SA SANA A1 A3 
. «NE ar BAL 


4260. Mewartakan kepada kami . Hisyam bin 'Abdul-Malik Al- 
Himshiy: mewartakan kepada kami Bagiyyah bin Al-Walid, mewartakan 
kepadaku Ibnu Abu Maryam, dari Dhamrah bin Habib, dari Abu Ya”la 
Syaddad bin -Aus, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Orang yang 
cerdik itu adalah orang yang merendahkan dirinya, dan beramal untuk 
sesuatu -kehidupan- sesudah mati. Sedangkan orang yang kerdil itu ada- 
"lah orang yang memperturutkan jiwanya kepada hawa nafsunya, ke- 
mudian Pes an -rahmat- Allah". 


23 yaaa MANA SS - s8 
PS SE 


0 
“ 


TEA LA NN AI 5 Aa 
sgt AAN 2 MAA IE AS 
“Ts data SAY IE. 2 AA, 
Teenp AA Knyia3 MEAE jaka g 
SEE KG BIN AAA 


4261. Mewartakan kepada kami Naa bin Al-Hakam bin Abu 


918 


Ziyad: mewartakan kepada kami Sayyar, mewartakan kepada kami Ja'far, 
dari Tsabit, dari Anas, bahwasanya Nabi saw. pernah masuk ke rumah 
seorang pemuda yang sedang menghadapi kematian. Lalu Rasulullah 
saw. bertanya: "Bagaimanakah engkau mendapati dirimu?" Dia men- 
jawab: "Saya mengharap -rahmat- Allah ya Rasulullah! Dan saya kha- 
watir terhadap dosa-dosa saya". Maka Rasulullah saw. bersabda: "Ti- 
daklah keduanya berkumpul dalam hati seorang hamba, pada situasi yang 
semacam ini, melainkan Allah akan memberi apa yang diharapkannnya 
dan mengamankannya dari apa-apa yang dia khawatirkan". 


nat Te 


LABA CAN Die - LXTN 


- 


Kekar ag. 2 Parera 2 a 4 


& 


NAN 3 y SK Pa AAA ah 
IS GT Ah 
ae Layang KOP 


Er 


Pk Kk LAY AS SAN Ulas II 


pr 


Kai man GLS : Kaya RX 

2 2 “3 (Gs. LX Ae 
EN NAS IIA 3 AS 
SI eng ne” Lag 


- 
'. 


979 


AD 9. 


Siar S259 053 (CIA LNG 


Ana Sea I YyE KPI 


NA is BEAN GAN 
KALI LAS pelan AN OEPYAN 


- 
24 


IPA ARA HA LAN 


2 


IS. vabir £ AN 3 DE aah 


23 Pe 2 
ANE “322 FESA 3 GAES 


GA 
Pen 14 SS Ag AA 
KAS An AL Lg 


“ 
SSL LA 


Gaga at AKa3 iga 2233 Jah 3 
DA AA LGA 
' « JB ra Sg 


4262. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah: me- 
wartakan kepada kami Syababah, dari Ibnu Abu Diz-b, dari Muhammad 
bin 'Amr bin 'Atha-, dari Sa'id bin Yasar, dari Abu Hurairah, dari Nabi 
saw., beliau bersabda: "Orang yang hendak mati itu akan didatangi para 
malaikat. Apabila dia adalah seorang lelaki. yang shalih, maka mereka 
berkata: “Keluarlah wahai jiwa yang baik! -Adalah ia di badan yang 


baik- Keluarlah dalam keadaan terpuji dan bergembiralah dengan rahmat 
dan wangi-wangian serta Tuhan yang tiada murka". Maka dikatakan 
demikian terus padanya, sehingga nyawanya keluar. Kemudian ruh ter- 
sebut dibawa masuk ke langit, maka dibukalah pintu langit itu baginya, 
lalu malaikat yang membawanya itu ditanya: "Siapakah ini?" Maka 
mereka menjawab", "Si Fulan". Lalu dikatakan padanya: "Selamat datang 
kepada jiwa yang baik. -Adalah ia di badan yang baik-. Masuklah dalam 
keadaan terpuji, dan bergembiralah dengan rahmat dan wangi-wangian 
serta Tuhan yang tiada murka". Maka dikatakan terus demikian itu pada- 
nya Sehingga berakhir pada langit, yang mana di sana Allah Azza wa 
Jalla berada. Dan apabila dia adalah lelaki yang jahat, maka malaikat 
berkata: "Keluarlah wahai jiwa yang buruk! -Adalah ia di badan yang 
buruk-. Keluarlah dalam keadaan tercela, dan bergembiralah dengan air 
yang sangat panas dan 'air yang sangat dingin membusukkan". Dengan 
siksaan lain yang sama bentuk beserta pasangannya. Maka dikatakan 
demikian terus padanya hingga nyawanya keluar. Kemudian dibawa ma- 
suk ke langit, namun pintu langit tidak dibukakan baginya. Lalu malaikat 
penjaga langit bertanya: "Siapakah ini?", maka dijawab: "Si Fulan". Lalu 
dikatakan: "Tidak ada ucapan selamat datang kepada jiwa yang buruk. 
-Adalah ia di badan yang buruk-. Kembalilah dalam keadaan tercela! Ka- : 
rena sesungguhnya pintu-pintu langit itu tidak akan dibukakan bagimu". 
Maka jiwa yang buruk. tersebut dikembalikan dari langit, dan kemudian 
kembali kekubur. ag 


8 
£ 
! 

L 
$ 
: 
? 


IS aa 4D , 


ANN AI Jetitn 2358 AN AI 
" & TEE AANG Nb 13 


» DAS alan) 9 b GT oninah 2S 3 


4263. Mewartakan kepada kami Ahmad bin Tsabit Al-Jahdariy dan 
'Umar bin Syabbah bin 'Abidah, keduanya berkata: Mewartakan kepada 
kami "Umar bin 'Aliy, mengkhabarkan kepadaku Isma'il bin Abu Khalid, 
dari Oais bin Abu Hazim, dari "Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi saw., be- 
liau bersabda: "Apabila ajal seseorang diantara kamu ada di bumi, maka 
hajatnya itu menjadikan dia melompat-lompat (berpindah-pindah) dibumi. 
Dan apabila telah sampai pada jejaknya yang paling jauh, maka Allah 
SWT. mencabut nyawanya. Kemudian pada hari kiamat nanti, bumi akan 
berkata: "Tuhanku! Inilah apa yang engkau titipkan padaku". 


na Sana 

3 TA YK ka SN 
Pepe 53 Sit3ze 
SM Aas pe BE pki aan Aa 3. nat 
EA NATA 3G ie A15 
SANG MAN ASI AE 
FTA Aduan ANITA YSS 


& 4 s3 . aya 5. KETA YG sa 


— 


982 


Peng 2 Aga Ta TES SI. An San 3: 

("1 Ld e , 24 

ng, Pa GA AGE 
, 5 

“« ZARA 55 NA 28 FAN TA 


4264. Mewartakan kepada kami Yahya bin Khalaf, Abu Salamah: 
mewartakan kepada kami 'Abdul-A'la, dari Sa'id, dari Oatadah, dari 
Zurarah bin Aufa, dari Sa'id bin Hisyam, dari 'A-isyah, bahwasanya 
Rasulullah saw. bersabda, "Barangsiapa senang berjumpa dengan Allah, 
maka Allah senang berjumpa dengannya. Dan barangsiapa benci ber- 
jumpa dengan Allah, maka Allah benci berjumpa dengan Allah, maka 
Allah benci berjumpa dengannya". Lalu beliau ditanya: Ya Rasulullah! 
Apakah benci berjumpa dengan Allah itu dalam hal benci terhadap per- 
jumpaan dengan mati? Padahal kami semua benci mati". Beliau men- 
jawab: "Tidak. Sesungguhnya hal itu terjadi menjelang kematiannya. 
Apabila seseorang diberi khabar dengan rahmat Allah dan ampunannya, 
maka dia akan senang berjumpa dengan Allah, dan Allah senang ber- 
jumpa dengannya. .Dan apabila seseorang diberi khabar gembira dengan 
adzab Allah, maka dia benci berjumpa dengan Allah. Dan Allah benci 
berjumpa dengannya". 


oa TO AN ASI AAN BU 
ME PP AN ag. 
SA Pee PAN dn NE 296 
SN EA GI KS AG HAK 
G5 


DEA SU aah HA gs 


“0 


4 


sa BG (AA NVAETU, aa 
 ) (3 

«IKEREA BN S3 
4265. Mewartakan kepada kami 'Imran bin Musa, mewartakan 
kepada kami 'Abdul-Warits bin Sa'id: mewartakan kepada kami ? Abdul- 
?Aziz bin Shuhaib, dari Anas, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
"Janganlah salah seorang diantara kalian mengangankan mati karena 
musibah yang menimpanya. Dan jika terpaksa mengangankan mati, maka 
hendaklah dia membaca: "Ya Allah! Mad up aku, aa hidup itu baik 

bagiku. 

Dan matikanlah aku, jika mati aku baik bagiku". 


Ig KA S3 w NS 


BAB 31 
Ingat Kubur dan Kerusakan 


Kg ato Teka IS Ie saya 
AT Kania Ta Ae Hi JS . 


Karna Pe King BNTE 


.& 

4266. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Abu Mu'awiyah, dari Al-A'masy, dari Abu Sha- 
lih, dari Abu. Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Tiada 
sesuatu -anggauta badan- manusia yang selamat dari kerusakan kecuali 
sebuah tulang, dan ia adalah asal daripada dosa. Dan daripada tulang 


984 


| 
! 


tersebut makhluk akan dibentuk -kembali- pada hari kiamat". 


S3 VAN —GELEnu 


bd 29 PTE. Nm 7 at 
Asean SE at 


an — Li ya 2 - P, 
SE: & GE A “3 s3 35 2? BA Ea 2» 
R3. — yaa 21 Ar a- 15 : 
IEEE SEL IS SE ES GIE 


R0 a 
KA EMS AYI AT 
3 t5- AN A2, Kah A60 5 

ARIS. KEK A6 ANA » 
KRB AE LN Ka 
Gde Ba, AAA PK TAKE 


KEENAM IL GE GEA Ls 


4267. Mewartakan kepada kami Mubammad bin Ishag, mewartakan 
kepadaku Yahya bin Ma'in mewartakan kepada kami Hisyam bin Yusuf, 
dari "Abdullah bin Bahir, dari Hani-, Maula 'Utsman, dia berkata: 
"Adalah 'Utsmaa bin 'Affan apabila berienti pada sebuah kubur, me- 
nangis hingga basah jenggotnya. Latu dikatakan padanya: "Engkau tidak 
menangis ketika ingat surga dan neraka, lalu mengapa engkau menangis 
karena ini?" "Utsman menjawab: "Sesungguhnya Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Sesungguhnya kubur itu adalah tempat persinggahan pertama dari 
akherat. Apabila selamat daripadanya, maka “apa yang sesudah itu akan 


985 


lebih mudah daripadanya. Dan apabila tidak selamat daripadanya, maka 
apa yang sesudahnya itu akan lebih dahsyat daripadanya". Lalu dia me- 
lanjutkan: "Dan Rasulullah saw. juga bersabda: "Aku tidak melihat pe- 
mandangan apapun -di dunia ini-, melainkan pemandangan di alam kubur 
itu lebih buruk daripadanya". 


an BOT H p9 3 Pata Yah 
NE KERAS AKA - SAN 
Oo 1 2 22 3 KAN LUNT 
Tae PE 3 ANC 
4 | ah 
LURUS Adat 


2 AL AI LS ANA CP: 44 
NYA SN OLS 1 3 
a23 32» - Sa at Ka 
Ia SE LA 
PT La Leher ada KA NG 
: Bale TEMAN TAA 5. Jajan 
Pd 


PL, 2x “3G — ka 
SAE INSAN Aka 
& IE. Go AL ART -0 
| DX NI Gb AYLA 


At - 3 IAI, Han s Au Ju - 1 KOP Lada al 
Mes AL SN regu . SATA 
$) 


BIN MEGK AN BE NVINES » Kan Yaa 
| 2. ANA GC PK PP 
PAT ENA STAN S2 NIS UR 


ae IA AN TA 

2 NS Drain YES Ka 
“3g 4 5 (pad ., 4 PP “22. Kat 
An shi San Ade & Ia a3E3 . ESA 

Lan2A9 L 2G. SB SG 2S 1 
Geng a83 APN GANGA aa 
TG AIA DAS 
3 «Ly» NO 0 2 Xx 
LS IS BEKU LAS AAS 
OX 3A, To DB SIA MX . 
3 INA ANE GAS 
DKANGK NI SI AGS G3 
PG 4 1 25 | KAK KS AGE | 
BAAKn BII NAS 


| vj: . 0. — 9: 2 aa 9 - SAN IS 
MAIN 
.« NYA EN 


. Sa 0 Kuma SAN 


| 4268. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah: me- 
1 wartakan kepada kami Syababah, dari Ibnu Abu Dzi-b, dari Muhammad 


£ 987 


bin 'Amr bin 'Atha-, dari Sa'id bin Yasar, dari Abu Hurairah, dari Nabi 
saw., beliau bersabda: "Sesungguhnya orang yang mati itu akan menuju 
kubur. Adapun orang yang shalih, maka akan didudukkan dalam kubur- 
nya tanpa perasaan takut ataupun kecut hati. Kemudian dikatakan pada- 
nya: "Dalam agama apa engkau dahulu berada?" Lalu dia menjawab: 
"Aku dahulu berada dalam agama Islam". Lalu dikatakan padanya: 
"Siapakah laki-laki ini?" Dia menjawab: "Muhammad Rasulullah saw. 
Dia datang kepada kami dengan membawa keterangan-keterangan dari 
sisi Allah, lalu kami membenarkannya". Lalu dikatakan padanya: "Apa- 
kah engkau pernah melihat Allah?" Maka dia menjawab: "Tidak se- 
patutnya seorangpun melihat Allah". Lalu dibukakan baginya sebuah 
lubang menuju neraka, maka diapun melihat ke dalamnya, sebagian 
penghuninya mengiiancurkan sebagian yang lain. Lalu dikatakan pada- 
nya: "Lihatlah pada sesuatu yang Allah telah menjagamu daripadanya". 

Kemudian dibukakan baginya sebuah lubang menuju surga, maka diapun 
melihat hiasan surga dan segala isinya. Lalu dikatakan padanya: "Itulah 
tempatmu". Dan dikatakan padanya: "Dahulu engkau merasa yakin, dan 
engkau mati di atas keyakinan tersebut, dan di atas keyakinan tersebut 
engkau akan dibangkitkan insya Allah". Adapun orang yang jahat, maka 
akan didudukkan: dalam kuburnya dalam keadaan takut dan kecut hati. 
Dan dikatakan padanya: "Dalam agama apa engkau dahulu berada?" Dia 
menjawab: "Aku tak tahu". Lalu dikatakan padanya: "Siapakah laki-laki 
ini?" Maka dia menjawab: "Aku mendengar orang-orang berkata, maka 
akupun mengatakannya". Lalu dibukakan baginya sebuah lubang menuju 
surga, maka diapun melihat hiasan surga. dan segala isinya. Lalu di- 
katakan padanya: "Lihatlah pada sesuatu yang Allah telah memaling- 
kanmu daripadanya". Kemudian dibukakan baginya sebuah lubang me- 
nuju neraka, maka diapun melihat ke dalamnya. Sebagian penghuninya 
menghancurkan sebagian yang lain. Lalu dikatakan padanya: "Itulah 
tempatmu. Dahulu engkau meragukan, dan engkau mati di atas keraguan 


itu, dan di atas keraguan tersebut ea akan dibangkitkan insya Allah 
Ta'ala". 


Dalam Az-Zawa-id: Isnadnya Shahih. 


Sh Ia, Tg Din. 


Gi 


AE, 
2. SL LA AN » KG HA 


GE a5 A5 an 3 
ET ANAK cew nn 


.« Na Gn au PMN 


4269. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Basysyars mewarta- 
kan kepada kami Muhammad bin Ja'far, mewartakan kepada kami 
Syu'bab, dari 'Algamah bin Martsad, dari Sa'ad bin 'Ubaidah, dari Al- 
Barra-bin 'Azib, dari Nabi saw., beliau bersabda: "Allah meneguhkan 
(iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh". Al-Barra- 
berkata: "Ayat ini turun perihal adzab kubur. Penghuni kubur akan di- 
tanya: Siapakah Rab (Tuhan)mu?" Maka -orang beriman tersebut- men- 


jawab: "Tuhanku adalah Allah, dan Nabiku adalah Muhammad". Dan 
itulah -maksud- firman Allah pada surat ke 14 ayat 27, yang artinya: 
. Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan 
yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akherat. | 


Pre rang GIA (IE RN, 
ASIAN &. 33 £3 


rP, 


IS IA SALE dng LA -x 
KA. TANYA Fasa WA naa 
Hn 3. KLYA 55. Fat 3 


AA. NAK 23 2 nggA Ge - 28an 


yo 


: HAN NE ASIA KE KO 


GE SAN EA Leni LA 
L Pe , - n , 
Bh v3 dng AN MA 
ISA ai AN AI 


P Te BII 


“6. IE SKI 


4271. Mewartakan kepada kami Suwaid bin Sa'ids memberitakan 


OA Ing NS. KAYA Fe , KE Ya 
Le KAN 3 LGA 


' 4270. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 


kepada kami Malik bin Anas, dari Ibnu Syihab, dari ' Abdurrahman bin 
Ka'ab Al-Anshariy, bahwasanya dia mengkhabarkan padanya bahwa 
ayahnya. pernah mewartakan hadits: bahwasanya Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Hanyasanya ruh seorang muslim itu adalah berupa seckor burung 
yang bertengger pada sebuah pohon surga sehingga kembali kejasadnya 
lagi pada hari dibangkitkan". 


wartakan kepada kami "Abdullah bin Numair, mewartakan kepada kami 

"Ubaidulah bin "Umar, dari Nafi”, dari Ibnu "Umar, dari Nabi saw., bc- 
liau bersabda: "Apabila salah seorang diantara kalian mati, maka akan 
ditunjukkan kepadanya tempat duduknya pada waktu pagi dan petang. 
Jika dia termasuk ahli surga, maka dia termasuk ahli surga. Dan jika dia 
termasuk ahli neraka, maka dia termasuk ahli neraka. Lalu dikatakan: 
"Inilah tempat dudukmu sampai engkau dibangkitkan pada bari kiamat 
nanti". 


su IG, dag ag & Dia 


. aa 2. X ta 


3 Apaan M5 Lsin GAN SA Ea 


991 


Angka ot P3 PA YO ESA 


dm 9 ey 01 EU aman On ba LA 2S | Me NA. Sena KAN 
Jaten Yg Bagan 12 pelaiya pe € ea Abang abi -y cad PENA CEPA MAKAN 
A3 cad YAhan 1), ! | | KR 


4272. Mewartakan kepada kami Isma'il bin Hafsh Al-Ubuliy: me- 
wartakan kepada kami Abu Bakr bin 'Ayyasy, dari Al-A' masy, dari Abu 
Sufyan, dari Nabi saw., beliau bersabda: Apabila orang yang mati telah 
masuk dalam kubur, maka digambarkanlah matahari di sebelah baratnya. 

. Lalu orang tersebut duduk dan mengusap-usap kedua belah matanya 


4273. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah: me- 

| wartakan kepada' kami 'Abbad bin Al-'Awwam, dari Hajjaj, dari 'Athiy- 
yah, dari Abu Sa'id, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguh- 

nya dua malaikat: yang bertugas meniup sangkakala memegang dua buah 


3 
seraya berkata: "Biarkanlah saya mengerjakan shalat". tanduk di tangan “mereka. Keduanya selalu memperhatikan kapan saja 
diperintah", 
Dalain' Az-Zawa-id: Isnad hadits ini hasan, meskipun Abu Sufyan yang namanya | 
adalah Thalhah bin Nafi” mendengar dari Jabir bin ' Abdullah dan. Isma'il bin Hafsh, : .Dalam Az- Tag “id:  Isnadnya dha'if, karena dha'ifnya Hajjaj bin Arthah dan 


diperelisihkan. | , | 'Athiyyah Al:'Autiy." 


TA | LA awal Aa 
— A » s Si GA Nan pb mba 
Pan TAN ega” 


BAB 33 La | Ka ! 
| 


Ingat Kepada Hari Berbangkit 2 9 : PE Opa PA Ads 2 KE 


“#1 


La GT ANE 3G. 3 AS 


PT TAN AN AA AI 


23 
14 | Cal k sm NI "NI 
SAYANG TP Na Ee | NG. Ng: Ken bara 3 


992 993 


A 


sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu -putusannya masing- 
masing-. Maka akulah yang pertama kali mengangkat kepala. Dan men- 
dadak aku berada di dekat Musa yang sedang memegang salah satu tiang 
Arsy. Dan aku tak tahu apakah dia mengangkat kepalanya sebelumku 
ataukah dia tergolong yang dikecualikan Allah Azza wa Jalla. Dan ba- 
rangsiapa mengatakan: "Aku lebih baik daripada Yunus bin da maka 


: - Hah sungguh d dia telah berdusta". 
Ns . 2 - Ai 
—) 3 . si 1 NY 32 be 2 AK ANas .. 
- lini 2 Ba , Dalam Az-Zawa-id: Isnadnya shahih, para perawinya tsiggat. 


Has 


5. P NI ing, : 
RS SA. SA | KAA ESA 3 AO 


& BA Tag. Ah , 
HL. EA Jaa ang | 9554346 A4 ' Han 
na Lp . & S3 sa Ta £A . 3 “3 ” . 


"6TMB Po TEGAL JAN 
sala alan as oo) 298191319 6 Ka ar ea 4 - "3 INN 2 ba 3 - 
pend 
4214. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- S2 o OA A0) pe ANN ISA » 
artakan 2 ATiv hi : ' 3 : PRA ia AA 
Ne en NK Hk Naga sari 45 
ngatakan di Madinah: " i TE Pe 
- maag Lalu Manan Tana wa ex NG $ Ina AK : BA 
nampar Yahudi tersebu ... 38 | 5 
Setngkan Manan Aa | 33 3 2 E4 kaga Pal reota Ya AS eN G 
tersebut dilaporkan : .. » 
ea Na Na aan NE GIE Ta , genap ena 
tiuplah san i : : , , 
Pa ea Tee NI ae en YEN 


4275. Mewartakan kepada kami Hisyam bin ' Ammar dan Muham- 
mad bin Ash-Shabbah, keduanya berkata: Mewartakan kepada kami 
Abdul-'Aziz bin Abu Hazims mewartakan kepadaku ayahku, dari 
"Ubaidullah bin Migsam, dari "Abdullah bin 'Umar, dia berkata: Aku " | NG PPP” 
mendengar Rasulullah saw. bersabda, sedangkan beliau di atas mimbar: Pan | | ' « Yen L 


/ 4 - ALA 3g 2 P : is 
3 MASING 2 AI PG 


"Al-Jabbar- Allah Yang Maha Pemaksa- mengambil langit dan bumi-Nya 
dengan tangan-Nya (Dan Dia menggenggam tangan-Nya, lalu: meng- 
genggam langit dan bumi tersebut dan. membentangkannya) kemudian 
berfirman: "Akulah Yang Maha Pemaksa, dan Akulah Rajadiraja. Di- 
manakah mereka yang berlaku sewenang-wenang itu? dimanakah mereka 
yang bersikap sombong itu?" Perawi melanjutkan: Sedangkan Rasulullah 


4276. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 

wartakan kepada kami..Abu Khalid Al-Ahmar, dari Hatim bin Abu 

1 Shaghirah, dari Ibnu Abu Mulaikah, dari Al-Oasim, dia berkata: 'A-isyah 
berkata: Aku..pernah bertanya: "Ya Rasul Allah! Bagaimana keadaan 
umat manusia ketika mereka dikumpulkan pada hari kiamat?" Beliau 


2 bad 2g : - menjawab: "Dalam keadaan berjalan kaki tanpa alas telanjang". "Pe- 
PA ag nya ke kanan dan ke kiri, sampai-sampai aku rempuan juga?" Tanyaku. "Perempuan juga". Jawab beliau.. Aku bertanya 


melihat mimbar tersebut bergoyang sedikit bagian bawahnya. Sampai- | lagi: "Ya Rasulullah! Jika demikian halnya ap-amereka tidak malu?" 
sampai aku mengatakan: "Apakah mimbar itu akan roboh bersama Ra- Belidu bersabda: "Wahai 'A-isyah, persoalannya lebih: geating gan pan 
sulullah saw.?". melihat tubuh satu sama lainnya". 


HE LERGU » K IA SS LAN 


Pena aa ae an | ag AKN LN KAK eU 
SAW AGE NG RSNI NT | MEN AA NA TI 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya da zakariyya, dia itu dha'if. 


LP IP D. | 

e. Pn | A3 3 A23 Me 231 2 
: PN Fara 24 . Ka NE | SP AA 2 PS 325 YG: Ku 
vm w. jpeg - apa ma aa Iga Pe 3. SAS IA Pentet DN Au 
SERA Sada oo Me APE ARA TAN 
- ' 5 . GC UN KAT NE - - aa hn pe 
SEA SS MEI BEN NA | Gee 3 M3 Kab AAENA 5 Saalang 

PN «”. P AS eh ai ta “ap a 
Le SET AM SEO MM 


| Gd Pata asa Se SASS bna Aom AN 
Sania gal sda AB» nya Aa am 
Jeep ad Denah Zn DA hay Dag - An ola 
BPA rah ad Ia ain da gr 


4277. Mewartakan kepada kami Abu Bakr, mewartakan kepada 
kami Waki”, dari 'Aliy bin 'Aliy bin Rifa'ah, dari Al-Hasan, dari Abu 
Musa Al-Asy'ariy, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Pada hari kia- 
mat, manusia akan ditampakkan dalam tiga penampakan. Adapun yang 
dua penampakan adalah saat 'berbantah-bantahan dan menyampaikan 

“alasan-alasan. Sedangkan yang ke tiga kalinya, maka pada saat itu lem- 
baran amal terbang di tangan mereka. Ada yang menerima dengan tangan 
kanannya, dan ada yang menerima dengan tangan kirinya". 


Dalam Az-Zawa-id: Para perawi dalam isnad hadits ini tsiggat, hanya saja mun- 
gathi'. Al-Hasan tidak mendengar dari Abu Musa, demikian dikatakan 'Aliy bin Al- 
Madiniy, Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Sementara At-Tirmidziy meriwayatkannya dari 
jalan Al-Hasan, dari Abu Hurairah. Lalu dia berkomentar: Hadits ini tidak shah, oleh 
karena Al-Hasan tiddak mendengar dari Abu Hurairah. 


8 AAN PUS -LRNN 


AAS AN NE AR se 
UN BEN ANA FEA Be 93g 
EA NBA 


4278. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, 
mewartakan kepada kami 'Isa bin Yunus dan Abu Khalid Al-Ahmar, dari 


998 


Ibnu 'Aun, dari Nafi”, dari Ibnu ' Umar, dari Nabi saw., menafsirkan fir- 
man Allah (pada surat 83 ayat 6, yang artinya: "Pada hari, di mana ma- 
nusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam". Beliau bersabda: "Sese- 
orang diantara mereka berdiri dalam keadaan meneteskan keringat sampai 
separuh dua telinganya". | | 


Ata PAN SE- NN 


z 


' 2 237201 & AN ENI 2. 93 27 
v DSA KEEN 2 Sa yA 
, , 5 LA Pp Ay 2 
: S3 “ ri 23-37 & 2 - SANG. 
GAN SAN pay on a02 AN Ba Ea 


DI 3 


an NA “3 ES BELNG A : 
3 TI DNAN KEL AE IN 


Sa BAN Fa ISL MA AAN 


4279. Mewartakan kepada kami 'Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami 'Aliy bin Mushir, dari Dawud, dari Asy Sya'biy, 
dari Masrug, dari 'A-isyah, dia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah 
saw. tentang ayat 48 surat Ibrahim, yang artinya: "Pada hari bumi diganti 
dengan bumi yang lain -demikian pula- langit". Maka dimanakah ma- 
nusia berada pada hari itu?" Beliau menjawab: "Di.atas Ash-Shirath". 

“ Ash-Shirath: Jembatan Shirathal-mustagiem: 


sa 


AN yr . AK 2-3 — 
£ AE KN CN 
SI AN KA IA aa NRa PAN 


AN ba 


— 25 9.9. ad d A 
SENA BISAYAR Pay A 


P Ka 


Pa 2g N 4, 4 .7T 
Kis as AFI R3» IE 


Pr haokui 


dug deng SIG AA 2 
aa ANTA 
SEP OEN  NI 
Aa EL an AE IR 


42. gt S9 
4280. Mewartakan kepada kami Abu Bakr, mewartakan EA ka- 
mi 'Abdul- A'la, dari Muhammad bin Ishag: mewartakan kepadaku 
'Ubaidullah bin Al-Mughirah, dari Sulaiman bin ' Amr bin 'Abdi bin Al- 
"Utwariy, salah seorang bani Laits, dia berkata: (adalah dia dalam 
pengasuhan Abu Sa'id): Aku mendengar dia (Abu Sa'id) berkata: Ra- 
Sulullah saw. bersabda: "Ash-Shirath diletakkan diantara dua permukaan 
neraka jahannam. Di atas tumbuh-tumbuhan berduri seperti pohon 
Sa'dan. Kemudian manusia sama-sama minta idzin -lewat-. Sebagian 
lewat dengan selamat. Sebagian lagi tidak sempurna, kemudian selamat 
dan tertahan di situ. Dan sebagian lagi terbalik dan jatuh ke dalamnya". 


Tv AKE 2 LAS K-8K " 
PUT: NO 
ENI TAI nang 
AA AS? AN Pa SA EN Ala Af 23 Re 
AGAMA, Dena Mu 
YAN Pe St ang SM 


. 
.. 


SAS9xa 


1000 


(5 ON AA IT Sh 1 K5 


Pd 


& ane ar 3 aa 4, 18. - 
Ser AB Ki (OI 1 £ & 
J1 HL dana (Aa dg da1 La 
»iahoug pokana e Oli 


4281. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Abu Mu'awiyah, dari Al-A'masy, “dari Abu 
Sufyan, dari Jabir, dari Ummu Mubasysyir, dari Hafshah, dia berkata: 
Nabi saw. bersabda: "Sesungguhnya aku benar-benar berharap supaya tak 
seorangpun daripada orang-orang yang ikut dalam perang Badar dan 
mengikuti perjanjian Hudaibiyah masuk neraka insya Allah Ta'ala". 
Hafshah melanjutkan: Akupun bertanya: "Ya Rasulullah! Bukankah Allah 
telah berfirman (surat 19 ayat 71, yang artinya: Dan tidak ada seorang 
pun daripada kalian melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tu- 
hanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan). Beliau menjawab: 
"Bukankah engkau mendengar Allah berfirman (Surat 19 ayat 72, yang 
artinya: Kemudian. kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa 
dan membiarkan orang-orang zhalima di dalam neraka dalam keadaan 
berlutut)?". : 


Dalam Az-Zawa-id: Hadits hafshah, para perawinya tsiggat, meskipun Abu Suf- 
yan mendengar dari Jabir bin ' Abdullah. 25 dai di 


Haa K2 Mako SL 


BAB 34 
Sifat Umat Nabi Muhammad saw. 


HA ega Tas. :YN 


1001 


ad ge 4 

una K KA F2 SG NU KAI 
P5 - - aa - -— 
ola PPA F2 - acota- 
AN » Oz No45 A22 “2 SN 


4282. Mewartakan kepada “kami Abu Bakr: mewartakan kepada 
kami Yahya bin Zakariyya bin Abu Za-idah, dari Abu Malik Al-Asyja'iy, 
dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Akan datang kepadaku manusia yang berwajah putih dan putih 
ujung kaki dan tangannya karena bekas wudhu?. Itulah tanda dari, umat- 
ku, yang tidak terdapat pada seorangpun dari umat yang lain". 


PKU TA SEN 
SEE MU akh 
AS DU agar ka 3S 
SEN PENS ESA s3 
Ar: H LAN GITA Aa AA AL 
3 NI NE AS ARP SEAT 
Pan 25 S3 
Kanan LIA A33 


OA 


- 


1002 


P3 Pn at To Ar TON . 3... 1 3 
Aa BA SN AN IRI Le 
am. £ LL... 3, 

5 "4 


4283. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, mewarta- 
kan kepada kami Muhammad bin Ja'far, mewartakan kepada kami 
Syu'bah, dari Abu Ishag, dari ' Amr bin Maimun, dari ' Abdullah, dia ber- 
kata: "Kami pernah bersama Rasulullah saw. dalam sebuah bangunan 
berkubah. Lalu beliau bertanya: "Apakah kalian puas menjadi seperempat 
dari penghuni. surga?" Kami: menjawab: "Ya". Beliau- bertanya lagi: 
"Apakah kalian puas menjadi sepertiga dari penghuni surga?" "Tentu". 
Jawab kami. Beliau bersabda: "Demi Dzat yang nyawaku berada di ta- 
ngan-Nya! Sesungguhnya aku benar-benar mengharap agar kalian men- 
jadi separuh dari penghuni surga. Yang demikian itu karena sesungguh- 
nya surga itu tidak ada yang memasukinya kecuali jiwa seorang muslim. 
Dan tidaklah kalian diantara ahli syirik kecuali hanya seperti bulu putih 
pada kulit lembu jantan yang berwarna hitam. Atau seperti bulu hitam 
pada kulit lembu jantan yang berwarna merah". 


MASA, - SANG G-9K Ns 
KAN AA» 2 5 NAS 16:18 
3, Ia GEA SD 


ES OA NA ANYNGS 49, AAA La 


NI. 
La LNG SI: 


NX 
aa 
Y 
SEN 
RN 
“DN 
3 


IE LA Rana ang 
& AN SKA G3 LIA 
"Ainan 2 
ASI Ek SAN AA 0 ESEK 
AGAR KAS AG 
aga bana" are 
aa IS SSS Meh 


4284. Mewartakan kepada kami Abu Kuraib dan Ahmad bin Sinan, 
keduanya berkata: Mewartakan kepada kami Abu Mua'awiyah dari 
Al-A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Sa'id, dia berkata: Rasulullah saw. 
bersabda: "-Pada hari kiamat nanti-, ada seorang Nabi yang datang, dan 
bersamanya dua orang: pengikut. Dan Nabi yang lain datang, dan ber- 
samanya tiga orang pengikut. Dan ada yang lebih daripada itu dan ada 
pula yang kurang. Lalu Nabi tersebut ditanya: "Apakah engkau telah 
menyampaikan -risalah- kepada kaummu?" Maka dia menjawab: "Ya, su- 
dah". Maka dipanggillah kaumnya, lalu mereka ditanya: "Apakah dia te- 
lah menyampaikan kepada kalian?" "Tidak". Jawab mereka. Maka 
dikatakan kepada Nabi tersebut: "Siapa yang akan bersaksi untukmu?" 
Lalu dia menjawab: "Muhammad beserta umatnya". Lalu dipanggillah 
umat Muhammad dan ditanya: "Apakah Nabi ini telah menyampaikan 
-risalah-?" Maka mereka menjawab: "Benar". Kemudian -malaikat- ber- 
tanya: "Bagaimana kalian tahu tentang hal itu?" Maka mereka menjawab: 
"Nabi kami telah mengkhabarkan kepada kami akan hal itu, bahwasanya 
para Rasul telah menyampaikan risalah, lalu kami membenarkannya". 
Perawi melanjutkan: "Itulah -maksud- daripada firman Allah Ta'ala 


AT 


1004 


(surat 2 ayat 143, yang artinya: Dan demikianlah, kami telah menjadikan 
kalian umat yang adil dan pilihan, agar kalian menjadi saksi atas -per- 
buatan- manusia dan agar Rasul -Muhammad- menjadi saksi atas -per- 
buatan- kalian). 


A56 DA 9 KY) 3 —9 “en G4 
SATA - 28 h0 


aa ST 
AN febee Ta OA BA HNS LE 
PIA, Wang ar PI NS 


C3 2-3 CAN ta D sdah AA: G ATT 35 
Aatatan 


— do KIS: Taman nk SM LN 
5 SaslaNlaleg SINI Usa SA Ok 
BAN Ag bo Ap ain) Agan 2 SAN 

MEN naa ne aah 213 


1005 


: 4285. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Muhammad bin Mush'ab, dari Al-Auza'iy, dari 
Yahya bin Abu Katsir, dari Hilal bin Abu Maimunah, dari 'Atha- bin 
Yasar, dari Rifa'ah Al-Juhaniy, dia berkata: Kami kembali -dari pepe- 
rangan- bersama Rasulullah saw. lalu beliau bersabda: "Demi Dzat yang 
nyawa Muhammad berada di tangan-Nya! Tiada seorang hamba yang 
beriman, kemudian dibetulkan imannya itu, melainkan akan dimasukkan 
ke dalam surga. Dan aku berharap agar mereka tidak memasukinya 
sehingga kalian dan anak keturunan kalian yang shalih menempati be- 
berapa tempat di dalam surga lebih dahulu. Sungguh Tuhanku Azza wa 
Jalla telah menjanjikan kepadaku untuk memasukkan ke dalam surga, 
tujuh puluh ribu orang daripada umatku tanpa melalui hisab". 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada Muhammad bin Mush'ab. Shalih bin 
Muhammaad Al Begin mengaukan tentang Muhammad bin Mush'ab: "Dha'if pa- 
da riwayat Al-Auza'iy. Dan kebanyakan hadits-haditsnya yang berasal dari Al- 
Auza'iy terbalik. akan tetapi dia tidak menyendiri dalam periwayatan tersebut. Dan 
An-Nasa-iy telah meriwayatkannya dalam bab: "Amalan sehari semalam" dari Yahya 
bin Hamzah, dari Al-Auza'iy. 


SAB. EA Ox Xt 


z 
BISA ANK aa 226 UE 
Same: IA an TER 


: : pNOL 313 23 LX -N 
AS SN S II IE s3 RE 


4286. Mewartakan kepada kami Hisyam bin ' Ammar, mewartakan 
kepada kami Isma'il bin 'Ayyasy, mewartakan kepada kami Muhammad 


1006 


bin Ziyad Al-Alhaniy, dia berkata: Aku mendengar Abu Umamah Al- 
Bahiliy berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Tuhanku 
SWT. telah menjanjikan kepadaku untuk memasukkan surga tujuh puluh 
ribu orang daripada umatku, yang tiada hisab atas mereka maupun adzab. 
Bersama tiap seribunya tujuh puluh ribu orang. Dan tiga cedokan dari 
cedokan kedua Tuhanku Azza wa Jalla". 


Ap. A33 Aj daa Ao - SNN 
ai aa Aa ah PE Yen 
ana Sanmusn, ye 238 


2 AKAN 


PA TA” P3 PN A HA BA 35 "ha 


ik 


- 


4287. Mewartakan kepada kami 'Isa bin Muhammad bin An-Nahhas 
Ar-Ramliy dan Ayyub bin Muhammad Ar-Raggiy, keduanya berkata: 
Mewartakan kepada kami Dhamrah bin Rabi'ah, dari Abu Syaudzab, dari 
Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata: Rasulullah 
saw. bersabda: "Pada hari kiamat nanti, kita akan menyempurnakan tujuh 
puluh umat yang ada. Kita adalah yang paling akhir dan paling baik". 


2 NEIAS GAS YAN 
35 A3 Cp Sai PAT ARA 


N ketan Gan St 0 Ss 
CA Ag IN SAK Rata 2-33 ANA 


LI 


4288. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Khalid bin 
Khidasys mewartakan kepada kami Isma'il bin 'Ulayyah, dari Bahz bin 
Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata: Aku mendengar 
Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya kalian melengkapi tujuh puluh 
umat yang ada. Dan kalian adalah yang paling baik dan paling mulia di 
sisi Allah". 


: LA lb 
ta NITA LIS £. PI 2 22322 3 gi 
AS 35 Oles 9 43 Yana | yak Cp Unaaon 
L 3 hga A43 3 TAN NA 3—. KT 9-5» 
KN RS SA IN NA 
PAMA PN Oa AE NS 
AL BO De 4 


4289. Mewartakan kepada .kami "Abdullah bin Ishag Al-Jauhariy: 


mewartakan kepada kami Husain bin Hafsh Al-Ashbahaniy, mewartakan 
kepada k ami Sufyan, dari Algamah bin Martsad, dari Sulaiman bin 
Buraidah, dari ayahnya, dari Nabi saw., beliau bersabda: "Penghuni surga 
itu ada seratus dua puluh shaf (barisan). Delapan puluh snaf dari umat 
ini, dan empat puluh shaf dari seluruh umat yang lain". | 


CA, 234, - NA  G- | | 
Heal SAY Gis -aKa. 
227 34 43 


7 2 II 5 Aa 


1008 


x 
» 


ES Adaa 19 las ado) 3 Salak Nat dia 

| AN anna Yesus ya 
4290. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Yahya, mewarta- 
kan kepada kami Abu Salamah Hammad bin Salamah, dari Sa'id bin Iyas 
Al-Jurairiy, dari Abu Nadhrah, dari Ibnu ' Abbas, dari Nabi saw., beliau 
bersabda: "Kita adalah umat yang paling akhir, dan yang pertama kali 


dihisab. Akan dikatakan: "Dimanakah umat yang ummi dan Nabinya?" 
Maka kitalah umat yang terakhir dan terdahulu"". 


Dalam Az-Zawa-id: Da nya shahih, para asin ya tsiggat. Sedangkan Abu Sa- 
lamahadalah Musa bin Isma'il Al-Bashariy At-Tabudzkiy. 


Keterangan: “Terdahulu dalam hisab dan masuk surga. 
| Aa NOLIILLA, Laga 
SAS SN ANE - RP 
an $ IA G . HK CA 2 3 5 . 
En Ya AA PING 


. 
MA ia San AKN 2» 


- 


1009 


: PAR US hat 39. Ass 


4291. Mewartakan kepada kami Jubarah bin Al-Mughallas, 'mewar- 
takan kepada kami "Abdul-A"la bin Abul-Musawir, dari Abu Burdah, dari 
ayahnya, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Apabila Allah me- 


ngumpulkan seluruh makhluk pada hari kiamat, maka diperkenankan bagi 
umat Muhammad untuk bersujud. Lalu mereka bersujud kepadanya lama 
sekali. Kemudian mereka diperintah: "Angkatlah kepala kalian! Sesung- 
guhnya kami telah menjadikan bekal kalian sebagai tebusan kalian 


dari neraka". 


Dalam Az-Zawa-id: Muslim meriwayatkan yang semakna dengan hadits ini. Sem- 
purnanya konteks hadits dari' Abu Burdah dari a ahnya, dengan isnad yang 'lebih 


shahih daripada isnad hadits ini. Namun demikian, -Bukhariy mencacatnya. 
P4 P A3 9. 45 A 

EU. NP BAK io sa 
DER ANE PENA Ag 
Pn ra 2“! — “5 1 KA 
CET NY Per AA Ea 
GA LN Du “AL 
Drgunb Aa PAN 9 HE SN AA 


(P3 P- 233 II A AA, La 1 

TEA AT AG AN 
C3 AS 3 

Ma La ATA PS As 


elus en SEN yaa 1, A3 daa S8) 2381919 
As a93 63 “0 4 E New NI AN y2 32» 
. “ep NN 
4292. Mewartakan kepada kami Jubarah bin Al-Mughallas, mewar- 
takan kepada kami Katsir bin Sulaim, dari Anas bin Malik, dia berkata: 
Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya umat ini dirahmati. Siksa me- 
reka terletak pada-kedua belah tangannya. Apabila hari kiamat tiba, maka 


diserahkan seseorang dari golongan musyrik kepada setiap orang dari 


1010 


Tenan ie 


kaum muslimin. Lalu dikatakan: "Inilah tebusanmu dari neraka". 


Dalam Az-Zawa-id: Hadits Ini mempunyai syahid dalam shahih Muslim, dari 


. hadits Abu Burdah bin Abu Musa, dari ayahnya. Dan Al-Bukhariy telah mencacatnya 


sebagaimana yang Pn ah | 
data paha, ya Tipe 80, 


BAB 35 
Rahmat Allah yang diharapkan pada Hari Kiamat 


Au 


Sega ARENA SKA NIS - ex ag 
ME IEEE AN NE CA 


ae sate NA aa 4 | “Ka, AA 
TT SL NBL IG: RE NK 
AA Lea NU AA LA 0 Pay DAD “IX 
Ok Yaa NN Tak Lx AR an 


SINGA G3 LS 3 


Angan neng 
| “aa 
“&« aa 1» 


4293. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah: me- 
wartakan kepada kami Yazid bin Harun: memberitakan kepada kami 
'Abdul- Malik, dari 'Atha-, dari Abu Hurairah, dari Nabi saw., beliau 
bersabda: "Sesungguhnya Allah mempunyai seratus rahmat (belas kasih). 
Dia telah membagi daripadanya sebuah rahmat untuk meluruh makhluk . 
ciptaan-Nya. Dan dengan rahmat tersebut mereka saling berbelas kasih. 
Dan dengan rahmat tersebut mereka saling berkasih sayang. Dan dengan 
rahmat tersebut binatang liar berbelas kasih kepada anak-anaknya. Dan 
dia menunda sembilan puluh sembilan rahmat Sisanya, untuk Dia berikan 


1011 


pada hamba-hamba-Nya pada hari kiamat". 
2129 PE IA PR 
da NE 3 EDAN ATA ARA 
LA BONE EN LAN aa. YG 
G2 30 : PMII AK AU 9 
GANGA, Bag NI SA IG S1 3 
- LG 4 - .xa AAL A90 
Ia NG NS ES 


2 XX 


FANS AA 
3m IA 3 KA 4 Te 
Saga yaa NAS ASN SI 


: ALI 3 19 gn Ka 220 “GL 
SAW AGAN SEN Ka 7 RI MU 9 
He KAN NAN GGS AAN 3S 
alas den» 22” Dyna Sdn P3 


4294. Mewartakan kepada kami Abu Kuraib dan Ahmad bin Sinam, 
keduanya berkata: Mewartakan kepada kami Abu Mu'awiyah, dari 
Al-A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Sa'id, dia berkata: Rasulullah saw. 
bersabda: "Allah Azza wa Jalla menciptakan seratus rahmat pada hari 
penciptaan langit dan bumi. Lalu Dia jadikan satu rahmat daripadanya di 
bumi. Dengan rahmat tersebut orang tua berbelas kasih kepada anaknya. 
Demikian juga binatang ternak satu sama lain dan juga burung. Dan Dia 
menunda sembilan puluh sembilan rahmat sisanya sampai hari kiamat. 


Dan apabila hari kiamat tiba, maka Allah menyempumakannya dengan 
rahmat ini". 


Dalam Az-Zawa-id: Hadits Abu Sa'id shahih, para perawinya tsiggat. 


1012 


SG MJ ANNE TN SELAI LK AO 
| Lan AL IL yk 32 
AAS NE. Grain DS 

Ha ed PE Td 
NE-1G:G EN SEN Ehi KP nN e” 
2 Pp , ,1 NT Er 
TN AS Lho RN AG 
ag al Ya d s5 IS 2 AK N 


4295. Mewartakan kepada kami Muhammad bin 'Abdullah bin 
Numair dan Abu Bakr bin Abu Syaibah, keduanya berkata: Mewartakan 
kepada kami Abu Khalid Al-Ahmar, dari Ibnu 'Ajlan dari ayahnya, dari 
Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya 
Allah Azza wa Jalla ketika menciptakan makhluk ciptaan-Nya, telah 
menetapkan pada diri-Nya dengan -tulisan- tangan-Nya: "Sesungguhnya 
rahmat-Ku mengalahkan kemurkaan-Ku". 


. 24 49 “1 . “ TP 
MN EKKAN MMA 5 Asa u 


. -. . 


Aa By Kuan 


- 


AAL & AX £ Pn IR 
Hana IAO NE G3 Beag AN A25 


MET KN Anna 
NE AA JASA 2 en IE 


0 


Oka 


N 


1013 


9 P4 4 SA , 
La aekh LA ... AK 2, MK 9-5. a IN 2A— 
23 $ SES olakan AN aa Nm 2 & 3 AN 9 ) 
5 red “ P3 
Pa Wisata - Sat NS ANGIN LA AN “Goat 
de aa. AK AN 29» Mou &. So IG SG Ya | 219 
A5 AL 3 4) Ah ma, 
c “un ix Lo LA pin BA 
. & ta Y - - Ad se AN ra a. 8 
: TN Pp KI : ' 

4296. Mewartakan kepada kami Muhammad bin 'Abdul-Malik bin , BCA) , Ng KAN FS : TG & 1 2 
Abusy- Syawarib, mewartakan kepada kami Abu ' Awanah, mewartakan sdn 2 -, P Na « “2 
kepada kami ' Abdul-Malik bin 'Umair, dari Ibnu Abu Laila, dari Mu'adz LL 5 tata A3 | 2Gag HN In AI “1 
bin Jabal, dia berkata: "Rasulullah saw. pernah lewat di depanku, sedang Aam Y (— 3 Dra 2S ) Na 
ketika itu saya berada di atas keledai. Lalu beliau bertanya: "Wahai G 22 sa PAN 
Mu'adz! Apakah engkau tahu, apa hak Allah atas para hamba, dan apa 3 Ia “2 C3 2194 as ly KM 
pula hak para hamba atas Allah?" Saya menjawab: "Allah dan Rasul-Nya z- Yes ea 33 3) 2 d “£ 
lebih mengetahuinya". Beliau bersabda: "Sesungguhnya hak Allah atas , , AI 


P4 d| - 
para hamba adalah supaya mereka menyembah-Nya dan tidak menye- Ai Kaya A3 19 23 KAN TPA b cat N 


kutukan-Nya dengan sesuatu apapun. Dan hak para hamba atas Allah 5» 
“adalah, apabila mereka telah mengerjakan hal itu, maka Dia tidak me- » & ANN 


Maa AN EL AN N Jake Yusnia Uya yag op tam: S3 
2 CO AE li AP ON AB MN 01 Aga Jo Gita. GL U 
KN gene ay KE AAU SA la abad Yaa 


: 3 4297. Mewartakan kepada kami Hisyam bin ' Ammar, mewartakan 
AN yan 33 CS S. “0. IN, a39 Da DAR kepada kami Ibrahim bin A'yan mewartakan kepada kami Isma'il bin 


D d, AO 8 si nyak » Yahya Asy-Syaibaniy, dari "Abdullah bin 'Umar bin Hafsh, dari Nafi”, 

2 « se at Pa LAN dari Ibnu "Umar, Kami pernah bersama Rasulullah saw. dalam sebuah 
“93 Kas . € 353  » - 1g , , 8 Ra peperangan yang diikutinya. Lalu beliau lewat pada suatu kaum, maka 
- 5 - sn To KU Nabi saw. bertanya: "Siapakah kaum itu?" Maka mereka menjawab: "Ka- 
IG AL jatt AIM MI 207, 1x ra mi adalah kaum muslimin". Dan ada seorang wanita yang menyulut pe- 
TE AA 15 “0 YOWA, O Eas “ te 3 rapiannya. Sementara anak laki-lakinya ikut bersamanya. Maka apabila 
TP 2 Pn AA ea panas api semakin naik, maka wanita tersebut menjauh bersama anaknya. 

b 5 . Pa pena 2 /- 2 1 1318. 3 Maan : 1) 84 Lalu dia datang menemui Nabi saw. dan bertanya: "Apakah engkau Ra- 
w : : : sulullah?" Beliau menjawab: "Ya". Dia bertanya: "Aku bersumpah pada- 

€ 1x & 1G Pa rat mu dengan menyebut nama ayah dan ibuku! Bukankah Allah itu paling 

Sae GA ame , AM penyayang diantara penyayang?" "Benar", Jawab beliau. Dia bertanya 

| lagi: "Bukankah Allah itu lebih penyayang terhadap hamba-hamba-Nya 

1015 


daripada kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya?" "Benar". Jawab 
beliau. Lalu wanita itu berkata: "Sesungguhnya seorang ibu itu tidak 
akan tega melemparkan anaknya ke dalam api". Lalu Rasulullah saw. 
menelungkupkan wajahnya dan menangis. Kemudian mengangkat kepala- 
nya ke arah wanita tersebut dan bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak 
akan menyiksa hamba-Nya kecuali mereka yang durhaka pembangkang, 
yang selalu durhaka kepada Allah dan enggan mengucapkan: Laa ilaaha 
illallaah, Tiada Tuhan kecuali Allah". 


Dalam Az-Zawa-id: Isnad hadits Ibnu 'Umar dha'if, disebabkan dha'ifnya Isma'il 
bin Yahya. Sedang Isma'il sendiri telah disepakati atas dha ifnya...selesai... 


As-Sindiy berkata: Saya katakan: Asal hadits bukan dari Az-Zawa-id. 


Sa BIA AN bsa -,8AN | 


: R3 LN 3:3 
yA Ma Pe 


Naa “TE 2 4 
1 an : pn 2x 


» naga yng « Kaada N Delta. EK 


4298. Mewartakan kepada kami Al-'Abbas bin Al-Walid Ad-Di- 
masygiys mewartakan kepada kami 'Amr bin Hasyim, mewartakan 
kepada kami Ibnu Lahi'ah, dari 'Abdu Rabbih bin Sa'id, dari Sa'id Al- 
Magburiy, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Ti- 
dak akan masuk neraka kecuali orang yang celaka". Beliau ditanya: "Ya 
Rasulullah! Siapakah orang yang celaka itu?" Beliau menjawab: "Barang- 
Siapa yang tidak beramal untuk Allah dengan ketaatan, dan tidak me- 


1016 


AL Nego Ant 
PE 
«1 


Pas 


ninggalkan bagi-Nya dari perbuatan maksiyat". 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada Ibnu Lahi'ah, dan sia itu dha'if. 
Ae RE KATA AO YA 
EA BELA IN 
#52 Ns RAN Naa, CAN It ACA Eu 


sa anang »NS 


x Pen GAME 
pre ES. ya Kit yaaa 


- A. 


| 2- IX LT IS an 
jegReaat Sir 8 NE AA DU 


“ 


KN ob 2IG br Bpr MEN 
penorra TAASA BCA 
AG. ex ba ag A25 


KPag ana sxag KENIEK 


| ahma 


1017 


4299. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah: me- 
wartakan kepada kami Zaid bin Al-Khubab, mewartakan kepada kami 
Suhail bin ' Abdullah, saudara Hazm Al-Outha'iy: mewartakan kepada 
kami Tsabit Al-Bunaniy, dari Anas tin Malik, bahwasanya Rasulullah 
saw. membaca ayat ini (surat 74 ay:.t 56, yang artinya: Dia - Allah- 
adalah Tuhan Yang patut -kita- takut kepada-Nya dan berhak memberi 
ampun). Lalu beliau bersabda: "Allah Azza wa Jalla berfirman: "Akulah 
yang berhak untuk ditakuti. Maka dari itu janganlah dijadikan Tuhan 
yang lain bersama-Ku. Dan barangsiapa takut menjadikan Tuhan lain ber- 
sama-Ku. Maka Aku berhak mengampuninya". Abul-Hasan Al-Oaththan 
berkata: Mewartakan kepada kami Ibrahim bin- Nadhr: mewartakan 
kepada kami Hudbah bin Khalid, mewartakan kepada kami Suhail: bin 
Abu Hazm, dari Tsabit, dari Anas, bahwasanya Rasulullah.saw. bersabda 
perihal ayat ini (surat 74 ayat 56, yang artinya: Dia -Allah- adalah Tuhan 
yang patut -kita- takut kepada-Nya, dan berhak memberi ampun) Ra- 
sulullah saw. bersabdda: "Tuhan kalian berfirman: "Akulah yang berhak 
untuk ditakuti, maka dari itu janganlah Aku disekutukan dengan selain- 
Ku. Dan Aku berhak mengampuni, bagi siapa saja yang takut menye- 
kutukan Aku". 


- IK IN “AG | 
BAL SEE 0... 
BE LEA AE AN 
Ly KE Eta 2 IG ya | 
LAS ielaA AG 
AS s3 aah AKAN 
| “5315 


Ae 
D8 
S1 
T 
2 
Te 
€ 


Al HYPYW nNgi 


GEA SSK 1 3 239 5:3 
DST, tata A3 3 SM , yuan 


5 3 9-8 


Ke Ken. ANA 


ATA T.A GA 13X des AG (-, 
saga 3 ana K3 SAS 
TES AG 2 3N Tol 


SIMAS Hen ga sStasi 
4 


- 


Alat an Sat sai (3 

: Rek S3. & 5 PEAA a 23 Sa 9 

| Eng 
ASEAN GP sAn 


A2 LL Anu 
819 MAS AN: 
4300. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Yahya: .mewarta- 


ha 
: AS, 
kan kepada kami Ibnu Abu Maryam, mewartakan kepada kami Al Laits: 
mewartakan kepadaku 'Amir bin Yahya, dari Abu: "Abdurrahman Al- 
Hubuliy, dia berkata: Aku mendengar "Abdullah bin 'Amr berkata: Ra- 
sulullah saw. bersabda: "Pada hari kiamat nanti, seseorang diantara 
umatku akan diseru di atas kepala para makhluk. Lalu dibentangkan bagi- 
nya sembilan puluh sembilan kitab yang besar. Setiap kitab - luasnya- 
sejauh pandangan mata. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman: 
"Apakah engkau memungkiri sesuatu dari kitab ini?" Maka dia men- 
jawab: "Tidak, ya Tuhanku!" Lalu Dia berfirman: "Apakah malaikat-Ku 


1019 


para pencatat dan pemelihara menzhalimimu?" Kemudian Allah bertanya: 
"Apakah engkau mempunyai kebaikan daripada itu?" Maka orang ter- 
sebut merasa ketakutan, lalu menjawab: "Tidak". Maka Allah berfirman: 
"Ya, ada. Sesungguhnya engkau mempunyai beberapa kebaikan di sisi- 
Ku. Dan sesungguhnya hari ini, engkau tidak akan dizhalimi". Lalu 
dikeluarkan sebuah kartu yang tertulis padanya: Asyhadu anlaa ilaaha 
illailaah wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh, artinya: Aku 
bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dan Muhammad adalah ham- 
ba dan utusan-Nya. | 

Perawi melanjutkan: Maka orang tersebut bertanya: "Ya Tuhanku! Apa 
maksud kartu ini serta kitab yang besar ini?" Maka Allah menjawab: 
"Sesungguhnya engkau tidak akan dizhalimi". Lalu kitab-kitab tersebut 
diletakkan dalam timbangan, sedangkan kartu itu diletakkan pada ujung 
timbangan yang sama. Maka kitab-kitab tersebut terangkat, dan -ternyata- 
kartu tersebut lebih berat. na 
Muhammad bin Yahya berkata: Al-Bithagah (kartu) itu adalah Ar- 
Rug'ah. Dan penduduk Mesir biasa menyebut Ar-Rug'ah dengan nama 
Al-Bithagah". : 


Okta yag "EA Aas oo) 131 M3 


4301. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibih: me- 
wartakan kepada kami Muhammad bin Bisyr, mewartakan kepada kami 
Zakariyya, mewartakan kepada kami 'Athiyyah, dari Abu Sa'id Al- 
Khudriy, bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Sesungguhnya saya mem- 
punyai telaga, yang luasnya antara Ka'bah dan Baitul-Magdis. Putih 
-warnanya- seperti susu. Bejananya seebanyak jumlah bintang-bintang. 
Dan sesungguhnya saya adalah Nabi yang paling banyak pengikutnya 
pada hari kiamat". , 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada 5Athiyyah Al-'Aufiy, dia itu dha'if. 


ES RENT KANG gx 


2.1. - . -. Td &A' - 2 
ENI A BAb IA IN LE adah 


It Tag 2LIC S3IIR — 
NX. -.. baba &2 
4302. Mewartakan kepada kami 'Utsman bin Abu Syaibah: mewar- 
takan kepada kami 'Aliy bin Mushir, dari Abu Malik Sa'ad bin Tharig, 
dari Rib'iy, dari Hudzaifah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Se- 
sungguhnya telagaku benar-benar lebih jauh dari jarak antara Ailah sam- 


1021 


pai ke 'Adan. Demi Dzat yang nyawaku berada di tangan-Nya! Sungguh 
jumlah bejananya lebih banyak daripada jumlah bintang-bintang. Dan 
sesungguhnya ia jauh lebih putih daripada susu, dan lebih manis daripada 
madu. Demi Dzat yang nyawaku berada di tangan-Nya! Sesungguhnya 
saya benar-benar akan melindunginya daripada -gangguan- orang-orang, 
sebagaimana seseorang melindungi telaganya dari -gangguan- onta 
asing". Beliau ditanya: "Ya Rasulullah! Apakah engkau mengenali 
kami?" Beliau menjawab: "Ya. Kalian datang kepadaku dengan wajah, 
ujung kaki dan ujung tangan yang putih karena bekas wudhu', yang tidak 
terdapat pada seorangpun diluar kalian". : 


DERER IKA SLY Aa Na 


IG 2 ai AL 
MESUM ea 
GA BERAS KANG ME Li H3 


NG 
NY 


KL Ge, 2 2» 2 
SEE DIN AG IS Blang 


HALATA Meta 


4303. Mewartakan kepada kami Mahmud bin Khalid Ad-Dimasygiy: 
mewartakan kepada kami Marwan bin Muhammad, mewartakan kepada 
kami Muhammad bin Muhajir, mengkhabarkan kepadaku Al-' Abbas bin 
Salim Ad: Dimasygiy: telah diberitakan kepadaku dari Abu Sallam Al- 
Hubasyiy, dia berkata: " "Umar bin 'Abdul 'Aziz mengutus seseorang 
kepadaku. Lalu aku. mendatanginya dengan menaiki kereta pos. Tatkala 


| aku tiba di hadapannya, maka dia berkata: “Sungguh kami telah me- 


nyusahkanmu hai Abu Sallam, dengan perjalananmu itu." Abu Sallam 
menjawab: "Benar wahai Amirul-mukminin." "Umar bin 'Abdul-'Aziz 
berkata: "Demi Allah! Aku tidak bermaksud menyusahkanmu, akan tetapi 
karena sebuah hadits yang sampai kepadaku bahwa engkau mewartakan 


1023 


hadits tersebut dari Tsauban, Maula Rasulullah saw., perihal telaga. Dan 
sa senang, jika engkau mengatakannya padaku. Abu Sallam melanjut- 

n: "Maka aku katakan: Mewartakan kepadaku Tsauban, Maula Ra- 
Nai saw. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: - "Sesungguhnya 
telagaku-luasnya-antara 'Adan ke Ailah. Lebih putih daripada susu, dan 
lebih manis daripada madu. Gelas-gelasnya seperti jumlah bintang- 
bintang di langit. Barangsiapa meneguk sekali saja daripada air telaga itu, 
maka dia tidak akan merasakan haus sesudah itu selama-lamanya. Dan 
orang pertama yang mendatangi  telagaku adalah kaum fakir dari go- 
longan Mihajirin, yang dahulunya biasa memakai baju kumuh dan rambut 
kepalanya kusut. Yang mereka itu tidak dapat . menikmati kelezatan- 
kelezatan, dan pintu-pintu rumah tidak terbuka bagi mereka." Perawi 
— melanjutkan: "Maka "Umar bin "Abdul -'Aziz pun menangis sehingga 
basah jenggotnya, kemudian dia berkata: "Padahal aku telah menikmati 
kelezatan-kelezatan dan pintu-pintu rumah selalu dibuka untukku. Maka 
pasti aku tidak akan mencuci baju yang aku kenakan di badan ku se- 
hingga kotor, dan aku tidak akan meminyaki rambutku hingga menjadi 
kusut". | 

SL III2T 93 
Lau. BA ES 8 1 


hd 


EN BAG, AS 13 BEI 


33 KE Sa GS Taka» 
. « SEr SS 


4304. Mewartakan kepada kami Naskr bin. 'Aliys. mewartakan ke- 
pada kami ayahku, mewartakan kepada kami Hisyam, dari Oatadah, dari 
Anas, dia berkata: "Rasulullah saw. bersabda: "Jarak antara ujung ke 
ujung telagaku itu sebagaimana jarak antara Shan'a- ke Madinah. Atau 
sebagaimana jarak antara Madinah ke Oman". 


DE. 3 ata au”: ag 9 


- 


NA HYFOW nNgi 


KK AIA La . 2 
KIS SES BE AI, ON KAK Bb 

7» AR IN SA, AL LB ILK AA 
S5 Pa MEA NG SIK YANAG 


PA SI LA LX 9 -. 
“ BN Sa "Cod 1 Bu 
Ka pa) € YA IN 01 
5 , rd - 
4305. Mewartakan kepada kami Humajd bin Mas'adah, mewartakan 
kepada kami Khalid bin Al-Haritss mewartakan kepada kami Sa'id bin 
-. 'Arubah, dari Oatadah, dia berkata: Anas bin Malik berkata: Nabi 


w, bersabda: "Dapat dilihat didalamnya (telaga), kendi-kendi dari emas 
gan perak seperti jumlah Danang Dintang di langit". 


3 KK AGE Hn 
Tita SONY JA AL 
LL 4 v3 - 4 
CERIA ET NA pn Ia 
las, Za 9. IL Pata Par 2 
ISngpaa3) IS. pan Ka r. “3 
Fata Ja Sa HA hahaa 


PA 
' N HK G' 4 I- 9 - . P 
& PER ia GA 4 23 
I Laga na 
— MUA GAME AG 
£53, az # As GK P3 c 
SS 25 AG & LA N56 SA 


t-/ 
. 


AK 2» 2 2x AN 2 PKU 
SEA AB YEN KAA 


5 PU ANE ENG at Ra, 


Oa AA a 3 
Gee SHM Dae CNP G3 AAN 


12 2 AG LX 9-4 - 
FN AAA NE PSA De) 
W3 BIN KIS LA CNES AAS 


SA. SA 2 (GA AB HA 
GE Tar GEN Fama IaliS 
PA Pesag H em 


4306. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, mewarta- 
kan kepada kami Muhammad bin Ja'far, mewartakan kepada kmai 
Syu'bah, dari Al-'Ala-bin "Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hu- 
rairah, dari Nabi saw. bahwasanya beliau mendatangi kuburan dan mem- 
beri salam kepada ahli kuburnya. Beliau mengucapkan: "As-Salaamu 
'glaikum daara gaumi mu-minin! Wa ana insya-Allah ta'ala bikum 


laahiguun, artinya: Semoga keselamatan dilimpahkan atasmu wahai se- 


genap penghuni rumah kaum mukminin. Dan insya Allah, kami akan me- 
nyusul kalian." Kemudian beliau mengatakan: "Sungguh .saya benar- 
benar ingin melihat saudara-saudara saya". Para sahabat bertanya: "Bu- 
kankah kami ini saudara-saudaramu?" Beliau menjawab: "Kalian adalah 
sahabat-sahabatku. Adapun saudara-saudaraku adalah mereka yang da- 
tang sesudahku. Dan saya berada di depan kalian menuju telaga itu". Para 
sahabat bertanya: "Ya Rasulullah! Bagaimana engkau mengenal orang 
yang belum datang daripada umatmu?" Beliau menjawab: "Apa pendapat 
kalian, jika ada seseorang yang mempunyai kuda berwarna putih muka 
serta ujung kakinya berada diantara kuda kuda yang berwarna 'hitam, 


“1026 


Pt ya 


Ne 


bukankah dia mengenalinya?" Mereka menjawab: "Tentu." Beliau ber- 
sabda: "Sesungguhnya mereka datang pada hari kiamat dengan wajah, 
ujung kaki dan ujung tangan berwarna putih karena bekas wudhu'. "Dan 
saya berada di depan kalian menuju telaga itu." Lanjutnya. Kemudian 
beliau bersabda: "Sungguh orang-orang akan dicegah mendekati telagaku 
sebagaimana onta yang sesat dicegah mendekati telaga orang-. Lalu saya 
memanggil mereka: "Hai kemarilah kalian." Lalu dikatakan padaku: "Se- 
sungguhnya mereka telah berubah sepeninggalmu. Dan mereka terus 


kembali kepada kesesatan-". Maka saya berkata: "Hai menjauhlah, men- 
jauhlah!" | 


Aoi 3 Loh HN 


BAB 37 
Ingat Syafaat 


CN SAAT KEPALA 


22 g 3 


KAN RA R3. 2 ANA 23125 
La EA 


4307. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah: me- 
wartakan kepada kami Abu Mu'awiyah, dari Al-A'masy, dari Abu 
Shalih, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Setiap 
Nabi mempunyai permintaan yang dikabulkan. Maka semua Nabi ber- 
segera menyampaikan permintaannya. Dan sesungguhnya aku menyim- 
pan permintaanku sebagai syafaat bagi umatku. Dan syafaat tersebut 


1027 


Hanya dapat diperoleh bagi siapa saja yang mati diantara mereka dalam 
keadaan tidak menyekutukan Allah Tan 


ENI 3 LL 


5S 
“A 
G: 
PG 
AN 
aa 
ts 
ab 
55 
Ha 
- 
AN 
1g 
pa 


Le PDIP NAN SE NI Kei 


' 4308. Mewartakan kepada kami Mujahid bin Musa dan Abu Ishag 
Al-Haraway, Ibrahim bin "Abdullah bin Hatim, keduanya berkata: Me- 
wartakan kepada kami Husyaim, memberitakan kepada kami 'Aliy bin 
Zaid bin Jad'an, dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id, dia berkata: Ra- 
sulullah saw. bersabda: "Saya adalah pemimpin anak Adam, bukan me- 
nyombong. Dan saya adalalr orang yang pertama kali dibelahkan bumi 
pada hari kiamat bukan menyombong. Dan saya adalah orang yang 
pertamakali memberi syafaat dan pertama kali diterima syafaatnya, bukan 
menyombong. Dan bendera pujian berada di tangan ku pada hari kiamat, 
bukan menyombong". 


ENYA MEA 


8, -. Md. | - AK 
$ &. 4 «« SL ENATA | 2 
at an 3, NI Ip! Ora DL 


1028 


2 NE ha 


Ja 


ba Ana 


F4 
1 
g 


“ 


. 


Vs: AI Haa Naat “II TES MA RANSA 
Ma Tan SL dna SA » 
A3 SG 


ga 

N h 
a 

E 


ct 

ad 

5.3 

WA Du 
Na 
je ex 
Aa $ 
NN Sa 
SEN ar 
SN 
ah 
NAN 


LA snsnas na 
bs 2 | 
S0. Aka 112 Hk 27 ana NI 


: 4309. Mewartakan kepada kami Nashr bin 'Aliy dan Ishag, bin 


“Ibrahim bin Habib, keduanya berkata: Mewartakan kepada kami Bisyr 


bin Al-Mufadhdhal, mewartakan kepada kami Sa'id bin Yazid, dari Abu 
Nadhrah, dari Abu Sa'id, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Adapun 
penghuni neraka, yang mereka itu menjadi ahlinya, maka mereka tidak 
mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Akan tetapi orang-orang yang 


“tersentuh api neraka dengan sebab dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan 


mereka, maka neraka itu akan membunuhnya sekali saja. Sehingga 
apabila tubuh mereka sudah menjadi arang, maka diperkenankanlah 
syafaat bagi mereka. Lalu mereka didatangkan dalam kelompok-ke- 
lompok yan berbeda, dan disebarkan ke sungai-sungai surga. Dan di- 
katakan: "Wahai penghuni surga! Guyurlah mereka-dengan air surga-. 
"Maka Dasa muncul sepertinya munculnya biji pada endapan yang 


1029 


dibawa: aliran". Perawi melanjutkan: Maka berkatalah seseorang dari 
kaum tersebut: "Seakan-akan Rasulullah saw. pernah tinggal di pedusun- 
an". 


PELAN IE G5 ah. 
4 Kah KI 32X, | 
Kei Megan AI 
ep AVI Cha 3 Lyla AA 3 


A 
Cc 
N 


ge" . 
| & nata .. 
PASS AN GE BEA 1355 


4310. Mewartakan kepada kami 'Abdurrahman bi Ibrahim Ad-- 
' Dimasygiy, mewartakan kepada kami Al-Walid bin Muslim: mewartakan 
.kepada kami Zubair bin Muhammad, dari Ja'far bin Muhammad, dari 
ayahnya, dari Jabir, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Sesungguhnya syafaatku pada hari kiamat adalah bagi orang- 
orang yang berbuat dosa besar daripada umatku". 


8 EA Ea NYA NG en 


4 Ed rd 2 4 Pa - E) 
Jar EYD FB KARENA 
X | 13. » Pe 
AA Fe AE NG 2 BAK ANA. 
Ao 2, AA 3-9 Pecat YA “4 ye 2wA ai 
La Yan SIN II ALAN LP LA, 


TEMA Ay Aa CU LARAS ALI Sh 
TOTE. ata KAGSK 


ON 
AAN 
“pa 
:#N 

N SN 
Ta 
» 

9 


1030 


D0 Sab Ai 


KAN, — Soma 5 SN INI 


4311. Mewartakan kepada kami Isma'il bi Asad, mewartakan ke- 
pada kami Abu Badr, mewartakan kepada kami Ziyad bin Khaitsamah, 
dari Nu'aim bin Abu Hind, dari Rib'iy bin Khirasy, dari Abu Musa 
Al-As'ariy, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Aku disuruh memilih 
antara syafaat dan separuh dari umatku masuk surga. Maka aku memilih 
syafaat, karena ia lebih umum dan lebih mencukupi. Apakah kalian 
berpendapat bahwa syafaat itu bagi orang-orang yang bertakwa? Tidak, 
akan tetapi syafaat itu bagi orang-orang yang berdosa, bersalah dan ber- 
lumpur noda". , 


Dalam Az-Zawa-id: Isnadnya shahih, dan para perawinya tsiggat. 

BAGAN BAE - LK 
ANE Ny E BEAN 
GAS BAN 3 SAN Eh NG Us 
CAR AS Setan BA. EA 
BETA GG MEA 
AKG 2 RANK Ep TE 


s P, wAD 1 241 3 AG - 
.. TA LE LOTP RA asu. 5 Ia 
22 2. 29 4. - d ', 
SE Tn SALA DA 


1031 


BS an SI KA MAA 
3 yanatag jaan 9 KAS ENAK S3 
REA APE AS PAS an UN 
ES 35 Fani KANG Aga rb 
| HANYA GA S3 (Bhata 
Ki ag Es DRL gas 
LAS AAS 25 tanya 
Ca Ih aa ak Ka aa 
AA Tg JNE. BA 2 9 
Lah £ Lipang ASP eng 
Papan 1. ag 


»G- “ng 


Karaan 


27 2 FA 


ra 


Al HPS NNSI 


KEK IMW AH "EK Kel 
2 MN AI, 


AI 3 AA aA -9 5 Pe » 
Is: Me 3g Th 3m, 
ta "aah Maa KG bi aa 
4 TA & 3 PT , PI 2 
ANGEL Kesra. ha 3 
Ban 


aga bapa Ba “Sis 
Kgg Ian 


5 Ia «3 pa ai 
PKS Pa LA AR SA. PAW 


aa “hah Kg. LK 
Nat 2265 Ia STA AS ANE 2 2 
ag La ANTA YAN YAN AE 
AT NN NN KAN AT AN 
Kena. mp3 ITB BANI 


Pane “5... 


Kat 

SA 23 An 3 € 
22, ad 

| Pa Yana 
IE AE SNN) GT KAKPAUNSE NB At 
OS 3x9 EA MIS 5563 » J8 
1033 


2 - - 
AYI GE BAN Sa HS Anas 
CAS pn Yan SA GAN) 
AS 5G AN AN: Years 
P1 2. 2 ADI 
» 2 ea HPS - 


4312. Mewartakan kepada kami Nashr bin 'Aliy Al-Jahdhamiy, 
mewartakan kepada kami Khalid bin Al-Harits: mewartakan kepada kami 
Sa'id, dari Oatadah, dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah saw. 
bersabda: "Orang-orang beriman berkumpul pada hari kiamat. Mereka 
diberi ilham (atau mereka bersungguh-sungguh dengan suatu -perkara- 
Sa'id ragu-) Lalu mereka berkata: "Sekiranya kita minta pertolongan ke- 
pada Tuhan kita, sehingga Dia melepaskan kita dari tempat ini!" Maka 
mereka datang menjumpai Adam dan berkata: "Engkau Adam, bapak 
manusia. Allah telah menciptakanmu dengan tangan-Nya, dan menyuruh 
para malaikat-Nya bersujud kepadamu. Maka dasi itu miatakanlah Sya- 
faat kepada Tuhanmu bagi kami, agar Dia melepaskan kami dari tempat 
ini". Maka Adam scnjawab: “Aku tidak dapat membantu kalian (dan 
Adam menyebut-nyebut serta mengadukan kepada mereka akan dosa- 
dosa yang diperbuatnya. Sehingga dia malu karena hal itu) akan tetapi 
datanglah kepada Nuh. Karena sesungguhnya dia adalah Rasul pertama 
yang diutus Allah kepada penduduk bumi. "Maka merekapun menda- 
tanginya. Namun Nabi Nuh berkata: "Aku tidak dapat membantu kalian 
(Dan dia menyebut-nyebut akan permintaannya kepada Tuhan padahal 
dia tidak mempunyai pengetahuan tentangnya, sehingga dia malu karena 
hal itu) akan tetapi datanglah kepada Khalilurrahman- kekasih Allah- 
Ibrahim!" Maka merekapun mendatanginya, lalu Nabi Ibrahim berkata: 
"Aku tidak dapat membantu kalian, akan tetapi datanglah kepada Musa. 
Dia adalah seorang hamba yang diajak berbicara Allah serta diberi Taurat 


1034 


oletr 4 ::" Maka merekapun mendatanginya, namun Nabi Musa berkata: 
"Akirfidak dapat membantu kalian (dan dia menyebut-nyebut akan tin- 


- dakurinya membunuh nyawa tanpa alasan yang hak), akan tetapi da- 


ati kepada 'Isa, hamba Allah, Rasul-Nya, kalimat-Nya serta ruh- 
Nya!" Maka merekapun mendatanginya, namun Nabi 'Isa berkata: "Aku 
tidak dapat membantu kalian, akan tetapi datanglah kepada Muhammad, 
seorang hamba yang telah diampuni oleh Allah dosanya yang terdahulu 
dan yang kemudian". Perawi melanjutkan: "Maka mereka mendatangiku, 
lalu akupun pergi menghadap Allah-. (Beliau bersabda: "Maka aku ber- ' 
jalan diantara dua barisan orang-orang mukmin". Demikian dikatakan 
perawi (Sa'id) dari riwayat yang berasal dari Al Hasan). 
Kemudian kembali lagi kepada hadits Anas, Nabi saw. bersabda: "Lalu 
aku minta idzin kepada Tuhan, maka akupun diidzinkan. Ketika aku me- : 
lihat-Nya, maka akupun menjatuhkan diri bersujud. Dan Allah membiar- 
kan aku bersujud menurut kehendak-Nya. Kemudian dikatakan-padaku-: 
"Angkatlah kepalamu hai Muflammad! Dan katakan apa saja, karena 
kata-katamu akan didengar. Dan mintalah apa saja! Karena permintaan- . 
mu akan diberikan. Dan berilah syafaat, karena syafaatmu akan di- 
tuluskan!" Maka akupun memuji-Nya dengan pujian yang pernah Dia ' 
ajarkan padaku. Kemudian aku memberi syafaat, sedangkan Allah mem- 
berikan suatu batasan padaku. Lalu Allah pun memasukkan mereka ke 
dalam surga. Kemudian aku kembali menghadap untuk yang kedua kali. 
Ketika aku melihat-Nya. Maka akupun menjatuhkan diri bersujud. Dan 
Allah membiarkan aku bersujud menurut kehendak-Nya. Kemudian 
dikatakan padaku: "Angkatlah kepalamu hai Muhammad! Katakan apa 
saja, karena kata-katamu akan di dengar. Dan mintalah apa saja, karena 
permintaanmu akan diberikan. Dan berilah syafaat, karena syafaatmu 
akan diluluskan." Maka akupun mengangkat kepalaku. Lalu aku memuji- 
Nya dengan pujian yang pernah Dia ajarkan padaku. Kemudian aku 
memberi syafaat, sedangkan Allah memberikan suatu batasan padaku. 
Lalu Allah memasukkan mereka dalam surga. Kemudian aku kembali 
menghadap untuk yang ketiga kalinya. Ketika aku melihat-Nya, maka 
akupun menjatuhkan diri bersujud. Dan Allah membiarkan aku bersujud 
sekehendak-Nya. Kemudian dikatakan padaku: "Angkatlah kepalamu hai 
Muhammad! Katakan apa saja, karena kata-katamu akan didengar. Dan 
mintalah apa saja, karena permintaanmu akan diberikan. Dan berilah 
syafaat, karena syafaatmu akan diluluskan." Maka akupun mengangkat 


1035 


kepalaku. Lalu aku memuji-Nya dengan pujian yang pernah Dia ajarkan 
kepadaku. Kemudian aku memberi syafaat, sedangkan Allah memberikan 
suatu batasan padaku. Lalu Allah pun memasukkan mereka ke dalam 
surga". Kemudian aku kembali menghadap untuk yang keempat kalinya. 
Maka aku katakan: "Ya Tuhanku! Tiada yang tersisa kecuali siapa saja 
yang ditahan oleh Al-Our-an". Sa'id berkata: Oatadah berkata mengikuti 
jejak hadits ini: Mewartakan kepadaku Anas bin Malik, bahwasanya 
Rasulullah saw. bersabda: "Akan keluar dari neraka barangsiapa yang 
pernah mengucapkan: Laa ilaaha illaallaah, Tiada Tuhan kecuali Allah, 
sedangkan dalam hatinya terdapat kebaikan seberat biji Sya'ir (gandum). 
Dan akan keluar dari neraka barangsiapa yang pernah mengucapkan: Laa 
ilaaha illaallaah, Tiada Tuhan kecuali Allah, sedangkan dalam hatinya 
terdapat kebaikan seberat biji Burrah (gandum). Dan akan keluar dari 
neraka barangsiapa yang pernah mengucapkan: Laa ilaaha illallaah, 
Tiada Tuhan kecuali Allah, sedangkan dalam hatinya terdapat kebaikan 
seberat Dzarrah-atom-". 


LEE gan GILA LE AN 


2x 2 3. YG 13L, LAI on NX Pp 
PAKE FIT Aka. A3 


H 49 42 Perah 
ta 03 KKR SL DAN AIA NA 34 24. 
HS Ya Ulet ES TEJ 
A95, Pen PRP NU 342- 3 » 23 
» 2mh3 (S SPL 1 
a 25983 YA KS 2 IN 2 
| AN ANA. IK SAS 
.€ AK — AO TAN — 
| 4313. Mewartakan kepada kami Sa'id bin Marwan: mewartakan 
kepada kami Ahmad bin Yunus: mewartakan kepada kami 'Anbasah bin 
"Abdurrahman, dari 'Ilag bin Abu Muslim, dari Aban bin "Utsman, dari 
"Utsman bin 'Affan, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Tiga 


'golonganyang dapat memberi syafaat pada hari kiamat: Para Nabi, 
kemudian para Ulama, kemudian para syuhada'". 


1036 - 


SALA YEN SG - Na 


YangR Dansa, AA 
Gara F: - sanan 2 

LM PA AE Soe MA 
BAK Bag NA 


2x G1 AA ALA AS RAYA 


| 4314. Mewartakan kepada kami Isma'il bin ' Abdurraggiy: mewarta- 


kan kepada kami "Ubaidullah bin Amr, dari "Abdullah bin Muhammad 
bin "Agil, dari Ath-Thufail bin Ubay bin Ka'ab, dari ayahnya, bahwa- 
sanya Rasulullah saw. bersabda: "Apabila hari kiamat tiba, maka aku 


menjadi Imam para Nabi dan menjadi pembicara mereka serta menjadi 
pemilik syafaat mereka. Bukan sombong". 


dn EA ar ifa - 2810 
BAE SA SAI otaan 
GEA Jet AN KAN jabat 


naa GAN AG AA aa @ Pe “4 
TA DS Guy IN ,3 


4315. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Basysyar: mewarta- 
kan kepada kami Yahya bin Sa'id, mewartakan kepada kami Al-Husaien 
bin Dzakwan, dari Abu Raja-Al-Utharidiy, dari 'Imran bin Al-Hushain, 
dari Nabi saw. beliau bersabda: "Sungguh benar-benar akan keluar dari 
neraka sekelompok kaum karena syafaatku. Mereka itu diberi panggilan 


1037 


Al-Jahannamiyyun". | 


BEA ng EA 


KE dngan nba AG 


4316. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami 'Affans mewartakan kepada kami Wuhaib: me- 
wartakan kepada kami Khalid, dari ' Abdullab bin Syagig, dari ' Abdullah 
bin Abdul-Jad'a-, bahwasanya dia mendengar Nabi saw. bersabda: 
"Sungguh akan. masuk surga, lewat perantaraan syafaat salah seorang dari 

| umatku, lebih dari jumlah Bani Tamim". Para sahabat bertanya: "Ya 
, Rasulullah! Selainmu?" "Selainku". Jawab beliau. 
Saya bertanya kepada ' Abdullah bin Abul-jad'a-: "Apakah engkau men- 
dengarnya dari Rasulullah saw." Dia menjawab: "Ya, saya mendengar 
darinya". 


S2 I0 LA va reka 


pnp NA LA 2 
AK | Tango z 


ATA YAN na 


Be SRG 33 ig MN LA gan 


- 
& 
NGA 
x 
Gn 
vs 
Ar 
ar 
ge 
A 
AN 
Aa 
R 
ee) 


MA NS GA Go iat Sangat 


4317. Mewartakan kepada kami Hisyam bi ' Ammar, mewartakan 
kepada kami Shadagah bin Khalid, mewartakan kepada kami Ibnu Jabir, 
dia berkata: Aku mendengar Sulaim bin ' Amir berkata: Aku mendengar 
'Auf bin Malik Al-Asyja'iy berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Apakah 
kamu sekalian tahu, disuruh memilih apa kau oleh Tuhanku pada malam 
itu?" Kami menjawab: "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui". Beliau: 
bersabda: "Sesungguhnya Dia telah menyuruh aku. memilih antara se- 
paruh dari umatku masuk surga atau syafaat. Maka aku memilih syafaat". 
Kami berkata: "Ya Rasulullah! Berdo'alah kepada Allah, supaya Dia 
menjadikan kami sebagai ahlinya". Beliau menjawab: "Ia untuk setiap 
orang muslim". 


BAB 38 
| Sifat neraka 


AN 3-22 EF“ - Pd 

R13 MN KAA AA Ke, 
“63 » - P “Aa ge2 
& I5 az AAN AH ak Ws NG 0. 1 
“9. 


2 Gg €iradotg Ai PA dmna 2S, NI 
aa AAN bagi Jae oli DIN Aa 
MAN Bar 


4318. Mewartakan kepada kami Muhammad bin 'Abdullah bin 
Numair, mewartakan kepada kami ayahku dan Ya'la, keduanya berkata: 
Mewartakan kepada kami Isma'il bin Abu Khalid, dari Nufai' bin Abu 
Dawud, dari Anas bin Malik, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
"Sesungguhnya -panas- api kalian ini adalah satu bagian dari tujuh puluh 
bagian dari-panas-neraka jahannam. Dan seandainya saja api itu dapat 
dipadamkan dengan dua kali-siraman- air, niscaya kalian tidak dapat 
memanfaatkannya. Dan sesungguhnya ia benar-benar berdo'a kepada 
Allah Azza wa Jalla, supaya Dia tidak mengembalikannya ke dalam 
neraka". 


Dalam Az-Zawa-id: Dikeluarkan oleh Al-Hakim, sebagaimana yang telah di- 
riwayatkan oleh mushannif (Ibnu Majah). dan dia mengatakan: Isnadnya shahih, 
mengikuti syarat Al-Bukhariy dan Masi: Dan sebagian hadits itu dalah dalam 
shahihain dari hadits Abu Hurairah. 


OA AN AR SA IP LAM 
| nana KAN 3 NE 


- 


1040 


pa Ag an . «a AA 


4319. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami "Abdullah bin Idris, dari Al-A'masy, dari Abu 
Shalih, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Ne- 
raka telah mengadu kepada Tuhannya, dan ia berkata: "Wahai Tuhanku! 
Telah makan sebagianku terhadap sebagian yang lain: Kemudian Allah 
menjadikan dua nafas baginya. Satu nafas di musim dingin dan satu nafas 
lagi di musim panas.. Adapun puncak dingin yang kalian rasakan dibumi, 
adalah sebagian kecil dari dinginnya. Dan puncak panas yang kalian 
teakan di bumi-, adalah sebagian kecil dari panasnya". 


Fe NA GAN 101: 


PA EN PING 
4 AM #8 AK -a 


4 2. YA A2. 
NE LET 


4320. Mewartakan kepada kami Al-'Abbas bin Muhammad Ad 
Duriy, mewartakan kepada kami Yahya bin Abu Bukairs mewartakan 
kepada kami Syarik, dari 'Ashim, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, 
dari Nabi saw., beliau bersabda: "Neraka dinyalakan selama seribu tahun, 
sehingga menjadi putih warnanya. Kemudian dinyalakan lagi selama 
seribu tahun, sehingga menjadi merah warnanya. Kemudian dinyalakan 
lagi selama seribu tahun, sehingga menjadi hitam warnanya. Maka neraka 
itu hitam seperti malam gelap gulita". 


Na - 


any KANAN SE te 
At NP: na png h jean Pn aka 
BA TANAH TA AIA GE AI 


— C » 
Ma AS Ka 7» SA m9 
ANGS USA Land SN JAN A3 


TN 


' 1042 


23 IN RAN 


4321. Mewartakan kepada kami Al-Khalil bin 'Amr, mewartakan 
kepada kami Muhammad bin Salamah Al-Harraniy, dari Muhammad bin 
Ishag, dari Humaid Ath-Thawil, dari Anas bin Malik, dia berkata: 
Rasululah saw. bersabda: "Pada hari kiamat akan didatangkan seorang 
penduduk bumi golongan kafir yang paling nyaman hidupnya. Lalu 
dikatakan kepada para malaikat: "Benamkanlah sekali saja orang ini ke 
dalam neraka!" Maka diapun dibenamkan ke dalamnya. Kemudian dia 
ditanya: "Hai Fulan! Apakah engkau merasakan kenyamanan?" Maka dia 
menjawab: "Tidak, sama sekali aku tidak merasakan kenyamanan". 
Kemudian didatangkan seorang mukmin yang paling banyak menghadapi 
kesempitan dan ujian. Lalu dikatakan -kepada para malaikat-: "Benam- 
kanlah orang ini sekali saja ke dalam surga!" "Maka diapun dibenamkan 
sekali ke dalamnya. Kemudian dia ditanya: "Hai Fulan! Apakah engkau 
menemui kesempitan ataupun ujian?" Maka dia menjawab: "Sungguh aku 
sama sekali tidak menemui kesempitan ataupun ujian". 


8 Aa LEAN AS 90 ke 
Ka DA genta 
re» HA z. True 

Pe! 2 Hara Aa Ana 3, makan sen 

Kane AAA 
£2 ya hn Aa e? dan P0 Ma | 

| PER 


dmn ID 9. Geuane dis Lag “iyah Sifas NN 


1043 


. KADIN Sao. na has EA Kak 3 


4322. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah: me- 
wartakan kepada kami Bakr bin ' Abdurrahman: mewartakan kepada kami 
'Isa bin Al-Mukhtar, dari Muhammad bin Abu Laila, dari 'Athiyyah 
Al-'Aufiy, dari Abu Sa'id Al-Khudriy, dari. Nabi saw., beliau bersabda: 
"Sesungguhnya orang kafir itu akan membesar-badannya-, sehingga gigi 
gerahamnya benar-benar lebih besar dari gunung Uhud. Sedangkan ke- 
lebihan badannya atas gigi gerahamnya seperti kelebihan badan sese- 
orang diantara kalian atas gigi gerahamnya". 


Dalam Az-Zawa-id: 'Athiyyah Al-'Afiy serta orang yang meriwayatkan dari- 
padanya sama-sama dha'if. Namun Muslim dalam shaihihnya serta At-irmidziy me- 
riwayatkan sebagaian hadits tersebut dari hadits Abu Hurairah. 

Pd 


2 a hoa” AK PN TAP Naa 
SENIE SAB NYA Ale ep 
HATE BL ATA EA 


- 


| AS 2 KL EK, 3 
LG 0 2.yg NI an PTN 

201 km 4 SK SANA Ii eapa 
SKA BSA jala SA Kla 
- 


AS 1-2 —9 05 2 @ “N 2 hy IA — 
PB RAN» NG Rep It 


ph 


NG A Ge Say Angka 
Pn nan 
Naas asn LN dana 3 NAD 9 SAS LoylanyN 


1044 


San Nans dis ay d3 IG uns Lelah 

. SNN PETA 39 & Xp 

4323. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami 'Abdurrahih bin Sulaiman, dari Dawud bin Abu 
Hind, mewartakan kepada kami ' Abdullah bin Oais, dia berkata: "Pernah 
pada suatu malam, aku berada di rumah Abu Burdah. Lalu Al-Hadits bin 
Agyasy masuk menemui kami. Kemudian Al-Harits mewartakan hadits 
kepada kami pada malam itu, bahwasanya .Rasululiah saw. bersabda: 
"Sesungguhnya ada diantara umatku, seseorang yang dengan syafaatnya 
dapat memasukkan-ahli neraka- ke dalam surga lebih banyak dari jumlah 
bani Mudhar, Dan sesungguhnya ada diantara umatku, seseorang yang 
membesar -tubuhnya- di neraka, sehingga memenuhi salah satu sudut dari 

sudut-sudutnya". $ 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada perawi yang bernama 'Abdullah bin 
Agyasy An-Nakh'iy. Ibnu Hibban menyebutnya dalam Ats-Tsiggat. Dan dia mengata- 
kan: Saya mengira bahwa yang meriwayatkan daripadanya adalah Abu Ishag dari Ibnu 
'Abbas. Dan dia juga mengatakan: Tak ada seorangpun yang meriwayatkan dari- 
padanya selain Dawud bin Hind. Dan isnadnya itu tidak bersih. 


Sa DL 31 IG Aa 
ATP IE TKA AI: 
Ha PE AN NE 


Iangatag AV 25951 It Bana 
CA YA AL 
LPS 22X 2 AL GI 
IE AA KASN PAP 

Bg at Ka d EA AI 
"eiusud y0 94 BENDLI 2 dp ON 9 228193 


4324. Mewartakan kepada kami Muhammad bin "Abdullah bin 


1045 


Numair, mewartakan kepada kami Muhammad bin 'Ubaid, dari Al- 


LX 
A'masy, dari Yazid Ar-Raggasyiy, dari Anas bin Malik, dia berkata: Ra- 2 NA ke AN! SAK Ka 3 AP 
“sulullah saw. bersabda "Dikirimlah tangis kepada ahli neraka. Lalu me- " ig eka 


reka menangis sehingga habis air matanya. Kemudian mereka menangis 


“ - - al GG 
dengan tetesan darah sehingga jadilah pada wajah mereka seperti bentuk PB | MOD mask KN A5 “3 
parit. Sekiranya dilepaskan kapal pada wajah tersebut, tentu akan dapat - ai ' ia ai 
berjalan". Hug BN KALI AIA A2, 2 UC TET 
| BEN KAU yeee 


— Dalam isnadnya ada Yazid bin Aban Ar-Raggasyiy, dia ituha'if. » Pe 223 pa 4 1 : 4 nge 
IN EKAA KAA PEN AS o F3 NN ENG VA 
s5 ON. "2 KS 2GNN PN AK LS KLIK GM AL AN 
N TA 2 ANA 2 LA 2 ad - 

KEL AB GA EL Aa GE 


4326. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Ubadah Al- 
Br ' AL 1 - 4 Wasithiy: mewartakan kepada kami Ya'gub bin Muhammad Az-Zukriy: 
M3 CN / “7 daan ga ») KE : AG oat mewartakan kepada kami Ibrahim bi Sa'ad bin Az-Zuhriy, dari ' Atha-bin 
San Ta 2 penat , ek Yazid, dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. beliau bersabda: "Neraka akan 
wu yu Kap 7 AA A ANA 3 memakan-tubuh-anak Adam, kecuali bekas sujud. Allah mengharamkan 
— 96 S3 ADA 3 Na Na C3 aa | atas neraka memakan bekas sujud". 
LAGAN HA AL IL 2 TR sg - Hut 3 
— ( “ “ Ta Io BL 
Le APBN II» Todemn GI) HATE SAN AA SS AN 
| 'a 
SA EL 351 2L . 9 AA Partai A50 AA 3 Pa .» 
SI KEKE SS aa LH BAG ea REI "0 Pa 3 
g Pi an bae) : 
GA Ga : : 
HERALA SI A55 paksa S5 BENING YG TARAA 
-. - - - ng 3 
4325. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, me- 


2 : 3 AT Pe - PA «3 « “0 0. 2 
wartakan kepada kami Ibnu Abu 'Adiy, dari Syu'bah, dari Sulaiman, dari Yus. PAN (ET Kr “ An Fx “2 » — HAN 
Mujahid, dari Ibnu "Abbas, dia berkata: Rasulullah saw. membaca (surat al 


- SL yp 
3 ayat 102, yang artinya: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah 2 2 5 CAN AP & ai e NG AT AN 
kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya, dan janganlah (IX Haa vd. LL 0 - 
sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam)-lalu £ LA, SAI 4, 2 
30 IS Ip" PJ Ce A2 

beliau bersabda: "Dan seandainya setetes dari pohon Zaggum diteteskan & : An “ . Ama "262 | Ha SyaNaan . 
ke permukaan bumi, niscaya akan merusak penghidupan penduduk bumi. 2 

Lalu bagaimana dengan orang yang tidak mempunyai makanan selain LI LAI 10 JA ALA BG @ c 


itu?" Nama SE pemadaman YANG | MS 


1046 - 1047 


ai na 7 
Tn IT MANA 2 Ne 


SN 


DER IA EK adik YG 
4 


Cerah Aa SN ale) £ 22 San AA 2G 
Aam jean row M5 Ag» dng ya Kam 


4327. Mewartakan kepada kami Abu 'Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Muhammad bin Bisyr, dari Muhammad bin 'Amr, 
dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasululah saw. ber- 
sabda: "Pada hari kiamat nanti, maut akan didatangkan, lalu dihentikan di 
atas shirath (jembatan). Lalu diseru: "Wahi penghuni surga!" Maka me- 
rekapun muncul dengan disertai rasa khawatir dan takut akan dikeluarkan 
dari tempat mereka berada. kemudian diseru: "Wa hai penghuni neraka!" 
Maka merekapun muncul dengan disertai rasa gembira dan suka akan 
dikeluarkan dari tempat mereka berada. Lalu mereka”ditanya: "Apakah 
kalian tahu ini?" Mereka menjawab: "Ya, itu adalah maut". 

Perawi melanjutkan: "Lalu-malaikat-diperintah menyembelih maka di- 


sembelihlah ia di atas shirath. Kemudian dikatakan kepada kedua go- 


longan itu: "Kalian kekal dengan apa yang kalian dapatkan. Tidak ada 
kematian di dalamnya selama-lamanya". 


an : Yatuo | NN, 


BAB 39 
Sifat Surga 


R 
N 


323 £ KA 


benang - LN 
. aa Sta pora Ig aa 

Fan Bg AS SG 
ba GAN 23 set 


AE “ 5 LAG 
” 


tb 


. 


DA 
5 
N 
N' 

3 


y 


x 
TG 
TS 


.« KA 4s. Laga G $ 
Z3 Ha 3 s1 Haag uan IS 
EU CW 88 Wei NASI. ae 
ia, BA Sen 33 AE AS Jan 415 


LA r Pa 


“0 


- 
P4 
PAK 


5 Ka aah A3 Pr AAN TI -g 


4328. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah: me- 


Syahid alam shahihain dari hadits Abu Sa'id. Shalih, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Allah 
Azza wa Jalla berfirman: "Aku telah menyediakan bagi hamba-hamba-Ku 


1049 


Dalam Az-Zawa-id: Isnad hadits ini shahih, para perawinya tsiggat. Dan Al- . : 
bukhariy telah mengeluarkan sebagiannya dari jalan ini. Dan hadits ini "mempunyai wartakan kepada kami Abu Mu' awiyah, dari Al-A'masy, dari Abu 


yang shalih, sesuatu yang belum pernah dilihat mata, dan didengar oleh 
telinga serta belum pernah terlintas dalam hati manusia". 

Abu Hurairah berkata: "Tinggalkan apa yang telah diperlihatkan Allah 
kepada kalian. Bacalah jika kalian ingin (surat 32 ayat 17, yang artinya: 
Seorangpun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka 
yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyedapkan pandangan mata se- 
bagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan). 

Abu. Shalih berkata: "Dan adalah Abu Hurairah membacanya: Min 
gurraati a'yun" | 


4329. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Yaibah, me- 
wartakan kepada kami Abu Mu'awiyah, dari Hajjaj, dari ' Athiyyah, dari 
Abu Sa'id Al-Khudriy, dari Nabi saw., beliau bersabda: "Sungguh tanah 
sejengkal di surga lebih baik daripada bumi dan apa yang ada dipermu- 
kaannya (dunia dan seluruh isinya)". 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam Isnadnya ada Hajjaj bin Arthah dan 'Athiyyah Al- 
'Aufiy, kedua-duanya dha'if. . 


Sh 


Can RP re 2 7 " « Ha pA 2 
TAS ga aan - 


"ata 99 Ws ON s3 


4330. Mewartakan kepada kami Hisyam bin ' Ammar, mewartakan 
kepada kami Zakariyya bin Manzhur, mewartakan kepada kami Abu 
Hazim, dari Sahi bin Sa'ad, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Tem- 
pat cambuk di dalam surga adalah lebih baik bi ad dunia dan Plutan 
isinya". £ 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam Isnadnya ida Zakariyya, gia itu da'i. 

AKI PeA dg pa ss PELAN 
Kk " Lc. AA Mn yag Ep anaa 
Asa big. AN Lis ya yak 
AAN IE KUR, 
AA £ 9 n PER ata at, 
A5 : 3 Gia R33 ERA Sion IA 
rr pg TG Had TARI 


4331. Mewartakan kepada kami Suwaid bin Sa'id, mewartakan ke- 
pada kami Hafsh bin Maisarah, dari Zaid-bin Aslam, dari 'Atha- bin 
Yasar, bahwasanya Mu'ad bin Jabal berkata: Aku mendengar Nabi saw. 


1051 


bersabda: "Surga itu ada seratus derajat. Setiap derajat daripadanya, 
jaraknya antara langit dan bumi. Dan sesungguhnya yang paling tinggi 
addlah surga Firdaus. Sesungguhnya yang paling tengah adalah surga Fir- 
daus. Dan sesungguhnya Arsy - Allah- itu berada di atas Firdaus. Dari- 
padanya dipancarkan sungai-sungai surga. Maka dari itu jika kalian me- 
mohon s5 ma Allah, mintalah Surga Firdaus kepada-Nya". 


Kita. KANE LAN Oa - “LK 
Kh Pala LN UA: LS pe ge 3 


KAT YA: AANG 18: PA » 
PE na SL SS. AKAN 
2 Sang aa aa TEA Betah 


l TEA ANA K3 Haa 5038 


1 “Pe Prta Kata, Pa 
8: Kas Gea REA, IE Ta kd 
2g dangan KAI 3S 153 3 FS 
In GEN Ganas 
kenang sep ama 


1052. 


ada Pp SL, 5 Ka BELI 


PA NA La NI 


(HAN AN So, 93 Jha mela IN 
KE AN PN DAYA 


ayla. Saka Ia tab 0 213 
—A, 21 SAN Aa Yanto: A3 HAL 9 ya 
0g Ika 


4332. 'Mewartakan tenan kami Al-Abbas bin "Utsman Ad: 
Damsyigiys mewartakan kepada kami Al-Walid bin Muslim, mewartakan 
kepada kami Muhammad bin Muhajir Al- -Anshariy, mewartakan kepada- 
ku Adh-Dhanhak Al-Ma'arifiy, dari Sulaiman bin Musa, dari Kuraib, 
Maula. Ibnu. 'Apbas, dia. berkata: --Mewartakan- kepadaku: Usamah “bin 
Zaid, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda pada suatu hari kepada para 
sahabatnya: "Ketahuilah wahai pencari surga! Sesungguhnya surga itu 
tiada bandingannya. Ia itu, demi. Tuhannya Ka'bah,”adalah cahaya yang 
berkilau-kilau, dan wangi-wangian yang |berhembus, dan istana yang 
menjulang tinggi, "dan sungai yang mengalir, dan buah-buahan yang ba- 
nyak dan masak, dan istri yang cantik rupawan, dan pakaian kemegahan 
yang banyak. Di tempat yang abadi. Dalam kenikmatan dan rupa yang 
elok. Di rumah yang tinggi, aman dan megah". Para sahabat bertanya: 
"Kami adalah orang yang mencarinya, ya Rasulullah!" Beliau bersabda: 
"Katakan: Insya Allah" Sen dian beliau ANN DU tentang Jihad dan 
mengkhususkannya. 2 


Dalam Az-Tawa-id: Dalam isnadnya ada mbicaraan. Sedan kan Adh-Dhahhak 
Al-Ma'afiriy Ad-Dimasygiy, disebut oleh Ibnu Hibban dalam Ats-Tsiggat. 


Adz-Dzahabiy berkata dalam bukunya "Thabagaatut-tahdziib: Majhul. Sedangkan 
Sulaiman bin Musa masih diperselisihkan. Dan sisa perawi yang lain tsiggat. Ibnu 
Hibban Ineniwayakann ya dalam "Shahih" nya, 


LRT WA A3 23K ANSI 00 


Ben SEN Aga 2 AN 


bg HPA SANTA Sana 2 


PAN AS USG TAN 


1053 


Kenya pakain HA Kan 

2 MEA GAS EK 
Sposi 45 Y LE Ar SAK 
IG LAWPE TA R3 
aa 9 Haag Kat srekrara! Vs KAS 2 &3 3 
Gigi Ang. IA 73 
LEAN GAY NIS sesat Os 


» 


TA ara Up aah. KA 


. TAK “5 Jaan Gi “1 


4333. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Muhammad bin Fudhail, dari 'Umarah Al Oa' ga', 
dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Rombongan pertama yang masuk surga bagaikan bulan pada ma- 
lam purnama, kemudian dibelakang mereka seperti bintang yang paling 
terang di langit. Mereka tidak pernah kencing, tidak pernah buang air, 
tidak pernah beringus dan tidak pernah meludah. Sisir mereka dari emas. 
Bau peluh mereka bagaikan kesturi. Dan ukup-ukupan/perapian mereka 
kayu gaharu yang sangat harum. Istri-istri mereka adalah bidadari- 
bidadari (yang bulat matanya). Akhlak mereka adalah seperti akhlak satu 
orang. Bentuk besar badan mereka seperti bapak mereka Nabi Adam as, 
yaitu enam puluh hasta". 

Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, mewartakan ke- 


1054 


AL NA NIA ARIAN 


pada kami Abu Mu'awiyah, dari Al-A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu 
Hurairah, seperti hadits Ibnu Fudhail, dari 'Imarah. 


2 en. 


KANAN AG "25 Gis -eepa 
ai LX £ &. yg ge GUE ? Hg 


pen Kgn pr ene 
- LAG BU TAPI en Da & 
ter YA GIA AG JAN LA 


N 


4334. Mewartakan kepada kami Washil bin 'Abdul-A'la dan 


— "Abdullah bin Sa'id dan 'Aliy bin Al-Muhdzir mereka berkata: mewarta- 


kan kepada kami Muhammad bin Fudhail, dari 'Atha bin As-Sa-ib, dari 
Muharib bin Ditsar, dari Ibnu ' Umar, dia berkata: Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Al-Kautsar adalah sebuah sungai di surga. Kedua tepinya dari 
emas. Tempat alirannya di atas permata Yagut dan mutiara. Debunya le- 
bih harum daripada kesturi, dan airnya lebih manis daripada madu, dan 
warnanya lebih putih daripada salju". : 


BEN MENGAN - 00 
ade KN RS Hat 
KAP KL Yah BEAN NA ek 


1055 


II AG Gb eh 
25R8 V3: (AI Tiri 


4335. Mewartakan kepada kami Abu 'Umar Adh-Dharir: mewarta- 
kan kepada kami "Abdurrahman bin "Utsman, dari Muhammad bin 'Amr, 
dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. ber- 
sabda: "Sesungguhnya di dalam surga ada sebuah pohon, yang bila se- 
orang pengendara kuda berlari dibawah naungannya, niscaya tidak akan 
dapat memutus/menempuhnya". 


Dan bacalah jika kalian mau "Wa zhillim-mamdud, yang artinya: Dan 
naungan yang terbentang luas". 


| NA ang Aa Si - Para 
Lipa Ea BI DegiaN LAU RS 
LH 


kit “EA Bas maag ae 
Ha. 9 Hamdan A3 APN 2 Tn 


“ tart 
Brg PR oa, - 


YES sep Aru, aa Ikas 
naa HN Kan IG. ES 
era BEN SYAN A 
as MEN yan ga Sa 5 


1 


CR BU ha. MAA 5 3 3 
Day 2nO BTN AN Se ASASI 235 Sia 3 


: p” . £ Pi Lag . 44 ji 
AIA ABE 03 KA HAN 
Ag 


Man Seakan «DI Sapna 

B3 IA 223 eling 
AA SEN yak 9 Alor ba 
BABA Ba ye 


N 
KP LAS YA NO 
ME IE IA AN rah 


ee ta ON Kari 4 Egi 5 HE f 
x. Gal 2. LA AA & 
Hanana » 23 52 an PN 232 


LA Anas segi 


1057 


AN jae As Taka BAK Aa Arah ye 1 Aa 
Ink Kena aa Un 
da YAH Harga aa KG. Kan 

LIA ANA Per Pu HN AG 

NE TAG mg sita - 
PN Sa 2 LE Keja 22 A3 
se 15-38 Da ceng Sa MI B5 
AGAN CE Kar 2 TO NK 
bapak M3 esek anpe 


. 


AE ANA JAS Can Has LAYA Ii 


Bg DAA Pr 3 HS AAA AS 4 
yA La AE AN NA 
Den Sen aan se 


PP. 35 9. A Ki 23. 23 AI 
OAT 2. «3 2. #92 G 
CIA CS. AAS 3 al 


. 


1058 


5 - ya ag, 

Pe Ph - PP. pd 33 “ii Ad 
NELI A9 BAG AN ANE 
MEN KA 


4336. Mewartakan kepada kami Hisyam bin "Ammar, mewartakan 
kepada kami 'Abdul-Hamid bin Habib bin Abul-isyrin, mewartakan 


' kepadaku "Abdurrahman bin "Amr Al-Auza'iy, mewartakan kepadaku 


Hassan bin 'Athiyyah, mewartakan kepadaku Sa'id bin Al-Musayyab, 
bahwasanya dia bertemu dengan Abu Hurairah, lalu Abu Hurairah ber- 
kata: "Aku mohon kepada Allah agar Dia mengumpulkanku dan engkau 
di pasar Surga". Lalu Sa'id bertanya: "Apakah di surga ada pasar?" Dia . 
menjawab: "Ya Rasulullah saw. telah memberitahukan padaku, bahwasa- 
nya ahli surga, apabila masuk ke dalamnya, maka mereka turun di surga 
sesuai dengan keutamaan amal mereka. Mereka diidzinkan -untuk pergi 
ke pasar- pada hari Jum'ah, menurut hitungan hari-hari di dunia. Mereka 
mengunjungi Allah Azza wa Jalla, dan Allah memperlihatkan Arsy-nya 
kepada mereka. Lalu Allah menampakkan diri-Nya kepada mereka pada 
sebuah taman dari taman-taman surga. Kemudian diletakkan bagi mereka . 
mimbar-mimbar dari cahaya, dan mimbar-mimbar dari mutiara, dan mim- 
bar-mimbar dari permata Yagut, dan mimbar-mimbar dari Zabarjad 
(sejenis Zamrut), dan mimbar-mimbar dari emas, dan mimbar-mimbar 
dari perak. Dan seseorang diantara mereka yang paling rendah ting- 
katannya duduk (dan tidak ada diantara mereka yang rendah) di atas 
bukit pasir dari kesturi dan kafur. Mereka tidak menganggap bahwa 
orang-orang yang duduk di atas kursi itu lebih utama tempat duduknya 
daripada mereka". 

Abu Hurairah berkata: Aku bertanya: "Ya Rasulullah! Apakah kita dapat 
melihat Tuhan?" Beliau menjawab: "Ya. Adakah kalian masih memper- 
debatkan dalam hal melihat matahari dan bulan pada malam purnama?" 


1059 


Kami menjawab: "Tidak". Beliau bersabda: "Demikian pula, janganlah 


kalian memperdebatkan dalam hal melihat Tuhan kalian Azza wa Jalla. 19 NA 5 33 IG uan Au 2-0 KAL 2g 
Dan tak seorangpun yang terlewat pada majlis tersebut, melainkan Allah AN s, DN NA Ne ta. 3 S3 og Ta 
Azza wa Jalla telah mendatanginya. Sampai-sampai Dia berfirman | P PP: 1. Ma 
kepada salah seorang diantara kalian: "Tidakkah engkau ingat, hai Fulan! : DAA 2 "c (EN Sa Ne AN 
' Pada hari engkau berbuat begini dan begitu?" (Allah mengingatkan dia : . 2 | SN 
akan sebagian perbuatan khianatnya semasa di dunia)" Lalu orang ter- P3 2 NX da An 3-4 : Ne 
sebut berkata: "Wahai Tuhanku! Bukankah Engkau telah mengam- | 2. IX» . 1 Gala 2 at AN 2D, 2 36 He 
puniku?" Allah menjawab: "Ya, benar. Dengan keluasan ampunan-Ku, $ | : , A2. ' 
engkau sampai pada tempatmu ini". Maka pada saat mereka dalam ke- : UKS LA HAN ASSIL EA TAN 
adaan seperti itu, tiba-tiba mereka diliputi awan dari atas mereka. Lalu — aah. IX Ie, Te La 
jatuhlah hujan wangi-wangian, yang belum pernah mereka temui sedikit- t KPA IR fa Ian ba KAN PL 
pun bau harum yang seperti itu. Kemudian Allah memerintah: "Bangkit- Ohang tab, ah : A JS 8 Anon9) Ia 9 
lah untuk menyambut karomah (kemuliaan) yang telah Aku persiapkan . - 5 
buat kalian. Dan ambillah apa saja yang kalian sukai". (Abu Hurairah G G3: 33 LA GM Aa A5 No ya 
melanjutkan) Lalu kami mendatangi pasar yang telah dikelilingi oleh para — 2. ii sa - ia 
malaikat. Di dalam pasar tersebut ada Sesuatu, yang mana mata belum : | 9 Koe “4 LA s1 A La GX 
pernah melihat yang seperti itu, dan belum pernah. didengar oleh telinga, 4 , "KS F5 Ar Ap3 2 yg 
dan juga belum terlintas dalam bati. (Abu Hurairah melanjutkan) Maka “ah In ok 
dibawakan untuk kami sesuatu yang kari sukai. Dan sedikitpun tidak ada 23 rd N A3 & A Pt DU Ne IIA Ns 
yang diperjual-belikan di pasar itu. Dan di pasar itu para ahli surga ber- , d, LL. Lok JEAN NG P 
temu satu sama lain. Maka berdatanganlah seseorang yang mempunyai pia P anu Semakin aj 4 A92 
kedudukan yang tinggi dan bertemu dengan orang yang berkedudukan “2 sALAA -— "9. yA |) s6 2) SN 
dibawahnya. (dan tidak ada diantara mereka yang rendah), sehingga S "5 2 RP PP | 
orang yang berkedudukan di bawahnya itu tercengang dengan pakaian 0 A rd SENS Li KI Ir N Y 
yang dikenakannya. Belum sampai selesai pembicaraannya, sehingga : — “Ne . 
muncul untuknya pakaian yang lebih baik daripada itu. Oleh karena itu, . 2 2 & 
tidak layak bagi seseorang merasa bersedih di dalamnya". Bri 9 Sh 2 3 AN 3. ON 2Nuay 23 X3 
Abu Hurairah melanjutkan: "Kemudian kami pulang ke rumah. Dan s g 2 ...« 9 :n 1 “) » AA 
istri-istri kami menjemput -kedatangan kami-. Mereka mengucapkan: ' AN pan HN ATA Aksi 5 j Paya, ki Lag 
"Selamat datang", Engkau telah datang dengan wajah yang lebih tampan | mb 3 “kuat 9 TAN 3g Ah Ng "EA 9913 
dan bau yang lebih wangi daripada saat engkau meninggalkan kami". ma "9 s : 
Lalu kamipun menjawab: "Sesungguhnya hari ini kami bermajlis dengan ae : 
Tuhan kami, Al-Jabbar Azza wa Jaila. Dan kami patut untuk kembali se- 4337. Mewartakan kepada kami Hisyam bin Khalid Al-Azrag” Abu 
perti keadaan kami sekarang ini". | Marwan Ad-Dimasygiy: mewartakan kepada kami Khalid bin Yazid bin 
P, 5 3 PT | Abu Malik, dari ayahnya, dari Khalid bin Ma'dan, dari Abu Umamah, 
ZA sa 4 SIN, & ws dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Tiada seorangpun yang dimasuk- 
SAN SU AN Ea SALA io GOEN 


1060 | 1081 


kan surga Allah, melainkan Allah Azza wa Jalla mengawinkannya de- 
ngan tujuh puluh dua orang istri dua orang diantaranya dari golongan 
bidadari, dan tujuh puluh yang lain dari warisannya yang berasal dari ahli 
neraka. Tiada seorangpun dari mereka itu melainkan mempunyai ke- 
maluan (vagina) yang mengundang selera. Dan dia mempunyai dzakar 
yang tidak akan melengkung (baca, impoten)". Hisyam bin Khalid 
berkata: Dari warisannya yang berasal dari ahli neraka maksudnya adalah 
para lelaki yang masuk neraka. Maka ahli surga mewarisi istri-istri me- 
reka. Sebagaimana halnya istri-istri Fir'aun diwariskan". 


Dalam Az-Zawa-id: Dalam isnadnya ada pembicaraan. Khalid bin Abu Malik 
telah dinyatakan tsiggat oleh Al-' Ajaliy. Sedangkan Ahmad bin Shalih Ai-Mishriy 
telah dinyatakan lemah oleh Ahmad, fonu Ma'in, Abu Dawud, An-Nasa-iy, Ibnu 
Al-Jarud As-Sajiy, Al-'Ugailiy serta yang lainnya. 


Pi 


SESI Ba. ENAK agan 


2 
AGEN IA Pee 
de ASING en MN as BN 
- Ie, NA M9 Pun Ia 
| A21 FS, KIR IA NS) La » 
Le BEST 32 IU 


4338. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, me- 
wartakan kepada kami Mu'adz bin Hisyam:l mewartakan kepada kami 
ayahku, dari ' Amir Al-Ahwal, dari Abush-shiddig An-Najiy, dari Abu 
Sa'id Al-Khudriy, dia berkata: Rasulullah saw.. bersabda: "Orang yang 
beriman, apabila dia menghendaki seorang anak di dalam surga, maka 
proses kehamilan dan kelahiran cuma berlangsung dalam waktu satu jam, 
sebagaimana yang dia kehendaki". " 


I3 pa Ka LAYNE IP NYA 


.. -. 
. 


3, 2774 


KS EA Ne aga ag 
ANN Tia BR AI 


.1063 


IE KEP AN an LAS IG 


Sa 


8... G-p3 31. t | 23 
ACA BA MUA ERA 


4339. Mewartakan kepada kami 'Utsman bin Abu Syaibah, me- 
wartakan kepada kami Jarir, dari Manshur, dari Ibrahim, dari 'Abidah, 
dari "Abdullah bin Mas'ud, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Se- 
sungguhnya saya mengetahui ahli neraka terakhir yang keluar dari ne- 
raka, dan ahli surga terakhir yang masuk surga. Yaitu seorang laki-laki 
yang keluar dari neraka dengan merangkak-rangkak. Lalu dikatakan 
padanya: "Pergi, dan masuklah surga!" Maka pergilah orang tersebut ke 
surga, tiba-tiba terbayang olehnya seolah-olah sudah penuh, lalu dia kem- 
bali dan berkata: "Ya Tuhan, saya mendapatkannya sudah penuh". Allah 
berfirman: "pergi, dan masuklah surga!" Maka pergilah orang tersebut ke 
surga, tiba-tiba terbayang olehnya seolah-olah sudah penuh, lalu diapun 
kembali dan berkata: "Ya Tuhan, saya mendapatkannya sudah penuh". 
Maka Allah SWT. berfirman: "Pergi, dan masuklah surga!" Maka pergi- 
lah orang tersebut ke surga, tiba-tiba terbayang oleh nya seolah-olah 
sudah penuh, lalu diapun kembali dan berkata: "Ya Tuhan, saya men- 
dapatkannya sudah penuh". Maka Allah berfirman: "Pergi, dan masuklah 
surga! Dan sesungguhnya bagimu -di surga- seperti dunia dan sepuluh 
yang semisalnya, (atau berfirman: Sesungguhnya bagimu -di surga- se- 
perti sepuluh kali dunia) Maka orang tersebut berkata: "Apakah Engkau 
mengejek/menertawakan saya, sedangkan Engkau adalah Raja?". 
"Abdullah bin Mas'ud berkata: "Sungguh aku melihat Rasulullah saw. 
tertawa hingga nampak gigi gerahamnya. Dan beliau bersabda: "Inilah 
ahli surga yang paling rendah tingkatannya". 


Ana. AN ATES “39 98, 


3 
: Phat, “ NA LK, M0, K2 
Ht - hepi “9 A ra 


| 
13 
: 
h 
S 


has rat peta j3 East 


4340. "Mewartakan kepada kami Hannad bin As-Sarriy, me- 
wartakan kepada kami Abul-Ahwash, dari Abu Ishag, dari Zaid bin Abu 
Maryam, dari Anas bin Malik, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: 
"Barangsiapa meminta surga, tiga kali, maka surga berkata: "Ya Allah, 
masukkanlah dia ke dalam surga". Dan barangsiapa meminta perlindung- 
an dari neraka, tiga kali, maka neraka berkata: "Ya Allah, lindungilah dia 
dari.neraka!". 


Tag: meta asa Ls kai S1 
Ben ea KANG 5. 


S3 JNE SIS EN Laga 
IA SAB A ja HEAN YA 
PN 


1064 | | | 1065 


1 ar aa Ie ae 2 Nah WK SN 


4341. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan 
Ahmad bin Sinan, keduanya berkata: Mewartakan kepada kami Abu 
Mu'awiyah, dari Al-A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dia 
berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Tak seorangpun diantara kalian me- 
lainkan mempunyai dua tempat: sebuah tempat di surga, dan sebuah 
tempat di neraka. Maka apabila dia mati, dan masuk neraka, maka ahli 
surga mewarisi tempatnya. Itulah -maksud- firman Allah Ta'ala "Ula- 
ikahumul-waaritsuun, artinya: Mereka itulah orang-orang yang me- 
warisi". 


Dalam Az-Zawa-id: Isnad hadits ini shahih, mengikuti syarat Al- Bukhariy dan 


Muslim. 


$ 
“ 
4 


Tank Sei bs SUN ohm Sl ng 
OM 9 aah nikon rah ad 9 
Sea AS pang 3 Sama 
CAT AP gi Ja9 


$ 


Dan inilah akhir dari Kitab Sunan Al-Imam Al-Hafizh Abu Abdullah 
Muhammad bin Yazid Al-Oazwiniy. -: 


Al-Hamdu Lillah Rabbil-Alamin. Segala puji bagi Allah.. Semoga 
Shalawat dan Salam tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar 
Muhammad saw., yang menjadi pemungkas segala Nabi. Dan juga Sha- 
lawat dan Salam dicurahkan kepada para keluarga beliau dan para 
sahabatnya, semuanya. Amin Ya Robbal-Alamin. 


Kudus, Awal Muharram 1413 H 


xx 


